

Tafsir 

Ath-Thabari 

Tahqiq: 

1. Ahmad Abdurraziq A1 Bakri 

2. Muhammad Adil Muhammad 

3. Muhammad Abdul Lathif Khalaf 

4. Mahmud Mursi Abdul Hamid 

Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi 
serta penyempurna atas naskah 

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir 
Syaikh Mahmud Muhammad Syakir 

Surah: 

An-Nuur, A1 Furqaan, Asy-Syu’araa’ 
dan An-Naml 








Tafsir Ath-Thabari 


PENGANTAR PENERBIT 

Al Hamdulillahi Rabbil ‘Alamiin merupakan ungkapan yang tepat 
nntiilc mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla 
atas rampungnya proses teijemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thabari 
ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan 
panutanumat, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta or- 
ang-orang yang mengikuti jejakmereka. 

Perkembangan buku-buku tafsir memang tidak sedahsyat perkembangan 
buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri 
ulama-ulama yang berkecimpung dal am ilmu mi masih terbilang langka, 
sehingga karya-karya dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitung olehjari. 
Dari sini kami berimsiatif untuk membenkan sumbangsih peneijemahan 
kitab tafsir Jami’Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an karya imam besar, 
Ibnu Jarir Ath-Thabari, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim 
Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dan tujuan 
Finnan Allah melalui buah pemikiran sang Imam besar ini. 

Dalam edisi teijemah ini perlu diketahui oleh para pembaca, bahwa tidak 
semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi teijemahnya, hal itu 
kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada 
masalah penafsiran dan penakwilan ayat-ayat. 

Akhimya, kami mengharapkansaran dan kritik dan beibagaipihak untuk 

perbaikan dan kesempumaan karya berharga ini. Kepada Allah jua kami 
berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya. 
Amin 

Jakarta, September 2007 
Pus taka Azzam 




_ Tafsir Ath-Thabari 

DAFTARISI 


LANJUTAN SURAH AN-NUUR 

Ayat 11... 

Ayat 12..— 

Ayat 13..;. 

Ayat 14. 

Ayat 15... 

Ayat 16.. 

Ayat 17-18... 

Ayat 19. 

Ayat 20..... 

Ayat 21. 

Ayat 22....»•*. 

Ayat 23. 

Ayat 24... 

Ayat 25.-. 

Ayat 26... 

Ayat 27..... 

Ayat 28... 

Ayat 29. 

Ayat 30. 

Ayat 31. 

Ayat 32.. 

Ayat 33.•••••. 

Ayat 34...... 

Ayat 35. 

Ayat 36-37-38..... 

Ayat 39. 

Ayat 40... 

Ayat 41-42. 

Ayat 43-44.. 

Ayat 45... 

Ayat 46.... 

Ayat 47-48 . 

Ayat 49-50... 


...1 
.31 
.35 
.36 
,.37 
..40 
..41 
..43 
..45 
..46 
..48 
..55 
.61 
..62 
...64 
...75 
...85 
...88 
...96 
...99 
.125 
127 
.156 
.158 
.185 
....200 
205 
211 
214 
220 
223 
223 
225 




































Daftar Isi 

Ayat51..... 227 

Ayat 52.....228 

Ayat53.229 

Ayat54. 230 

Ayat 55.233 

Ayat 56-57 ..240 

Ayat58.........241 

Ayat 59...251 

Ayat 60.......254 

Ayat 61......262 

Ayat 62...■.286 

Ayat 63.292 

Ayat 64.;....297 

SURAH AL FURQAAN 

Ayat 1.:..299 

Ayat 2 . . 

Ayat 3. 304 

Ayat 4. 305 

Ayat 5-6 ..... 308 

Ayat 7-8.. . 

Ayat 9-10. 316 

Ayat 11-12. 377 

Ayat 13-14. 325 

Ayat 15-16. 370 

Ayat 17. 332 

Ayat 18.. 

Ayat 19. 339 

Ayat 20. 345 

Ayat 21. 350 

Ayat 22. 352 

Ayat 23-24 . 357 

Ayat 25-26 .. 

Ayat 27-29 .. 

Ayat 30-31 .:... .....375 

Ayat 32. 379 





































Tafsir Ath-Thabari 


Ayat 33-34 
Ayat 35-36 

Ayat 37. 

Ayat 38-39 

Ayat 40. 

Ayat 41. 

Ayat42. 

Ayat 43-44 
Ayat 45-46 

Ayat47. 

Ayat 48-49 

Ayat50. 

Ayat 51-52 

Ayat 53. 

Ayat 54. 

Ayat 55. 

Ayat 56-57 

Ayat 58. 

Ayat 59. 

Ayat 60. 

Ayat 61. 

Ayat62. 

Ayat 63. 

Ayat 64-66 

Ayat 67. 

Ayat 68-71 

Ayat 72. 

Ayat 73. 

Ayat 74. 

Ayat 75. 

Ayat 76-77 


SURAH ASY-SYU’ARAA' 


.383 

.388 

.389 

.390 

.398 

....... 400 

.401 

.......403 

..404 

.......413 

..416 

..418 

.>.....421 
....... 423 

.430 

...432 

.436 

. .437 

438 

.440 

..442 

..446 

.453 

.462 

.466 

..477 

..501 

.509 

....513 

.520 

........521 


Ayat 1-3 
Ayat 4... 
Ayat 5 ... 


531 

534 

542 





































Daftar I si 


Ayat 6 . 542 

Ayat 7. 543 

Ayat8-9. 545 

Ayat 10-11.... 547 

Ayat 12-14.548; 

Ayat 15-17. 551 

Ayat 18-19..... 553 

Ayat 20-21....... 557 

Ayat 22-24.....561 

Ayat 25-29...566 

Ayat 30-33 ....;........ 569 

Ayat 34-37 . 571 

Ayat 38-40. 574 

Ayat 41-44...576 

Ayat 45-49. 577 

Ayat 49-50... ; . 579 

Ayat 51-52 . 581 

Ayat 53-56 .. 583 

Ayat57;60. 593 

Ayat 61-63 . 596 

Ayat 64-68 .. 604 

Ayat 69-71. 611 

Ayat 72-74. 612 

Ayat 75-77 .614 

Ayat 78-80 . 615 

Ayat 81-82. ..........616 

Ayat 83-84.,.619 

Ayat 85-89 . .....621 

Ayat 90-95 . 625 

Ayat 96-98 . 628 

Ayat 99-102 .......630 

Ayat 103-104 . 632 

Ayat 105-107 . 633 

Ayat 108-110 ...634 

Ayat 111-113.635 

Ayat 114-116 .... 637 

Ayat 117-120 . 638 







































Tafsir Ath-Thabari 


Ayat 121422. 642 

Ayat 123427 . 643 

Ayat 128430. 644 

Ayat 131435'..-.653 

Ayat 136438 .655 

Ayat 139440.660 

Ayat 141445 .661 

Ayat 146-150...•.663 

Ayat 151-153 .......671 

Ayat 154-156 ..... -675 

Ayat 157-159 .678 

Ayat 160-164.679 

Ayat 165-166 .....680 

Ayat 167-168 ....682 

Ayat 169-171 .-.683 

Ayat 172-175 ...685 

Ayat 176-179 .--686 

Ayat 180-181. -«--689 

Ayat 182-183 .'-690 

Ayat 184-187 . 691 

Ayat 188-189. 694 

Ayat 190-191 . 700 

Ayat 192-195 . 701 

Ayat 196-201 . 706 

Ayat 202-204 . 715 

Ayat 205-207 ..1-. 717 

Ayat 208-212 .••■•••• 718 

Ayat 213-215. - 722 

Ayat 216-220 . 7 3 7 

Ayat 221-223 . 744 

Ayat 224-227 . ”" 748 


Ayat 1-3 
Ayat 4-5 
Ayat 6-8 


SURAH AN-N AML 


763 

766 

767 





































Daftar Isi 


Ayat 9-11..776 

Ayat 12. 786 

~ Ayat 1344.,....789 

Ayat 15.....793 

Ayat 16.794 

Ayat 17. 796 

Ayat 18. 799 

Ayat 19.;.800 

Ayat 20-21 ....:...803 

Ayat 22. „..814 

Ayat 23-24 .818 

Ayat 25-26 .821 

Ayat 27-28 ...,...828 

Ayat 29-31 . 832 

Ayat 32-33 .837 

Ayat 34. 840 

Ayat 35-37 .,. 842 

Ayat 38-40. 853 

Ayat41....878 

Ayat 42.882 

Ayat 43.884 

Ayat 44......886 

Ayat 45-46. ..893 

Ayat 47...".897 

Ayat 48-49. 898 

Ayat 50-51 . 904 

Ayat52-53 .909 

Ayat 54-55 . 910 

Ayat 56. 912 

Ayat 57-58 ...,.914 

Ayat 59. 915 

Ayat 60.917 

Ayat 61. 921 

Ayat 62. 922 

Ayat 63.924 

Ayat 64.925 

Ayat 65-66 . 927 











































"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong 
itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira 
bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah 
baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat 
balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara 
mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam 
penyiaran berita bohong itu baginya adzed) yang besar.” 

(Qs. An-Nuur [24]: 11) 


(Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa 


berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi 
kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa 


yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya 
adzab yang besar) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Mereka 
yang datang dengan membawa kebohongan dan kedustaan. 

'Adalah dari golongan kamu juga'. Wahai manusia, segolongan dari 
kalian '£1J).^ Ji^3 'Janganlah kamu kira bahwa berita 

bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu'. 
Janganlah kamu mengira apa yang mereka bawa berupa berita bohong 
adalah kejelekan bagimu di sisi Allah dan di sisi manusia, akan tetapi 


Surah An-Nuur 


berita itu adalah kebaikan di sisi Allah dan orang-orang beriman, 
karena hal itu sebagai kafarah bagi yang dituduh, dan menunjukkan 
kesuciannya dari hal-hal yang mereka tuduhkan, serta Allah jadikan 
baginya jalan keluar." 


Dikatakan, "Maksud firman-Nya, 

‘Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah 
dari golongan kamu juga\ adalah, tidak ada yang menamakan diri 
mereka kecuali Hasan bin Tsabit, Misthah bin Atsatsah, dan Hamnah 
binti Jahsy. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini: 


25933. Abdul Wants bin Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aban A1 Atha'r menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam 
bin Urwah menceritakan kepada kami dari Urwah, bahwa dia 
menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan: Kamu telah 
menulis kepadaku dan bertanya tentang mereka yang membawa 
berita bohong, sebagaimana firman-Nya, L> \ 

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita 
bohong itu adalah dari golongan kamu juga." Tidak ada yang 
disebut namanya di antara mereka kecuali Hasan bin Tsabit, 
Misthah bin Atsatsah, dan Hamnah binti Jahsy. Aku tidak 
mengetahui yang lainnya. Mereka adalah satu kelompok, 
sebagaimana difirmankan oleh Allah. 1 

25934. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah 
dii’ o{"Yang membawa berita bohong itu 
adalah dari golongan kamu juga," ia berkata, “Mereka 
adalah orang-orang yang berada dal am peristiwa Aisyah. 
Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah, 


kepadaku 


i 


Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/169) dan A1 Qurthubi dalam 
tafsimya (12/200). 




TafsirAth-Thabari 


25935. 


25936. 


/JL / Jt j^'Tong membawa berita bohong itu 
'adalah dari golongan karnu juga." Mereka adalah orang- 
orang yang menyebarkan berita bohong tentang Aisyah, yaitu 
Abdullah bin Ubay (yang mengambil bagian terbesar), Hasan 
bin Tsabit, Misthah, dan Hamnah bind Jahsy. 2 

Aku diberitahu dari A1 Husain bin A1 Faraj, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak 
berkata tentang firman Allah, 4. 

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong 
itu adalah dari golongan kamu juga. " Ia berkata, Mereka 
adalah orang-orang yang berkata bohong dan dusta terhadap 
Aisyah.” 3 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 

tentang finnan Allah, tr* ^ 

Si "Sesungguhnya orang-orang yang membawa 
berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. 
Janganlah kamu kxra bahwa berita bohong itu buruk bagi 
kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu" ia berkata, Berita 
bohong yang mereka katakan itu kejelekannya adalah bagi 
diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang tidak 
m pngatakan tapi hanya mendengarkan, maka Allah 


"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita 
bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah 
kamu kira bahwa.berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan 
ia adalah baik bagi kamu." Kemudian berfirman, Spj 


2 Abu Ja’fer An-Nuhas daiam Ma’am Al Qur'an (3/508). 

3 Ibnu Al Jauzi daiam Zad Al Masir (6/19) dengan lafazh yang semisal. 


3 





"Dan siapa di antara mereka yang 
mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita 
bohong itu baginya adzab yang besar. '* 

Firman-Nya: "Tiap-tiap 

seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang 


dikerjakarmya." Maksudnya adalah, setiap orang dari mereka yang 
mendatangkan berita bohong kepada Aisyah akan mendapatkan 
balasan dari perbuatan do sanya, dengan keikutsertaannya 
mendatangkan berita bohong tersebut, terutama Abdullah bin Ubay. 

Firman-Nya: sAjj "Dan siapa di antara mereka 

yang mengambil bagian yang terbesar. " Maksudnya adalah, dan yang 
paling besar (perannya) dalam membawa berita dusta dan kebohongan 
itu di antara mereka adalah orang yang mulai menyebarkan berita itu. 


Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


25937. Aku diberitahu dari A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia 
-berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang 
firman Allah, ^ "Dan siapa di antara mereka 

yang mengambil bagian yang terbesar," ia berkata, 
“Maksudnya adalah yang pertama kali mulai menyebarkan 
berita bohong itu.” 4 5 


25938. Muhammad, bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

"Adalah dari golongan kamu juga," ia berkata, “Mereka 


4 Tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki. 

5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2545). 



Tafsir Ath-Thabari 


adalah sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul, Misthahm, dan 

Hasan.” 6 

Abu Ja’far berkata: Baginya adzab Allah yang sangat pedih 
pada Hari Kiamat. 

Terdapat perbedaan qira 'at pada lafazh Mayoritas ahli 
qira'at dari penjuru kota membacanya dengan memberi harakat 
kasrah pada huruf kaf Hamid A1 A'raj membacanya «>-$', 7 maknanya 
adalah, dan yang mengambil bagian terbesar. 

Dua qira ’at tersebut yang paling tepat adalah qira ’at mayoritas 
qarV dari penjuru kota, yaitu memberi harakat kasrah pada huruf kaf. 
Itu karena adanya ijma' yang dapat dijadikan hujjah, dan jr-& s dengan 
harakat kasrah merupakan bentuk mashdar dari j—yang berarti 
perkara. Sedangkan lafazh j—dengan memberi harakat dhammah 
pada huruf *a/bermakna perwalian dan nasab, seperti perkataan j—» 
ia adalah sesepuhnya. 

Lafazh dalam ayat ini maknanya adalah seperti yahg telah 
kami jelaskan, yaitu bagian terbesar dalam kebohongan dan dosa. Jika 
Hpmikian maknany a, maka membaca huruf kaf dengan kasrah adalah 
qira’at yang fasih dan tepat, meskipun dengan memberi harakat 
dhammah maknanya dapat difahami. 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah, 
S% "Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar." Sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah 
Hasan bin Tsabit. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


6 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/156), menisbatkannya kepada Ibnu 

Abi Syaibah, Abdu bin Hamid, dan Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani dari Mujhid, 
Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/507) dengan lafazh yang 
semisal dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Mereka adalah yang mengatakan 
kebohongan kepada Aisyah.” , 

7 Ini bacaan Az-Zuhri, Abu Raja', dan Al A'masy, semuanya membacanya •j? dan 

merupakan bacaan yang mutawatir. Lihat Al Muharrar Al Wajiiz (4/170). 





Surah An-Nuur 


25939. A1 Hasan bin Qaz'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Maslamah bin Alqamah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir bahwa 
Aisyah berkata, “Aku tidak pemah mendengar syair yang 
lebih baik dari syair- Hasan bin Tsabit, dan aku tidak 
membayangkan apa pun kecuali aku mohonkan baginya 
surga, yaitu perkataannya kepada Abi Sufyan: 


,* * * S + » / ^ 

13 O yx*-* 

«.L«5v ii cuUj 
0 ' 

V j*jC» 


ftljiJl illi <5il JLp j 
J Alki 

plAiJl [US' 

.&» Si j 


'Kamu murka terhadap Muhammad dan aku akan meladeni 

atas namanya. 

Di sisi Allah hal tersebut mendapat ganjaran. 


Sesungguhnya Bapakku, orang tuaku, dan harta bendaku, 


untuk kemuliaan Muhammad adalah sebagai pelindung. 


Apakah kamu melecehkannya sementara kami tidak pernah 
mencukupinya sama sekali? 


Maka kejelekan kalian berdua untuk kebaikan kalian berdua 
adalah sebagai penebus. 

Lisan teramat tajam, namun tidak mengandung aib sedikit 
pun, dan sungguh lautku tidak pernah menjadi keruh karena 
suatu bencana “ 

Lalu dikatakan kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, 
bukankah ini termasuk laghwun (perbuatan yang sia-sia)?" 
Aisyah berkata, "Bukan, akan tetapi yang termasuk laghwun 


adalah syair yang berbicara tentang wanita." Lalu dikatakMi, 
"Akan tetapi bukankah Allah berfirman, 

l Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu 
baginya adzab yang besar' Aisyah berkata, “Bukankah dia 
telah mendapatkan siksa yang besar? Bukankah matanya 
telah buta dan terpotong dengan pedang?”* 


25940. Ibnu Basyar menceritakan kepada kanu, ia berkata: 
Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata. Sufyan 
menceritakan kepada kami dan SyuTjah, dan Sulaiman, dan 
Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, ia berkata: Ketika aku berada 
di rumah Aisyah, masuklah Hasan bin Tsabit. Aku lalu 
diperintahkan oleh Aisyah untuk membenkan bantal 
kepadanya, maka aku berikan bantal tersebut. Setelah keluar, 
aku bertanya, “Kenapa engkau perlakukan seperti itu, 


sedangkan Allah telah berfirman tentangnya dalam firman- 
Nya?” Aisyah menjawab, “Allah berfirman, 

£lj£ % *Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu 
baginya adzab yang besar,' bu k an k a h dia telah buta, dan 


semoga Allah menjadikan kebutaannya itu sebagai siksa yang 


sangat besar." 9 


25941. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, 
ia berkata, "Hasan bin Tsabit masuk ke rumah Aisyah, 
kemudian melantunkan bait syaimya berikut ini: 


* Ibnu Katsir dalam tafcimya (10/191), Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir (6/19), 
dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/158). 

9 AlQurthubi dalam tafsimya (12/20). 


Surah Ati'Nuur 


• * f • < • }- 


“Engkau berada pada waktu pagi dalam keadaan lapar dari 
daging-daging mereka yang lupa. " ,0 

Aisyah lalu berkata, "Sedangkan kamu tidak seperti itu." Aku 
katakan, "Engkau membiarkan orang ini masuk ke dalam 
rumahmu, sedangkan Allah telah berfirman tentang dia, 

l\y 'Dan siapa di antara mereka yang mengambil 
bagian yang terbesar’." Aisyah berkata, "Adakah siksa yang 
lebih pedih dari kebutaan?" Ia berkata, "Dahulu dia membela 
Rasulullah SAW." 11 

25942. Muhammad bin Utsman A1 Wasithi menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Ja'far bin Aim menceritakan kepadaku, dari 
Mu'alla bin Irfan, dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, ia 
berkata: Aisyah dan Zainab pemah saling membanggakan 
diri. Zaenab berkata, "Perintah pemikahanku turun dari 
langit." Aisyah berkata, "Telah diturunkan dalam kitab-Nya 
tentang alasanku ketika Ibnu Mu'aththal membawaku dalam 
tunggangannya." Zaenab berkata, "Apa yang kamu ucapkan 
ketika kamu mengendarainya?” Aisyah berkata, "Aku 


10 Ini mempakan bagian bait syair yang diucapkannya ketika pembukaan Makkah. 
Permnlaan bait syair tersebut yaitu: 

14J y* (.ijifc jj 01^ cj& 

j u-t'j'J' ifr A yCJ-i Ji ft 

Lihat Ad-Diwan (1/18). 

Makna lafazh yakni, seseorang tidak akan dicela. Lafazh JitjAli mempakan 
bentuk jamak dari <Uto, yaitu orang suci yang jauh dari perbuatan jelek. 

11 HR. A1 Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4146), A1 Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tamil (4/182), dan Adz-Dzahabi dalam As-Siyar AlA 'lam An- 
Nubala' (2/161). 




- - lcrfsir Ath'l habari 

mfngur^ plfan hasbiyallahu wani'mal wakill " Zaenab berkata, 
"Engkau telah mengucapkan kalimat kaum mukmin." 12 

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa ia adalah Abdullah bin 

Ubai bin Salul. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

25943. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Usamah menceritakan kepada kami dan Hisyam bin Urwah, 
dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata, "Orang yang berbicara 
tentang berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin 
Salul, si munafik, yang membisik-bisikkan dan 
f ppngnmpnlkan mereka, dan dialah yang mengambil bagian 
terbesar dalam berita itu. Demikian juga Misthah dan Hasan 
bin Tsabit.” 13 

25944. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
bin Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin 
Abdurrahman bin Hathib menceritakan kepada kami dari 
Alqamah bin Waqqash dan yang lainnya, mereka berkata: 
Aisyah berkata, "Orang yang berperan besar (dalam 
menyebarkan berita bohong itu) adalah Abdullah bin Ubay 
bin Salul, dialah yang mengumpulkan orang-orang di 
rumahnya." 14 

25945. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami 
dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin Zubair, 
Sa'id bin A1 Musayyib, Alqamah bin Waqqash dan 


12 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/189, 190) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/156). 

13 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2545), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/80) Hungan sedikit perbedaan lafazh, Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tcmzil (4/181), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/19). 

14 Tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki. 



Surah Axi'Nuur 


Ubaidillah bin Atabah menceritakan kepada kami, dari 
Aisyah, ia berkata, "Orang yang mengambil bagian terbesar 
dalam berita itu adaJah Abdullah bin Ubay." 15 

25946. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata 
tentang ayat, \"Sesungguhnya orang-orang yang 

membawa ." Ia berkata, “Mereka yang membuat berita 
bohong tentang Aisyah yaitu Abdullah bin Ubay, dial ah yang 
mengambil bagian terbesar, Hasan, Misthah, dan Hamnah 
binti Jahsy.” 16 

25947. Abdul Wants bin Abdushshamad menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aban A1 Athar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami tentang 
mereka yang datang membawa berita bohong, "Mereka 
-menyangka bahwa yang mengambil bagian terbesar dalam 
berita itu adalah Abdullah bin Ubay, salah seorang bani Auf 
bin Khazraj. Aku diberitahu bahwa dialah yang berbicara 
kepada mereka, lalu mereka membenarkan, mendengarkan, 
dan membisik-bisikkannya." 17 

25948. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata. 


15 Abdurrazzaq dalam tafeimya (2/427), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(4/80), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'cmi Al Qur'an (3/508). 

16 HR. Al Bukhari dalam tafeimya (4757), dalam hadits panjang dengan lafazh: dan 
yang berbicara (berita bohong itu) adalah Misthah, Hasan bin Tsabit, dan orang 
munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang membisik-bisikkan dan 
mengumpulkan, dan dialah yang mengambil bagian terbesar dari berita itu/ 
Disebutkan dengan lafazhnya oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(6/157), serta dinisbatkan kepada Ibnu Al Mundzir dari Ibu Abbas. 

17 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2545). 



Tafsir Ath-Thabari 


"Sedangkan yang mengambil bagian terbesar adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang memulai berita 
bohong itu dan berkata, 'Istri Nabi kalian telah bermalam 
dengan seorang laki-laki lain hingga pagi, kemudian laki-laki 
itu Hating dan menuntunnya (di atas tunggangannya).'"* 

25949. M uhamm ad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu 
A shim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan 
kepada kami, A1 Hants menceritakan kepadaku, ia berkata: Al 
Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dari 
Mujahid, ia berkata, “Orang yang mengambil bagian terbesar 
dalam berita itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah 
yan g memulai pembicaraan itu.” 19 

Di antara dua pendapat itu, yang tepat adalah pendapat dan 
sekelompok orang yang mengambil bagian terbesar dalam 
menyebarkan berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin 
Salul, karena tidak ada perbedaan di antara ulama sirah bahwa dialah 
yang memulai berita bohong itu. Dia mengumpulkan kerabatnya lalu 
menceritakan kepada mereka, menjadikan dia telah mengambil bagian 
terbesar dalam peristiwa itu. Sedangkan sebab adanya berita bohong 
itu adalah sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 

25950. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dan 
Ma'mar, dari Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin 
Abdullah bin Syihab, bahwa Urwah bin Zubair menceritakan 
kepada kami , Sa'id bin Jubair dan Alqamah bin Waqqash, 
dan Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah bin Mas'ud, dari 


18 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki. 

19 T idak Wami temukan dalam manuskrip, dan kami temukan dari Shahih Al 
Bukhari. 



Surah An-Nuur 


hadits Aisyah RA, ketika orang-orang yang menyebarkan 
berita bohong itu berkata kepada Aisyah, kemudian Allah 
membebaskannya (dari tuduhan tersebut). 

Semuanya menceritakan kepadaku dengan hadits mereka, 
sebagian lebih mengetahui dengan haditsnya dari yang lain, dan 
lebih baik hapalannya, dan aku telah memahami hadits dari 
perawi yang menceritakan dari Aisyah, [sedangkan sebagian 
hadits itu membenarkan hadits lain]. 20 Mereka mengatakan 
bahwa Aisyah RA berkata: Jika Rasulullah hendak bepergian, 
maka beliau selalu mengundi di antara istri-istrinya, barangsiapa 
di antara mereka yang undiannya keluar, maka dialah yang 
pergi bersama Rasulullah. Dalam satu peperangan, beliau 
mengundi di antara kami, lalu keluarlah undianku, kemudian 
aku pergi menemani Rasulullah. Saat itu adalah setelah 
diturunkannya ayat hijjab, dan aku dibawa di dalam tandu. 
Setelah Rasulullah selesai dari perangnya dan berangkat untuk 
kembali ke Madinah, beliau mengumumkan untuk berangkat 
pada malam had. Ketika aku mendengar pengumuman untuk 
berangkat, aku berjalan hingga melewati barisan tentara itu 
untuk menunaikan hajatku. Setelah selesai dari hajatku, aku 
bersiap-siap untuk berangkat, namun saat aku memegang 
dadaku, temyata kalungku yang terbuat dari Marjan Yaman 
telah terputus, maka aku kembali untuk mencari kalungku, dan 
pencarianku itulah yang membuatku telat. Sekelompok orang 
yang tadi membawaku itu telah bersiap-siap untuk pergi, lalu 
mereka membawa tanduku dan menaikkanya di atas unta yang 
sebelumnya aku tunggangi, karena mereka menyangka aku ada 
di dalam tandu tersebut Ketika itu tubuh para wanita ringan dan 


20 


Mtajahid dalam tafsimya (hal. 490) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya 
(8/2545). 




Tafsir Ath'Thabari 


tidak berat karena gemuk oleh d agi ng dan lemak, karena 
sedikitnya makan, sehingga sekelompok orang yang membawa 
tanduk u tidak merasa curiga dengan berat tandu yang mereka 
bawa, sedangkan aku waktu itu seorang wanita yang masih 
muda. Mereka menjalankan unta itu, dan aku pun mendapatkan 
kalungku setelah para tentara pergi. 

Saat aku kembali ke tempat peristirahatan mereka, aku tidak 
mendapatkan seorang pun, maka aku mencari tempat untuk 
beristirahat, dengan dugaan kaum itu akan mencariku dan 
kembali ke tempat istirahatku semula. Ketika aku duduk di 
tempat istirahatku, aku tertidur hingga pagi. Pada waktu itu 
Shafwan bin Mu'aththal As-Sulami Adz-Dzakwani berada di 
belakang tentara, dan bexjalan malam hingga pagi harinya 
mendapatkan tempat istirahatku, kemudian melihat orang 
yang sedang tertidur, lalu dia mendatangiku dan mengetahui 
ketika dia melihatku. Dia memang pemah melihatku sebelum 
aku berhijab. Aku bangun saat mendengar dia mengucapkan 
kalimat istirja’, kemudian aku menutup wajahku dengan 
jilbabku. Demi Allah, aku tidak berbicara satu patah kata 
pun, dan juga tidak mendengar satu kalimat pun keluar dari 
mulutnya kecuali kalimat istrija’, hingga dia mendekatkan 
kendaraannya dan menurunkan kakinya hingga aku dapat 
menaiki kendaraannya tersebut, setelah itu dia beijalan 
menuntun tungganganku hingga kami dapat menyusul tentara 
itu ketika mereka beristirahat pada siang hari ketika matahari 
sangat terik sinamya. 

Celakalah orang-orang yang membuat gosip tentang diriku, 
Han orang yang paling besar dosanya dal am hal ini adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian aku tiba di Madinah 
dan terbaring sebulan lamanya, dan manusia sibuk dengan 



Surah An-Nuur 


pembicaraan ahlul ifki (orang-orang yang membawa berita 
bohong), sementara aku tidak mengetahui apa pun dal am ha] 
itu, sedangkan Rasulullah meragukan sakitku. Saat itu aku 
tidak melihat kelembutan Rasulullah di wajahnya seperti 
ketika sebelumnya aku mengeluhkan sesuatu kepadanya, 
akan tetapi dia masuk dan hanya berkata, "Bagaimana 
keadaanmu? ” Itulah yang membuatku bingung, sedangkan 
, aku tidak merasa berbuat salah. Hingga ketika aku bangun 
dari sakitku dan keluar bersama Ummu Misthah ke manashi', 
yaitu tempat kami membuang hajat, dan kami tidak keluar 
kecuali pada malam hari, yaitu sebelum kami mengambil 
alkanfii 11 dekat rumah kami. Kami seperti orang Arab pada 
masa lalu dalam hal bersuci, sedangkan kami merasa tersiksa 
untuk membuat wc di dekat rumah. 

Aku lalu pergi bersama Ummu Misthah, yaitu anak 
perempuan Abu Raham bin Abdul Muthallib bin Abd Manaf, 
sedangkan ibunya adalah anak perempuan Shahar bin Amir, 
bibi Abu Bakar Ash-Shidiq, dan anaknya Misthah bin 
Atsatsah bin Ibad bin A1 Muthallib. Ketika kami telah selesai 
dari hajat kami, aku dan anak perempuan Abi Raham pulang 
menuju rumahku. Kemudian aku temukan Ummu Misthah 
dalam mirthaJ i^-nya berkata, “Celakalah Misthah!” 
Kemudian aku bertanya kepadanya, “Apakah engkau 
mencaci orang yang ikut dalam Perang Badar?” Dia berkata, 
“Ya hantahi 23 apakah kamu tidak mendengar perkataaimya?” 
Aku lalu bertanya lagi, “Apa yang diucapkaimya?” Ummu 


21 Mujahid dalam tafeimya (hal. 490) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2545). 

Ibid. 

Ibid. 


22 

23 



— . Tafsir Ath-Thabari 

Misthah lalu memberitahuku tentang perkataan ahlul ifki. 
Aku pun semakin sakit. 

Ketika ak u kembaii ke rumahku, dan Rasulullah masuk ke 
dalam rumah, beliau bertanya, “Bagaimana keadaanmu?" 
Aku berkata, “Apakah engkau izinkan aku mendatangi kedua 
orang tuaku?” Beliau menjawab, “Ya ." Pada waktu itu aku 
in gin meyakinkan tentang hal tersebut dari kedua orang 
tuaku. Rasulullah pun mengizinkanku, maka aku mendatangi 
kedua orang tuaku dan aku katakan kepada ibuku, “Wahai 
Ibu, apakah yang dibicarakan oleh orang-orang itu?” Ibuku 
berkata, “Wahai Anakku, bersabarlah. Demi Allah, tidaklah 
setiap wanita cantik yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang 
mencintainya, sedangkan laki-laki itu memiliki istri lain, 
kecuali dia akan dilebihkan dari yang lain’. Aku lalu berkata, 
“ Subhanallah , apakah orang-orang itu telah membicarakan 
hal ini dan menyampaikannya kepada Rasulullah?’-^ Ibuku 
berkata, “Ya." 

Pada malam itu aku menangis hingga pagi hari, hingga air 
mata tidak dapat mengalir lagi. Aku juga tidak dapat tidur. 
Pada pagi harinya, Abu Bakar masuk, sedangkan aku dalam 
keadaan menangis, maka dia berkata kepada ibuku, “Apa 
yang membuat dia menangis?” Ibuku menjawab, 
“Sebelumnya dia tidak mengetahui perbincangan masyarakat 
tentang dirinya.” Abu Bakar pun menangis, lalu ia berkata, 
“Diamlah wahai Anakku!” 

Aku menangis sehari penuh hingga malam berikutnya, 
hingga mata ini tidak dapat mengeluarkan air mata lagi. Aku 
juga tidak bisa tidur hingga malam berikutnya, sampai kedua 



Surah An-Nuur 


orang tuaku menyangka tangisan itu akan memecahkan 
hatiku. 

Ketika wahyu terlambat turun, Rasulullah memanggil Ali bin 
Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta pendapat 
mereka jika harus menceraikan istrinya, sedangkan Usamah 
menunjukkan kepada Rasulullah tentang kesucian diri 
istrinya dan kelembutan beliau kepada istrinya, serta berkata, 
“Ya Rasulullah, mereka adalah keluargamu, dan kami tidak 
mengetahui pada diri mereka kecuali kebaikan.” 

Sementara itu, Ali berkata, “Allah tidak akan membuatmu 
susah, dan banyak wanita selain dia, jika kamu in gin 
bertanya, maka bertanyalah kepada seorang budak 
perempuan bemama Barirah, niscaya dia akan berkata benar 
kepadamu.” 

Rasulullah lalu memanggil Barirah dan berkata, “Apakah 
Jcamu melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?” 
Barirah menjawab, “Demi Yang mengutusmu dengan 
kebenaran, aku tidak pernah melihat satu perkara pun yang 
tercela pada dirinya. Dia tidak lebih dari seorang wanita yang 
masih muda dan tidur dengan menunggu adonan yang dibuat 
keluarganya, lalu datanglah kambing piaraan dan 
memakannya'. 

Rasulullah kemudian berdiri dan berkhutbah, kemudi an 
memuji Allah dan menyanj ungnya serta keluarganya, 
kemudian berkata, " Siapakah yang akan membelaku dari 
orang yang telah sampai beritanya kepadaku bahwa dia 
menyakiti keluargaku? Yakni Abdullah bin Ubay bin 
SalulJ. ” 24 


24 


Ibid. 





Tafsir Ath-Thabari 


Rasulullah lalu berkata —sedangkan beliau masih berdiri di 
mim har— , “Wahai kaum muslim, siapakah yang akan 
membelaku dari seseorang yang telah sampai kepadaku 
bahwa dia menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak 
mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan 
mereka telah menyebutkan seorang laki-laki yang tidak aku 
ketahui darinya kecuali kebaikan, serta tidak pernah masuk 
ke rumah keluargaku kecuali bersamaku!” 

Saad bin Muadz A1 Anshari kemudian berdiri dan berkata, 
“Aku akan membelamu darinya ya Rasulullah. Jika dia dari 
Aus maka akan kami tebas lehemya, dan jika dia dari saudara 
kami, Khazraj, maka perintahkan kepada kami niscaya akan 
kami laksanakan perintahmu.” Ubadah bin Ash-Shamid, 
seorang pemuka Khazraj dan laki-laki yang shalih, yang 
terpancing rasa kesukuannya, berdiri dan berkata, “Ya Sa'ad 
bin Muadz, demi Allah, jangan kamu bunuh. Kamu sfekali- 
kali tidak mungkin mampu membunuhnya.” Lalu berdirilah 
Asyad bin Hudhair —anak bibi Saad bin Muadz— dan 
berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, “Kamu bohong, demi 
Allah, kami akan membunuhnya, dan kamu adalah seorang 
munafik yang membela munafik.” 

Kedua golongan itu, yaitu Khazraj dan Aus, lalu berselisih, 
hingg a hampir-hampir saling membunuh, seda ngkan 
Rasulullah berdiri di mimbar. Rasulullah terns melerai 
mereka hingga mereka semuanya reda. 

Rasulullah lalu mendatangiku di rumah kedua orang tuaku. 
Ketika [kedua orang tuaku duduk] 25 sedangkan aku menangis 
di sisi mereka, salah seorang wanita Anshar meminta izin 


25 


Ibid. 




Surah An-Nttur 


kepadaku untuk masuk, lalu aku izinkan kepadanya masuk, 
lain duduk dan menangis bersamaku. Ketika kami dalaxn 
keadaan seperti itu, Rasulullah masuk di tengah-tengah kami, 
lalu duduk. Selama orang mengatakan ini itu, beliau tidak 
pemah duduk di sisiku, sedangkan telah lebih dari sebulan, 
belum ada wahyu turun mengenai perkaraku. 

Rasulullah duduk seperti duduk dalam tasyahud, kemudian 
bersabda, "Amma ba'du, wahai Aisyah, telah sampai 
kepadaku berita ini dan itu tentang kamu. Jika kamu bebas 
(dari tuduhan itu) maka Allah akan membebaskanmu, akan 
tetapi jika kamu telah berbuat dosa sedangkan hal itu 
bukanlah sesuatuyang biasa bagimu, maka mohonlah ampun 
kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya, karena jika 
seorang hamba berbuat dosa kemudian dia bertobat, maka 
Allah akan mengampuninya." Ketika Rasulullah selesai 
bicara, bertambahlah air mataku, hingga tidak ada lagi air 
mata yang lebih baik dari itu. Aku lalu berkata kepada 
bapakku, "Jawablah perkataan Rasulullah.” Bapakku berkata, 
"Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan 
kepada Rasulullah SAW." Aku lalu berkata kepada ibuku, 
"Jawablah perkataan Rasulullah.” Ibuku berkata, "Demi 
Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada 
Rasulullah." Aku lalu berkata, "Aku hanyalah seorang 
perempuan muda yang tidak banyak membaca A1 Qur'an. 
Sesungguhnya aku tahu kalian telah mendengar tentang hal 
ini, dan telah bersemayam dalam hati kalian, hingga hampir- 
hampir saja kalian membenarkannya. Jika aku katakan 
kepada kalian bahwa aku berlepas diri dari tuduhan tersebut, 
sedangkan Allah tahu bahwa aku suci, kalian pasti tidak akan 
memercayaiku. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan 







Tafsir Ath-Thabari 


kalimat bagiku dan bagi kalian kecuali yang dikatakan Abu 
Yusuf, kesabaran 

yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang 
dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu 
ceritakan'." (Qs. Yuusuf [12]: 18) 


Aku kemudian berpaling dan tidur di tempat tidurku. Demi 
Allah, aku tahu bahwa aku bebas dan Allah akan 
membebaskanku (dari tuduhan itu), akan tetapi aku tidak 
menyangka akan diturunkan wahyu tentang perkaraku ini, 
karena aku merasa aku terlalu hina hingga Allah berbicara 
tentang hal ini dengan wahyu-Nya. Hanya saja, aku berharap 
Rasulullah melihat dalam mimpinya kebebasan dari Allah 


tentang perkaraku. 

Demi Allah, tidaklah Rasulullah meninggalkan majelisnya 
dan tidak satu pun yang keluar dari rumah hingga Allah 
menurunkan wahyu kepada beliau. Rasulullah terlihat berat 
dan tegang, sebagaimana pemah beliau alami setiap kali 
menerima wahyu, hingga meskipun pada musim dingin, 
Rasulullah terlihat berkeringat seperti butiran-butiran 
mutiara 26 karena beratnya ayat tersebut. 

Setelah ketegangan itu hilang, beliau pun tertawa, dan 
kalimat yang pertama kali terucap adalah, "Bergembiralah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu! 
Ibuku berkata kepadaku, "Berdirilah kepadanya.” Aku 
berkata, "Aku tidak akan berdiri kepada beliau dan tidak akan 
memuji kecuali kepada Allah, karena Dialah yang telah 
menurunkan kebebasanku." Allah lalu menurunkan firman- 


26 


Butiran-butiran keringat Rasulullah disamakan dengan mutiara karena jemih dan 
bagusya keringat tersebut. 


Surah An-Nuur 


Nya, j^U-odJI o[ "Sesungguhnya orang-orang 

yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan 
kamu juga." Ada sepuluh ayat, dan semuanya diturunkan 
dalam rangka kebebasanku. Bapakku (Abu Bakar) berkata — 
sedangkan waktu itu Abu Bakar memberikan bantuan kepada 
Misthah karena kekerabatannya— lalu berkata, "Demi Allah, 
aku tidak akan memberikan apa pun kepadanya lagi setelah 
tuduhannya kepada Aisyah." Allah lalu menurunkan firman- 


Nya, "Dan janganlah orang-orang 

yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu ." 
(Qs. An-Nuur [24]: 22) Hingga ayat, © "Dan 

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (Qs. 
An-Nuur [24]: 22) Bapakku (Abu Bakar) lalu berkata, 
" Sesungguhnya aku lebih senang mendapatkan ampunan dari 
Allah." Dia pun kembali memberikan nafkah kepada Misthah 
sebagaimana yang selalu dia berikan, lalu dia berkata, "Aku 
tidak akan mencabutnya kembali." 


Rasulullah selalu bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang 
perkaraku. Ia berkata, "Aku menjaga telingaku dan 
pendengaranku. 27 Demi Allah, aku tidak melihatnya kecuali 
kebaikan." Dialah yang selalu berbangga-bangga denganku 
tentang kecantikannya dan kedudukannya di sisi Rasulullah. 
Allah telah menjaganya dengan sifat war a', namnn saudara 
perempuannya telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh 
ahlul ifki, maka dia termasuk orang yang celaka. 


Maksudnya adalah menjaga mata dan telinganya dari berkata, “Aku mendengar 
sedangkan dia tidak mendengar.” Atau, “Aku melihat sedangkan dia tidak 
melihat.” 



— ---— Tafsir Ath-Thabari 

Az-Zuhri bin Syihab berkata, "Inilah riwayat yang telah 
sampai kepada kami tentang mereka." 28 

25951. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dan 
Az-Zuhri, dari Alqamah bin Waqash Al-Laitsi, dari Sa'id bin 
Al Musayyab, dari Urwah bin Zubair dan Ubaidillah bin 
Atabah bin Mas'ud. Az-Zuhri mengatakan bahwa semua telah 
menceritakan kepadaku tentang sebagian hadits ini. Sebagian 
mereka lebih memahami dari sebagian lain, ia berkata: Telah 
aku kumpulkan semua yang telah menceritakan kepadaku. 
Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Ibad bin 
Abdullah Az-Zubair menceritakan kepada kami dari 
bapaknya, dari Aisyah. ia berkata: Abdullah bin Bakar bin 
Muhammad bin Amru bin Hazm Al Anshari dari Amrah-binti 
Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata: Semua telah 
terangkum dalam haditsnya; kisah Aisyah: Ketika ahlul ifld 
m engatakan perkataan mereka, dan semua telah masuk dalam 
riwayatnya dari mereka semua, dan sebagian menceritakan 
sesuatu yang tidak diceritakan oleh yang lain. Semua yang 
meriwayatkan darinya tsiqah, dan semua telah menceritakan 
apa yang mereka dengar dari Aisyah. Aisyah berkata: Jika 
Rasulullah hendak melakukan safar, maka beliau mengundi 
di antara istri-istrinya, dan siapa yang keluar undiannya maka 
dia yang pergi bersamanya. Ketika perang bani Al 
Mushthalak, beliau mengundi istri-istrinya sebagaimana yang 
biasa dilakukan, lalu keluarlah undianku, sehingga Rasulullah 



28 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kesaksian (2661). 


Surah An-Nuur 


keluar bersamaku. Wanita-wanita saat itu hanya makan 
makanan yang ringan dan tidak makan daging dan yang 
berminyak yang membuat badan mereka berat. Saat aku 
bepergian, aku duduk ditanduku, kemudian datanglah orang- 
orang yang menjalankan tungganganku dan membawaku, 
kemudian mereka mengambil bagian bawah tanduku dan 
mengangkatnya serta meletakkannya di atas punggung 
untaku, kemudian menjalankannya. 

Ketika Rasulullah telah selesai dari keperluan safar- nya, 
beliau memerintahkan untuk kembali, hingga ketika sampai 
di dekat Madinah, Rasulullah berhenti beristirahat dan 
singgah pada sebagian malamnya, kemudian memerintahkan 
kepada pengikutnya untuk berangkat kembali pada malam 
itu. Ketika orang-orang telah siap-siap untuk bergerak, aku 
keluar untuk menunaikan hajatku, dan di leherku tergantung 
kalung dari Maijan dari negeri Yaman. Ketika aku telah 
selesai dari hajatku, kalung itu terputus dan aku tidak tahu 
kemana hilangnya. Aku pun kembali ke tempatku semula 
untuk mencarinya hingga aku mendapatkannya. Tetapi ketika 
aku kembali ke rombongan, temyata mereka telah pergi. Aku 
pun menunggu di sana, dengan anggapan mereka pasti akan 
menjemputku kembali. Kemudian datanglah suatu kaum yang 
tertinggal, yang kemudian membawaku di atas 
tunggangannya. Kemudian ia menyebutkan seperti hadits 
Ibnu Abdul A'la dari Ibnu Tsaur. 29 

25952. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, 


29 


Ibnu Hisyam dalam sirah -nya (3/310,311). 





Tafsir Ath-Thabari 


dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: [Ketika] 30 disebutkan 
perkaraku, sedangkan aku tidak mengetahuinya, Rasulullah 
berdiri dan berkhutbah tentang diriku sedangkan aku tidak 
mengetahuinya. Beliau lalu bersaksi dan memuji Allah, lalu 
memuji keluarganya, setelah itu bersabda, "Amma ba'du, 
berikanlah pendapat kalian kepadaku tentang seorang latci- 
lafd yang mencela keluargaku. Demi Allah, aku tidak tahu 
tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan dia telah 
mencelanya dengan seseorang yang aku tidak tahu tentang 
dia kecuali kebaikan, tidak pernah masuk ke rumahku kecuali 
aku bersamanya, dan setiap kepergianku, dia selalu pergi 
bersamaku.” Saad bin Ubadah lalu berdiri dan berkata, 
"Menurut kami, kita tebas lehemya.” Salah seorang dari 
Khazraj lalu berdiri, sedangkan ibunya, Hasan bin Tsabit, 
te rmasuk golongan orang itu, berkata, "Kamu telah berdusta, 
demi Allah, jika dia dari Aus pasti kamu tidak senang jika 
ditebas lehemya.” Hingga hampir-hampir teijadi pertempuran 
antara Aus dan Khazraj, sedangkan aku tidak mengetahuinya. 

Suatu malam, aku keluar bersama Ummu Misthah untuk satu 
hajat, lalu aku tergelincir, dan dia berkata, "Celaka Misthah!" 
Aku pun berkata, "Kenapa kamu mencaci Anakmu?" Dia 
diam. Kemudian aku tergelincir lagi, dan dia mencaci 
anaknya lagi, maka aku bertanya kepadanya, "Atas perkara 
apa kamu mencaci Anakmu?" Dia terdiam kembali. 
Kemudian aku tergelincir lagi, dan dia mencaci anaknya lagi, 
malra aku menghardiknya dan berkata, "Atas perkara apa 
kamu mencacinya?" Ia lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak 
mencacinya kecuali karena kamu?" Aku pun berkata. 


30 


Dalam manuskrip, dan apa yang kami tetapkan itu yang benar. 


Surah An-Nuur 


"Masalah apa?" Dia lalu menceritakan kepadaku tentang 
perkara itu. Aku pun berkata, "Apakah hal itu telah terjadi?" 
Ia berkata, "Demi Allah, ya.” 

Aku lalu kembali ke rumahku, dan seakan-akan sesuatu yang 
membuatku keluar tidak lagi memaksaku untuk keluar, dan aku 
tidak mendapatkannya walaupun sedikit. Aku merasakan 
badanku panas, maka aku berkata, "Ya Rasulullah, utuslah aku 
ke rumah Bapakku!" Beliau lalu mengutusku bersama seorang 
pembantu, kemudian aku masuk ke dal am rumah dan 
mendapatkan ibuku (Ummu Ruman). Ibuku berkata, "Apa yang 
membuatmu datang, wahai Anakku?" Aku lalu 
memberitahukan berita tersebut kepadanya. Ia lalu berkata, 
"Tenangkanlah dirimu, karena sesungguhnya tidaklah seorang 
wanita cantik yang tinggal bersama suami yang menyayanginya 
sedangkan dia memiliki dharirah (istri suaminya atau madunya) 
kecuali mereka pasti hasad.” Aku berkata, "Apakah Bapak 
'tahu?" Ibuku berkata, "Ya." Aku lalu berkata, "Apakah 
Rasulullah tahu?" Ibuku menjawab, "Ya." 

Aku pun menangis, hingga bapakku (Abu Bakar) yang ketika 
itu berada di atas rumah membaca A1 Qur'an, mendengar 
suara tangisku, maka ia turun dan berkata kepada ibuku, 
"Kenapa menangis?" Ia menjawab, "Telah sampai kepadanya 
perkara tentangnya.” Matanya pun berlinang air mata. 
Bapakku lalu berkata, "Aku bersumpah atasmu agar kamu 
kembali ke rumahmu!" Aku pim kembali. 

Keesokan harinya, kedua orang tuaku berada di sisiku, dan 
terns berada di sisiku hingga Rasulullah menemuiku setelah 
Ashar, sedangkan kedua orang tuaku telah mendampingiku; 
sebelah kanan dan kiriku. Rasulullah membaca syahadat, lalu 




Tafsir Ath-Thabari 


memuji Allah, kemudian bersabda, "Amma ba'du, wahai 
Aisyah, jika kamu telah melakukan perbuatan keji atau dosa 
yang tidak pernah engkau lakukan, maka bertobatlah kepada 
Allah, karena Allah menerima tobat hamba-Nya. ” Padahal 
saat itu seorang wanita Anshar duduk bersamaku, maka aku 
berkata, "Apakah engkau tidak malu mengatakan sesuatu 
dihadapan wanita ini?" Aku lalu berkata kepada bapakku, 
"Jawablah!" Bapak berkata, "Apa yang harus aku katakan?" 
Aku lalu berkata kepada ibuku, "Jawablah?" Ibuku berkata, 
"Apa yang akan aku katakan?" Ketika keduanya tidak 
menjawab, aku mengucapkan syahadat dan memuji Allah, 
kemudian berkata, "Amma ba'du , demi Allah, jika aku 
katakan kepada kalian bahwa aku tidak melakukaimya, dan 
Allah Maha mengetahui akan kebenaranku, maka itu tetap 
tidak akan he.r manfaa t bagi kalian, karena tuduhan itu telah 
merasuk ke dalam hati kalian. Sementara itu, jika aku katakan 
bahwa aku telah melakukannya, maka Allah pasti tahu bahwa 
aku tidak me lakukanny a, maka mereka pasti berkata, “Dia 
telah mempersilakannya atas dirinya.” 


Demi Allah, tidak ada kalimat yang dapat kukatakan untuk 
diriku dan kalian kecuali sebagaimana perkataan bapaknya 
Yusuf dan aku tidak hafal namanya, & oCLldJ'^ 

“Maka kesabaran yang baik itulah 
(kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon 
pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan'." (Qs. 
Yuusuf [12]: 18). 


Allah lalu menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya seketika itu 
juga, dan ketika telah jelas bagiku cerahnya wajah beliau, 
beliau mengusap keningnya dan berkata, "Bergembiralah 
wahai Aisyah, karena Allah telah menurunkan 




Surah An-Nuur 


kebebasanmu." Ketika itu aku sangat marah, maka kedua 
orang tuaku berkata, "Berdirilah menghadapnya!" Kemudian 
aku katakan, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri 
menghadapnya, dan aku tidak akan memujimu serta memuji 
kalian berdua, akan tetapi aku hanya memuji Allah yang telah 
menurunkan kebebasanku." 

Padahal, sebelumnya Rasulullah telah datang ke rumahku dan 
bertanya kepada seorang budak perempuan tentang diriku. 
Budak perempuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak pemah 
tahu kesalahannya kecuali ketika dia tidur hingga seekor 
domba masuk dan memakan adonannya.” Sebagian sahabat 
Rasulullah lalu menghardiknya, "Berkata benarlah kamu 
kepada Rasulullah.” Urwah lalu berkata, "Sungguh tercela 
orang yang mengatakan itu." Ia lalu berkata, "Tidak, demi 
Allah, aku tidak tahu aibnya sebagaimana seorang tukang 
emas yang mengetahui emas merah yang asli." Kemudian 
'sampailah hal itu kepada laki-laki itu, lalu ia berkata, 
"Subhanallah, aku sama sekali tidak pemah melihat sisi 
keperempuaimya.” Laki-laki itu pun terbunuh syahid dijalan 
Allah. Sedangkan Zainab bind Jahsy, Allah telah menjaga 
agamanya dan tidak mengatakan kecuali hal-hal yang baik. 
Namun saudaranya (Hamnah) termasuk orang yang celaka. 

Mereka yang berbicara tentang berita bohong itu adalah "si 
munafik" Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang 
membisikkan dan mengumpulkan orang-orang, dan dialah 
yang mengambil bagian terbesar dalam berita bohong itu, 
juga Misthah, Hasan bin Tsabit. 

Bapak (Abu Bakar) kemudian bersumpah tidak akan 
menafkahi Misthah, namun setelah itu turunlah firman Allah, 





Tafsir Ath-Thabari 


"Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu. ” (Qs. 
An-Nuur [24]: 22), yakni Abu Bakar. Tyjj <j1 

"Bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) 
kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin.” (Qs. 
An-Nuur [24]: 22) yakni Misthah 

"Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah 
mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Perry ayangP (Qs. An-Nuur [24]: 22) 


Bapakku (Abu Bakar) lalu berkata, "Demi Allah, aku senang 
jika Allah mengampuni dosaku.” Abu Bakar pirn kembali 
menafkahi Misthah sebagaimana sebelumnya. 31 

25953. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhamma d bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Yahya bin Abdurrahman bin Hathib dari Alqamah bin 
Waqash dan yang lain, ia berkata, "Suatu ketika Aisyah ingin 
keluar ke suatu tempat dengan ditemani Ummu Misthah. 
sedangkan Misthah termasuk dari mereka yang menyebarkan 
berita bohong tersebut. Rasulullah telah berkhutbah kepada 
orang-orang sebelum itu, “Bagaimana pendapat kalian 
tentang orang yang menyakiti keluargaku dan mengumpulkan 
orang-orang yang menyakiti keluargaku di rumahnya?” Saad 
bin Muadz berkata, “Ya Rasulullah, jika orang tersebut dari 
golongan Aus, maka kami akan memenggal kepalanya. Jika 
dia dari golongan saudara kami, Khazraj, maka 
perintahkanlah kepada kami, niscaya kami 
melaksanakannya.” Sa'ad bin Ubadah lalu berkata, “Wahai 


31 


HR. A1 Bukhari (4757). 


Surah An-Nuur 


Ibnu Muadz, demi Allah, apa yang kamu perbuat itu bukan 
untuk menolong Rasulullah, akan tetapi karena kedengkian 
pada masa Jahiliyah, karena kami belum kalian maafkan 
dal am dada kalian.” Abu Muadz lalu berkata, “Allah Maha 
tahu apa yang aku kehendaki.” Asyad bin Khudhair lalu 
berdiri dan berkata, “Wahai Ibnu Ubadah, Sa'd bukanlah 
orang yang keras, akan tetapi kamu membela seorang 
munafik.” Akhimya teijadilah kegaduhan di antara dua 
golongan itu di dalam masjid, sedangkan Rasulullah saat itu 
duduk di atas mimbar, dan terus melambaikan tangannya ke 
sana dan ke sini, hingga kegaduhan itu menjadi tenang. 

Orang yang mengambil bagian terbesar dalam berita itu dan 
yang mengumpulkan orang-orang di rumahnya adalah 
Abdullah bin Ubay bin Salul 

Pada suatu hari, aku keluar ke suatu tempat dengan ditemani 
, Ummu Misthah. Aku lalu tergelincir, dan Ummu Misthah 
berkata, “Celaka Misthah!” Aku lalu bertanya, “Seinoga 
Allah mengampuni dosamu, apakah kamu mengucapkan itu 
kepada anakmu dan sahabat Rasulullah?” Dia mengatakan 
hal itu sebanyak dua kali, hingga aku tidak merasakan 
sesuatu yang aku rasakan sebelumnya. Dia lalu menceritakan 
(berita itu), sehingga tidak terasa hajatku' yang semula, 
hingga aku tidak merasakan apa-apa. 

Aku lalu pulang ke rumah kedua orang tuaku; Abu Bakar dan 
Ummu Ruman. Aku lalu bertanya, “Apakah kalian bertakwa 
kepada Allah dan tali kekerabatan denganku? Nabi SAW 
telah mengatakan apa yang dia katakan, dan orang-orang 
telah membicarakan berita itu, sedangkan kalian tidak 
memberitahuku, sehingga aku bisa memberitahu Rasulullah.” 





Tafsir Ath-Thabari 


Ibuku lalu berkata, “Tidak ada satu pun wanita yang dicintai 
oleh suaminya kecuali mereka akan mengatakan kepadanya 
seperti ucapan yang dikatakan kepadamu! Wahai Anakku, 
kembalilah ke rumahmu, dan kami akan datang.” 


Aku pun pulang, dan saat itulah aku terserang demam panas. 
Kedua orang tuaku pun datang, begitu juga Rasulullah, yang 
lflngsnng duduk di sampingku tepat di tempat tidurku. 
Keduanya berkata, “Wahai Anakku, jika kamu memang 
me lakukan perbuatan yang dibicarakan oleh banyak orang, 
maka bertobatlah. Sedangkan jika kamu tidak melakukannya, 
maka berikanlah alasanmu kepada Rasulullah SAW!” Aku 
pirn berkata, “Tidak ada yang dapat aku katakan, baik untuk 
diriku maupun untuk kalian, kecuali seperti yang dikatakan 
oleh bapaknya Yusuf, 


'Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah 
sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apd yang 
kamu ceritakan'. (Qs. Yuusuf [12]: 18) Aku mencoba 
mengingat nama bapaknya, tetapi tidak mampu, atau aku 
tidak bisa. Setelah itu, pandangan Rasulullah menghadap ke 
atap, dan memang demikianlah jika diturunkan wahyu 
kepada beliau, Allah berfirman, 

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu 
perkataan yang berat.” (Qs. A1 Muzammil [73]: 5) Demi 
Dzat Yang telah memuliakannya dan menurunkan A1 Kitab 
kepadanya, Rasulullah terus tertawa hingga aku dapat melihat 
gigi geraham beliau karena rasa bahagia. Beliau lalu 
mengusap wajahnya dan berkata, “Ya Aisydh, 
bergembiralah, karena Allah telah menurunkan 
kebebasanmu Aku lalu berkata, “Dengan segala puji dari 
Allah, bukan dari engkau dan sahabatmu.” 



Surah An-Nuur 


Allah berfirman, “Sesungguhnya 

orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari 
golongan kamu juga.” (Qs. An-Nuur [24]: 11) Hingga firman 
Allah, “Dan janganlah orang- 

orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara 
kamu” (Qs. An-Nuur [24]: 22). Sementara itu, Abu Bakar 
bersumpah untuk tidak memberikan nafakah kepadanya, 
walaupun di antara mereka ada ikatan kerabat. Ketika itulah 
turun firman Allah, J. “Dan 

janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 
kelapangan di antara kamu.” (Qs. An-Nuur [24]: 22) Hingga 
firman Allah, “ Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nuur [24]: 22) 
Abu Bakar lalu berkata, “Ya Rab.” Beliau pun kembali 
memberikan nafkah kepada Misthah, sebagaimana yang biasa 
dialakukan. c 1' 'oyy v&j c s ±\^£S\ oyy cj&j “Danorang- 

orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina).” (Qs. An-Nuur [23]: *) Hingga firman Allah, Jijpj 
Sip Mereka (yang 

dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka 
(yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang 
mulia (surga).” (Qs. An-Nuur [26]: 26) 

Demi Allah, aku tidak pemah berharap diturunkan wahyu 
tentang perkaraku, akan tetapi aku berharap Rasulullah 
bermimpi tentang sesuatu yang dapat menghapus tuduhan 
kepada diriku tersebut. 


Rasulullah bertanya kepada seorang budak Habasyi, lalu 
budak itu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya Aisyah lebih 
baik dari emas, dan tidak ada aib dal am dirinya kecuali suatu 
kali dia pemah tertidur hingga seekor domba masuk dan 






Tafsir Ath-Thabari 


memakan adonannya. Jika dia memang melakukan perbuatan 
yang dikatakan oleh banyak orang, maka Allah pasti 
memberitahukannya kepada engkau.” 

[Aisyah berkata: Dan orang-orang merasa heran] 32 dengan 
pemahamannya. 



“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu 
orang'orang mukminin dan mukminat tidak bersangka beak 
terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata, 
‘Ini adalah snafu berita bohong yang nyata. 

(Qs. An-Nuur [24]: 12) 


Takwil firman Allah: V* 

Ulfc \y\Jj i/u- (Mengapa di waktu kamu mendengar berita 


bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka 
baik terhadap diri mereka sendiri, dan [mengapa tidak] berkata, 
”Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.") 


Ini merupakan teguran dari Allah kepada orang-orang beriman 
tentang hal-hal yang terdetik di dalam hati mereka terhadap berita 
bohong yang berkenaan dengan Aisyah, yang telah disebarkan oleh 


32 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/176-180) secara panjang. Lihat hadits- 
hadits sebelimmya. Hadits dengan lafazh ini tidak kami temukan di antara 
literatur yang kami miliki. Di antara dua tanda kurung tidak ada dalam 
manuskrip, dan apa yang kami cantumkan tertulis di dalam naskah yang lain. 




Surah An-Nuur 


mereka yang menyebarkan berita itu. Allah Ta 'ala berfirman, " Wahai 
manusia, tidakkah orang-orang beriman, ketika mendengar berita yang 
disebarkan oleh ahlul Ifld tentang Aisyah, menyangka dalam diri 
mereka dengan prasangka yang baik! Kalian menyangka orang yang 
melakukan perbuatan itu dari golonganmu adalah suatu kebaikan, dan 
mereka tidak menyangka bahwa dengan perbuatan itu mereka telah 
melakukan perbuatan keji." 

Maksud lafazh adalah, orang-orang beriman 

kedudukannya sama, karena mereka adalah satu agama. 

Pendapat yang kami katakan ini sesuai dengan pendapat para 
ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 


25954. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari 
bapaknya, dari sebagian laki-laki bani Najar, bahwa Abu 
Ayyub Khalid bin Zaid (istri Ummu Ayyub) berkata, 
"Apakah kamu mendengar berita yang dibicarakan oleh 
orang-orang tentang Aisyah?" Ia menjawab, "Ya, dan itu 
adalah kebohongan. Apakah kamu juga melakukannya (ikut 
menyebarkannya) ya Ummu Ayyub?" Ia menjawab, "Tidak, 
demi Allah, aku tidak melakukannya.” Abu Ayyub berkata, 
"Demi Allah, Aisyah lebih baik darimu.” Ketika turun ayat 
ini, Allah menyebutkan tentang mereka yang telah 
menyebarkan berita bohong tersebut dari ahlul ifld, 

j&r "Sesungguhnya orang-orang yang 
membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga.” Mereka adalah Hasan bin Tsabit dan sahabatnya. 

"Mengapa di waktu kamu 
mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin —dan 







Tafsir Ath-Thabari 


mukminat — tidak bersangka?" Maksudnya, sebagaimana 
yang dikatakan Abu Ayyub dan istrinya. 33 

25955. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang finnan Allah, ^3 

Ly- "Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu 
orang-orcmg mukminin dan mukminat tidak bersangka baik 
terhadap diri mereka sendiri?" Ia berkata, "Kebaikan apakah 
ini ? Orang m iikmin menyangka bahwa seorang mukmin tidak 
akan berbuat keji terhadap ibunya, dan seorang ibu tidak akan 
berbuat keji terhadap anaknya? Jika hendak berbuat keji 
maka dia akan melakukan bukan dengan ibunya, dan 
sesungguhnya Aisyah adalah seorang ibu bagi mereka, dan 
orang-orang m ukmin itu adalah anak-anaknya. Tentu hal itu 
diharamkan baginya.” Ia lalu membaca ayat, 

£$» "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak 
mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu?" 3 * 

25956. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, " Orang-orang 

mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri 
mereka sendiri" ia berkata, “Mereka berkata tentang 
kebaikan kepadanya, tidakkah kamu tahu bahwa Allah 
berfirman, Yy ‘Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu’. (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Maksudnya adalah sebagian 
darimu terhadap sebagian lain. 


33 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2546), Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/20), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharroar Al Wajiz (4/170). 

34 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2546). 


33 





Surah An-Nuur 


yang dapat mendatangkan empat orang saksi, dan ditegakkan 
baginya had zina.” 37 



“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan 
empat orang saksi atas berita bohong itu 1 Oleh karena 
mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah 
pada sisi Allah orang'Orang yang dusta.” 

(Qs. An-Nuur [24]: 13) 



tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh 
karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah 
pada sisi Allah orang- orang yang dusta) 


Maksudnya adalah, mengapa golongan orang-orang yang 
menyebarkan berita bohong itu dan menuduh Aisyah dengan 
kedustaan, tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan 
tersebut? 


Jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi atas 
kebenaran yang mereka tuduhkan, as\ “Maka 

mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta," terhadap 
berita bohong yang mereka bawa. 


37 


Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2549). 



Tafsir Ath-Thabari 


‘Hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang 
berarti memberi salam) kepada dirimu sendirV. (Qs. An- 
Nuur [24]: 61) Maksudnya adalah sebagian dari kamu 
terhadap sebagian lainnya.” 35 


25957. 


Ibnu Basyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf bin A1 Hasan 
menceritakan kepada kami tentang firman Allah 

"Mengapa di waktu kamu 


mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan 
mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka 
sendiri," ia berkata, “Maksudnya adalah perempuan- 
perempuan mukmin dan laki-laki mukmin.” 36 


Finnan-Nya: jyJ "Dan (mengapa tidak) 

berkata, 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata'." Maksudnya 
adalah, dan orang-orang mukmin serta mukminat itu berkata, "Apa 
yang kami dengar tentang berita keji yang dituduhkan kepada Aisyah 
dari orang-orang itu adalah kebohongan dan kedustaan. Bagi orang 
yang berakal dan berpikir, akan jelas terlihat bahwa itu bohong, dusta, 
dan berita keji." 


25958. Ibnu Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Haudzah 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf bin A1 Hasan 

< 1 ^ ^ 

memberitahukan kepada kami tentang ayat, 

"Dan (mengapa tidak) berkata, 'Ini adalah suatu berita 
bohong yang nyata'." Ia berkata, “Maksundya adalah, mereka 
berkata, ‘Ini tidak semestinya dibicarakan kecuali oleh orang 




35 Abu Ja'far An-Nuhas dal am Ma'cmi Al Qur 'an (3/510). 

36 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/182) dengan lafazh yang serupa dari Al 
Hasan, dia berkata, “Dengan orang-orang yang seagama mereka, karena orang- 
orang mukmin itu seperti satu jiwa.” Serta Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al 
Qur 'an (3/510) tanpa sanad. 




Surah An-Nuwr 


U ti bull <j 


“Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu 
ditimpa adzab yang besar, karena pembicaraan kamu 
tentang berita bohong itu.” (Qs. An'Nuur [24]: 14) 


Takwil firman Allah: 

'■ I* 4 (Sekiranya tidak ada karunia Allah 

dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, 
niscaya kamu ditimpa adzab yang besar, karena pembicaraan kamu 
tentang berita bohong itu) 

Allah Ta'ala berfirman: " Sekiranya tidak ada 

karunia Allah kepada kamu semua," wahai orang-orang yang 
berkecimpung dalam perkara Aisyah, yang menyebarkan berita 
bohong dan keji, dengan ditundanya hukumanmu. ^zJ^‘'Dan 
rahmat-Nya," terhadap kalian, karena pengampunan yang Allah 
berikan kepadamu. Gall $'Di dunia dan di akhirat" dengan 
diterimanya tobatmu atas perbuatamnu. - £ "Niscaya —kamu 

ditimpa adzab yang besar — karena pembicaraan kamu tentang berita 
bohong itu, " berkecimpungmu terhadap perkara Aisyah, akan 
disegerakan di dunia. iU* " adzab yang besar ." 

Perkataan kami dalam hal itu sesuai dengan perkataan para 
ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 

25959. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, "Sekiranya 

tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu 





Tafsir Ath-Thabari 


semua," ia berkata, "Ayat ini untuk mereka yang 
membicarakan dan menyebarkan berita ini, ^ 

‘Niscaya kamu ditimpa adzab yang besar, karena 
pembicaraan kamu tentang berita bohong itu’." 3 * 





“(Ingatlah) di tvaktu kamu menerima berita bohong itu dari 
mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa 
yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu 
menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada 
sisi Allah adalah besar." (Qs. An-Nuur [24]: 15) 


Takwil firman Allah: 

([Ingatlah] di waktu kamu 
menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan 
dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan 
kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada 
sisi Allah adalah besar) 


Maksud ayat di atas adalah, dengan perbuatanmu dalam 
perkara Aisyah, yaitu ketika kamu menerima berita bohong itu dari 
mulut ke mulut, maka kamu akan tertimpa adzab yang besar. 


Lafazh ij merupakan shilah (kata penyambung) dari firman 

Allah, 


Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2548). 


31 








Surah An-Nuur 


Maksud finnan Allah, %jkk "Kamu menerima berita 
bohong itu," adalah, kamu mengambil berita bohong itu dan golongan 
ahlul iflci, kemudian kamu menyebarkannya di antara kalian^ 
sebagaimana dikatakan, 05LJ lii "Aku mendapatkan 

perkataan ini dari fulan," yang berarti 4_JU 4—fllSs-f "Aku mengambil 
perkataan itu darinya." Dikatakan demikian karena menurut riwayat 
sal ah seorang dari mereka yang menyampaikan ucapan itu kepada 
yang lain, dengan redaksi: atau apa yang telah sampai kepadamu 
adalah dari Aisyah, agar tersebar berita keji tentangnya. 


Diriwayatkan bahwa dal am qira ’at Ubay djilsi ii dengan dua 
huruf ta', dan ini merupakan bacaan semua ulama penjuru kota. Hanya 
saja, ada yang menibacanya iljiJb dengan satu huruf ta', karena 
demikianlah yang tertulis dalam mushaf mereka. 39 


Diriwayatkan dari Aisyah riwayat berikut ini: 


25960. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Khalid bin Nizar menceritakan 
kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah 
(istri Nabi SAW), dia membaca ayat, iijih ^ "(Ingatlah) di 
waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke 
mulut." Ia berkata, “Maksudnya adalah menyiarkan berita 
bohong.” Ia juga berkata, “Mereka menyebarkan berita 
bohong.” Ibnu Mulaikah berkata, "Dia (Aisyah) lebih 
mengetahui tentang ayat yang diturunkan." Nafi berkata, 
"Aku mendengar dari sebagian orang Arab bahwa maksud 
lafazh jJLli adalah kebohongan.” 40 

25960. -Mint. Ibnu Hamid menceritakan kepada kamu, ia berkata: 
Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Nafi bin Umar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar A1 


39 Ibnu Abu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/171). 

40 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4144). 



Tafsir Ath-Thabari 


Jamhi dan Ibnu Abi Malikah, dan Aisyah, bahwa dia 
membacanya, ifjilJ ij dan dia lebih tahu tentang ayat 

itu, karena terhadapnya ayat itu ditunmkan. 

Ibnu Abu Malikah mengatakan bahwa maksudnya adalah 
menyiarkan berita bohong. 41 

Abu Ja'far berkata: Seakan-akan Aisyah mengarahkan 
makna tersebut dengan bacaan *Jjih, dengan memberi harakat kdsrah 
pada humf lam dan meringankan huruf qaf. Aisyah mengartikan ayat 
tersebut, “Jika kalian terus-menerus dalam kebohongan berita itu dan 
menyiarkan dengan lisan kalian.” Sebagaimana dikatakan, ^ jlj 
jiiji) yakni, “Jika terus-menerus.” 

Qira'at yang tepat dalam hal ini adalah yang menurut 

riwayat adalah qira’at ulama penjuru kota, karena adanya hujjah 
tentang bacaan tersebut. 

Perkataan kami dalam penakwilan ini telah dikatakan pula oleh 
ahli takwil yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

25961. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, iayh 
"(.Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong 
itu dari mulut ke mulut," ia berkata, “Maksudnya adalah, 
saling menceritakan di antara kalian. 42 

25962. M uhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 


41 Ibnu Abu Hadm dalam tafeimya (8/2548), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/171), dan Al Mawardi dalam An-Nukat waAl Uyun (4/82). 

Disebutkan oleh Ibnu Mandzur dalam Lisan Al Arab (entri: walaqa). > • 


42 




Surah AtI'Nuut — — —— 

dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 
"(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu," ia 
berkata, "Maksudnya adalah, saling menceritakan di antara 
kalian." 43 

Firman-Nya: *)* ** ^ II “Dan kamu 

katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga ." 
Maksudnya adalah, kalian mengatakan dengan mulut kalian perkara 
yang tidak kalian ketahui (kebenarannya), yang kalian ceritakan di 
antara kalian. Kalian berkata, “Kami mendengar Aisyah melakukan 
perbuatan ini dan itu,” padahal kalian tidak mengetahui hakikat 
kebenarannya. “Dan kamu menganggapnya suatu yang 

ringan saja .” Kalian menyangka bahwa ucapan kalian dan berita yang 
kalian ceritakan dengan mulut kalian merupakan perkara sepele, tidak 
ada dosa dan tidak ada beban. “ Padahal dia pada sisi 

Allah adalah besar.” Maksudnya adalah, cerita dan ucapan kalian 
kepada sesama kalian dengan mulut kalian bagi Allah adalah satu 
perkara yang besar, karena kalian tel ah menyakiti Rasulullah SAW 
dan istrinya. 


1% pi ot u d $ 

“Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar 
berita bohong itu, ‘Sekali-kali tidaklah pantos bagi kita 
memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (ya Tuhan kami), 
ini adalah dusta yang besar *." (Qs. An-Nuur [24]: 16) 


43 Mujahid dalam tafsimya (hal. 490), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2548), 
dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (3/510). 


a 




Takwil firman Allah: Jf T3 ^ 

{$ (D«« mengapa kamu tidak berkata, diwaktu 

mendengar bertia bohong itu, "SekaUrkali tidaklakpantos bagi kita 
memperkatakan ini, Maha Suci Engkau [Ya Tuhan kami], ini 
adalah dusta yang besar. ”) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai 
orang-orang yang sibuk dengan berita bohong yang dibawa oleh 
segolongan dari kamu, diwaktu mendengar berita bohong ' 

itu" dari orang yang membawa berita itu, mengapakah kalian tidak Jdi 
"kamu berkata " tidak dibolehkan bagi kami untuk mengatakan hal ini, 
dan tidak semestinya kami menyebarkan berita itu^Lke-j^Ui* 

"Maha suci Engkau (ya Tuhan kami), ini adalah Dusta yang besar " 
dalam rangka mensucikan-Mu ya Rab dan keterlepasanmu terhadap 
apa yang mereka bawa, "ini adalah Dusta yang besar" 

ia m engatakan - Dan perkataan ini adalah kedustaan yang amal besar. 



-MAZ 


“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali 
memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu 
orang-orang yang beriman . Dan Allah menerangkan ayat- 
ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha M engetahui lagi 
Maha Bijaksana. ,, (Qs. AivNuur [24]: 17'18) 


Takwil firman Allah: 

>0? JLif ioit iryj I©? (Allah memperingatkan 

kamu agar [jangan] kembali memperbuat yang seperti itu selama- 



Surah An-Nuur 


lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana) 

Maksud ayat di atas adalah, dengan ayat-ayat dalam kitab-Nya, 
Allah memperingatkan dan melarang kalian mengulang kembali 
perbuatan yang telah kalian lakukan kepada Aisyah, yaitu mengambil 
cerita bohong itu dari ahlul iflci dari mulut ke mulut kalian yang tidak 
kalian ketahui (kebenarannya) selama-lamanya. 

Maksud ayat di atas juga adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Jika 
kalian mau mengambil peringatan yang telah Allah peringatkan dan 
melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya." 

Perkataan kami telah sesuai dengan perkataan para ahli takwil 
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 


25963. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah Jjy- jL£ "Dan 

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana," ia berkata, 
"Maksudnya adalah, kebaikan bagi kami dalam hal ini 
adalah, Allah telah memberitahukan kepada kita agar jangan 
teijerumus ke dalamnya. Seandainya Allah tidak 
memberitahukan kita tentang hal itu, niscaya kita juga akan 
celaka, sebagaimana kaum itu telah celaka, yaitu seseorang 
berkata, ‘Aku mendengar berita itu dan tidak mereka-reka 
serta tidak membual'. Jadi, merupakan suatu kebaikan bagi 
kita ketika Allah memberitahukan hal itu kepada kita, agar 
tidak teijerumus ke dalam perbuatan yang sama untuk 
selama-lama, sedangkan hal itu bagi Allah adalah sesuatu 
yang besar.” 44 


Tidak kami temukan dalam literatur yang ada pada kami. 


— Tafsir Ath-Thabari 

Firman-Nya: I "Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepada kamu." Maksudnya adalah, Allah telah 
menerangkan hujjah-hujjahnya kepada kalian berupa perintah dan 
larangan-Nya, agar jelas orang yang taat dan orang yang bermaksiat di 
antara kamu . Allah Maha Mengetahui keadaan dan perbuatanmu, 
tidak ada sesuatupun yang tersembunyi dari-Nya. Allah membalas 
kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan’ kejelekan orang-orang 
yang berbuat jelek. Maha Bijaksana dalam mengatur hamba-Nya dan 
Halam membebani hamba-Nya dengan far idhah (suatu kewajiban). 

ooo 



“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) 
perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang- 
orang yang beriman, bagi mereka adzab yang pedih di 
dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 19) 


Takwi! firman Allah: G/jl' j ^ 

w ■i A % '0:% G* 

(Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar [berita] perbuatan 


yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 
bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat Dan AUah 


mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui) 


Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang senang 
menyebarkan (berita) tentang perbuatan zina di antara orang-orang 
yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, serta menampakkannya di 





Surah An~Nuur 


antara mereka, maka LxZc. p "Bagi mereka adzab yang pedih, " di 
dunia, yaitu dengan had yang telah Allah tetapkan kepada orang-orang 
yang menuduh wanita-wanita dan laki-laki yang baik dengan 
perbuatan zina. LaLu di akhirat mereka mendapatkan siksa Jahanam 
jika mereka tetap melakukan perbuatan itu dan mati sebelum bertobat. 
Sebagaimana dijelaskan dal am riwayat-riwayat berikut ini: 

25964. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, J 'by~*r_ “Ingin agar (berita) perbuatan 

yang amat leeji itu tersiar, " ia berkata, “Maksudnya adalah 
menyebarkan berita tentang perkara Aisyah.” 45 

25965. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firrmfa Allah, $ 'by^ '(jyh S>\ t 

pk \pc “Sesungguhnya orang-orang yang ingin 
^ agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di 
kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab 
yang pedih," ia berkata, “Dia adalah si munafik yang jelek, 
Abdullah bin Ubay bin Salul, yang menyebarkan berita 
kebohongan tentang Aisyah. p ‘Bagi mereka adzab 

yang pedih '** 

25966. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 


Mujahid dalam tafsirnya (hal. 490) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2550). 

46 Ibnu Abu Hatim dalam tafsrinya (8/2550) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/171). 



dan Ibnu Abu Najih, dan Mujahid, tentang finnan Allah, 

«j1 ojU " A Z ar (berita) perbuatan yang amat keji 
itu tersiar," ia berkata, “Maksudnya adalah berbicara tentang 
perkara Aisyah.” 47 


“Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepada kamu semua, dan Allah M aha Penyantun dan 
M aha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa adzab yang 
besar).” (Qs. An-Nuur [24]: 20) 


Takwil firman Allah: 

©£*»<&« (Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan 
rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan 
Maha Penyayang, [niscaya kamu akan ditimpa adzab yang besar]) 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai 
manusia, seandainya bukan karena karunia, rahmat, dan kasih sayang- 
Nya kepada kalian, niscaya kalian akan binasa dan disegerakan 
hukuman kalian." 

Dalam ayat ini tidak disebutkan jawabannya, karena pendengar 
telah memahami makna yang dimaksud, yaitu firman Allah, <^u)' 

V \JX "Hai orang-orang yang beriman,janganlah 
kamu mengikuti langkah-langkah syetan...” 


47 


Mujahid dalam tafcimya (hal. 490). 


Surah An-Nttur 



“Hai orang'orang yang beriman, janganlah kamu 
mengikuti langkah-langkah syetan. Barangsiapa yang 
mengikuti langkah-langkah syetan, maka sesungguhnya 
syetan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan 
yang mungkar. Sekiranya tidaldah karena karunia Allah 
dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 
seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan 
keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah 
membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah 
M aha Mendengar lagi M aha Mengetahui. 

(Qs. An-Nuur [24]: 21) 


Penakwilan firman Allah: ^ ^ 

AlZdi (Hai orang-orang yang 


beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. 
Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syetan, maka 
sesungguhnya syetan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang 
keji dan yang mungkar) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman kepada 
orang-orang mukmin, "Wahai orang-orang yang membenarkan Allah 
dan Rasul-Nya, janganlah mengikuti jalan-jalan dan jejak syetan 
dengan perbuatanmu; menyebarkan (berita) perbuatan keji di antara 
orang-orang beriman, yaitu ketika kamu membantu menyebarkan dan 
meriwayatkan berita itu dari orang-orang yang membawanya. 



Tafsir Ath-Thabari 


Sesun gguhny a syetan menyuruh kepada perbuatan keji —zina— dan 
perkataan mungkar." 

Telah kami terangkan makna lafazh dantll^L pada 

bab lalu, serta dalilnya, maka tidak perlu kami ulang dalam bab ini. 

TakwiHirman Allah: 

C Q (Sekiranya tidaklah karena 

karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 
seorang pun dari kamu bersih [dari perbuatan-perbuatan keji dan 
mungkar itu] selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui) 

Maksud ayat di atas adalah, wahai manusia, jika bukan karena 
karunia dan rahmat Allah kepadamu, tidak akan ada seorang pun dan 
kalian yang bersih dari kotoran dosa-dosanya dan kesyirikannya selama- 
lamanya. Akan tetapi Allah menyucikan siapa saja yang dikehendaki- 
Nya 

Perkataan kami tentang hal itu sesuai dengan perkataan ahli 
takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 

25967. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, IjJ oj ^ ^ 

"Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat-Nya 
kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu 
bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) 
selama-lamanya," ia berkata, "Maksudnya adalah, tidak akan 
ada hamba-Nya yang mendapatkan petunjuk kepada kebaikan 




Surah An-Nuur 


yang bermanfaat bagi dirinya, dan tidak akan ada yang 
mampu menjaga serta membela dirinya dari kejelakan." 48 



25968. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan 
tentang firman Allah, 

IjJ "Sekirartya tidaklah karena karunia Allah dan rahmat- 
Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari 
kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar 
itu) selama-lamanya, " ia berkata, "Maksud lafazh oy U 

adalah, tidak akan ada yang masuk Islam.” Ia juga berkata, 

0 

"Setiap kalimat atau l _ r -yang ada dalam A1 Qur'an 

berarti Islam." 49 


Firman-Nya: "Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui." Maksudnya adalah, Allah Maha Mendengar 
perkataanmu dan Maha Mengetahui perkara kalian yang lain. Dia 
meliputi kalian dan mencatat segala perbuatan untuk membalasnya. 



“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 
kelapangan di antara kamu bersumpah bahiva mereka (tidak) 
akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang- 


48 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2553) dan Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/23). 

Ibid 


49 




Tafsir Ath-Thabari 


orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan 
Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah karnu tidak ingin bahwa Allah 
mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (Qs. An-Nuur [24]: 22) 


Takwil firman Allah: 

£3 ol Vi ^ 4 & 

(Dan janganlah orang-orang yang mempunyai 
kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa 
mereka [tidakj akan memberi [bantuan] kepada kaum kerabatfnyaj, 
orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada 
jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfkman, 
"Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian 
bersumpah dengan nama Allah." 

Makna lafazh Jst'i lj adalah yang memiliki kelonggaran. 

Para ahli qira'at berbeda dalam membaca firman Allah, 
JMayoritas ahli qira'at membacanya J&S/J yang berarti 
dari lafazh yaitu bersumpah dengan nama Allah, kecuali Abu 

Ja’far dan Zaid bin Aslam, keduanya membacanya Jv—«j yang 
bermakna Jiia, berasal dari lafazh 

Qira'at yang tepat dalam ayat tersebut adalah yang berarti 
J uAj, dari lafazh 3—3*)i', karena demikianlah yang terdapat dalam 
mushaf. Qira 'at yang lain menyelisihi tulisan yang ada dalam mushaf 


• l 

50 Qira 'at lj adalah bacaan yang syadz dan tidak muttawatir. Lihat Ibnu 
Athiyyah dalam At Muharrar At Wajiz (4/173). 


Surah An-Nuur 


tersebut, maka mengikuti mushaf dan qira’at yang dibaca oleh 
mayoritas ahli qira 'at lebih utama kebenarannya daripada yang lain. 

Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar Ash- 
Shiddiq, yang bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada 
Misthah. Allah pun berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, 
janganlah orang-orang yang kelebihan dan kelapangan dalam hal harta 
bersumpah dengan nama Allah untuk tidak memberikan (sebagian 
hartanya) kepada kerabatnya, yang (dengan pemberian itu) dapat 
menyebabkan bersambungnya tali persaudaraan, seperti Misthah, yang 
merupakan anak bibi Abu Bakar." 

Firman-Nya: ufyZl&j "Orang-orang yang miskin," 
maksudnya adalah, orang-orang yang membutuhkan, dan Misthah 
termasuk bagian dari mereka, karena Misthah orang fakir dan orang 
yang membutuhkan. 

Firman-Nya: *j»T 4 "Dan orang-orang yang 

berhijrah pada jalan Allah," maksudnya adalah, orang-orang yang 
meninggalkan tempat tinggal dan harta mereka untuk jihad melawan 
musuh-musuh Allah, dan Misthah termasuk dari mereka, karena dia 
hijrah dari Makkah ke Madinah, serta ikut bersama Rasulullah dalam 
Perang Badar. 

Firman-Nya, "Dan hendaklah mereka memaafkan," 

maksudnya adalah, hendaklah mereka memaafkan perbuatan dosanya 
yang telah lalu kepada mereka, yaitu seperti perbuatan Misthah 
kepada Abu Bakar ketika ikut menyebarkan berita bohong tentang 
anak perempuannya (Aisyah). 

Firman-Nya: "Dan berlapang dada,” maksudnya 

adalah, hendaklah membatalkan hukuman kepada mereka (yaitu 
menghapus pemberian yang telah mereka berikan sebelumnya) dan 
berikanlah kembali kebaikan yang selama ini telah mereka lakukan 
kepada mereka. 





Tafsir Ath-Thabari 


Firman-Nya: £>3&$ "Apakah kamu tidak ingin 

bahwa Allah mengampunimu?" Maksudnya adalah, wahai manusia, 
ap akah kalian tidak ingin Allah menutupi dosa-dosa kalian dengan 
keb aikan yang kalian berikan kepada mereka, sehingga kalian mau 
membatalkan hukuman kalian kepada mereka? 

Firman-Nya: !&>**$* "Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang," maksudnya adalah, Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap dosa-dosa orang yang 
menaati-Nya dan mengikuti perintah-Nya. Maha Pengasih untuk 
sampai menyiksa mereka, sedangkan mereka menaati dan mengikuti 
perintah-Nya, terhadap perbuatan mereka yang tel ah meminta 
ampunan kepada Allah dan bertobat dari perbuatan tersebut. 

Perkataan kami tentang hal tersebut sesuai dengan pendapat 
para ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 

25969. Ibnu Humid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Az>Zuhri, 
dAri Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, dari Sa'id bin A1 
Musayyib, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah, dari Aisyah, ia berkata: Ibnu Ishaq 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Ubad bin 
Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya, dari Aisyah, ia 
berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm 
A1 Anshari menceritakan kepada kami dari Amrah binti 
Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata: Ketika turun ayat — \ 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga, ” terhadap Aisyah dan terhadap mereka yang 
mengatakan perkataan terhadap Aisyah— Abu Bakar berkata, 
sedan gkan ia selalu memberi nafkah kepada Misthah karena 
kedekatan dan kebutuhannya, “Demi Allah, aku tidak akan 



Surah An-Nuvr 


memberikan nafkah kepada Misthah selama-lamanya, serta 
tidak akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya 
selama-lamanya setelah ucapaxmya terhadap Aisyah, dan apa 
yang dia tambahkan dalam ucapan itu!” Allah lalu 
menurunkan firman-Nya, jrl* bJjt 'jj "Dan 
janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan 
kelapangan di antara kamu.” Abu Bakar lalu berkata, “Demi 
Allah, aku senang jika Allah mengampuni dosaku.” Abu 
Bakar lalu kembali memberi nafkah kepada Mistah, 
sebagaimana yang telah ia lakukan. Abu Bakar berkata. 


“Demi Allah, aku tidak akan mencabut darinya selama- 
lamanya." 51 


25970. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 

dari Ibnu Abbas, tentang 
$ SfC'ij "Dan janganlah 
orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu ," ia berkata, "Janganlah kalian bersumpah untuk 
tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seorang 
pun!" 52 


menceritakan kepadaku dari Ali, 
firman Allah, ,j-vLu*lt i 


25971. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah Hj "Dan janganlah orang- 

orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara 


51 Ibnu Hisyam dalam sirahnya (3/316, 317) dan A1 Bukhari dengan lafazh yang 
hampir serupa, dalam pembahasan tentang keutamaan (4143), serta At-Tirmidzi 
dalam pembahasan tentang tafsir A1 Qur'an (3180), ia berkata, "Hadits has an 
shahih ” 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2SS3) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma’ani Al Qur'an (3/511). 



52 






Tafsir Ath-Thabari 


kamu," ia berkata, "Maksudnya adalah, sebagian sahabat 
Rasulullah SAW telah menuduh Aisyah dengan perbuatan 
yang jelek, kemudian menyebarkan dan membicarakannya, 
lalu sebagian sahabat Rasulullah SAW bersumpah, termasuk 
Abu Bakar, untuk tidak memberi nafkah kepada orang yang 
ikut membicarakan berita itu, juga tidak akan menyambung 
silaturrahim dengannya. Lalu dikatakan, 'Janganlah orang- 
orang yang memiliki kelapangan dal am harta mereka 
bersumpah untuk tidak memberikan sebagian harta mereka 
sebagaimana yang telah mereka perbuat’. Allah lalu 
memerintahkan mereka untuk memaafkan dan mengampuni 
kesalahan mereka." 53 


25972. 


Aku diberitahu dari A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia 


berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang 
firman Allah, "Dan janganlah 

orang-orang yahg mempunyai kelebihan dan kelapangan di 
antara kamu," ia berkata, “Ketika Allah Ta'ala menurunkan 
kebebasan Aisyah dari langit, Abu Bakar dan beberapa orang 
dari kaum muslim berkata, ‘Demi Allah, kami tidak akan 
menyambung silaturrahim dengan orang yang berbicara 
tentang Aisyah, dan kami tidak akan memberikan sesuatu 
yang bermanfaat kepadanya’. Allah pun menurunkan firman- 
Nya, 'Dan janganlah orang- 


orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara 
kamu Maksudnya adalah, janganlah bersumpah.” 54 


53 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/1/86), Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/173), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/163), ia 
menisbatkannya kepada Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas, dan Al Qurthubi dalam 
tafsimya (12/207). 

54 Tidak kami temukan hadits dengan sanad yang sampai kepada Adh-Dhahhak di 
antara literatur yang kami miliki, sedangkan yang diriwayatkan dari Adh- 
Dhahhak bermakna seperti hadits yang lalu. 



Surah An-Nuur 


25973. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ^ i^Jj! Y> 

"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai 
kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa 
mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum 
kerabat(nya)," ia berkata, "Maksudnya adalah, Misthah 
memiliki hubungan kerabat.” Tentang firman-Nya, > 

"Orang-orang yang miskin ," ia berkata, "Maksudnya adalah 
^eorang yang miskin." Tentang firman-Nya, 4 
ait Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah," 

dia berkata, “Dia termasuk pejuang pada Perang Badar .” 55 


25974. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 
dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ilj 
"Dan janganlah orang-orang yang 
mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu," ia 
berkata, "Maksudnya adalah, Abu Bakar bersumpah untuk 
tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak 
yatim dalam asuhannya, yang ikut menyebarkan berita 
bohong tersebut. Namun ketika turun ayat tersebut, Abu 
Bakar berkata, 'Demi Allah, aku senang jika Allah 
mengampuni dosa-dosaku, dan aku akan lebih balk terhadap 
anak yatim dari yang telah aku lakukan sebelumnya '." 56 

MO 


55 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2555), dalam dua hadits yang berbeda tempat 
dengan satu lafazh dan sanad dari Said bin Jubair. 

56 Mujahid dalam tafsimya (hal. 490). 





Ojy fL&P* 

“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka 
Vena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab 
yang besar.” (Qs. An-Nuur [24]: 23) 


Takwil firman AUah: jyJ 4 

© bh%(Sesungguhnya orang-orang yang 

menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat 
Zina], mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka 


adzab yang besar) 

Allah Ta'ala berfirman, <Z>yj. ^^’Sesungguhnya orang- 
orang yang menuduh," dengan perbuatan keji. "Wanitayang 

baik-baik," yakni mereka yang menjaga diri. "Yang lengah, 

dari perbuatan keji. "Lagi beriman," kepada AUah, rasul-Nya, 

dan yang datang dari-Nya. "Mereka kena laknat di 

dunia dan akhirat" Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan 
akhirat. "Dan bagi mereka," di akhirat. "Azab yang 

besar," yaitu siksa Jahanam. 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang, "Wanita baik- 

baik" yang dihukumi dengan hukum ini. Sebagian berpendapat bahwa 
ayat ini khusus untuk Aisyah, dan hukum Allah terhadapnya serta 
orang-orang yang telah menuduhnya, namun tidak termasuk wanita- 
wanita dari umat Muhammad. Dan, yang berpendapat demikian 


adalah: 

25975. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: 



SxtrahAn-Nuwr 


Hu&haif meneeritakan kepada kami, ia berkata: Aku pemah 
berkata kepada Said bin Jubair,"—Mana— yang lebih besar — 
dosanya—, zina atau menuduh wanita baik-baik — Hpngan 
perbuatan keji—?" Dia berkata, "Zina.” Aku lalu berkata, 
"Bukankah Allah berfirman, “ Dan orang- 

orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baikT Ia lalu 
berkata, “Ayat ini khusus untuk Aisyah.” 37 

25976. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi meneeritakan kepada kami, 
ia berkata: Abu Awanah meneeritakan kepada kami dan 
Umar bin Abu Salamah, dari bapaknya, ia berkata: Aisyah 
berkata: Aku pemah dituduh dengan segala tuduhan, 
sedangkan aku ghafilat (tidak pemah terpikir untuk 
melakukan perbuatan maksiat itu), namun berita itu sampai 
juga kepadaku. Ketika Rasulullah duduk di sisiku, turunlah 
wahyu kepada beliau, dan seperti biasa, jika beliau menerima 
wahyu maka keadaannya seperti orang yang sedang tidur, dan 
posisi beliau saat diwahyukan sedang duduk di sisiku, 
'kemudian beliau mengambil posisi duduk tegak lalu 
mengusap keringat dan wajahnya. Beliau kemudian 
bersabda, "Bergembiralah wahai Aisyah!" Aku lalu berkata, 
"Dengan segala puji bagi Allah, dan bukan untuk engkau.” 
Beliau lalu membaca ayat L ->%- ^ 

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong 
itu adalah dari golongan kamu juga." Hingga ayat, dbjjl 
Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa 
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). " 5 ® 


57 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/1557), Ibnu Athiyyah dalam Ai Muharrar Al 
Wajiz (4/174), Al Qurthubi dalam tafsimya (12/209), dan Abu Ja’far An-N uhas 
dalam Ma’ani Al Qur'an (3/513). 

38 HR. Muslim dengan lafazh serupa dalam At-Taubah (56), Musnad Ahmad 
(6/103), Sunan Abu Daud (5219), Abdurrazzaq dalam Mushannaf (9748) dengan 
lafezhhnya, Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/199), serta As-Suyuthi dalam Ad- 






Tafsir Aiih'Thabari 


Pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat itu turun khusus 
untuk istri-istri Rasulullah, dan tidak termasuk di dalamnya wanita- 
wanita selain mereka. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


25977. 


Aku dibcri tahukan suatu berita dan A1 Husain, ia berkata. 
Aku mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid menceritakan 


kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak 
berkata tentang firman Allah, ot 


"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah," ia berkata, “Maksudnya adalah 


khusus istri-istri Nabi SAW.” 59 


Pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 
berkenaan dengan peristiwa Aisyah, akan tetapi yang dimaksud adalah 
semua yang memiliki sifat seperti yang dijelaskan dal am ayat ini. 

Mereka berkata, "Itulah hukuman bagi orang yang menuduh 
wanita-wanita baik yang tidak pemah melakukan perbuatan keji. 
Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 


25978. 


Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid 
menceritakan kepada kami dan Ja'far bin Burkan, ia berkata: 


Aku pemah bertanya kepada Maimun, yang disebutkan oleh 

Allah dalam firman-Nya, Ayi f 

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik- 



"Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah 
itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah 


Durr Al Mantsur (6/165), ia menisbatkannya kepada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu 
Mardawih dari Aisyah. 

59 Tafsir Sufyan Ats-Tsauri (hal. 223), Ibnu Athiyyah dalam Al Muhctrrar Al Wajiz 
(4/174), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’am Al Qur'an (3/513), dan Ibnu Al 
Jauzi dalam Zad Al Masir (6/25). 




Surah An-Nuur 


al ini dijadikan adanya tobat, dan Dia berfirman pada ayat 
lin, \ "Sesungguhnya orang- 


Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ” Kemudian dalam 
hal 
lain, 

orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah." 
Hingga firman Allah, "Dan bagi mereka 

adzab yang besar. " Maimun lalu berkata, "Pada ayat pertama, 
bisa jadi wanita itu telah melakukan perbuatan tersebut, 
sedangkan yang kedua, dia tidak pemah melakukan 
perbuatan itu sama sekali.” 60 

25979. Al Qashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab 

memberitahukan kepada kami dari seorang syaikh dari bani 
Asad, dari Ibnu Abbas, saat menafsirkan surah An-Nuur, dan 
ketika sampai pada ayat, 

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang 
baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina)," ia 
berkata, "Ini berkenaan dengan Aisyah dan istri-istri Nabi 
SAW, namun nama yang dituju tidak disebutkan, dan bagi 
mereka (orang-orang yang menuduh) tidak ada tobat.” Ia 
kemudian membaca, SJtt "Dan 

orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 
saksi." Hingga firman Allah, 

"Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan 
memperbaiki (dirinya)," ia berkata, "Maksudnya adalah, 
Allah menjadikan bagi mereka tobat, dan tidak menjadikan 
bagi yan g menuduh mereka (istri-istri nabi) tobat.” Sebagian 
Iranm itu pun ingin bangun menuju arah Ibnu Abbas dan 


40 T idak fc«rni temukan hadits ini di antara literatur yang kami miliki. 






mencium kepalanya karena kelihaiannya dalam menafsirkan 
surah An-Nuur ini. 61 

25980. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang ayat, 

JJj* pi> bb^J "Sesungguhnya orang-orang yang 

menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman 
(berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan 
bagi mereka adzab yang besar," ia berkata, “Ini tentang 
Aisyah, dan barangsiapa melakukan pada hari ini [terhadap] 62 
kaum muslimat, maka hukumannya sebagaimana yang 
difirmankan Allah, hanya saja Aisyah adalah imam dalam hal 


Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan terhadap 
istri-istri Nabi SAW, dan tetap seperti demikian hukumnya hingga 
turun ayat pertama dalam surah ini yang mewajibkan hukum cambuk 
dan diterimanya tobat. Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

25981. M uhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, oolipT c?J' 'o\ "Sesungguhnya 

orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang 
lengah lagi beriman (berbuat zina)." Hingga firman-Nya, 
c-1>\Sg "Adzab yang besar." Ia berkata, “Maksudnya 


61 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/199, 200) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/165), dinisbatkan kepada Said bin Mansur, Ath-Thabrani, dan Ibnu 
Mardawih dari Ibnu Abbas. 

62 Dalam manuskrip tertulis, “dan teriiadap”. Apa yang kami tetapkan itu yang 
benar. 

63 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2557) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/25). 


adalah istri-istri Nabi SAW yang telah dituduh oleh orang- 
Orang munafik (berbuat zina), maka Allah menetapkan laknat 
bagi mereka, dan mereka pun kembali dengan kemurkaan 
Allah. Ayat tersebut turun berkenaan dengan istri-istri Nabi 
SAW. Kemudian setelah itu turun ayat, ^ 

kZjl\yt ‘Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita 
yatig baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak 
mendatangkan empat orang.saksi Hingga firman Allah, 

‘Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang’. Maksudnya adalah, Allah menetapkan 
hukuman cambuk dan tobat. Tobatnya akan diterima, namun 
kesaksiannya ditolak.” 64 

Di antara pendapat-pendapat ini, yang menurutku tepat adalah 
pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan Aisyah, akan tetapi hukumnya umum, yaitu bagi siapa saja 
yang memiliki sifat yang diterangkan oleh Allah dalam ayat tersebut. 

Kami katakan, bahwa pendapat tersebut lebih tepat bila 
dibandingkan dengan berbagai macam penakwilan yang telah 
disebutkan, karena dalam ayat, 


disebutkan, karena dalam ayat, l>\. 

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, 
yang lengah lagi beriman (berbuat zina)," Allah menyebutkannya 
secara umum, yaitu semua wanita yang baik dan beriman, yang 
dituduh melakukan perbuatan keji, dengan tanpa mengkhususkan 
sebagian dari mereka. Jadi, setiap orang yang menuduh wanita yang 
baik dengan memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam 
ayat ini, akan dilaknat di dunia dan akhirat, serta mendapatkan siksa 
yang amat pedih, kecuali dia bertobat dari dosanya sebelum mati, 
karena dalam pengecualian itu Allah berfirman, db jui ty 
&& "Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan 
memperbaiki (dirinya). " Itulah hukum bagi orang yang menuduh 

64 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/199). 


60 



Tafsir Ath-Thabari 


setiap wanita yang baik, lengah, dan beriman, siapa pun wanita 
tersebut. 


Firman Allah, c| !>=-*) "Mereka kena 

laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar," 
maksudnya adalah, itulah hukuman bagi mereka jika mati, sedangan 
mereka belum bertobat. 



“Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi 
saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka 
kerjakan.” (Qs. An-Nuur [24]: 24) 


Takwil firman Allah: 


5 




rV ^ 4 (Ji 


(Pada hari [ketika], lidah, tangan dan kaki mereka 


menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka 


kerjakan) 

Maksudnya adalah, bagi mereka siksa yang amat besar. 
ffi jf» Y/i “Pada hari [ketika], lidah mereka menjadi saksi atas 


mereka. ” 


Lafazh dal am firman-Nya, “ Pada hari 

[ketika] menjadi saksi atas mereka, ” merupakan shilah dari firman 
Allah, “ Dan bagi mereka adzab yang besar.” 

Firman Allah, ^ ^ “ Pada hari [ketika], lidah 

mereka menjadi saksi atas mereka, ” maksudnya adalah Hari Kiamat, 
yaitu ketika Allah meminta ketetapan terhadap perbuatan itu, salah 
satu dari keduanya membantah tentang perbuatan dosa yang mereka 
lakukan di dunia, maka Allah membungkam mulut mereka, sehingga 



Surah AruNuur 


kaki dan tangan raereka menjadi saksi atas mereka terhadap perbuatan 
yang telah mereka kerjakan. 

Jika ada yang berkata, "Bagaimana lisan mereka menjadi saksi 
jika mulut mereka dibvmgkam.” maka dikatakan, "Lisan mereka 
menjadi saksi atas lisan yang lain, bukan lisan mereka yang berbicara, 
karena mulut mereka telah dikunci." 

25982. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amru 
memberitahukan kepada kami [dari] 65 Darraj, dari Abi 
Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, beliau 
bersabda, "Pada Hari Kiamat, orang-orang kafir akan 
mengetahui amalan mereka, lalu mereka membantah dan 
menentangnya, maka dikatakan kepadanya, 'Mereka adalah 
tetanggamu (yang akan memberikan kesaksian kepadamu’. 
Dia lalu berkata, "Mereka semuanya berdusta." Dia berkata, 
“Mereka adalah keluarga dan kerabatmu. ” Dia lalu berkata, 
"Mereka telah berdusta.” Dia berkata, "Maukah kamu 
bersumpah? ” Mereka lalu bersumpah, dan Allah menjadikan 
mereka terdiam, sementara lisan mereka memberikan 
kesaksian. Dia pun masuk ke dalam neraka. n66 



“Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yag 
setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa 


65 Dalam Shaad tertulis ”anaK % dan yang benar adalah sebagaimana yang kami 
cantumkan. 

66 Abu Ya'la dalam musnadnya (2/527), A1 Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id 
(10/351), ia berkata: Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Ya'ala dengan sanad 
hasan, namu n Ali dianggap lemah." Ibnu Abu Hadm dalam tafsimya (8/2557). 






Allahlah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuattu 
menurut hakikat yang sebenamya) (Qs. An-Nuur [24]: 25) 


Takwil firman Allah: 

■O £y III (Di hari itu, Allah akan nemberi mereka balasan yang 
setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah 
yang benar, lagi yang menjelaskan [segala sesuatu menurut hakikat 
yang sebenamya]) 

Allah Ta'ala berfirman, (Si 

ii JuSc “Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi 
saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” 
Maksudnya adalah, Allah akan memenuhi hitungan dan balasan 
mereka dengan semestinya berdasarkan perbuatan mereka. 

Lafazh jJj _S' dal am ayat ini maknanya adalah hitungan dan 

balasan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 

25983. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Di hari itu, Allah akan 

memberi mereka balasan yag setimpal menurut semestinya," 
dia berkata, "Maksudnya adalah hitungan amalan mereka." 67 

Terdapat perbedaan pendapat mengenai t>J', mayoritas ahli 
qira’at membaca dengan posisi manshub, kedudukannya 

sebagai na'at (mengikuti) lafazh —S', seakan-akan Allah berfirman, 
\jo- 4Bi Kemudian pada lafazh <>Jt dibubuhi huruf alif dan 
lam, lalu ia mc-manshub-kaimya seperti pada lafazh jkd'. 

Diriwayatkan bahwa Mujahid membacanya 
dengan me-rafa'-kan &J'\ karena na'at kepada lafazh It. 


Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2560). 



Swrah An-Nicur 


25984. Ahmad bin Yusuf menceritakan kepada kami dengan hal itu, 
A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
menceritakan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Humaid, 
dari Mujahid, bahwa dia membacanya dengan marfu’ <>JT . 

Jarir berkata, “Aku membacanya dalam Mushaf Ubay bin 
Ka'ab, dengan me-ra/cr-kan kalimat 

Menurutku, pendapat yang paling tepat adalah bacaan 
mayoritas ahli qira'at di segala penjuru kota, yaitu «>Jt dengan posisi 
manshub, karena mengikuti i’rab jjJ—1' dengan alasan adanya ijma’ 
tentang hal ini. 

Firman-Nya: 

bahwa Allahlah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu 
menurut hakikat yang sebenarnya)." Maksudnya adalah, ketika itu 
mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar, yang telah 
menjelaskan kepada mereka kebenaran tentang apa yang telah Allah 
persiapkan kepada mereka, dan ketika itu hilanglah keraguan orang- 
orang munafik tentang apa yang telah dipersiapkan baginya di dunia 
yang selalu mereka dustakan. 

MO 




'ti'j'oJjZj "Dan tahulah mereka 


- * 5 . " -> ' 



Jap Lr^* p+l oA>*i 


<4 £ 



68 ini merupakan bacaan Abu A1 Jauza, Hamid bin Qais, serta A1 A'masy. Lihat 
dalam Al Muharrar Al Wajiz karya Ibnu Athiyyah (4/174) dan Ibnu A1 Jauzi 
dalam ZadAl Masir (6/26). 




Tafsir Atk-Thabari 


“Wanita-wanita yang keji adcdah untuk laki-laki yang keji, 
dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki 
yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita- 
wanita yang baik (pula). M ereha (yang dituduh) itu bersih 
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). 
Bagi mereka ampunan dan rezeki yang midia (surga).” 
(Qs. An-Nuur [24]: 26) 


»r 


Takwil firman Allah: 

(Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang 
keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji 
[pula], dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang 


baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik 
[pula]. Mereka [yang dituduh] itu bersih dari apa yang dituduhkan 
oleh mereka [yang menuduh itu]. Bagi mereka ampunan dan rezeki 
yang mulia [surga]) 

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat 
tersebut. Sebagian berpendapat, “Wanita-wanita yang selalu berucap 
keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk 
wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka. Wanita-wanita yang 
baik dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki- 


laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam ucapan 
mereka." Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


25985. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, " Wanita-wanita 



Surah An-Nuur .— . ■ ■ 

yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-lald yang 
keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula)" ia berkata, 
"Wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka adalah untuk 
laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk 
wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka." 69 

Firman-Nya: ^ "Dan wanita-wanita yang baik 

adalah untuk laki-laki yang baik " Maksudnya adalah, wanita-wanita 
yang baik dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang baik, dan 
laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam 
ucapan mereka. 

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka yang memfitnah 
istri-istri Nabi SAW. 

\ c "Wanita-wanitayang keji adalah untuk laki-laki 
yang keji," maksudnya adalah, mereka yang melakukan perbuatan keji 
adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang melakukan 
perbuatan baik adalah untuk laki-laki yang baik. 

25986. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Utsman bin A1 Aswad, dari 
Mujahid, ia berkata, “Wanita-wanita yang ucapannya keji 
adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang 
ucapannya baik adalah untuk laki-laki yang baik.” 70 

25987. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, dengan redaksi semisalnya. 


69 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/202), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(3/301), dan Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/229). 

70 Mujahid dalam tafsimya (hal. 491). 




25988. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu A shim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami dan Ibnu Abu Najih, tentang 
firman Allah, 

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki- 
lakfyang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita- 
wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 
untuk laki-laki yang baik dan laid- laid yang baik adalah 
untuk wanita-wanita yang baik (pula )," ia berkata, "Maksud 
dari 'wanita-wanita yang baik' adala h ucapan baik yang 
keluar dari orang kafir maupun orang mukmin adalah untuk 
orang mukmin, dan maksud 'Wanita-wanita yang jelek': 
Ucapan keji yang keluar dari orang kafir dan orang mukmin, 
adalah untuk orang kafir, ZtJyAL* 'Mereka 

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu),' karena keduanya bersih dari 
perkataan yang tidak benar." 71 

25989. A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata. A1 Warqa 
menceritakan kepada kami, semua dari Ibnu Abu Najih, dan 
Mujahid, tentang firman Allah, 

^1^5 s *2*4 " Wanita-wanita yang 

keji adalah'untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita- 
wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)," 
ia berkata, "Maksud 'wanita-wanita yang keji dan wanita- 
wanita yang baik' adalah perkataan yang keji dan perkataan 
yang baik; untuk orang mukmin adalah yang baik, dan untuk 


71 


Ibnu Abu Halim dalam tafcimya (8/2561) ia berkata "Setiap mereka berlepas din 
dari perkataan yang tidak benar." 


Surah An-Nuur 


orang kafir adalah yang jelek. jjifi i 'Mereka 

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu)'. Hal itu karena ucapan yang baik 
dari orang kafir adalah untuk orang mukmin, dan ucapan 
yang keji oleh orang mukmin adalah untuk orang kafir. 
Masing-masing mereka berlepas diri dari perkataan yang 
bukan haknya." 72 

25990. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhammad bin Tsaur menceritakan kepada kami dari 
Ma'mar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 
"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki- 
laki yang keji,” ia berkata, "Maksudnya adalah, wanita- 
wanita yang berbicara keji untuk laki-laki yang keji, dan laki- 
laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji dalam ucapan 
mereka." 73 

25991. . A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, 
dari Mujahid, dengan redaksi semisalnya. 

25992. Aku diberitahu dari A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang 
firman Allah, jCxS jj .“A.Ill "Wanita-wanita yang keji 

adalah untuk laki-laki yang keji," ia berkata, "Maksudnya 
adalah, wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka adalah 
untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk 
wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka. Wanita- 
wanita yang baik ucapannya adalah untuk laki-laki yang baik, 

72 Mujahid Halam tafsimya (hal. 491) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2561). 

73 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/433) dan Ats-Tsauri dalam tafsimya (hal. 223). 


68 





Tafsir Ath-Thabccri 


Han laki-laki yan g baik ucapannya adalah untuk wanita- 
wanita y ang baik ucapannya. Hal ini dibatasi hanya dalam hal 
ucapan, dan mereka yang menuduh Aisyah dengan ucapan 
yang keji adalah orang-orang yang keji. Laki-laki yang baik 
berlepas diri dari perkataan laki-laki yang keji." 74 

25993. Abu Zar'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Naim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah (Ibnu Nabith 
A1 Asyja'i) menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, 
tentangayat, "Wanita-wanitayang keji adalah 

untuk laki-laki yang keji," ia berkata, "Wanita-wanita yang 
ucapannya keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita- 
wanita yang ucapannya baik adalah untuk laki-laki yang 
baik." 75 

25994. Ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dan 
Ustman bin A1 Aswad, dari Mujahid, tentang ayat, - 
<- 5^4 cJxSti]) 

" Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, 
dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki 
yang baik dan laid- laid yang baik adalah untuk wanita- 
wanita yang baik (pula)," ia berkata, "Maksudnya adalah, 
wanita-wanita yang ucapannya keji adalah untuk laki-laki 
yang keji, dan laki-laki yang ucapannya keji adalah untuk 
wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang ucapannya baik 
adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang 
ucapannya baik adalah untuk wanita-wanita yang baik." 76 


74 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/85) dan Ibnu Athiyyah dalam Al 
MuharrarAl Wajiz (4/174). 

” Ibid 

16 Mujahid dalam tafsimya (hal. 491) dengan sanad yang lain, Ibnu Abu Hatim 
dalam tafsimya (8/2563), dan Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/433). 





Surah An-Nuwr 


25995. 


Dia berkata: Sufyan bin Hushaif menceritakan kepada kami 
dari Said bin Jubair, tentang ayat, 

"Wanita-wanita yang 
keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 


adalah buat wanita-wanita yang keji {pula), dan wanita- 
wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula )," 
ia berkata, "Maksudnya adalah, wanita-wanita y ang keji 
dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang keji, dan 
laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji 
dalam ucapannya. Wanita-wanita yang baik dalam ucapannya 


adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik 
adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam ucapannya." 77 


25996. Ia berkata: Muhammad bin Bakar bin Muqaddam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Said 
memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik, dari Ibnu 
Abu Sulaiman, dari A1 Qasim bin Abi Bazzah, dari Said bin 
Jubair, dari Mujahid, tentang ayat, .-A "It " Wanita- 

wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji,” ia berkata, 
"Maksudnya adalah, wanita-wanita yang keji dalam ucapan 
mereka adalah untuk laki-laki yang keji." 7 * 


25997. 


Ia berkata: A1 Abbas bin Walid At-Tursi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan 
kepada kami dari Said, dari Qatadah, tentang ayat, 


"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, 
dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji 
(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki 
yang baik dan laid- laid yang baik adalah untuk wanita- 


77 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2563). 

78 Ibid. 



Tafsir Ath-Thabari 


wanita yang baik (pula)," ia berkata, "Maksudnya adalah, 
wanita-wanita yang keji dal am ucapan dan amalan mereka 
adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah untuk wanita-wanita yang keji dalam ucapan dan 
amalannya." 79 

25998. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku 
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amru, dari 
Atha', ia berkata, “Wanita-wanita yang baik adalah untuk 
laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk 
wanita-wanita yang baik.” 

Ia berkata, “Wanita-wanita yang baik dalam ucapannya 
adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik 
adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam ucapannya. 
Wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka adalah untuk 
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk 
wanita-wanita yang keji dalam ucapannya."* 0 

Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah, dari 
wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan dari 
wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. 

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

25999. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, o&JJi 

"Wanita-wanita yang keji 
adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 


79 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2563) dan AI Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/85), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/167), ia 
menisbatkannya kepada Abdu bin Hamid dan Ath-Thabrani dari Qatadah. 

80 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/514,515), menisbatkannya 
kepada Atha, As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/168), dengan lafazh dan 
sanad- nya, serta menisbatkannya kepada Abdu bin Hamid dari Atha. 


71 





Surah An-Nuur 


adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita- 
wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- 
laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)," 
ia berkata, "Wahyu pembebasan telah diturunkan kepada 
Aisyah ketika ia dituduh oleh orang munafik dengan berita 
bohong. Abdullah bin Ubay adalah orang yang keji, dan lebih 
tepat jika dia memiliki seorang wanita yang keji. Rasulullah 
adalah orang yang baik, maka yang paling tepat adalah 
memiliki wanita yang baik pula, sedangkan Aisyah adalah 
wanita baik yang dimaksud, maka dia memiliki laki-laki yang 
baik pula.” Tentang ayat, Sjj£ ll* Jipj " Mereka 

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu)," ia berkata, "Dengan ayat inilah 
Aisyah dibebaskan. "Bagi mereka 

ampunan dan rezeki yang mulia (surga). "® 1 

Pendapat yang tepat dalam penakwilan ayat tersebut adalah 
yang mengatakan bahwa makna adalah, wanita-wanita yang 

keji dalam ucapan mereka —karena hal itu adalah perbuatan buruk— 
adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang jelek adalah untuk 
wanita-wanita yang keji dalam perkataan mereka, dan mereka lebih 
tepat bagi wanita itu karena ia termasuk di dalamnya. Sementara itu, 
wanita-wanita yang baik ucapannya —dan itu adalah yang baik— 
untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk 
wanita-wanita yang baik dalam ucapan mereka, karena mereka 
segolongan dengannya dan mereka lebih berhak terhadap wanita- 
wanita tersebut. 


si 


Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2562), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/84), dan Al Baghawi dalam Ma'cdim At-Tanzil (4/187). 



Tafsir Ath'Thabari 


Kami katalran bahwa penakwilan ayat ini lebih tepat, karena 
ayat sebelumnya mengandung kecaman bagi mereka yang 
mengatakan berita bohong bagi Aisyah, dan tentang orang-orang yang 
menuduh wanita-wanita yang baik, lengah, dan beriman, serta 
pemberitahuan tentang balasan yang dikhususkan kepada mereka 
karena kebohongan mereka. Jadi, berita itu ditutup dengan berita 
tentang dua golongan yang lebih utama dalam hal berita bohong itu, 
yaitu yang menuduh dan yang dituduh, menyerupai berita tentang 

yang lain. 

Firman-Nya: Mereka (yang dituduh) itu 

bersih. " Maksudnya adalah, laki-laki yang baik dan bersih dari 
perkataan yang jelek (yang dituduhkan), jika mereka berkata, 
"Sesungguhnya Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka. 
Jika perkataan itu dituduhkan kepada mereka, maka perkataan itu akan 
memberikan kemudharatan bagi orang yang mengucapkannya, bukan 
bagi mereka, sebagaimana jika laki-laki keji mengatakan ucap^n yang 
baik, maka itu tidak akan bermanfaat baginya, karena Allah tidak akan 
menerimanya. Jika ucapan keji itu dituduhkan kepada mereka, maka 
akan memberikan mudharat, karena ucapan itu akan membuatnya 
twai n di dunia dan menghinakannya di akhirat. Hal tersebut dijelaskan 
dalam riwayat-riwayat berikut ini: 

26000. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq membentahukan kepada kami, ia berkata. 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, 
dari Mujahid, tentang ayat, £-1 " Mereka 

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu)," ia berkata, “Maksudnya adalah, 
jika dia termasuk laki-laki yang baik, maka dia bersih dan 
segala ucapan keji, karena Allah mengampuninya. Sedangkan 
jika dia laki-laki yang keji, maka dia bersih dari perkataan 


Surah An-Nuur 


yang baik, karena Allah akan menolaknya dan tidak akan 
menerimanya.' 82 

Ada yang berpendapat bahwa maksud firman-Nya, 

"Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang 
dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)," adalah Aisyah dan 
Shafwan bin A1 Mu'aththal, yang dituduh dengan perbuatan keji 
tersebut. Berdasarkan pendapat itulah maka dalam firman Allah 
tersebut dikatakan, dengan bentuk jamak, maksudnya adalah, 

(iUli, sebagaimana Hikatak an, Sj— S—i OL_T maksudnya adalah 
0l>f. 83 

Firman-Nya: "Bagi mereka ampunan." Maksudnya 

adalah nran£-nrang yang baik itu akan mendapatkan ampunan dan 
Allah atas dosa-dosa mereka. 

Firman-Nya: "Dan rezeki yang mulia (surga)." 

Maksudny a adalah, disamping mendapatkan ampunan, mereka juga 
mendapatkan pemberian dari Allah dan kemuliaan, yaitu surga, dan 
kemnliaan yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi mereka di 
dalamnya. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 


26001. Abu Zur’ah menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Abbas bin 
Walid At-Tursi menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
bin Zurai menceritakan kepada kami dari Said, dan Qatadah, 
tentang ayat, " Ba & mereka ampunan 

dan rezeki yang mulia (surga)," ia berkata, “Maksudnya adalah 
atas dosa-dosa mereka. !L>J==* ‘Dan rezeki yang mulia 

(surga)," maksudnya adalah di dalam surga.”* 4 


82 Abdun azzaq dalam tafsimya (2/433) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2562). 

83 AbuJa'farAn-Nuhas dalam Ma'aniAlQur'em (3/519). 

84 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2565), A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil 
(4/187) tanpa sanad, Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir (6/27), dan As-Suyuthi 
dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/167) dari Qatadah, serta menisbatkannya kepada 
Abd bin Hamid serta Ath-Thabrani dari Qatadah. 



Tafsir Ath-Thabari 



“Hai orang'Orang yang beriman, janganlah kamu 


memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta 
izin dan memberi salarn kepada penghuninya. Yang 
demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingot.” 
(Qs. AivNuur [24]: 27) 


<*« it? r'.' 




orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan 
rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu 
[selalu] ingot) 


Para mufassir berbeda pendapat dal am menakwilkan ayat 
tersebut. Sebagian berpendapat bahwa penakwilannya adalah, wahai 
orang-orang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam rumah yang 
bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin. Riwayat-riwayat yang 
menjelaskan hal tersebut adalah: 


26002. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Hasyim menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dari Sair 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Y )£*C irJfi 

"Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 


yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 


SumhAn-Nuur 


salam kepada penghuninya," ia berkata, “Sebenamya adalah 
ini karena ketidakjelasan dalam kitab.” 83 


26003. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dari Sair 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, V 

\ZSS & \JXlj ytJLS 

"Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya, " ia berkata, "Ini adalah kesalahan dalam kitab. 


9986 


26004. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dari 
Said bin Jubair, dengan redaksi semisalnya, hanya saja dia 
berkata, "Sebenamya adalah 'jiils—U J*- akan tetapi kalimat 
- itu tidak ditulis oleh penulis.” 87 

26005. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Athiyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muadz bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Iyas, dari 
Sa'd, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 

"Sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya, " ia berkata, "Ini mempakan kesalahan penulis.” 
Ibnu Abbas membaca —-J oS*-, ia mengatakan 

bahwa ini mempakan kesalahan penulisnya.” 88 


83 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2566), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/85), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil (4/188). 

86 Ibid 

87 Ibid 

88 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/170) dengan lafazh yang serupa, 
dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/207). 


Tafsir Ath-Thabari 


26006. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dan A1 A'masy, bahwa dia 
membaca, 

Sufyan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Ibnu Abbas 
membacanya Ijfit ——«j v < % +■, ia mengatakan bahwa mi 

merupakan kesalahan penulis." 89 


26007. 


26008. 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang finnan 


kamu memasutti rumah yang bukan rumahmu sebelum 

meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, " ia 

• * • 

berkata, sama artinya dengan Ot 


I »90 


A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Mughirah menceritakan kepada kami 
dari Ibrahim, ia berkata, "Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud 
disebutkan fyklS-fy ^ J *.“ 91 


26009. Ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ja'far bin Iyas memberitahukan kepada kami dari Said, dari 
Ibnu Abbas, dia membacanya, Jfe V 


89 Lihat hadits yang lalu. 

90 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2566). 

91 A1 Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil (4/189), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/171), menisbatkannya kepada Said bin Manshur dan Abd Bin 
Hamid, sola Al Baihaqi dalam Ays-Sya'b Al Iman dari Ibrahim. 



Surah An-Niaor 


i \jSik-LJj l*lif JiP I yXJ Jr ia berkata, "Sedangkan 

penulisan \jHJsLJ merupakan kesalahan penulis." 92 

26010. Ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 
Mughirah berkata: Mujahid berkata: Ibnu Umar pemah 
datang dari satu keperluan, dan panas matahari saat itu telah 
menyiksanya. Kemudian datanglah seseorang ke tendanya 
Han berkata, "Assalamu ‘alaikum, bolehkan aku masuk?" la 
berkata, " Masuklah dengan penuh keselamatan!" Kemudian 
Hia mengulanginya, maka wanita itu mengulanginya, 
sedangkan dia hanya ingin mendinginkan kakinya. Dia lalu 
berkata kepada wanita itu, "Katakanlah, bolehkan aku 
masuk!" Wanita itu pun berkata, "Bolehkan aku masuk! 
Bolehkah aku masuk!" 93 

26011. Ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Manshur mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, Yunus 
bin Ubaid memberitahukan kepada kami dari Amr bin Sa'ad 
" Ats-Tsaqafi, bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada 
Rasulullah, lalu dia berkata, "Bolehkan aku masuk?" Nabi 
SAW lalu bersabda kepada budak perempuan yang bemama 
Raudhah, "Berdirilah menuju laki-laki itu dan katakanlah 
kepadanya, ’Katakanlah assalamu a'laikum, bolehkan aku 
masuk?' Karena dia tidak bogus dalam meminta izin." Laki- 
laki itu pun mendengamya, maka dia mengucapakan seperti 
itu dan berkata, "Bolehkah aku masuk?" 94 


92 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/175). 

93 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/208). 

94 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/176) dengan lafazhnya, Ibnu 
Katsir dalam tafsimya (6/208), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/175), 
Abu Daud dalam pg yphahasan tentang adab (5177) dengan sedikit perbedaan, Al 
Baihaqi dalam sunannya (8/340), Mushannaf Ibnu Abi Syaibah (8/419), dan At- 
Tirmidzi dalam dalam bab: Meminta Izin (2710). 



Tafsir Ath'Thabari 


26012. 


A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraii, ia berkata: Ibnu Abbas berkata 
tentang finnan Allah, bahwa maknanya adalah 


kemudian hal ini dihapus dan dikecualikan oleh 
firman Allah, J? b£* oi "Tidak 

a(\n dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan 
untuk didiami." (Qs. An-Nuur [24]: 29) M 


26013. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, 
dari A1 Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, 
*£ 1j jtV "Janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumahmu, " ia berkata, "Maksudnya adalah 
sebelum kamu mengucapkan sal am dan meminta izin." 96 

26014. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah , tentang 
ayat, j/ JjL "Sebelum meminta izin," ia berkata, 
"Maksudnya adalah sebelum kamu meminta izin dan 
mengucapkan salam." 97 

26015. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Asy'ats bin Sawar memberitahukan 
kepada kami dari Kardus, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, 
"Hendaklah kalian meminta izin kepada ibu dan saudara 
perempuan kalian." 9 ® 


95 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/176). 

96 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/175), dinisbatkan kepada Abdu bin 
Hamid. 

97 Al Fare dalam Ma'am Al Qur'an (2/139), Ibnu Qutaibah dalam Gharib Al 
Qur'an (hal. 303), dan Abdurrazzaq dalam tafeimya (8/2566). 

98 Ibnu Katsir dalam tafeimya (10/209). 




Surah An-Nuur 


Asy'ats dari Adi bin Tsabit berkata: Seorang wanita Anshar 
berkata, "Ya Rasulullah, aku berada di rumahku dalam 


keadaan yang aku tidak senang jika ada orang yang 
melihatku, baik seorang bapak maupun anak, dan laki-laki 
dari keluargaku tetap terus masuk ke rumahku sedangkan aku 
dalam keadaan seperti itu?" Kemudian turunlah ayat, 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan 
memberi salam kepada penghuninya ."" 


Ulama lain berpendapat bahwa maknanya adalah, sebelum 
kamu meminta izin dengan berdehem, atau yang serupa dengan hal 
tersebut, sehingga mereka tahu bahwa kamu akan masuk. Dan, yang 
berpendapat demikian adalah: 


26016. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam 
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad 
- bin Abdurrahman, dari A1 Qasim bin Abu Bazzah, dari 
Mujahid, tentang ayat, l ‘$-13 V 

1^3 $. "Janganlah kamu memasuki rumah yang 

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya, " ia berkata, "Maksudnya adalah dengan 
Berdahak dan berdehem.” 100 


26017. A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Warqa' 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih, 
dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya. 


99 Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir (6/27), A1 Wakidi dalam Abab Al Nuzul (hal. 
168), Al Qurthubi dalam tafsimya (12/213), dan Ibnu Katsir dalam tafsimya 
(10/209). 

100 Mujahid dalam tafsimya (hal. 491), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2566), 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/86), dan Abu Ja'far An-Nuhas 
dalam Ma ’cmi Al Qur 'an (3/517). 




26018. M uhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 
dari Ibnu Abi Najih, dan Mujahid, tentang ayat, 

"Sebelum meminta izin," ia berkata, "Maksudnya adalah, 
hingga kamu memberikan suara dan mengucapkan salam." 101 


26019. 


A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dan Mujahid, tentang firman 
Allah, j£- "Sebelum meminta izin” ia berkata, 

. . . , « jit. j_ Hl02 


26020. 


Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibu Juraij, ia 
berkata: Aku mendengar Atha' bin Abu Rabah 


memberitahukan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tiga ayat yang 
dibantah oleh manusia, 

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 


(Qs. A1 Hujuraat [49]: 13) ia berkata, "Mereka mengatakan 
bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah 


aHalah yang paling memiliki pengaruh." 


Ia juga berkata, "Dan meminta izin (ketika masuk rumah) 
juga telah ditentang oleh manusia", aku berkata kepadanya, 
"Apakah aku harus meminta izin kepada saudara 
perempuanku yang masih menjadi tanggunganku yang berada 
dalam satu rumah denganku?" Ia berkata, "Ya", kemudian 
aku terns mengulang-ngulang dan disaksikan oleh mereka 
yang hadir, lalu dia enggan, dia lalu berkata, "Apakah engkau 


101 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki. 

102 Lihat hadits sebelumnya. 



Siwih An-Nuur 


ingin melihatnya dalam keadaan telanjang?" aku berkata, 
"Tidak", ia berkata, "Maka mintalah izin?" Kemudian aku 
mengulanginya lagi, [ia berkata], 103 "Apakah kamu ingin 
mentaati Allah?" Aku berkata, "Ya", ia berkta, "Maka 
mintalah izin?" Sa'id bin Jabir berkata kepadaku, "Apakah 
engkau merasa ragu?" Aku berkata, "Aku hanya ingin 
mendapat keringanan bagiku. 1,104 

26021. Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku 
dari bapaknya, ia berkata, "Tidak ada wanita yang lebih aku 
benci dari seorang wanita yang terlihat oleh saudaranya 
dalam keadaan telanjang." Ia berkata, "Dia sangat keras 
dalam hal itu." 


Ibnu Juraij berkata: Atha'' bin Abi Rabah berkata tentang 
ayat, " dan apabila anak- 

anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka 
meminta izin," bahwa maksudnya adalah, diwajibkan bagi 
semua orang jika telah mencapai umur baligh untuk meminta 
izin kepada sesamanya. Aku katakan kepada Atha", "Apakah 
wajib bagi laki-laki untuk meminta izin kepada ibunya dan 
orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan?" Ia 
berkata, "Ya.” Aku bertanya lagi, "Apakah itu termasuk dari 
bakti kepada orang tua yang diwajibkan?" Ia berkata, "Allah 
berfirman, " dan apabila 

anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah 
mereka meminta izin," (Qs. An-Nuur [24]: 59) 


Ibnu juraij berkata: Ibnu Ziad memberitahukan kepadaku 
bahwa Sufwan (budak bani Zuhrah) memberitahukan 
kepadanya dari Atha' bin Yasar, bahwa seorang laki-laki 
berkata kepada Nabi SAW, "Apakah aku harus meminta izin 


103 Dalam manuskrip tertulis: [aku berkata], dan itu salah. 

104 A1 Qurthubi dalam tafsimya (125/219) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/209). 




Tafsir Ath-Thabari 


kepada Ibuku?" Beliau menjawab, "7a.” Ia berkata, "Ibuku 
tidak memiliki pembantu selain aku, maka apakah aku harus 
meminta irin setiap kali ingin masuk?" Beliau bersabda, 
"Apakah kamu ingin melihatnya dalam keadaan telanjang?" 
Laki-laki itu berkata, "Tidak.” Beliau pun bersabda, "Maka 
mintalah izin kepadanya." 

Ibnu Juraij berkata dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku mendengar 
Huzail bin Syarahbil A1 Awadi A1 A'mam berkata: Aku 
mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Hendaklah kalian meminta 
izin kepada Ibu kalian." 105 

26022. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dan Ibnu Juraij, ia berkata: Aku pemah bertanya 
kepada Atha', "Apakah seorang suami harus meminta izin 
kepada istrinya —jika akan masuk—?” Ia menjawab, 
"Tidak." 106 


26023. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Hazim menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, dari Amru bin Murrah, dan Yahya bin Al Jazzar, 
dari keponakan Zaenab (istn Ibnu Masud), dan Zaenab, ia 
berkata, "Jika Abdullah datang dari satu keperluan maka dia 
berdehem dan berdahak kala telah sampai di depan pintu, 
karena dia tidak senang masuk menemui kami sedangkan 
kami dalam keadaan yang tidak dia senangi." 107 


26024. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang finnan Allah, Y 'ct$\ $£> 


105 Al Qurthubi dalam tafsimya (125/219) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/209). 

106 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/210). 



Surah An-Nuur 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum 
meminta izin," ia berkata, "Maksud ayat, !*•)!' yaitu 
berdehem dan ber -tajarrus, hingga mereka tahu bahwa 
seseorang telah datang. Maksud ayat, j» j . ■■ adalah 

ucapannya dan dehemannya. 108 

Pendapat yang benar menurutku adalah, lafazh 
mengikuti pola kata Juis—.<^11 yang asal katanya adalah y^S 

berarti, meminta izin kepada tuan rumah untuk masuk rumah, sebagai 
pemberitahuan bagi seseorang yang berada di dalam rumah; apakah 
ada seseorang di dalam rumah? Hendaklah seseorang meminta izin 
kepada seseorang yang berada di dalam rumah bahwa dia akan masuk, 
Han ia juga harus menunggu izin. Bagi seseorang yang dimmtai izin 
hendaknya mengizinkannya. 

Diriwayatkan dari A1 Arab secara sima'an (mendengar 
langs nn g dari pengucapnya): ^ j* <. 

maknanya adalah, lihatlah dan minta izinlah apakah di dalam rumah 
itu ada seseorang? 

Jika demikian, maka takwil ayat tersebut adalah, wahai orang- 
orang beriman, janganlah masuk ke dalam rumah yang bukan rumah 
kalian sebelum kalian mengucapkan salam dan meminta izin kepada 
pemiliknya, yaitu dengan mengucapkan assalamu ‘aalaikum, 
bolehkan aku masuk?" Ayat ini mevupakznmuqaddam yang bermakna 
ta'khir, karena maksudnya adalah tj/ils—L? j tjii—J jy sebagaimana 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. 

Finnan-Nya: "Yang demikian itu lebih baik 

bagimu. " Maksudnya adalah, permintaan izinmu serta ucapan 
salammu kepada penghum rumah yang akan kalian masuki adalah 
lebih baik bagimu, karena kalian tidak tahu jika kalian masuk dengan 


108 Tidak kami temukan hadits ini di antara literatur yang kami miliki. 

m - 



Tafsir Ath-Thabari 


tanpa izin, apa yang akan kalian temukan, hal yang menyenangkan 
atau menye sakkanmu ? Akan tetapi jika kamu masuk dengan meminta 
izin, maka kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang kalian benci, 
dan dengan perbuatan itu pula kalian telah menunaikan hak yang 
Allah bebankan atas kalian dalam hal perizinan dan ucapan salam. 

Firman-Nya: "Agar kamu (selalu) ingat." 

Maksudnya adalah, agar dengan perbuatan itu kalian selalu ingat 
bahwa Allah bersama kalian, dan kalian juga mengingat hal-hal yang 
telah ditetapkan-Nya kepada kalian, sehingga kalian menaatinya. 



“ Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka 
janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan 
jika dikatakan kepadamu, ‘Kembali (saja)lah’, maka 
hendaidah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Qs. An'Nuur [24]: 28) 


Takwil firman A|lah: L*-» jJoji 

^0? jLJp (S3 1 (Jika 

kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah 
kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan 
kepadamu; "Kembali [sajajlah,” maka hendaklah kamu kembali 


Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan) 




Surah An-Nuur 


Maksud ayat di atas adalah, jika kalian tidak mendapatkan 
seseorang berada di dalam rumah yang hendak kalian masuki, yang 
menuntut adanya perizinan untuk masuk ke dalamnya, maka 
janganlah kalian masuk, karena rumah itu bukan milik kalian, 
sehingga tidak dibolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa seizin 
pemiliknya. Namun jika diizinkan, kalian boleh masuk ke dalamnya. 

Firman-Nya: "Dan jika dikatakan 

kepadamu, 'Kembali (sajajlah', maka hendaklah kamu kembali." 
Maksudnya adalah, jika pemilik rumah yang kalian mintai izin berkata 
kepada kalian, "Pulanglah," maka pulanglah dan janganlah kalian 
masuk ke dalamnya. 

Firman-Nya: ^3 " Itu bersih bagimu." Maksudnya 

adalah, ketika dikatakan kepada kalian, "Pulanglah,” sebagai tanda 
kalian tidak diperbolehkan masuk, maka kepulangan kalian itu lebih 
bersih bagi kalian. 

Lafazh j* dalam, ayat tersebut adalah kinayah terhadap ism 
fi'il, yakni firman Allah, 

Firman-Nya: jLX "Dan, Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Maksudnya adalah, Allah 
Maha Mengetahui dengan kepulangan kalian setelah permintaan izin 
untuk masuk ke dalam rumah yang bukan milik kalian, kemudian 
dikatakan kepada kalian, “Pulanglah.” Allah juga mengetahui ketaatan 
kalian kepada perintah-Nya berkenaan dengan hal itu. Allah Maha 
meliputi semua perbuatan itu dan menghitungnya, sehingga Allah 
akan membalas semua amalan itu. 

Demikianlah Mujahid menakwilkan ayat tersebut, 

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini: 

26025. M uhamma d bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan 



TaffffAih-Thabari 


keada kami dan Mujahid, tentang ayat, lid 
"Jika kamu tidak menemui seorang pun didalamnya," ia 
berkata, "Jika tidak ada keperluanmu di dalam rumah 
tersebut, maka janganlah l^amu masuk ke dal amn ya, kecuali 
dengan meminta izin.” Dan jika 

dikatakan kepadamu, 'Kembali (sajajlah 1 , maka hendafdah 
kamu kembali" 109 


26026. 


26027. 


26028. 


A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Warqa 
menceritakan kepada kami, semuanya dan Ibnu Abi Najih, 
dan Mujahid, dengan redaksi semisalnya. 

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mencentakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi 
semisalnya. 

...ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hasyim bin Al Qasim Al Mazni menceritakan kepada kami 
dari Qatadah, ia berkata: Seorang laki-laki Muhajirin berkata, 
"Sepanjang umurku aku mencari penakwilan ayat ini, namun 
aku tidak mendapatkannya, yaitu apakah aku harus meminta 


izin kepada saudara-saudaraku?” Dia lalu berkata kepadaku. 


firman 


dikatakan kepadamu, 'Kembali (sajajlah', maka hendaklah 


kamu kembali. Itu bersih bagimu” 110 


Pendapat Mujahid tentang penakwilan finnan Allah, 3oj 
lid "Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya ," 


109 Mujahid dalam tafeimya (hal. 491), Ibnu Abu Hatim dalam tafisimya (8/2568), 
dan Al Qurthubi dalam tafsimya (125/219). 

110 Al Qurthubi dalam tafsimya (12/220). 




Surah Afi'Nuur 


yaitu, jika tidak terdapat keperluanmu di dalamnya, merupakan 
penakwilan yang sangat jauh dari makna perkataan orang Arab, 
karena orang Arab jika berkata J —ad ' d —£ maka maksudnya 

adalah, pada tempat tersebut tidak ada seorang pun keturunan Adam. 
Sedangkan barang keperluan dan yang lainnya, yang bukan termasuk 
milik bani Adam dan yang sejenisnya, tidak bisa kamu katakan ada di 
dalamnya. 



"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak 
disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 
keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu 
' ~ nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. n 
(Qs. An-Nu\ir [24]: 29) 


Takwil firman Allah: 3^ 

y djs (Tidak ada dosa atasmu 

memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 
dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu 
nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai 
manusia, tidak ada dosa bagimu untuk masuk ke dalam rumah yang 
tidak berpenghuni di dalamnya dengan tanpa izin. 

Mereka berselisih pendapat tentang makna o j£\ dalam firman 
Allah tersebut. Sebagian berpendapat bahwa itu merupakan tempat 
penginapan, atau rumah-rumah yang dikenal tidak berpenghuni yang 




dibangun di jalan-jalan, khusus untuk musafir atau ibnu sabil, sebagai 
tempat berteduh atau tempat menyimpan barang-barang mereka. Dan, 
yang berpendapat demikian adalah: 

26029. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim 
menceritakan kepada kanu, ia berkata: Hajjaj 
memberitahukan kepada kami dan Salim A1 Makki, dan 
Muhammad bin A1 Hanafiyah, tentang firman Allah, Ja 

"Tidak ada dosa atasmu 

memasuki rumah yang tidak disediakan untuk di diami, ia 
berkata, "Maksudnya adalah, tempat-tempat persinggahan 
yang dibangun di tepi-tepi jalan." 111 

26030. Abbas bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin 
Furukh menceritakan kepada kami, dia berkata: ^Aku 
m^pngar Qatadah berbicara tentang firman Allah, j*> G# 
"Rumah yang tidak disediakan untuk didiami," ia 
berkata, “Maksudnya adalah, tempat-tempat persinggahan 
yang diperuntukkan bagi musafir.” 112 


26031. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi 
Zaidah menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, o' JO* 

"Tidak ada dosa atasmu memasuki 
rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 
dalamnya ada keperluanmu". ia berkata, Mereka 
meletakkan barang-barang dan pelana kuda di rumah-rumah 


111 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2569), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
XJytm (8/44), dan Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (4/177). 

1,2 Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tamil (4/190) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al 
Masir (6/29). 






Surah An-Nuur 


yang dibangun di tepi jalan di Madinah, maka dibolehkan 
bagi mereka untuk memasukinya." 113 

26032. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, 
dari Mujahid, tentang firman Allah, \jJ^ "Rumah 

yang tidak disediakan untuk didiami," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, rumah-rumah tempat persinggahan para 
musafir, yang tidak berpenghuni.” 114 

26033. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

"Rumah yang tidak disediakan untuk didiami,” ia berkata, 
^ . “Mereka meletakkan —atau membuat— barang-barang dan 
pelana kuda mereka di rumah-rumah di jalan Madinah yang 
tidak dihum oleh seorang pun, maka dibolehkan bagi merely 
untuk masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin terlebih 
dahulu.” 115 

26034. A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Warqa’ 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, dengan redaksi semisalnya, hanya saja dia berkata. 


1,3 Mujahid dalam tafcimya (hal. 491) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2569). 

114 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/433) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2569). 

115 Mujahid dalam tafsimya (hal. 491). 



Tafsir Ath-Thabari 


“Mereka meletakkan di jalan-jalan Madinah.” Dengan tanpa 
ada keraguan. 116 

26035. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, seperti itu. Hanya 
saja, dia berkata, “Mereka meletakkan pelana kuda [dan 
barang-barang] di jalan-jalan Madinah.” 117 


26036. 


Aku diberitahu dari A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, p£l*j&&JZ\j^£$”Memasuki 


rumah yang tidak disediakan untuk didiami," ia berkata, 
“Rumah-rumah yang tidak didiami, yaitu rumah-rumah yang 
berada di jalan yang rusak. ‘ Yang di dalamnya 

ada keperluanmu yang bermanfaat bagi para musafir pada 
waktu musim panas dan dingin, yaitu tempat untuk 
berlindung.” 118 


Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah- 
rumah di Makkah. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26037. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam 
bin Muslim menceritakan kepada kami dari Said bin Saiq, 
dari A1 Hajjaj bin Artha'ah, dari Salim bin Muhammad A1 
Hanafiah, tentang finnan Allah, "Rumah yang 


116 Ibid. 

117 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2569) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma’ani Al Qur'an (3/519). 

118 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini dari Adh-Dhahhak di antara 
literatur yang kami miliki, tetapi Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad- 
nya dalam tafsimya (8/2569) kepada Juwaibir dari Adh-Dhahhak tentang finnan 

Allah, % 6JZ "Rumah yang tidak disediakan untuk didiami," dia berkata, 

"Maksudnya adalah rumah yang dipakai sebagai tempat berlindung dari panas, 
dingin, dan hujan, serta sebagai tempat untuk melindungi diri mereka." 




SurahAn-Nvur 


tidak disediakan untuk didiami," ia berkata, "Maksudnya 
adalah rumah-rumah di Makkah." 119 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah- 
nunah yang rusak, dan keperluan yang disebutkan oleh Allah dalam 
ayat tersebut yaitu buang hajat besar dan kecil. Dan, yang berpendapat 
demikian adalah: 

26038. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
ke padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Atha' 
berkatatentang ayat, 

50 ££ "Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak 
disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 
keperluanmu," ia berkata, "Maksudnya adalah tempat buang 
air besar dan kecil." 120 


26039. 


Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata: 

Amru bin Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Hasan bin Isa bin Zaid menceritakan kepada kami dari 

's. ,* y>\'A 

bapaknya, tentang ayat, 

IJj "Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang 
tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 


keperluanmu" ia berkata, "Maksudnya adalah membuang 
hajat di rumah-rumah yang rusak." 121 


119 Ibnu Athiyyah dalam At Muhctrrar Al Wajiz (4/177) dengan scmad- nya, Ibnu A1 
Jauzi dalam ZadAl Masir (6/29), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(4/88) dengan sanad-nya kepada Imam Malik. 

120 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/257), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/88), Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil (4/191), Abu Ja'far An-Nuhas 
dalam Ma’aniAl Qur'an (3/519), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/30) 
dengan tanpa sanad. 

121 Tidak lrnmi temukan hadits dengan sanad dan lafazh ini di antara 1 iterator yang 
kamimiliki. 





Tafsir Ath-Thabari 


Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah- 
rumah pedagang, yang di dalamnya terdapat keperluan manusia. Dan, 
yang berpendapat demikian adalah: 

26040. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 

tj-i "Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang 
tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada 
keperluanmu," ia berkata, "Maksudnya adalah rumah-rumah 
pedagang. Tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke 
dalamnya tanpa izin pemilik kedai yang ada di jalan-jalan dan 
di pasar-pasar.” Dia lalu membaca ayat, tjj "Yang di 

dalamnya ada keperluanmu." Dia berkata, “Maksudnya 
adalah keperluan manusia.” 122 

Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah, hendaknya 
dikatakan bahwa Allah tidak mengkhususkan dalam firman-Mya, 

“Tidak ada dosa atasmu 
memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 
dalamnya ada keperluanmu ,” yakni, semua rumah yang tidak 
berpenghuni dan di dalamnya terdapat kebutuhan kita, maka kita 
boleh masuk dengan tanpa meminta izin, karena izin itu untuk 
memberitahukan pemilik rumah tersebut sebelum masuk, atau untuk 
mengizinkan orang yang akan masuk jika rumah tersebut ada yang 
mendiaminya atau yang memilikinya, sedangkan jika tidak ada 
pemiliknya, maka tidak ada artinya meminta izin untuk masuk ke 
dalamnya. 

Jika demikian maknanya, maka tidak ada alasan untuk 
mengkhususkan satu makna di antara makna yang lain. Setiap rumah 


122 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil (4/190), Ibnu Athiyyah dalam Al 
MuharrarAI Wajiz (4/177), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an 
(6/29). 


yang tidak berpenghuni dan tidak ada pemiliknya, berupa rumah- 
rumah yang diban gun di tepi jalan, yang dikhususkan untuk naungan 
musafir dan ibnu sabil, atau rumah yang telah rusak, yang 
ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi, bagi yang ingin masuk ke 
dalamnya, tidak perlu meminta izin karena adanya keperluan mereka 
untuk berlindung atau membuang hajat. Sedangkan rumah-rumah 
pedagang, tidak boleh bagi seseorang untuk masuk kecuali dengan 
izin pemiliknya atau penghuninya. 


Jika ada yang menyangka bahwa jika seorang pedagang 
membuka tokonya dan duduk menunggu pembeli merupakan izin 
masuk bagi yang ingin masuk, maka dalam masalah ini berbeda, tidak 
seperti yang mereka sangka, karena tidak diperbolehkan bagi 
seseorang untuk masuk ke dalam rumah milik orang lain tanpa alasan 
yang terpaksa atau dengan sebab yang dibolehkan, kecuali dengan izin 
pemiliknya, terlebih jika di dalamnya ada kebutuhan. Jika diketahui 
bahwa seorang pedagang dengan membuka tokonya merupakan izin 
bagi yang ingin masuk ke dalamnya, maka itu kembali kepada 


pemyataannya bahwa dia tidak memasukkan ke dalamnya kecuali 


"Tidak ada dosa atasmu 
memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 


dalamnya ada keperluanmu. " tidak demikian maknanya, karena yang 


tidak dibebankan dosa bagi kita adalah jika kita masuk ke dalam 
rumah yang tidak ada penghuninya, sedangkan tokonya pedagang itu 
tidak ada jalan untuk masuk kecuali dengan izinnya, karena toko itu 
dihuni, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam 


ayat ini adalah rumah yang ditinggalkan. 


Sebagian golongan berpendapat bahwa ayat ini merupakan 
^engecualian dan firman Allah, V Suit \Qz> 

"Janganlah kamu memasuki 


rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi 
salam kepada penghuninya." Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26041. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata 
tentang ayat, Y "Janganlah kamu 

memasuki rumah yang bukan rumahmu," bahwa ayat tersebut 
kemudian dihapuskan dan dikecualikan dengan firman Allah, 

"Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya . m23 

26042. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami dari A1 Husain, dari 
Yazid, dari Ikrimah, tentang ayat, ./«»• "Sebelum 

meminta izin," ia berkata, “Ayat tersebut kemudiandihapus 


rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di 
dalamnya ada keperluanmu " 124 

Ayat, ^3^ "Tidak 

ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk 
didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu," tidak menunjukkan 
bahwa itu merupakan pengecualian dari firman Allah, Ls# i*£-.I-jY 

"Janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin," karena firman Allah, Y 


123 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/212), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(6/176), menisbatkannya kepada Al Bukhari dalam Adab Al Mufrad, serta Abu 
Daud dalam An-Nasih dari Ibnu Abbas. 

124 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/212) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/29). 





Surah An-Nuur 


\jLl3 "Janganlah kamu 
memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan 
memberi salam kepada penghuninya," merupakan hukum dari Allah 
yang berkenaan dengan rumah-rumah yang tidak ada pemilik dan 
penghuninya. Sedangkan firman 

"Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang 
tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu ," 
berkenaan dengan rumah-rumah yang tidak ada penghuni Han 
pemiliknya yang dikenal. 


Jadi, setiap hukum dari kedua hukum itu memiliki makna yang 
tidak dimiliki dal am makna hukum yang lain, sedangkan hukum 
pengecualian sesuatu itu berlaku jika berasal dari satu jenis, atau satu 
macam yang berupa perbuatan atau jiwa, dan jika tidak demikian 
maka tidak ada artinya pengecualian itu. 

Firman-Nya: "Dart, Allah mengetahui apa 

yang kamu nyatakan, " maksudnya adalah, wahai manusia, Allah 
mengetahui ucapan lisan kalian ketika meminta izin untuk masuk ke 
dalam rumah yang ada penghuninya. <<^££31>J "Dan, apa yang 
kamu sembunyikan," di dalam dadamu ketika kamu berbuat, baik 
dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka menjauhi 
larangan-Nya, atau, maupun karena hal lainnya. 




-UiV 


“Katakanlah kepada orang lakUlaki yang beriman, 
‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 




Tafsir Aih-Thabari 


suci bagi mereka, sesungguhny a Allah Maha M engetahui 
apa yang mereka perbuat'" (Qs. An-Nuur [24]: 30) 



pandangannya, dan mentelihara kemaluannya ; yang demikian itu 
adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 


Mengetahui apa yang mereka perbuat") 


Allah Ta’ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: Ya 
Muhammad <<^£3 Ji “ Katakanlah kepada orang-orang Jaki-lati 
yang beriman, ” kepada Allah dan kepadamu. 

"Hendaklah mereka menahan pandangannya," terhadap sesuatu yang 
mengundang syahwat yang dilarang oleh Allah untuk memandangnya. 

"Dan memelihara kemaluannya, " dan orang yang 
tidak berhak untuk melihatnya —menutupi din— denganbaju yang 
bisa menghalanginya dari pandangan mereka. Yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka dan lebih utama di sisi 
Allah. "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang mereka perbuat," wahai manusia, terhadap apa yang telah 
diperintahkan kepadamu, yaitu menundukkan pandangan dan hal-hal 
yang diperintahkan dan menjaga kemaluan untuk tidak 
memperlihatkannya kepada orang yang tidak berhak melihatnya. 


Penakwilan yang telah kami jelaskan dikatakan pula oleh ahli 
takwil dalam riwayat-riwayat berikut ini: 


26043. Ali bin Sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi'^bin Anas, dan 
Abu Aliyah, tentang^ firman Allah, ^ J* 

"Katakanlah kepada wanita yang 


Surah An-Nuur 


beriman, 'Hendaklah mereka menahan pcmdangannya, dan 
kemaluannya' Ia berkata, "Setiap kemaluan yang 
diperintahkan oleh A1 Qur'an untuk dijaga adalah bagian — 
dari anggota tubuh yang berpotensi mengundang— zina, 
kecuali maksud ayat, 

‘Katakanlah kepada wanita yang beriman, 
“Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
kemaluanny£f\' > karena maksudnya adalah menutupi.” 125 

26044. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
finnan Allah, OS i y&i J» 

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 
'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

memelihara kemaluannya'." OS 

C&ztS "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 

vj Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

kemaluannya'." Ia berkata, “Maksudnya adalah, hendaklah 
menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang dibenci 
oleh Allah.” 126 

26045. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, J» 

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 

'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

memelihara kemaluannya'." Ia berkata, “Maksudnya adalah, 
hendaknya menundukkan pandangannya, tidak melihat 


125 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2570), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/90), Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil (4/191), dan Ibnu Athiyyah 
Halam Al Muharrar Al Wajiz (4/177). 

126 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2570). 




Tafsir Alh-Thabari 


kepadanya, Han tidak ada yang mampu menundukkan 
pandangan mata semuanya. Akan tetapi, Allah berfirman, J»j 
^4 bt 'Katakanlah kepada 

wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya ." 127 



“Katakanlah kepada wanita yang beriman, *Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 
janganlah mereka menamp akkan perhiasannya, kecuali 
yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 
atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra > 


127 Hadits ini tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki. 






Surah An-Nuur 


putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau 
saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, 
atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka 
miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak 
yang belum mengerti tentang aurat wanita, Dan janganlah 
mereka memuktdkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan . Dan bertobatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung." (Qs. An-Nuur [24]: 31) 



10? Ol (Katakanlah kepad 


kepada wanita yang 
beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 
kecuali yang fbiasaj nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka 
menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau 


ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, 
atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki 


mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-p utr a 
saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- 
budakyang mereka miliki ”) 


Allah Ta’ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: Ji 
Katakanlah, wahai Muhammad. • s< Kepfida wanita yang 


Tafsir Ath-Thabari 


beriman” dari umatmu. 1^4 “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya ,” dari pandangan yang dibenci oleh Allah, 
sebagaimana larangan Allah untuk melihatnya. Dan 

kemaluarmyd Maksudnya adalah, menjaga kemaluan mereka dengan 
p akaian yang melindunginya dari pandangan orang yang tidak berhak 
melihatnya." 

Firman Allah: <&£>.'& "Dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya ." Maksudnya adalah, janganlah mereka 
menampakkan perhiasan mereka kepada orang yang bukan 
muhrimnya. Perhiasan ada dua: 

Pertama, perhiasan yang tidak nampak, seperti: Gelang kaki, 
gelang, kalung, dan bandul. 

Kedua, perhiasan yang nampak. Terdapat perbedaan pendapat 
Halam mpanaknai ayat ini. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya 
adalah perhiasan baju yang nampak. Dan, yang berpendapat demikian 
adalah: 

26046. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin 
A1 Mughirah menceritakan kepada kami dari A1 Hajjaj, dari 
Abu Ishaq, dari Abu A1 Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, "Perhiasan dibagi menjadi dua, yaitu yang nampak, 
misalnya baju, dan yang tersembunyi, misalnya gelang kaki, 
bandul, serta gelang." 12 ® 

26047. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri 
memberi tahukan kepadaku dari Abu Ishaq A1 Hamdani, dan 
Abu A1 Ahwash, dari Abdullah, tentang ayat, 

C "Dan janganlah mereka menampakkan 


m Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2573) dan Abu Ja'far An-Nuhas dal am 
Ma’am Al Qur'an (3/521). 


Surah Ari'Nuur 


perhiasannya, kecualiyang (biasa) nampak daripadanya," ia 
berkata, "Maksudnya adalah baju." 129 

26048. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syuhah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu 
Al Ahwash, dari Abdullah, tentang ayat, Yj £ 4 iLj 

"Dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," ia 
berkata, "Maksudnya adalah baju." 130 

26049. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah, dengan redaksi semisalnya. 

26050. ...ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman bin 
Zaid, dari Abdullah, dengan redaksi semisalnya. 

26051. ...ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari 
Alqamah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, G/JwVj 
I 4 I* C Sfj "Dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," ia 
berkata, "Maksudnya adalah baju." 131 

26052. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Diyyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sebagian sahabat 
kami memberitahukan kepada kami —Yunus atau yang 
lainnya— dari Al Hasan, tentang firman Allah, Sf) 


129 Ibnu Abu Hatim dalam tafsiraya (8/2574), Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani 
Al Qur'an (3/521), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/91), Al Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tanzil (4/193), Ibnu Al Jauzi dalam ZadAl Masir (6/31), dan 
Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/178). 

130 Ibid. 


TafsirAth'Thabari 


"Kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, " ia berkata, 
"Maksudnya adalah baju." 132 


26053. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Abu Ishaq^ dan 
Abu A1 Ahwash, dari Abdullah, tentang ayat, 

"Kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," ia berkata, 
"Maksudnya adalah baju." 


Abu Ishaq berkata, "Apakah kamu tidak mengetahui bahwa 
Allah berfinnan, ^ J-*’ i_Jp "Pakailah 

pakaianmu yang indah di setiap (mentasuld) masjid'?" (Qs. A1 
A-raaf [7]: 31) 133 


26054. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, M uhammad bin Fadhl menceritakan kepada kami 
dari A1 A'masy, dari Malik bin A1 Harits, dari Abdurrahman 
bin Zayid, dari Ibnu Mas'ud, tentang ayat, 

"Kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, " ia berkata, 
“Maksudnya adalah selendang.” 134 


Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, perhiasan 
yang nampak, yang boleh diperlihatkan yaitu celak mata, cincin, 
gelang, dan wajah. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26055. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 


132 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2574), Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani 
Al Qur'an (3/521), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/91), A1 Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tanzii (4/193), Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an 
(3/229), Ibnu Al Jauzi Halam ZadAl Masir (6/31), dan Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/178). 

133 Abdurrazzaq dalam tafeimya (2/430). 

134 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2574). 



Surah An-Nuur 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 

"Dan, janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 
daripadanya, " ia berkata, "Maksudnya adalah, celak mata 
dancincin." 135 

26056. Amru bin Abdul Hamid A1 Amali menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muslim A1 Mala'i menceritakan kepada kami dari Said bin 
Jubair, dengan redaksi semisalnya, dan tidak menyebutkan 
Ibnu Abbas. 

26057. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun 
menceritakan kepada kami dari Abu Abdullah Nahsyal, dari 
Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yang nampak 
dari perhiasan itu adalah mata dan telapak tangan." 136 

26058. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muslim bin 
Harmuz, dari Said bin Jubair, tentang firman Allah, x-. *j 
t" Dan, janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, " ia 
berkata, "Maksudnya adalah wajah dan tangan." 137 

26059. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Marwan bin Muawiyyah memberitahukan kepada 


135 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/91) dan Ibnu A1 Jauzi dal am Zad Al 
Masir (6/31). 

136 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil (4/193) dari Adh-Dhahhak, dia berkata, 
“Wajah dan telapak tangan.” Serta Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/31). 

137 Ibnu Abu H atim dalam tafsimya (8/2574), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/91), Abu Ja’far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/522), Al Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tanzil (4/193), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/31). 



- Tafsir Aih-Thabari 

kami dan Abdullah bin Muslim bin Harmuz A1 Makki, dan 
Sa'id bin Jubair, dengan redaksi semisalnya. 

26060. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Walid 
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Amm menceritakan kepada kami dan^Atha*, tentang firman 
Allah, l " Dan Mganlah 
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya," ia berkata, "Maksudnya adalah dua 
telapak tangan dan wajah." 138 

26061. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abu Adi menceritakan kepada kami dan Qatadah, ia berkata, 
"Maksudnya adalah, mata, gelang, dan cincin." 139 

26062. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Dan, 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak daripadanya," ia berkata, "Perhiasan yang 
nampak adalah wajah, celak mata, telapak tangan yang diberi 
pewaroa, dan cincin. Semua ini boleh ditampakkan di dalam 
mm ah bagi orang yang masuk kepadanya.” 140 

26063. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata. 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang 
ayat, "Dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 


>3* Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/522) dan A1 Mawardi dalam 
An-Nukat wa Al Uyun (4/91). - 

139 Al Qurthubi dalam tafsimya (12/228). 

140 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Weyiz (4/178). • ' 


Surah An-Nuur 


nampak daripadanya ," ia berkata, "Maksudnya adalah dua 
pergelangan, cincin, dan mata.” 141 

Qatadah berkata: Telah sampai kepada kami bahwa 
Rasul ullah bersabda, "Tidak dihalalkan bagi wanita yang 
beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk mengeluarkan 
tangannya sampai di sini." Beliau menggenggam setengah 
sikunya. 142 

26064. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dan 
seseorang, dari Miswar bin Al Muhramah, tentang firman 
Allah, "Kecuali yang (biasa) nampak 

daripadanya," ia berkata, "Maksudnya adalah, dua 
pergelangan, cincin, dan celak mata, yakni: Gelang." 

26065. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, 1^5 J-fk £ 04^ Dan, janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya ," ia berkata, "Maksudnya adalah, cincin 
dan pergelangan." 

Ibnu Juraij berkata: Aisyah berkata, "Pergelangan tangan dan 
cincin yang tak bermata." Ia juga berkata, “Anak perempuan 
saudaraku seibu, Abdullah bin Ath-Thufail, masuk 
menemuiku dengan berhias. Ketika Nabi Muhammad SAW 
masuk, beliau memalingkan mukanya saat melihatnya, lalu 
aku berkata, ‘Ya Rasulullah, itu adalah anak perempuan 


141 Abdurrazzaq dalam tafsimya dalam tafsimya (2/434) dan Ibnu Qutaibah dalam 
Gharib Al Al Qur'an (hal. 303). 

142 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/180), menisbatkannya kepada 
Abdurrazzaq dari Qatadah. 



Tafsir Ath-Thabari 


saudarak u dan seorang budak’. Rasulullah lalu bersabda, 
“Jika seorang wanita telah mencapai masa balighnya, maka 
tidak halal baginya untuk memperlihatkan anggota badannya 
kecuali wajahnya dan yang ada di bawah ini Kemudian dia 
melipat setengah lengan bajunya, lalu memberikan jarak 
antar a genggamannya dengan telapak tangannya satu 
genggaman lagi.” Abu Ali mengisyaratkannya dengan hal itu, 

Ibnu Juraij mengatakan bahwa Mujahid pemah berkomentar 
tentang finnan Allah, Kecuali yang (biasa) 

nampak daripadanya, " ia berkata, "Maksudnya adalah, kedua 
mata, sesuatu yang diberi wama dan cincin." 143 

26066. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Amir, tentang 
ayat, " Kecuali yang (biasa) nampak 

daripadanya," ia berkata, "Maksudnya adalah mata, sesuatu 
yang diberi wama, dan baju." 144 

26067. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, "Dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak daripadanya," ia berkata, "Yang termasuk 
perhiasan adalah mata, sesuatu yang diberi wama, dan cincin. 
Demikianlah yang mereka katakan, dan inilah yang dilihat 
manusia." 145 


143 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/180), menisbatkannya kepada Sanid 
dari Ibnu Juraij, bersambung hingga ke Rasulullah. 

144 Tidak kami temukan hadits dengan sanad dan lafazh ini di antara literatur yang 
kami miliki. 

145 Tidak kami te m ukan hadits dengan sanad dari Ziyad. Diriwayatkan dengan 
sanad -nya dari Mujahid oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/193) dan 
Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/31). 







Surah An-Nuur 


26068. Ibnu Abdurrahman A1 Barqi menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Umar bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: A1 Auza'i pemah ditanya tentang finnan Allah, 


l "Dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 
daripadanya, " ia berkata, "Maksudnya adalah telapak tangan 
dan wajah." 146 


26069. Amru bin Bunduq menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Marwan menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dan Adh- 
Dhahhak, tentang firman Allah, sl/b.'ij " Dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasannya," ia berkata, 
"Maksudnya adalah, telapak tangan dan wajah." 147 


Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah 
dan baju. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


26070. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 
' Mu'tamar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus 
menceritakan kepada kami, tentang ayat, *^1 {jjpLj 'ij 
"Dan, janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," ia 
berkata, “A1 Hasan berkata, ‘Wajah dan bajuV' 14 * 


26071. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abu Adi dan Abdul A'la dari Said, dari Qatadah, dari A1 
Hasan, tentang firman Allah, 

"Dan, janganlah mereka menampakkan perhiasannya, 
kecuali yang (biasa) nampak daripadanya," ia berkata, 
"Maksudnya adalah wajah dan baju." 149 


146 A1 Qurthubi dalam tafsimya (12/228). 

147 Tafoir Al Baghawi (4/193) dan Ibnu AI Jauzi dalam ZadAl Masir (6/31). 
144 Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tamil (4/193). 

149 Ibid. 



Tafsir Ath-Thabari 


Pendapat yang paling tepat dal am penakwilan ayat ini adalah 
yang bahwa maksudnya adalah wajah dan dua telapak 

tangan J ika demikian, maka termasuk di dalamnya mata, cincin, 
gelang, sesuatu yang diwamai dengan hina', dan baju. 

Kami katakan bahwa pendapat itu lebih tepat karena adanya 
ijma', bahwa orang yang shalat harus menutup auratnya, sedangkan 
bagi wanita hendaknya membuka wajahnya dan kedua telapak 
tangannya dalam shalat, serta menutupi anggota badan selain 
keduanya. 

Sebagian ulama meriwayatkan bahwa diperbolehkan 
memperl ihatkan separuh lengannya. Jika itu diperbolehkan untuk 
ditampakkan kepada laki-laki, maka dapat dipahami bahwa 
diperbolehkan pula baginya membuka anggota badannya selama itu 
bukan bagian dari aurat, karena yang bukan aurat tidak diharamkan 
untuk diperlihatkan. Jika bagian dari anggota badannya boleh 
diperlihatkan, maka bisa juga dipahami bahwa itu merupakan 
pengecualian dalam firman Allah, "Kecuali yang 

(biasa) nampak daripadanya, " karena semua itu merupakan bagian 
dari anggota badannya yang nampak. 

Finnan-Nya: "Dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung ke dadanya. " Maksudnya adalah, hendaklah 
mereka memanjangkan kerudung mereka hingga ke dada. 

Lafazh JJf- merupakan bentuk jamak dari yang bermakna, 
ag ar menutupi rambut, leher, dan anting-anting mereka. 

26072. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin 
Hubaib menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Nafi, ia 
berkata: A1 Hasan bin Muslim bin Yanaq dari Shafiyah binti 
I^yaibah, dari Aisyah, ia berkata, "Ketika turun ayat, 

‘Dan, hendaklah mereka menutupkan kain 



Surah An-Nuur 


kudung ke dadanya’, mereka menyobek kain mantel hingga 
ke sisi samping dan difungsikan sebagai kerudung." 150 

26073. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Qurrah bin 
Abdurrahman memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, 
dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia berkata, 
"Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Muhajirin 
jrang pertama. Ketika ayat ini diturunkan, 

Cxper ‘Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke 
dadanya\ mereka menyobek kain mereka yang tebal, lalu 
menggunakannya sebagai kerudung.” 151 

Firman-Nya " Dan, janganlah menampakkan 

perhiasannya." Maksudnya adalah perhiasan yang tidak nampak atau 
yang tersembunyi; gelang kaki, anting-anting, dan hal-hal yang 
diperintahkan untuk ditutupi dengan kerudung mereka dari atas dada, 
dan yang diperbolehkan untuk membukanya serta memperl ihatkannya 
pada waktu shalat bagi laki-laki yang bukan m a hr a m nya. Adapun 
kedua lengan dan yang di atasnya, hanya boleh dilihat oleh suami- 
suami mereka. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan ahli takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 

26074. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Thalhah bin 
Masharrif, dari Ibrahim, tentang firman Allah, 

"Dan, janganlah menampakkan 


150 HR. A1 Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an (4758), dengan sanad dan sedikit 
perbedaan dalam lafazhnya, serta Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/397), ia 
berkata, "Shahih menurut Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak 
meriwayatkannya. Telah disepakati oleh Adz-Dzhahabi." 

151 HR. Al Bukhari dalam Tafsir Al Qur'an (4758). 



Tafsir Ath-Tkabari 


perhiasannya kecuali kepada suami mereka," ia berkata, 
“Maksud ayat ini adalah bagian atas lengan.” 152 


26075. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dan Syu'bah, 

dari Manshur, ia berkata: Aku mendengar seorang laki-laki 

^ .1 ^ 


janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 
mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka," ia 
berkata, "Maksudnya adalah bagian atas dada." 


Syu'bah berkata, “Manshur menuliskan hal itu kepadaku, dan 
aku membacakan hal tersebut kepadanya.” 153 


26076. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah 
menceritakan kepada kami dan Sa'id bin Abu Arubah, dan 
Qatadah, tentang firman Allah, 

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecualikepada 
suami mereka," ia berkata, “Maksudnya adalah 
memperlihatkan bagian kepala kepada mereka.” 154 


26077. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka." 
Hingga firman Allah, "Tentang aurat wanita" 

Ia berkata, "Perhiasan yang boleh diperlihatkan kepada 
mereka adalah anting, kalung, dan gelang. Sedangkan gelang 


152 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2576). 

153 Hadits ini tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki. 

154 Ibid 



Surah An-Nuur 


kaki, pergelangan kaki, leher, dan rambut, tidak boleh 
diperlihatkan kecuali kepada suaminya.” 155 

26078. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman 
Allah, *$1 V&iJ "Dan, janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka," 
ia berkata, "Maksudnya adalah leher dan anting-antingnya. 
Allah berfirman, ‘Katakan kepada wanita-wanita mukminah 
yang merdeka, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan 
yang tersembunyi ini kecuali kepada suami mereka’. 
—Lafazh Jadalah bentuk tunggal dari — atau 
'Ayah mereka'. Atau 'Putra-putra suami 

mereka'. Atau 'Saudara-saudara laki-laki mereka.' 

Atau 'Putra-putra saudara lelaki mereka'.'" 56 

Maksud firman Allah, jt % 

dan adalah wanita-wanita kaum muslim. Riwayat- 

riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

26079. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 

"Atau wanita-wanita Islam," ia berkata, "Telah sampai 
(riwayat) kepadaku bahwa mereka adalah wanita-wanita 
kaum muslim. Tidak dihalalkan bagi wanita muslimah untuk 
dilihat oleh wanita musyrik dalam keadaan telanjang, kecuali 
ia adalah budaknya, sebagaimana firman Allah, 

‘Atau budak- budakyang mereka miliki ’. " Xil 


155 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2576). 

156 Tidak kami temukan hadits dengan sanad ini di antara literatur yang kami miliki. 

157 A1 Baghawi dalam Ma'cdim At-Tanzil (4/193) dan A1 Qurthubi dalam tafsirnya 
(12/233), dan ini merupakan pendapat Ahmad, dia berkata, “Tidak boleh bagi 


Tafsir Alh-Thabari 


26080. Ia berkata: A1 Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa 
bin Yunus menceritakan kepada kami dari Hisyam bin A1 
Ghazz, dari Ubadah bin Nasy, bahwa dia membenci seorang 
wanita Nasrani menemui wamta muslimah atau melihat 
auratnya. Dia menakwilkan firman Allah, "Atau 

wanita-wanita Islam ." 15 * 

26081. ... ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari 
Hisyam, dari Ubadah, ia berkata: Umar bin A1 Khathab 
menulis surat kepada Ubadah bin A1 Jarah: Telah sampai 
kepadaku bahwa wanita-wanita muslimah masuk ke 
pemandian bersama-sama wamta ahli kitab, maka laranglah 
hal itu dan bolehkan yang lainnya! Usai membaca surat itu, 
Abu Ubaidah berdiri dari tempat duduknya dan 
bermubahalah, ”Ya Allah, siapa saja wanita yang datang ke 
pemandian tanpa alasan dan tidak mengalami sakit, namun 
hanya ingin memutihkan wajahnya, maka hitamkanlah 
wajahnya pada hari ketika wajah-wajah itu diputihkan. h 159 

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat, Jt 
C "Atau budak- budak yang mereka miliki." Sebagian 
berpendapat bahwa tidak mengapa perhiasan budak-budak mereka 
tampak sebagaimana mereka menampakkannya kepada sebagian dari 
mereka. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26082. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar 


seorang wanita muslimah untuk memperlihatkannya kepada wanita Ahli 
Dzimmah.” Lihat Zad Al Masir (16/32). 

I5g Al Qurthubi dalam tafsimya (12/233). 

139 HR. Al Baihaqi dalam As-Sunan (7/308), Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil 
(4/193), Al Qurthubi dalam tafeimya (12/233), As-Suyuthi dalam Ad-Dvrr Al 
Mantsur (6/183), ia menisbatkannya kepada Said bin Mansur dan Al Baihaqi 
Halam As-Sunan, serta Ibnu Al Mundzir dan Umar bin Khathab. 


Surah An~Nuur 


memberitahukan kepada kami dari Mukhallad At-Tamimi, 
dia berkata berkenaan dengan firman Allah, 

"Atau budak- budak yang mereka miliki," dia berkata, 
"Pada qira ’at pertama dibaca ^'UJf.” 160 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah budak- 
budak perempuan dari kaum musyrik, sebagaimana diriwayatkan dari 
Ibnu Juraij sebelumnya. Dia berkata tentang ayat, "Atau 

wanita-wanita Islam," bahwa maksudnya adalah wanita-wanita 
mukminah, bukan wanita-wanita musyrik. Kemudian dia berkata, 
"Atau budak-budak perempuan musyrik." 



pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan [terhadap 


wanita] atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. 
Dan Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu 
sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman sup ay a kamu 


beruntung) 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Mereka 
yang mengikutimu untuk makan bersamamu, yaitu mereka yang tidak 
membutuhkan dan menghendaki wanita." 


Perkataan kami sesuai dengan perkataan ahli takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 


140 As-Suyuthi dalam Ad-Durr At Mantsur (6/183, 184), menisbatkannya kepada 
Ibnu A1 Mundzir dari Ibnu Juraij, tetapi dia berkata: Dalam qira'at P 

d* Aku kira ini yang lebih tepat dan lebih sempuma. 


Tafsir Alh-Thabari 


26083. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, ot £$ 4} £ j " Atau pelayan- 

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
. wanita), " dia berkata, "Pada masa pertama laki-laki 
mengikuti laki-laki, mereka tidak mencemburuinya, dan 
wanitanya pun tidak takut untuk membuka jilbab di 
depannya, yaitu laki-laki bodoh yang tidak membutuhkan 
wanita." 161 

26084. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, ^ "Atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita)," ia berkata, “Laki-laki ini mengikuti satu 
kaum, dia adalah seorang laki-laki bodoh yang tidak 
membutuhkan wanita dan tidak bersyahwat kepada mereka, 
male a perhiasan yang diperbolehkan untuk ditampakkan 
adalah anting-anting, kalung, dan gelangnya, sedangkan 
pergelangan kaki leher dan rambutnya tidak boleh 
ditampakkan kecuali kepada suaminya.” 162 

26085. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang 
firman Allah, J, "Ataupelayan-pelayan laki-laki," 



161 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2578). 



ia berkata, "Dia mengikutimu dan makan dari sebagian 
makananmu." 163 

26086. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Ismail bin 
Iliyyah, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, JQ' U £$ 4^ j " Atau pelayan- 

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita), ” dia berkata, "Maksudnya adalah, yang 
menginginkan ma kan an dan tidak membutuhkan wanita." 164 

26087. .. ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, dengan redaksi semisalnya. 

26088. M uhamma d bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia 
^ berkata: Al Warqa’ menceritakan kepada kami, semuanya 
dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Jf 
jCpTjj. "Atau pelayan-pelayan laki- 

laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)," ia 
berkata, “Maksudnya adalah, mereka yang tidak memikirkan 
kecuali makan, dan tidak ditakuti oleh wanita.” 165 

26089. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi 
semisalnya. 

163 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/436) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2578). 

164 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/194). 

163 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2579). 


Tafsir Aih-Thabari 


26090. Tgmail bin Musa As-Suda menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Manshur, dari 
Mujahid, tentang firman Allah, "Yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita)," ia berkata, 
"Maksudnya adalah pandir." 166 

26091. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar dan 
Al-Laits, dari Mujahid, tentang firman Allah, j*, 

"Yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)," ia 
berkata, "Maksudnya adalah yang pandir, yang tidak 
mengetahui tentang wanita." 167 

26092. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abu Najih 
menceritakan kepada kami dan Mujahid, tentang firman 
Allah, "Latd-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita)," ia berkata, 
“Maksudnya adalah laki-laki yang tidak ada kemauan (nafsu) 
terhadap wanita, seperti fulan.” 168 

26093. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Iliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil 
menceritakan kepada kami dan Abi Ishaq, dan seseorang 
yang menceritakan kepadanya, dan Ibnu Abbas, tentang ayat, 
J*> ”Yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita),” ia berkata, “Maksudnya adalah, seorang wanita 
tidak merasa malu darinya.” 169 


166 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2578). 

167 Ibnu A1 Jauzi dalam ZadAl Masir (6/23). 

16 * Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2578). 

169 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/184), menisbatkannya kepada Ibnu 
Abi Syaibah, Al Faryani dan Abdu bin Hammid dari Ibnu Abbas, Al Mawardi 
dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/301), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/33), keduanya dari Qatadah dengan redaksi yang artinya, “Yang bodoh adalah 




Surah An-Nuur 


26094. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-SyaTji, 
tentang ayat, "Yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita)," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang 
mengikuti laki-laki dan membantunya, yang tidak ingin 
melihat aurat wanita." 170 

26095. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Said menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari A1 
Mu ghirah, dari Asy-Syabi, tentang firman Allah, 

"Yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)," 
dia berkata, "Maksudnya adalah yang tidak ada kemauan 
terhadap wanita." 171 

26096. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari 
Atha' bin As-Saib, dari Said bin Jubair, ia berkata, "Dia 
adalah lelaki yang bodoh." 172 

26097:- A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, tentang 
firman Allah, ^ -/P 3 "Atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita)," dia berkata, "Maksudnya adalah lelaki 
yang bodoh, yang tidak ada kemauan terhadap wanita dan 
tidak bersyahwat.'" 73 


yang tidak bersyahwat terhadap perempuan, dan laki-laki tidak cemburu 
kepadanya.” 

170 As-Suyuthi Halam Ad-Durr Al Mantsur (6/184), menisbatkannya kepada Ibnu 
Abi Syaibah dari Asy-Syabi dengan lafazhnya. 

171 Ibnu Abu Halim Ha 1am tafsimya (8/2578), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/95), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur 'art (3/525). 

172 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tamil (4/194). 

173 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/438). 



Tafsir Ath-Thabari 


26098. Dia menceritakan dengan hadits itu dari Ma'mar, dan Ibnu 
Thawus, dari bapaknya, tentang finnan Allah, 

"Yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)," dia 
berkata, "Maksudnya adalah, yang bodoh, yang tidak ada 
keinginan terhadap wanita." 174 

26099. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Maksudnya adalah, lelaki yang tidak ada kebutuhan 
terhadap wanita." 175 

26100. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 

tentang firman Allah, # hSf* 1 4^ ^ J* ^ tau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita)" dia berkata, "Maksudnya adalah, mereka 
yang ikut bersama suatu kaum, hingga seakan-akan mereka 
dari golongannya dan besar bersama mereka. Dia ikut 
bersama mereka bukan karena kebutuhannya terhadap 
wanita, akan tetapi karena ingin menemani kaum itu.” 176 

26101. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dan Az-Zuhn, dari 
Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Seorang laki-laki banci 

174 HR. Bukhari Halam bab: Shaum (1927), mu’allaq, Abdurrazzaq dalam tafsimya 
(2/438), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2578). 

175 Tidak i™mi temukan hadits dengan sanad ini. Diriwayatkan dengan lafazhnya 
dari Ikrimah, Al Hasan, Az-Zuhrim dan Qatadah. Lihat Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsimya (8/2578) dan Tafsir Al Baghawi (4/194). 

176 T idak kami temukan hadits dengan lafazh ini dari Ibnu Zaid. Al Mawardi 
meriwayatkan dengan sanad-nya dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/95) kepada 
Ibnu Zaid dengan lafazh: yaitu anak kecil yang tidak ada keinginan dengan 
wanita karena masih kecil. 




Surah Ati'Nuur 


masuk ke dalam rumah istri-istri Rasulullah SAW, sedangkan 
mereka menganggapnya termasuk golongan orang yang tidak 
ada kemauan terhadap wanita. Suatu saat, Rasulullah SAW 
masuk dan mendapati orang itu bersama mereka dengan 
bersifat seperti wanita —dia lalu berkata: Jika datang, mereka 
datang dengan empat, namun jika berpaling, mereka 
berpaling dengan delapan— maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Menurutku, tidak seharusnya dia tahu apa yang ada disini, 
maka laranglah mereka masuk ke dalam rumah kalian. ” 
Mereka pun berhijab darinya. 177 

26102. Sa'd bin Abdullah bin Abdul Hakam A1 Mashri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Umar A1 Adani 
menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Hakam bin Aban 
menceritakan kepada kami dari Ikrimah, tentang finnan 
Aiiah, J ” Atau P ela y an - 

pelayan — laki-laki — yang tidak mempunyai keinginan 
(terhadap wanita),” dia berkata, "Maksudnya adalah seorang 
banci yang batang kemaluannya tidak bisa berdiri."' 7 * 

Terdapat perbedaan pendapat tentang qira ‘at firman Allah, 
Sebagian ahli Syam, ahli Kufah, dan ahli Madinah, 
membacanya yyz dengan posisi nashab pada lafazh jp. 

Terdapat dua pandangan dalam memberikan harakat fathah 
pada lafazh jys-. • 

Pertama , terputus dari lafazh karena kata tersebut 

ma'rifat, bukan nakirah 


177 HR. Mulsim Hatom As-Salam (33), Abu Daud dalam Al-Libas (4109), Ibnu Abu 
Hatim dalam tafeimya (8/2578), dan A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/194). 

Xlt Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2579). 


Kedua, istitsna', dan mengartikan lafazh ji> bermakna *il! yang 
berarti kecuali. 

Lainnya membacanya dengan^ harakat kasrah, yang 
kedudukannya mengikuti lafazh lafazh 

dibolehkan mengikuti Sementara itu, merupakan ma'rifah 

yang tidak bergantung pada waktu. Jadi, berdasarkan bacaan ini, 
penakwilannya adala h , mereka yang memiliki sifat ini. 

Pendapat yang tepat menurat kami adalah, dua qira ’at tersebut 
maknanya berdekatan dan telah masyhur dikalangan pada qari. Oleh 
karena itu, dengan qira ’at mana saja kamu membaca, telah dianggap 
sah. Hanya saja, yang membacanya dengan harakat kasrah pada 
menurut bahasa lebih kuat dan lebih aku kagumi. Lafazh adalah 

fi'il dari seperti lafazh dari dan dart yang 
bermakna, kebutuhan. 

Dikatakan bahwa artinya adalah, aku tidak 

memiliki kebutuhan terhadapmu. ■>. 

Dikatakan bahwa tX_ST ) tJL J3 c—jf artinya adalah, jika aku 
membutuhkannya maka aku memenuhi kebutuhannya, 

Lafazh dengan memberi harakat dhammah padahuruf alif 
maknanya adalah ojS*1i yang berarti lkatan. 

Firman-Nya: yV Jp 1 J ^ tau 

anak-cmak yang belum mengerti tentang aurat wanita." Maksudnya 
adalah, atau anak kecil yang belum mengerti tentang aurat wanita. 
Jadi, menampakkan auratnya saat berkumpul dengan mereka tidak 
tnasalah karena usianya yang masih kecil. 

Penjelasan kami tersebut sesuai dengan perkataan ahli takwil 
lainny a, dan yang berpendapat demikian adala h : 

179 Ibnu Amir membacanya £f > dengan nashab, sedangkan yang lain 

membacanya denan kasrah. Lihat Hujjah Al Qira’at (hal. 496,497). 





Surah Ari'Nuur 


26103. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: A1 Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya 
£ari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
£ZM*£Z>"Tentang aurat wanita," ia berkata, “Maksudnya 
adalah yang belum mengerti tentang aurat wanita karena 
usianya yang masih kecil atau belum baligh.” 1 * 0 


26104. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi 


semisalnya. 


Firman-Nya: O* ^ Dan 

janganlah mereka memukulkan kaldnya agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan" Maksudnya adalah, janganlah mereka 
mengeflakan perhiasan di kaki mereka, sehingga apabila dia bergerak 


atau beijalan, orang yang di sekitamya akan tahu perhiasan yang 
mereka sembunyikan itu. 


Penjelasan kami tersebut sesuai dengan perkataan ahli takwil 
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 


26105. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 
Mu'tamar menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia 
berkata, “Hadhrami menyangka bahwa maksudnya adalah 
seorang wanita yang mengenakan dua potong perak, 
kemudian mengambil maijan (batu permata), lalu melewati 
suatu kaum, kemudian dia memukul-mukulkan kakinya, 

I * 

| - - 

180 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492) dengan sanad dan lafazhnya, "Mereka tidak 
| mengetahui urusan wanita karena usianya masih anak-anak." Ibnu Abu Hatim 

| dalam tafsimya (8/2579). 




Tafsir Ath'Thabari 


sehingga gelang kaki itu mengenai batu permata^ dan 
berbunyi. Allah lalu menurunkan firman-Nya, 

o- U£h 'Dan janganlah mereka 

memukulkan kakinya'agar diketahui perhiasan yang mereka 
sembunyikan V' 181 


26106. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 


menceritakan kcmada kami dari As-Suda, dari Abu^ Malik, 

tentang ayat, LrtrfP, Ot ^ "Dan 

janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 


perhiasan yang mereka sembunyikan," dia berkata, 
“Maksudnya adalah, pada kaki mereka terdapat batu permata 


(maijan), dan jika mereka melewati satu majelis, mereka 
menggerakkan kakinya untuk memperlihatkan perhiasan 


mereka yang tersembunyi.” 182 


26107. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
finnan Allah, “ D ™ janganlah mereka 

memukulkan kakinya ," ia berkata, “Maksudnya adalah, 
memukulkan gelang kaki di hadapan laki-laki, yaitu di kaki 
mereka terdapat gelang-gelang kaki, lalu mereka 

mengger akkann ya. Allah melarang perb u ata n tersebut karena 
itu term as uk perbuatan syetan.” 183 


26108. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata. 


181 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wqjiz (4/180), As-Suyuthi dalaxn Ad-Durr 
Al Mantsur (6/186), dan Al Qurthubi dalam tafsimya (12/238). 

182 Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/527) dan Ibnu Abu Hatim 
dalam tafsimya (8/2579). 

183 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2579). 




Surah An-Nuur 


Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang 
ayat, %£>> Ot " Dan janganlah 

mereka memukulkan kakirtya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan,” dia berkata, "Maksudnya adalah, 
gelang-gelang kaki. Janganlah seorang wanita memukul 
dengan kakinya untuk memperdengarkan suara gelang-gelang 
kakinya." 184 


26109. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ot ^ (**■*?. 

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
perhiasan yang mereka sembunyikan," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, bunyi yang ditimbulkan dari perhiasan 


yang mereka pakai di kaki mereka; di tempat gelang kaki. 
Allah kemudian melarang untuk memukulkan kaki mereka 
guna memperdengarkan suara tersebut." 185 

Firman-Nya: Li-jr "Dan bertobatlah 

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman." 
Maksudnya adalah, wahai orang-orang beriman, kembalilah untuk taat 
kepada Allah terhadap perintah dan larangan-Nya, yaitu menundukkan 
pandangan, menjaga kemaluan, tidak masuk rumah yang bukan 
miliknya dengan tanpa izin dan salam, serta sebagainya yang berupa 
perintah dan larangan-Nya. 


Firman-Nya: £3$ "Supaya kamu beruntung." 

Maksudnya adalah, agar kalian menang dan mendapatkan keinginan 
kalian. Jika kalian menaati perintah dan larangan-Nya. 


184 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/96). 

185 Tidak kami temukan sanad- nya kepada Ibnu Zaid dal am literatur yang kami 
miliki. Tetapi, lihat maknanya yang memiliki sanad hingga Said bin Jubair 
menurut Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2579) dan dengan tanpa sanad 
menurut Az-Zujaj dalam Ma’aniAl Qur'an (4/40). 




Tafsir Alh-Tkabari 




“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- 
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 
M aha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” 
(Qs. An'Nuur [24]: 32) 


Takwil firman Allah: ot ^ 

| 0 > ot ( Dan 

kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 
orang-orang yang layak [berkawinj dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia- 
Nya. Dan Allah Maha Luas [pemberian-Nya] lagi Maha 
Mengetahui) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai 
orang beriman, nikahkanlah ia yang belum menikah, baik dari laki- 
laki maupun perempuan yang merdeka, atau orang yang layak untuk 
menikah, baik dari budak laki-lakimu maupun budak perempuanmu. 

L afazh merupakan bentuk jamak dari p—>). Lafazh p —d^' 
bentuk jamaknya adalah karena dia mengikuti pola kata fa ilatun, 

sebagaimana bentuk jamaknya adalah 


Dikatakan bahwa j 5^1 ‘ Jjika dia tidak memiliki 
suami atau istri. 



Surah An-Nuur 


Firman-Nya: iffijyj&o} "Jika mereka miskin." Maksudnya 
adalah, jika mereka yang kamu nikahkan dari laki-laki atau wanita, 
hambasahayamu perempuan dan hambasahayamu laki-laki itu 
termasuk golongan orang-orang yang miskin, sesungguhnya Allah 
akan memuliakan mereka dengan karunia-Nya, maka janganlah 
kemiskinan itu menghalangi mereka untuk menikah. 

Penjelasan kami sesuai dengan perkataan para ahli takwil 
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 


26110. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 


menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Dan 


kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan, " ia berkata, “Allah memerintahkan dan 
.... mendorong mereka untuk menikah. Dia juga menyuruh untuk 
menikahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak 
mereka, serta menjanjikan dal am pemikahan itu dengan 
kekayaan. Dia berfirman, './/&* 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan 
karunia-Nya V' 1 * 6 


26111. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan 
Abu A1 Hasan —pada waktu itu Ismail bin Shabih adalah 
tuannya— aku mendengar A1 Qashim bin A1 Walid, dari 
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Carilah kekayaan itu 
dengan jalan pemikahan.” Allah berfirman, \jifZ a] 


1*6 


Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2581) dengan tiga hadits yang berbeda, 
dengan satu sanad. 


• _ Tafsir Ath-Thabari 

» jt Ta v 3»T "Jifci mereka miskin Allah akan memampukan 

+ + ^ • \r If 187 

merefcz Jengan karuma-Nya. 

26112 Yunus menceritakan kepadaku, la berkata: Ibnu Wahab 
i -beritahnkan kepada kami, la berkata: Ibnu Zaid berkata 

tentang firman Allah, *H" ""'f 

orang-orang yang sendirian di antara kamu," dia tokala, 

"Wanita-wanita yang sendirian, yang tidak bersuami. 

Firman-N,,: "fl. dHuh M*> 

(pemberian-Nya) lap Maha MengeM." Maksudnya adalah, A 
Maha Luas karunia-Nya dan Maha Pemurah dakm P^n^m^ 
nikahkanlah hamba-hambasahayamu. Sesungguhnya Allah Maha 1* 
pemberian-Nya, yang akan melapangkan rezekt mereka deng 
karunia-Nya jika mereka miskin. 

Firman-Nya: Jdi "Lagi Maha Mengetahm." Maksudnya 
■a.l.h Dia Maha Mengetahui golongan yang nuskin dan kaya d. 

antara kamu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya. 


■' . _ . - 




m B. Athiyah data, M Mubarrar A, W* (4/180, dan A1 Qnnhnbi data, 
» ftiouWJalm^dalani TadAlMasir (6/35)denganredaksinyatanpa isnad. 



Surah An-Nuur 


^ 



» < »>.< 


“Dan orang'Orang yang tidak mampu kawin hendaldah 
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 
mereka dengan karunia-Nya. Dan budak'budak yang kamu 
miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakamNya 
kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 
sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 
keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi M aha Penyayang (kepada mereka) 
sesudah mereka dipaksa itu.” (Qs. An-Nuur [24]: 33) 


Takwil firman Allah: 

ll• 

JR JU (Dan orang-orang yang tidak mampu kawin 
hendaklah menjaga kesucian [dirijnya, sehingga Allah 
memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang 
kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan 
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta 
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu). 


128 


Tafsir Ath-Thabari 


Allah Ta'ala berfirman, £& H&f. V "Dan 

orang-orang yang tidak mampu —kawinr- hendaklah menjaga 
kesucian (diri)nya. ” Maksudnya adalah, menyediakan 
perbekalan untuk menikahi seorang wanita, dengan tidak 
mendatangi perbuatan keji yang telah diharamkan oleh Allah. 
>*$ Ji -“Sehingga Allah memampukan mereka dengan,’ 

kelapangan. & Kanmia-Nya, ” dan melapangkan rezeki-Nya 

kepada mereka. 

Finnan-Nya: £* 'J& "Dan budak- 

budak yang kamu miWd yang menginginkan perjanjian." Maksudnya 
adalah hamba-hamba sahayamu yang menginginkan perjanjian untuk 
mencicil kemerdekaan dirinya dari tuan mereka. ^ o\ 

(£_ »Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka. 


Para ahli takwil berbeda pendapat dalam mertiahami 
perintah tentang perjanjian yang dilakukan kepada hambasahayanya, 
apakah firman Allah, && "Hendaklah kamu 

buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka, " adalah perintah yang bermakna wajib atau 

sunah? 


Sebagian berpendapat bahwa jika budak-budak mereka 
meminta perjanjian, maka wajib bagi seseorang untuk mengadakan 
perjanjian merdeka dengan hamba-Nya jika dia mengetahui 
ada kebaikan pada mereka. Dan, yang berpendapat demikian 

adalah: 


26113. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurr azzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku berkata 
kepada Atha', "Apakah wajib bagiku untuk menulis 


Surah An-Nuur 


peijanjian jika aku mengetahui mereka dapat membayar 
dengan harta mereka?" Ia berkata, "Menurutku adalah wajib." 
Amm bin Dinar juga berpendapat demikian, ia berkata: Aku 
berkata, "Apakah engkau terpengaruh dengan pendapat 
seseorang?" Ia berkata, "Tidak." 1 * 9 

26114. M uhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari 
Anas bin Malik, dari Sirin, bahwa ia ingin menulis peijanjian 
itu, tetapi dia menundanya, maka Umar berkata, "Hendaklah 
kamu membuat peijanjian itu!" 190 

26115. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari ■ Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Seharusnya seseorang yang memiliki budak yang memiliki 
'■harta hendak mengadakan peijanjian —merdeka dengan cara 
mencicil kemerdekaannya—, hendaklah dia melakukan 
perjanjian tersebut." 191 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak wajib bagi 
tuannya. 

Sedangkan dal am finnan Allah, "Hendaklah kamu 

buat perjanjian dengan mereka, ” Allah menganjurkan kepada tuan- 
tuan hambasahaya untuk menulis perjanjian jika mengetahui ada 


189 Abdurrazzaq dalam mushannaf-nya (8/377, hal. 15596). 

190 Abdurrazzaq dalam mushannafhya (8/377, hal. 15596), Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/181), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/199), dan 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/229). 

191 Tidak kami temukan redaksi ini dalam literatur kami. Disebutkan oleh Ibnu Abi 
Hatim dari Ibnu Abbas (8/2587) dengan redaksi: 



Tafsir Ath-Thabari 


kebaikan pada mereka, bukan mewajibkan. Dan, yang berpendapat 
demikian adalah: 


26116. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas 
berkata: Menurut pendapat kami, tidak diwajibkan bagi pemilik 
hambasahaya untuk melakukan petjanjian kepada mereka jika 
mereka memintanya, dan aku tidak pemah mendengar ada satu 
ulama pun yang memaksa seseorang untuk melakukan 
perjanjian kepada hambasahayanya. Aku telah mendengar dan 
sebagian ulama bahwa jika mereka ditanya tentang hal itu, 

"HendaUcih kamu buat perjanjian 
dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 
mereka," maka mereka membaca dua ayat ini, j»&- tip 

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, jwka 
bolehlah berburu." (Qs. A1 Ma'idaah [5]: 2) Serta '^V-* 

4 Jt Jjj* ‘jf \j%\j J \ jjiM s£alt "Apabila telah ditunaikan 

shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 
karunia Allah.” (Qs. A1 Jumu'ah [62]: 10) 

Malik berkata, "Akan tetapi, ayat itu merupakan perintah dari 
Allah kepada manusia, bukan kewajiban bagi seseorang." 

Ats-Tsauri berkata, "Jika seorang hambasahaya ingin 
melakukan perjanjian kepada tuannya, maka jika tuannya 
mau melakukan hendaklah melakukan perjanjian itu, namun 
tuanny a tidak dipaksa untuk melakukan hal itu." 1 ” 


26117. Ali menceritakan kepadaku dari Zaid, Yunus mencentakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, 

"Hendaklah kamu buat perjanjian 


192 A1 Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil (4/200) dan Ibnu Katsir dalaxn tafeimya 
(10/229). 




Surah An-Nutir 


dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 
mereka," ia berkata, "Tidak diwajibkan baginya untuk 
melakukan peijanjian, akan tetapi itu adalah perintah yang 
dikumandangkan oleh Allah dal am hal ini serta dalilnya. 1,193 

Di antara dua pendapat tersebut, yang lebih tepat menurutku 
adalah yang mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi tuan 
pemiliknya untuk menulis peijanjian kepadanya jika dia mengetahui 
ada kebaikan dalam diri mereka, dan hamba tersebut meminta 
peijanjian itu, karena zhahir ayat tersebut, "Hendaklah kamu 

buat perjanjian dengan mereka," adalah perintah, dan perintah Allah 
hukumnya wajib, selama tidak ada dalil dari A1 Kitab dan Sunnah 
yang menyatakan bahwa itu sunah, dengan alasan yang telah kami 
terangkan dalam kitab kami, Al Bayan an Ushul Al Ahkam. 

Sementara itu, kebaikan yang disebutkan oleh Allah dalam 
ayat tersebut adalah kemampuan untuk bekerja dan berusaha, 
sehingga dapat membayar peijanjian yang mereka lakukan. 

JRiwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

26118. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazri, dari 
Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak senang menulis 
peijanjian dengan hambasahayanya jika dia tidak memiliki 
pekeijaan berkata, "Apakah kamu akan memberi makan aku 
dari manusia yang paling jelek." 194 

26119. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 


193 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (10/229) dari Abdurrahman bin Zaid, dengan 
redaksi yang sama. 

194 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/181). 



Tafsir Ath-Thabari 


firman Allah, (ji- ^ kf+xfi "Hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka," dia berkata, "Jika kalian mengetahui 
bahwa mereka memiliki usaha maka janganlah kalian 
melempar kesulitan mereka kepada kaum muslim." 195 

26120. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Asyhab berkata: 
Anas bin Malik pemah ditanya tentang firman Allah, 

"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan 
mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." 
Dia lalu berkata, "j -adalah kemampuan untuk memenuhi 
(peijanjian itu).” 196 

26121. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
4 # ^ ^ 
kepadaku dari bapaknya, tentang firman Allah, 

- "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan 

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka," 
dia berkata, ”J&\ adalah kemampuan untuk itu." 197 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah, jika 
kamu mengetahui dalam diri mereka ada kejujuran, menepati, dan 
mampu memenuhi. 

26122. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah 
menceritakan kepada kami dan Yunus, dan A1 Hasan, 
tentang finnan Allah, j" Hendaklah 
kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui 
ada kebaikan pada mereka,” dia berkata, "Maksudnya 


195 Ibnu Abu Halim dalam tafeimya (8/2583,2584). 

196 Ibn u Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wqjiz (4/181). 

197 Ibnu Abu Halim dalam tafeimya (8/2585). 


Surah An-Nuur 


adalah, kejujuran, menepati janji, amanat, dan mampu 
menunaikan. 1,198 

26123. Dia berkata: Ibnu Illiyah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid dan Thawus, keduanya berkata tentang 
firman Allah, (jZ- ^"Hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka," bahwa maksudnya adalah harta dan 
sikap amanat. 199 

26124. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin 
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abi 
Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Shaleh, tentang 
ayat, Ur pi* (*^ " Hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka," dia berkata, "Maksudnya adalah 
menepati dan sikap amanat." 200 

26125.^ Muhammad bin A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari A1 
Mughirah, ia berkata: Ibrahim pemah berkata tentang firman 
Allah, o| "Hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
flft . kebaikan pada mereka," dia berkata, "Maksudnya adalah 
w , kejujuran dan menepati, atau salah satu dari keduanya." 201 


198 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2584). 

199 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492). 

200 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2584) dan A1 Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tamil (4/200). 

201 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492) dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf (8/371, 
15575). 





Tafsir Ath-Thabari 


26126. Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abdul 
Malik bin Sulaiman dari Atha', tentang firma-Nya, 
fc. "Hendaklah kamu buatperjanjian dengan mereka, 

jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka," dia berkata, 
"Maksudnya adalah menepati dan harta." 202 

26127. A1 Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Juraij memberi tahukan kepada kami, ia berkata: Amru bin 
Dinar berkata, “Aku mengira maksudnya adalah harta dan 
kemampuan.” 203 

26128. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Sufyan 

menceritakan kepada kami tentang ayat, Lgi "Jika 

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, ” ia berkata, 
“Maksudnya adalah kejujuran, menepati, dan amanat.” 204 

26129. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitah ukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, j£ll c o\^j£&"Jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka," ia berkata, "Jika 
kamu mengetahui bahwa ada kebaikan bagimu dalam din 
mereka, menepati kewajibannya kepadamu, dan benar dalam 
setiap ucapannya kepadamu, maka lakukanlah perjanjian 
dengannya." 205 


202 

203 

204 
203 


HR. A1 Baihaqi dalam AsSunan (10/318) dan Abdurrazzaq dalam Musharmaf 
(8/370, 15570). 

Ibid. 


Ibid 

Ibid 


Surah An-Nuur 


Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah, jika kamu 
mengetahui mereka memiliki harta. Dan, yang berpendapat demikian 
adalah: 

26130. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, ^ ^ ^ "Hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 
kebaikan pada mereka," dia berkata, "Maksudnya adalah, 
jika kamu mengetahui mereka memiliki harta." 206 

26131. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami , ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata dari Ibnu Abbas, ia 
berkata tentang ayat, ’£& " Jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka," bahwa maksudnya 
adalah harta." 207 

26132. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syuhah menceritakan kepada kami dari Al 
Hakam, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

(jjL "Hendaldah kamu buat perjanjian dengan mereka, 
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka," dia 
berkata, "Maksudnya adalah harta." 20 * 

26133. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 


206 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2584). 

207 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492) dan Al Baihaqi dalam As-Sunan (10/318), 



Tafsir Ath-Thabari 


berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari A1 Hakam, 
dari Mujahid, dengan redaksi semisalnya. 

26134. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu A s him menceritakan kepada kami, ia beikata: Isa 
menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan 
kepada kami dari Mujahid, tentang firman Allah, 

(jl ^ "Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 

merefca," dia berkata, "Vlaksudnya adalah, mereka memiliki 
harta, maka laksanakan peijanjian itu." 209 

26135. A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan 
redaksi semisalnya. 

26136. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang -ayat, 

"Hendaklah kamu buat perjanjicm 
dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 
mereka,” dia berkata, "Maksudnya adalah, jika mereka 
mfimiliki harta, apa pun agamanya dan seperti apa pun 
akhlaknya." 210 

26137. Muhammad bin A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syubah menceritakan kepadaku dari Manshur, dari 
Zadzan, dari Atha' bin Abi Rabah, tentang ayat, 
&n£r* "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan 


209 HR. A1 Baihaq i dalam As-Sunan (10/318) dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf 
(8/370,15570). 

210 Abdur razzaq dalam Mushannaf (8/370) dan A1 Baihaqi dalam As-Sunan 
(10/318). 



Surah An-Nuur 


mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka," 
dia berkata, "Maksudnya adalah harta." 211 


26138. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abu Basyar memberitahukan 
kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Jika kamu 
mengetahui mereka memiliki harta." 212 


26139. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberi tahukan kepada kami , ia berkata: Muhammad bin 
Amr A1 Yafi'i memberitahu kami dari Ibnu Juraij, dari Atha' 
bin Abu Rabah, ia berkata: Kami berpendapat bahwa 
maksudnya adalah harta, yakni firman Allah, 

"Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, 
jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." Allah 
berfirman, 01 o jiJi jja*- bj L-sS” 213 


Pendapat yang tepat dalam menakwilkan ayat tersebut adalah 
yang rrtengatakan bahwa maknanya adalah, maka buatlah perjanjian 
dengan mereka jika kamu mengetahui dia mampu bekerja dan 
menepati apa yang ditetapkan atas dirinya dan selalu jujur dalam 
perkataan mereka. Makna-makna inilah yang menjadikan sebab bagi 
tuan hambasahaya tersebut untuk melakukan perjanjian terhadap 
hambasahayanya, sedangkan harta, meskipun termasuk kebaikan, 
tetapv tidak dimiliki oleh seorang hambasahaya, dan Allah 
mewsrjibkan perjanjian kepada seorang hambasahaya, maka jika dia 
mengetahui ada kebaikan pada hamba tersebut, maka bitkan karena 
dia memiliki uang atau tidak. Oleh sebab itu, tidak kita katakan bahwa 
kebaikan dalam ayat ini berarti harta. 


211 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2584). 

212 Lihat hadits yang lalu. 

2,3 HR. A1 Baihaqi dalam As-Swum (10/318) dan Abdurra 2 zaq dalam Mushannaf 
(8/370,15570). 


Tafsir Arfi'Thabari 


Firman-Nya: 4^-* g-*pW "-^ aw berikanlah 

kepada mereka sebagian dari hctrta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu." Maksudnya adalah, dan berikanlah sebagian harta Allah 
y ang telah dikaruniakan kepadamu. 

Para ahli takwil berbeda pendapat berkenaan dengan siapa 
yang diperintahkan Allah untuk memberikan sebagian hartanya yang 
telah dikaru niakan -Nya? Harta bagaimanakah yang dimaksud? 


Sebagian berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk 
memberi kepada hambasahaya yang melakukan peijanjian itu adalah 
tuan dari hambasahaya tersebut, dan harta yang dimaksud adalah harta 
yang diperintahkan Allah untuk memberikannya adalah harta dari 
peijanjian itu, sedangkan ketentuannya adalah seperempat (tergantung 
kesepakatan). 

Ada yang berpendapat bahwa hal itu terserah kepada tuan 
hambasahaya tersebut. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26140. Amru bin Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Umran bin 
Uyainah menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha' bin As- 
Saib menceritakan kepada kami dan Abdurrahman As- 
Sulami, dari Ali, tentang firman Allah, 4 ^£ 

pZJC "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta 
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu, " dia berkata, 
"Maksudnya adalah seperempat harta peIjanjian:" 2,4 


26141. A1 Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin A1 Muharibi menceritakan kepada kami 
dari Atha' bin As-Saib, dari Abdurrahman As-Sulami, dari 
Ali, tentang firman Allah, ufjJ' 4^“* ^ an 


214 Ibnu Abu Hatim dalam tafcimya (8/1587) dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/181) dengan lafezh yang serupa. 



Surah An-Nuur ...----" 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu dia berkata, "Maksudnya 
adalah seperempat hasil peijanjian yang dibebankan 
kepadanya." 215 

26142. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Iliyyah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dan Abdul 
A'la, dari Abu Abdurrahman, dari Ali, tentang firman Allah, 
nil "Dan berikanlah kepada mereka 

sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu," dia berkata, "Maksudnya adalah seperempat 
pembayaran cicilan pertama." 216 

26143. Dia berkata: Ibnu Iliyyah memberitahukan kepada kami, 
Atha' bin Saib memberitahukan kepada kami dari 
Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, tentang finnan Allah, 
pZJC " Dan berikanlah kepada mereka 

sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

" kepadamu," dia berkata, "Maksudnya adalah seperempat 
peijanjian itu." 217 

26144. M uhammad bin Ismail A1 Ahmasi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin A'yun, dia 
berkata, “Abu Abdurrahman mengadakan peijanjian dengan 
anak muda dengan empat ribu dirham, kemudian dia 
memberikan kepadanya seperempat, dan berkata, ‘Jika bukan 
karena aku melihat Ali melakukan peijanjian dengan 

215 Ibid 

216 Ibnu Athiyah dalam Muharrar Al Wajiz (4/181) dengan redaksi yang sama. 

217 Abdurr azza q dalam tafsimya (2/439) dan Musharmaf (8/375 dan 376). 




Tafsir Ath-Thabari 


hambasahaya, kemudian dia memberikan seperempat, 
niscaya tidak akan aku berikan kepadamu sedikit pun'." 218 

26145. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari 
Abdurrahman As-Sulami, bahwa dia melakukan perjanjian 
terhadap anak muda budak sahayanya dengan seribu dua 
ratus, kemudian dia meninggalkan seribu, dan memintaku 
m en j a di saksi, kemudian dia berkata kepadaku, “Sahabatmu 
berbuat demikian.” Maksudnya adalah Ali RA. Ia lalu 
membaca ayat, Su3\ $ vju jJ* yCj "Dan berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu" 119 

26146. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, ia berkata: 
Fadhalah bin Abu Umayah dari bapaknya, ia berkata, “Umar 
bin Khatab pernah memberikan peijanjian kepadaku, 
kemudian dia meminjamkan dua ratus dirham kepadaku dari 
Hafshah. Aku lalu berkata, 'Apakah tidak engkau jadikan 
dalam peijanji anku ?' Dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah aku 
masih akan mengalaminya (masih hidup) atau tidak'?" 220 

26147. Dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, 
ia berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada Ikrimah, lalu dia 
berkata, "Itu adalah firman Allah, 2fjb M 

2.8 HR. A1 Baihaqi dalam As-Sunan (10/329). 

2.9 Abdurrazzaq dalam Mushannaf (8/370, 85591). 

220 HR. A1 Baihaqi dalam As-Sunan (10/318) dan Abdurrazzaq dalam Mushcmnaf 
(8/376, 15592). 


IxLjC ‘Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta 
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu V' 221 

26148. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, ^ ^ jJLyCj "Dan berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu, ” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, ringankanlah atas mereka peijanjian terhadap 
mereka.” 222 

26149. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang finnan 
Allah, "Dan berikanlah kepada 

mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu," dia berkata, "Maksudnya adalah, ringankanlah 
atas mereka dari apa yang telah kalian tetapkan kepada 
mereka." 223 

26150. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari Atha', tentang firman 
Allah, £ pjlyCj "Dan berikanlah kepada 

mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
■ kepadamu,” dia berkata, "Maksudnya adalah, dari apa yang 
telah Allah karuniakan kepadamu dari mereka." 224 

221 Ibid 

222 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2587). 

223 Tidak kami temukan isnad ini dalam Iheratur kami. 

224 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2588). 


Tafsir Ath'Thabari 


26151. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia beikata: Ibnu Idris 
menceritakan kepadaku dari Al-Laits, dan Mujahid, tentang 
ayat, pZJC 4^ dt ” Dan berikanlah kepada 

mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu," dia berkata, "Maksudnya adalah, berikanlah 
kepada mereka dari apa yang kamu miliki." 225 

26152. Al Husain bin Amru A1 Anqazi menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Asbath, dan 
As-Suda, dari bapaknya, ia beikata: Zainab binti Qais bin 
Mukhramah bin bani Thalib bin Abdu Manaf memberikan 
peijanjian kepadaku dengan sepuluh ribu, kemudian 
meninggalkan untukku senbu. Zainab pemah shalat bersama 
Rasulullah dengan menghadap kedua kiblat. 226 

26153. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mas'ud Al 
Jariri memberitahukan kepada k a m i dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Sa'id (budak Abu Asyad), ia berkata, "Abu Asyad 
fp^mhnat peijanjian denganku dua ratus ribu, kemudian aku 
membawa uang tersebut kepadanya, lalu dia mengambil 
seribu dan mengembalikan kepadaku dua ratus. 

26154. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin 
Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari 
Salim Al Afthas, dari Said bin Jubair, ia berkata, "Jika Ibnu 
Umar memberikan peijanjian terhadap hambasahaya, maka 
dia tidak menaruh dari harta peijanjian itu pada awal 
cicilannya karena takut jika budak itu tidak mampu 
membayar sehingga sedekahnya itu akan kembali lagi 

725 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/231). 

226 Hadits ini tidak kami temukan di antara literatur yang kami miliki. 

227 Ibid 



Sitrah An-Nuur 


kepadanya, akan tetapi pada masa akhir cicilan dia 
memberikan sesuai dengan yang dia kehendaki. 228 

26155. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Muhramah 
memberitahukan kepadaku dari bapaknya, dari Nafi', ia 
berkata: Abdullah bin Umar memberikan peijanjian terhadap 
hambasahayanya yang bemama Syarfa dengan tiga puluh 
lima ribu dirham, kemudian pada akhir pembayaran 
peijanjian itu, dia memberikan lima ribu dirham. Nafi' tidak 
menyebutkan bahwa dia memberikan kepadanya dari selain 
yang dia berikan tersebut. 229 

26156. ...ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia 
berkata: Malik berkata: Aku mendengar sebagian ulama 
berkata, “Maksudnya adalah, seseorang memberikan 
peijanjian merdeka kepada budaknya dengan cara cicilan, 
kemudian dia memberikan dari akhir peijanjian itu sesuatu 
yang telah ditetapkan.” 

Malik berkata, "Itu merupakan pendapat paling bagus yang 
aku dengar, dan dengan pendapat itulah ulama dan orang- 
orang di tempat kami mengamalkannya. " 23 ° 

26157. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Hal yang paling aku senangi adalah memberikan 
seperempat atau kurang dari itu, dan itu tidak wajib, akan 
tetapi lebih baik jika dia melakukannya.” 231 


228 HR. A1 Baihaqi dalam As-Sunan (10/330), Abdurrazzaq dalam Musharmaf 
(8/377, 15595), dan A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/200). 

229 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/200). 

230 A1 Qurthubi dalam tafsimya (12/252) dengan lafezh yang serupa. 

231 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/191) dengan lafazh yang serupa. 


__ _ Tafsir Ath-Thabari 

26158. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dan Atha', dan Abdullah bin 
Hubaib Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali Rahmatullah 
Alaihi, tentang ayat, 4 ^ o* "Dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu, " dia berkata, "Maksudnya 
adalah seperempat dan peqanjian. 

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah 
menganjurkan kepada orang yang memiliki harta agar membenkan hak 
mereka yang telah Allah tetapkan bagi mereka dan zakat yang telah 

diwajibkan dari harta mereka, berdasarkan firman Allah, L-wl 

JS J 0* "Sesungguhnya 

zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 
(memerdekakan) budak." (Qs. At-Taubah [9]: 60) 

Dia berkata, “Maksud lafazh ‘budak’ adalah* yang 

termasuk delapan golongan yang berhak menerima sedekah, yaitu 
b udak -b udak yang mermnta peijanjian. Mereka itulah yang dimaksud 
dalam firman Allah, ofjh 0 4 ^* 02 ®an berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 
kepadamu' , yaitu, bagian mereka da l a m sedekah. Dan, yang 
berpendapat demikian adalah: 

26159. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami dan Ibnu Zaid, dan bapaknya, 
tentang firman Allah, "Dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 


232 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2587) dan Abdurrazzaq dalam Mushannqf 
(8/375). 



Surah An-Nuur 


dikaruniakan-Nya kepadamu, " ia berkata, ‘Allah 
menganjurkan perbuatan tersebut, yaitu agar memberikannya 
kepada mereka.” 233 


26160. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Iliyyah 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus memberitahukan 
kepada kami dari A1 Hasan, tentang ayat, $ J* 

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari 
harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu," dia berkata, 
"Maksudnya adalah, Dia menganjurkan kepada manusia, baik 
tuannya maupun yang lainnya. 1,234 


26161. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dan Mughirah, dari Hamad, dan 
Ibrahim, tentang firman Allah, cfjl' $ 

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah 
yang dikaruniakan-Nya kepadamu, " ia berkata, “Maksudnya 
aHfllah^ diberikan kepada budak-budak yang meminta 
peijarrjian dan yang lainnya, serta menganjurkan manusia 
untuk mengerjakannya.” 235 


26162. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim 
menceritakan kepada kami dari S^oi'bah, dari Mughirah, dari 
Ibrahim, tentang firman Allah, ji£L5C cfJdl $ 

"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah 
yang dikaruniakan-Nya kepadamu, " dia berkata, 
"Menganjurkan kepada tuannya dan manusia semua untuk 
membantunya. ' ,236 


233 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2588). 

234 Ibid. 

235 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2586). 

236 A1 Baghawi dalam Ma ’cdim At-Tanzil (4/200). 




Tafsir Ath-Thabari 


26163. Ibnu A1 M utsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhamma d menceritakan kepada kami dan SyuTiah^dan 

Mughirah, dari Ibrahim, tentang ayat, 

*£» nil "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta 
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu," dia berkata, 
"Maksudnya adalah, Allah memerintahkan kaum muslim 
untiiW memberikan kepada mereka dan apa yang telah 
dikaruniakan oleh Allah." 237 


26164. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kanu, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, csdl' "Dan 

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu," ia berkata, “Ayat ini berkenaan 
dengan zakat yang dibebankan kepada tuannya, agar 
memberikannya dari harta itu. Allah Ta'ala berfirman, 

‘ Untuk (memerdekakan) budakf .” (Qs. At-Taubah [9]: 60) 23 * 


26165. Berkata: Ibnu Zaid menceritakan kepadaku dari bapaknya, 
tentang ayat, ^ £ (*-*£'*> "Dan berikanlah 

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan- 
Nya kepadamu, ” ia berkata, “Maksudnya adalah harta rampasan 
perang dan sedekah.” Dia lalu membaca ayat, btixa Ji tJj 

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang- 
orang fakir, orang-orang miskin” (Qs. At-Taubah [9]: 60) 
Hingga ayat, sr Jj "Untuk (memerdekakan) budak " Ia 

berkata, “Allah lalu memerintahkannya untuk memberikan 
kepada mereka dari sebagian hartanya, dan yang demikian 
bukan termasuk peijanjian itu. Bapakku berkata, ‘Hartanya 


237 IbuL 

238 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2586). 



Surah An-Nuwr 


dengan peijanjian itu merupakan harta Allah yang telah 
ditetapkan kepadanya, dan ada bagiannya di dalamnya’.” 239 

Pendapat yang tepat menurutku adalah pendapat yang kedua, 
yaitu yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah membenkan 
bagiannya dan sedekah yang diwajibkan, karena Allah berfirman, 

"Dan berikcmlah kepada mereka sebagian 
dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. " Perintah dan Allah 
untuk membenkan kepada budak-budak sahaya yang meminta peijanjian 
dari harta mereka yang telah diberikan kepada tuannya (sebagai 
pembayaran dalam peijanjian itu), dan perintah Allah merupakan hal 
yang wajib bagi hamba-Nya selama tidak ada dalil yang menunjukkan 
bahwa hukumnya sunah, sebagaimana telah kami terangkan pada bab 
yang lalu dari kitab kami ini. 

Jika hal tersebut memang demikian, sedangkan Allah tidak 
memberitahukan kepada kita di dalam kitab-Nya, juga melalui lisan 
Nabi-Nya bahwa itu adalah sunah, maka hukumnya menjadi wajib. 

Jika demikian maknanya dan telah ada dalil yang menyatakan 
bahwa tidak ada hak bagi seseorang dari harta orang-orang kaya kaum 
muslim kecuali yang diwajibkan Allah terhadap golongan yang 
mendapatkan bagian dari sedekah itu, dan peijanjian tersebut 
menghasilkan harta bagi tuan hambasahaya itu, maka diambil 
kesimpulan bahwa hak yang diwajibkan oleh Allah untuk memberikan 
se bagian hartanya adalah apa yang telah ditetapkan dan harta orang- 
orang kaya itu yang berupa sedekah yang wajib, karena tidak ada hak 
Halam harta mereka bagi seseorang kecuali sedekah tersebut. 


239 Lihat atsar sebelumnya. 



Tafsir Ath-Thabari 


Takwil firman Allah: o->J S 

i&&(Dan 

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, sedartg mereka sendiri mengingini kesucian, karena 


kamu hendak mencari keuntungan duniawu Dan barangsiapa yang 
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 


Pengampun lagi Maha Penyayang fkepada mereka] sesudah 
mereka dipaksa itu) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, 
"Nikahkanlah orang-orang yang shalih dan hamba-hambasahayamu, 
laki - laki maupun perempuan, dan janganlah kamu memaksa budak- 
budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, yaitu berbuat zina." 


Lafazh 6-3 o}, "Sedang mereka sendiri mengingini 

kesucian, " maksudnya adalah, sedangkan mereka sendin ingin 
menyucikan diri dari perbuatan zina. 


Lafazh GjjT 'sj&SS " Karena kamu hendak mencari 

keuntungan duniawi” maksudnya adalah, dengan pemaksaan terhadap 
mereka untuk melacur karena kamu ingin mendapatkan keuntungan 
dunia, yaitu dengan kebutuhan yang kamu tawarkan kepada mereka 
yang berupa perabotan, perhiasan, dan harta mereka. 


Lafazh, Sj " Dan barangsiapa yang memaksa 

mereka maksudnya adalah, barangsiapa memaksa budak-budak 
perempuan mereka untuk melacur, dan setelah pemaksaan kepada 
mereka itu, sesungguhnya Allah “ Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang ,” terhadap mereka dan dosa-dosa mereka karena 
pemaksaan itu. 


SttrahAn-Nuur “ 

Diriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan terhadap Abdullah bin 
Ubai bin Salul ketika ia memaksa budak perempuannya untuk berzina. 
Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


26166. A1 Hasan bin A1 Ash-Shabah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami 
dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair memberitahukan 
kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, 
"Musaikah pemah datang kepada salah seorang Anshar dan 
berkata, ‘Tuanku memaksaku untuk berzina’. Lalu turunlah 
firman Allah, $J\ > ^ ‘Dan janganlah kamu 

paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran ’. ,aM 


26167. Ibnu Ibrahim A1 Mas'udi menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari 
kakeknya, dari A1 A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia 
berkata, "Budak perempuan Abdullah bin Ubai bin Salul 
yang bemama Musaikah dipaksa atau disewakan Ath- 
Thabari ragu— maka ia mendatangi Nabi SAW untuk 
mengadukan hal tersebut. Allah lalu menurunkan firman- 



paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, 
sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa yang 
memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 


240 HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra (11360). 



Tafsir Ath-Thabari 


Pengampun lagi Maha Penyayang'. Maksudnya adalah 
terhadap mereka." 241 

26168. Abu Hushain Abdullah bin Ahmad bin Yunus menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Abtsar memberitahukan kepada kami, 
ia berkata: H ushain menceritakan kepada kami dan Asy-Syahi, 
tentang firman Allah, "Dan janganlah 

kamu paksa budak-budak wamtantu untuk melakukan 
pelacuran,” dia berkata, "Maksudnya adalah, seorang laki-laki 
yang memiliki budak perempuan yang berzina. Ketika budak 
tersebut masuk Islam, turunlah ayat ini." 242 

26169. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubari 
memb er itahukan kepada kami dan Jubair, ia berkata, "Seorang 
budak perempuan datang kepada salah seorang Anshar, 
l«»miidian berkata, 'Sesungguhnya tuanku memaksaku untuk 
ini»lalniltan pelacuran'. Lalu turunlah firman Allah, 

'Dan janganlah kamu paksa budak-budak 
wamtantu untuk melakukan pelacuran'. 

26170. Ibnu Juraij berkata: Amru bin Dinar memberitahukan 
kepadaku dari Ikrimah, dia berkata, "Seorang budak 
perempuan milik Abdullah bin Ubai diperintahkan oleh 


241 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2589) dan Al Mawardi dalam An-Nvkat wa 
Al Uyun (4/101). 

242 Abdurrazzaq dalam tafeimya (2/440,441). 

243 HR. Al Hakim Halam Al Mustadrak (2/397), dia berkata, "Shahih menurut syarat 
Muslim, namu n dia tidak meriwayatkannya. Telah disetujui oleh Adz-Dzahabi.” 
Abu Daud dalam pembahasan tentang thcdaq (21311), As-Suyuthi dalam Ad- 
Durr Al Mantsur (6/192), ia menisbatkannya kepada An-Nasa'i dan Al Hakim, 
Han mens hahihkanny a. Serta.Ibnu Mardawaih dan Ibnu Az-Zubair, dan Jabir. 


Surah An-Nuur 


tii arm y a untuk berzina, maka budak perempuan itu datang 
dengan membawa uang. Abdullah lalu berkata, 'Kembalilah 
berzina lagi!' Budak wanita itu berkata, 'Demi Allah, aku 
tidak flkan melakukannya. Jika hal ini baik, maka aku telah 
terlampu banyak melakukannya, dan jika ini perbuatan jelek, 
maka telah tiba saatnya bagiku untuk meninggalkannya’.” 

Ibnu Juraij berkata: Mujahid mengatakan seperti ini, dan 
menambahkan, “Maksud lafazh adalah perzinaan." 

Mengenai ayat, "Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang," dia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada mereka 
yang dipaksa untuk berzina." 244 


26171. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhn, bahwa 
seorang laki-laki Quraisy ada yang tertangkap sebagai 
seorang tawanan pada Perang Badar, adapun orang yang 
menawannya adalah Abdullah bin Ubay, sedangkan waktu itu 
dia memiliki seorang budak perempuan bemama Muazhah. 
Orang Quraisy itu menginginkan wanita tersebut untuk 
dirinya, sedangkan budak itu adalah seorang muslimah, 
sehingga keislamannya menghalanginya dan orang Quraisy 
itu. Abdullah bin Ubay lalu memaksanya untuk berzina, 
dengan harapan budak itu hamil dari orang Quraisy itu, 


sehingga Abdullah bisa meminta tebusan anak tersebut. Allah 
kemudian berfirman, 3->J <> 1 % 


"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 


244 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2586). 



Tafsir Ath-Thdbari 


melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 
kesucian." 


Az-Zuhri berkata tentang ayat, Us *i Ot> 

"Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu, ia 
berkata, "Maha Pengampun bagi mereka terhadap hal-hal 
dipaksakan kepada mereka." 243 

26172. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Yaman memberitahukan kepada kami dari Asy'ats, dari 
Ja'far, dari Said bin Jubair, dia membacanya. 




246 


26173. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 

firman Allah, S3 il U > V* % ” Dan 
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini 
kesucian, " ia berkata, "Maksudnya adalah, janganlah kamu 
memaksa budak-budak perempuanmu untuk berzina. Jika 
kamu melakukannya, maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun terhadap mereka, sedangkan dosa mereka 
ditanggung oleh orang yang memaksanya." 247 


245 Abdur razzaq dalam tafeimya (2/440) dan As-Suyuthi dalam Asbab An-Nuzul 
(hal. 159). 

246 Ini ibnu Mas'ud dan Jabir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athiyyah 

dalam Al Muharrar Al Wqjiz (4/182), Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2591), 
dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/39). 

247 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2589, 2591), dalam dua hadits yang berbeda 
dengan satu sanad. 


Surah An-Nuur 


26174. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, 1AJ3 "Dan janganlah kamu paksa budak- 

budak wanitamu," ia berkata: Maksudnya adalah budak 
perempuanmu.” Jiit & "Untuk melakukan pelacuran...” 
Pada masa Jahiliyah mereka memaksa budak-budak 
perempuan mereka untuk berzina lalu mengambil upah 
budak-budak itu. Allah lalu berfirman, "Janganlah kamu 
memaksa mereka untuk berzina hanya karena ingin 
mendapatkan dunia. Barangsiapa memaksa mereka, 
sesungguhnya setelah pemaksaan itu Allah Maha pengampun 
Han penyayang terhadap mereka, jika mereka dipaksa." 24 ' 

26175. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 

- Abu A s him menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dan 
Mujahid, tentang ayat, p&ZjyJSifc "Dan janganlah kamu 
paksa budak-budak wanitamu," dia berkata: Maksudnya 
arlalahj budak perempuanmu, ji* "Untuk melakukan 
pelacuran," yakni berzina. 

Dia berkata: Abdullah bin Ubai bin Salul memerintahkan 
budak perempuannya untuk berzina, maka budak itu datang 
dengan membawa uang atau dinar —Abu Ashim ragu— lalu 
diberikan kepada Abdullah. Abdullah lalu berkata, 
'Kembalilah, dan berzinalah lagi dengan laki-laki lain!' Budak 
itu lalu berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan kembali. 


248 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/193), ia menisbalkannya kepada Ibnu 
Mardawaih dari Ibnu Abbas, hingga perkataannya: mengambil upah mereka. 



TafsirAth-Thabari 


Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka yang 
dipaksa untuk berzina’. Dalam masalah inilah ayat ini 
diturunkan." 749 


26176. Al Hants menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Warqa 
menceritakan kepada kami dan Ibnu Abu Najih, dan 
Mujahid, dengan redaksi semisalnya, hanya saja dia berkata 
dalam haditsnya, "Dia memerintahkan budak perempuannya 
untuk berzina, kemudian budak itu berzina, lalu kembali 
dengan membawa uang dan memberikan kepadanya. Ia 
tidak ragu (dalam lafazh itu). 250 

26177. Pemah diceri takan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tftntang finnan Allah, Jjj' !A^ 'b "Dan janganlah 

kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 
pelacuran, " dia berkata, “Maksudnya adalah, untuk berzina." 

"Maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada 
mereka) sesudah mereka dipaksa itu, dia berkata, 
"Maksudnya adalah Maha Pengampun terhadap mereka yang 
dipaksa untuk berzina." 251 

26178. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


249 Mujahid dalam tafsimya (hal. 492, 493) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2589). 

250 

251 Mujahid tafsimya (hal. 493) dengan lafazhnya, dan Ibnu Abu Hatim 

ilalam tafsimya (8/2591). 


Surah An-Nuur 


tentang firman Allah, 

jL*^ "Dan bdrangsiapa yang memaksa mereka, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu," ia 
berkata, "Maksudnya adalah, Maha Pengampun dan 
Penyayang kepada mereka ketika mereka dipaksa untuk 
mel akukan perbuatan tersebut.' 


1)252 


26179. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
memberitahukan kepada kami dari Manshur, dan Mujahid, ia 
berkata, "Mereka memerintahkan budak-budak perempuan 
mereka untuk berzina, kemudian mereka melakukannya dan 
mendapatkan harta dari perbuatannya itu. Abdullah bin Ubai 
bin Salul mempunyai seorang budak perempuan yang 
melakukan zina, tapi dia enggan untuk melakukannya lagi 
dan bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Namun 
~ tuannya terns memaksanya, maka dia pun berzina lagi dan 
pulang dengan membawa uang, kemudian menyerahkan 
kepadanya. Allah lalu menurunkan firman-Nya, % 

,> ‘Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran ,aS3 




252 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/234). 

253 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2589), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani 
Al Qur 'an (3/534), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/194). 



Tafsir Ath-Thabari 


“Dan sesungguhnya Kami telah menunmkan kepada kamu 
ay at'ay at yang memberi penerangan, dan contoh' contoh 
dari orang-orctng yang terdahulu sebelum kamu dan 
pelajaran bagi orang'orang yang bertakwa.” 

(Qs. An-Nunr [24]: 34) 


Takwil firman Allah: ^ 

iQ (Dan sesungguhnya Kami telah 

menufunkan kepada kamu ayat-ayot yang memberi penerangan, 
dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu 


dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa) 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai 
manusia, Aku telah menurunkan kepada k al i a n bukti dan ayat-ayat 
yang nyata, yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan 
menjelaskan tentang hal itu. 

Para mufassir berbeda pendapat tentang qira’at dalam ayat 


tersebut. Mayoritas ahli qira’at Madinah, Kufah, dan Bashrah 
membacanya OV dengan memberi h aira k at fathah pada huruf ya 
yang artinya, yang memisahkan, dan Allah memisahkan di antara 
keduanya bagi hamba-Nya. Jadi, ayat itu adalah yang memisahkan 


dan yang menerangkan. ^ ^ 

Ahli qira’at Kufah membacanya y i- . ^ dengan memberi 
harakat kasrah pada huruf ya', 25 * yang bermakna bahwa ayat itu 


254 Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dan Abu Bakar membacanya, c-O dengan 
member harakat fathah pada huruf ya', artinya ada l a h tidak tertutup, adapun 
niasan mereka adalah ayat, 0 $' C A adapun fi'il dalam kalimat tersebut 

disandarkan pada kata 'Allah'. 

Adapun ahli qira'ah negeri Syam dan Kufah selain Abu Bakar membacanya 
dengan harakat kasrah, dan maknanya adalah, benar-benar telah dijelaskan 
k e p ada kalian yang haram dan yang halal. Alasan mereka adalah, i»l 

J, Ui ‘f&S tyf* kata tunabbi'uhum di sandarkan kepada kata as- 

surah. Lihat Hujjah Al Qira'ah, h. 498. 



Surah An-Nuur 11 

menerangkan yang benar bagi manusia dan menunjukkan mereka 
kepada kebenaran. 

Pendapat yang benar adalah, keduanya merupakan qira’at 
yang dikenal dan maknanya pun berdekatan. Para ulama membaca 
dengan kedua bacaan tersebut. Maksudnya, ketika Allah menerangkan 
dan memisahkannya, Dia telah menerangkan kebenaran yang mereka 
carl dengan ayat itu. Jika hal itu telah jelas bagi yang rngrn 
mencarinya lewat ayat itu, maka Allah telah menerangkan hal itu di 
dalamnya. Jadi, dengan qira ’at manapun dari kedua qira 'at tersebut, 
seseorang membacanya, telah dibenarkan dalam bacaannya. 

Firman-Nya: " Dan contoh-contoh 

dari orang-orangyang terdahulu sebelum kamu." Maksudnya adalah, 
perumpamaan dari umat-umat yang telah lalu sebelum kamu, serta 
sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan takut 
aVan siksa dan adzab-Nya. 

ooo 


q <>r. ¥& 4 



“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang 
yang fah temhus, yang di dalamnya ada Pelita besar. Pclita 
itu di dalam kaca (dan) Icaca itu seakan-akan Untang (yang 


TafsirAth-Tkabari 


bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan 
minyak dctri pohon yang berUahnya, (yaitu) pohon zaitun 
yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak 
pula di sebelah Barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir - 
harnpir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di 
atas cahaya (berlapis'lapis), Allah membimbing kepada 
cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah 
memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, 
dan Allah M aha Mengetahui segala sesuatu ” 

(Qs. An-Nuur [24]: 35) 



0 as 1.13 a >4^ & (Allah [Pemberi] 

cahaya [kepada] langit dan bund. Perumpamaan cahaya Allak, adalah 
seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita 
besar. Pelita itu di dalam kaca [dan] kaca itu seakan-akan bintang 


[yang bercahaya] seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak 
dan pohon yang berkahnya, [yaitu] pohon zaitun yang tumbuh tidak di 
sebelah Timur [sesuatu] dan tidak pula di sebelah Baratfnya], yang 
’ minyaknya [saja] hampvr-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh 
apt Cahaya di atas cahaya [berlapis-lapis], Allah membimbing kepada 
cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat 
perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 


Mengetahui segala sesuatu) 

Allah Ta’ala berfirman: jy “Allah 

(Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi, n yang memberikan 
petunjuk bagi yang di langit dan di bumi. Dengan cahaya-Nya mereka 
mendapatkan petunjuk, dan dengan petunjuk-Nya mereka terlindungi 
dan kesesatan yang membingungkan. 


Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat 
tersebut. Sebagian berpendapat seperti yang kami katakan. Dan, yang 
berpendapat demikian adalah: 

26180. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, 1^5 "Allah (Pemberi) cahaya 

(kepada) langit dan bumi,” ia berkata, “Allah berfirman, 
bahwa Dialah pemberi petunjuk bagi penduduk langit dan 
bumi.” 255 

26181. Sulaiman bin Umar bin Khaldah menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Wahab bin Rasyid menceritakan kepada kami dari 
Farqad, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sesungguhnya 
Tuhanku berfirman, 'Cahaya-Ku adalah penunjuk-Ku'." 256 

Lainnya berpendapat bahwa maknanya yaitu, Allahlah 
pengatur langit dan bumi. Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal 
tersebut adalah: 

26182. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

id dan Ibnu 


"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi" ia 
berkata, “Maksudnya adalah, Yang mengatur urusan pada 
keduanya, bintang, bulan, dan mataharinya.” 257 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah sinar langit 
dan bumi. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

255 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2589), Abu Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani 
Al Qur'an (3/534), dan A1 Baghawi dalam Ma’alim At-TanzU (4/202). 

256 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/235). 

257 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/234). 



kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Muj 
Abbas berkata tentang firman Allah, Jpftj 


Tafsir Ath'Thabari 


26183. Abdul Ala bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkala: 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar- 
Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka’ab, 
tentang firman Allah, ^ "Allah 

(Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi," dia berkata, 
“Dimulai dengan cahaya diri-Nya, maka Dia 
menyebutkannya, kemudian menyebutkan cahaya orang 
mukmin." 25 * 


Alasan Varai memilih pendapat ini karena ayat ini letaknya 

setelahayat, '--i ^ 

m. "Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu 
ayat-ayat yang memberi penerangan, dan contoh-contoh dari orang- 
orang yang terdahulu sebelum kamu dan pelajaran bagi orang-orang 
yang bertakwa." Jika ia menjadi khabar maka akan lebih tepat, selama 
tirtalf ada yang membatalkan hal itu. 

Jadi, makna ayat tersebut adalah, wahai manusia, telah aku 


turunkan kepada kalian ayat-ayat yang menerangkan sesuatu yang 
benar dari yang batik ot Dan 

contoh-contoh dari Orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan 
pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Maksudnya adalah, 
Kami berikan petunjuk dan Kami terangkan ajaran-ajaran agamamu 
dengannya, karena Akulah yang membenkan petunjuk kepada 
penduduk langit dan penduduk bumi. Kalimat tersebut tidak memakai 
huruf lam sebagai penyambung dalam ayat tersebut, dan memulai ayat 
tersebut dengan berita tentang petunjuk yang Allah berikan kepada 
hamba-Nya, serta mengandung makna yang telah kami sebutkan. 


karena jelasnya dalil dari ayat tersebut. 


251 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2593). 




Ayat tersebut kemudian dimulai dengan perumpamaan tentang 
petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-Nya dengan ayat-ayat- 
l^Jya yang jelas, yang diturunkan kepada mereka, \^i 

"Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang 
yang talc tembus, yang di dalamnya ada pelita besar.” Perumpamaan 
tentang kebenaran yang terpancar dari keterangan A1 Qur'an ini 
adalah seperti misykah (lubang yang tidak tembus). 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ha’ dalam firman 
Allah, "Perumpamaan cahaya Allah." Kepada apa dhamir itu 

kembali? Siapakah yang disebutkan dalam dhamir ayat tersebut? 

Mereka berkata, "Makna ayat tersebut adalah, perumpamaan 
cahaya keimanan dalam hati orang-orang yang beriman adalah seperti 
Misykah." Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26184. Abdul A’la bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar- 
Rabi bin Anas, dari Abi Aliyah, dari Ubay bin Ka’ab, tentang 
firman Allah, "Perumpamaan cahaya Allah,” dia 

berkata, "Maksudnya adalah cahaya orang-orang mukmin. 
Maksud ayat, 'Perumpamaan cahayanya', adalah 
perumpamaan cahaya orang mukmin. Bapakku membacanya 
seperti itu, *1' J—si, ia berkata, ‘Yaitu orang-orang yang 

beriman, Allah telah menjadikan A1 Qur'an dan keimanan di 
dalam dadanya’." 259 

26185. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ibnu Abi Aliyah, dari 
Ubay bin Ka'ab, tentang ayat, ^aJf 


259 Ibnu Abu Halim dalam tafsimya (8/2593) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma'aniAl Qur'an (3/536). 





Tafsir Ath-Thabari 


"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan burnt 
Perumpamaan cahaya Allah," ia berkata, “Allah memulai 
dengan cahaya diri-Nya, lalu Dia menyebutkannya, 
'Perumpamaan cahaya Allah', , Maksudnya adalah 
perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada-Nya. 
Demikianlah bapakku membacanya. Maksudnya adalah, 
seorang hamba yang Allah jadikan iman dan A1 Qur'an ada 
dalam dadanya. 1,260 

26186. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Atha’ As-Saib, dan 
Muhammad bin Jabir, tentang ayat, " Perumpamaan 

cahaya Allah,” dia berkata, "Maknanya adalah, perumpamaan 
cahaya orang yang beriman." 261 

26187. Ali bin A1 Hasan A1 Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari AbLSanan, 
dari Tsabit, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, 

“Perumpamaan cahaya Allah,” dia berkata, "Maknanya 
adalah, perumpamaan cahaya orang yang beriman." 262 

Ada yang berpendapat bahwa maksud lafazh jj—adalah 

M uhamm ad, sedangkan dhamir ha' pada ayat kembali 

kepada nama Allah. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26188. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya’qub 
A1 Qummi menceritakan kepada kami dari Hafsh, dari 
Syamr, ia berkata: Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab A1 Ahbar 
dan berkata kepadanya: Beritahu aku tentang firman Allah, 

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) 

260 Ibid. 

261 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/102), Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/183), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/203). 

262 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/183). 



Surah AiuNuur 


langit dan bumi." Ka'ab lalu berkata, "Allah cahaya langit 
<\?n bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, perumpamaan 
M uhammad SAW, seperti misykah . M263 

26189. Ali bin A1 Hasan A1 AM menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muawiyyah menceritakan kepadaku dari Asy'ats, dari Ja'far 
bin Abi Mughirah, dari Said bin Jubair, tentang firman Allah, 
“Perumpamaan cahaya Allah ," dia berkata, 
"Maksudnya adalah Muhammad SAW." 264 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah petunjuk 
Allah dan keterangan-Nya, yaitu A1 Qur'an. Mereka berkata, "Dhamir 
ha' pada ayat tersebut kembali kepada Allah, maka maksud ayat 
tersebut adalah, Allahlah pemberi petunjuk kepada penduduk langit 
dan bumi dengan ayat-ayat-Nya yang jelas, yaitu cahaya yang 
menerangi langit dan bumi. Perumpamaan petunjuk dan ayat-ayat-Nya 
yang dijadikan petunjuk bagi hamba-Nya dan peringatan dal am hati 
orang-orang yang beriman adalah seperti misykah .” Dan, yang 
berpendapat demikian adalah: 

26190. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, “Perumpamaan cahaya Allah ," ia 

berkata, “Seperti petunjuk-Nya dal am hati orang beriman.” 266 

26191. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Iliyyah menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari A1 
Hasan, tentang firman Allah, “Perumpamaan cahaya 


263 Ibnu Abu Hatim dal am tafeimya (8/2596, 2597) dalam dua hadits yang berbeda 
dengan satu sanad, Ibnu A1 Jauzi dalam Zad At Masir (6/40), dan Ibnu Athiyyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/183). 

264 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2594). 

263 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2595). 




Tafsir Ath-Thabari 


Allah, " ia berkata, "Perumpamaan A1 Qur'an dalam hati 
seperti misykah." 266 

26192. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang finnan Allah, “Perumpamaan cahaya 

Allah" ia berkata, "Maksudnya adalah cahaya A1 Qur'an 
yang diturunkan kepada I£asul dan hamba-Nya. 

Perumpamaan A1 Qur'an ini, "Adalah 

seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya 
ada pelita besar. " 267 


26193. Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
bin Ayasy memberitahukan kepadaku, ia berkata: Zaid bin 
Aslam berkata tentang firman Allah, 

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
Perumpamaan cahaya Allah” ia berkata, “Makna cahaya 
adalah A1 Qur'an dan perumpamaan yang dicontohkan 
bagmya.” 

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah 
perumpamaan cahaya Allah. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


26194. 


M uhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 



(Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 
cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, 


266 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/203), Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/183), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsvr (6/199), 
dan menisbatkannya kepada Abdu bin Hamid dari Al Hasan. 

267 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/203). 

268 Lihat hadits yang lalu. 






Surah An-Nuur 



yang di dalamnya ada pelita besar, " ia berkata, “Hal itu 
karena orang-orang Yahudi berkata kepada Muhammad, 


‘Bagaimana cahaya Allah akan mumi dengan tanpa langit?’ 
Allah lalu membuat perumpamaan bagi cahaya-Nya, Dia 
berfirman, 

*Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 


Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang 
yang tak tembus'. Yaitu seperti perumpaan tentang ketaatan 
kepada-Nya, maka Allah menamakan ketaatan dengan 


cahaya.” Dia kemudian menyebutkan ketaatan yang 
lainnya.*® 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna misykah “Tempat 
lubang yang tidak tembus”, mishbah “pelita”, dan Zujajah kaca 
dalam firman Allah, "Seperti sebuah lubang yang tak 


tembus." 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah setiap lubang 
dinding- yang tidak ada tembusannya atau tidak tembus sampai 
sebelahnya. 

Mereka berkata, "Perumpamaan ini seperti hati Muhammad 


SAW." 

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

26195. Ibnu Hamid menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub 
menceritakan kepada kami dan Hafsh, dan Syamr, ia berkata. 
Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab bin A1 Ahbar dan berkata 
kepadanya: Beritahu aku tentang firman Allah, Ji* 

Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah 
lubang yang tak tembus," dia berkata, " Misykah adalah 
lubang dinding, Allah membuat perumpamaan hati 
Mu hamma d seperti misykah. ‘ Yang di 


269 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2596). 



Tafsir Ath'Thabari 


dalamnya ada pelita besar. Pelita itu\ yakni hatinya 

‘Di dalam kaca (dan) kaca itu\ Dadanya itulah 
kacanya. ‘Seakan-akan bintang (yang 

bercahaya) seperti mutiara'. Allah mengumpamakan dada 
Muhammad SAW dengan bintang mutiara, kemudian 
mengembalikan misbah kepada hatinya, serta berfirman, 

C*‘Yang dinyalakan dengan 
minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun 
yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula 
di sebelah Barat(nya) Tidak tersentuh oleh matahari Barat 
dan matahari Timur, serta hampir-hampir menerangi di antara 


manus ia, meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia seorang 
nabi. Se bagaimana hampir saja minyaknya menerangi 

$ §j (&‘Yang minyaknya (saja) 
hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. 
Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis )" 270 

26196. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 
finnan Allah, " Seperti sebuah lubang yang tak 

tembus, " ia berkata, “Maksudnya adalah tempat sumbu 
lampu.” 271 


26197. M uhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, ♦ "Allah (Pemberi) cahaya 


270 Dengan redaksi semisal dari Syamar bin Athiyah bin Abi hatim dalam tafsimya 
(8/2598-2600) pada tiga hadits yang berlainan. As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/198) dengan lafezh yang lengkap, dan menisbatkannya kepada Abdu 
bin Hamid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih dari Syamr bin Athiyyah. 

271 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2595). 




Surah An-Nuur 


(kepada) langit dan bumi." Hingga firman Allah, 

"Seperti sebuah lubang yang tak tembus," dia berkata, 
“Misykah adalah lubang dinding di dalam rumah. 1,272 

Pendapat lainnya mengatakan bahwa misykah adalah dada 
seorang mukmin. Mishbah adalah A1 Qur'an dan keimanan, 
se dangkan Zujajah adalah hatinya. Dan, yang berpendapat demikian 
adalah: 

26198. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dan Ar- 
Rabi' |)in Anas, dari Abi Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, tentang 
ayat, “ Perumpamaan cahaya Allah, 

adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di 
dalamnya ada pelita besar, " dia berkata, "Perumpamaan 
orang-orang beriman yang telah dijadikan A1 Qur'an dan 
ke imanan dalam dadanya adalah seperti jnisykah. Adapun 
u ~ yan g dimaks ud misykah adalah dadanya. iji ‘Yang di 
dalamnya ada pelita besar’. Mishbah adalah A1 Qur an dan 
ke imanan yang telah dijadikan di dalam hatinya. 4 
'£££) *Pelita itu di dalam kaca \ Kaca di sini adalah hatinya. 
j ‘(Dan) kaca itu seakan-akan bintang 
(yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakari ’. 
Pemm pamaan tentang cahaya yang bersinar adalah A1 Qur'an 
dan keimanan, keduanya seperti bintang mutiara yang 
bersinar. ‘ Yang dinyalakan dengan 

minyak dari pohon yang berkahnya\ banyak. Makna 
sesungguhnya dari mubarakah adalah keikhlasan hanya 
kepada Allah, satu-satunya dalam beribadah dan tidak 
menyekutukan-Nya. 


Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2596). 


168 






Tafsir Ath-Thabari 


$£& ‘(Yaitu) pohon zaitunyang tumbuh 
tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah 
Barat(nya) Perumpamaan hal itu adalah seperti pohon yang 
berada di dalam pohon, hijau subur, tidak terkena matahari 
dalam k eadaan apa pun saat terbit maupun tenggelam. Begitu 
juga orang mukmin, apa pun yang menimpanya akan 
me ndapatkan balasannya, sedangkan dia telah diuji, akan 
tetapi Allah telah menguatkannya. Dia memiliki empat ciri, 
yaitu: jika diberi dia bersyukur, jika diuji dia bersabar, jika 
menghukumi dia adil, dan jika berbicara dia benar. Di antara 
banyak mannsia dia seperti orang hidup yang beijalan di 
tengah-tengah orang mati. jy&ji? '‘Cahaya di atas cahaya 
(berlapis-lapis) ’. Dia bergerak dengan lima cahaya: ucapan, 
perbuatan, masuk, keluar dan kembalinya ke tempat tidur 
merupakan cahayanya pada Hari Kiamat, di surga. 1,273 

26199. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin A1 Yamam 
menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dan Ar-Rabi 
bin Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubay big Ka’ab, ia berkata: 
Misykah adalah dada orang mukmin. ££>**& ‘‘Yang di 
dalamnya ada pelita besar” maksudnya adalah Al 
Quran." 274 

26200. Ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ummu Ja'far, dari Ar- 
Rabi, dari Abu Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, dengan redaksi 
semisal hadits Abdul A'la dari Ubaidillah. 

26201. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 


273 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2593-2597) pada empat tempat yang berbeda 
dengan satu sanad. 

274 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2595-2596). 



Surah Axi'Nuur 


menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
finnan Allah, ”Perumpamaan cahaya Allah, 

adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus,” ia berkata, 
“Perumpamaan petunjuk dal am hati orang-orang beriman 
adalah sebagaimana minyak jemih yang hampir-hampir 
menerangi sebelum disentuh api, dan jika telah disentuh api 
maka akan bertambah sinamya. Begitu juga dengan hati 
orang beriman, dia berbuat dengan petunjuk-Nya sebelum 
datangnya ilmu, dan jika ilmu itu datang maka bertambahlah 
hidayah dan ilmunya. Sebagaimana perkataan Ibrahim 
sebelum datang kepadanya pengetahuan tersebut, JvJ 

“Dia berkata, 'Inilah Tuhanku'." (Qs. A1 An'aam [6]: 76) 
ketika dia melihat bintang, dengan tanpa ada yang 
memberitahukan bahwa bintang tersebut memiliki Tuhan. 
Lalu ketika Allah memberitahukannya, bahwa Dial ah Tuhan 
bintang tersebut, semakin bertambahlah hidayahnya.” 275 


26202. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 


l^epadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat_$£ 

yjZjjf.jyy"Allah (Pemberi) 


cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya 
Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di 
dalamnya ada pelita besar, ” ia berkata, "Kaum Yahudi 
datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Bagaimana cahaya 
Allah akan mumi dengan tanpa langit?’ Allah kemudian 


membuat perumpamaan bagi cahayanya, maka Allah 
berfirman, J- 4 


275 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2594) dengan ringkas, As-S\lyuthi dalam Ad- 
Durr Al Mantsur (6/197) dengan lafazhnya, dan menisbatkannya kepada Ibnu A1 
Mundzir dan Ibnu Abi Hatim, serta Al Baihaqi dalam Asma' Ash-Shifat dari Ibnu 
Abbas. 





Tafsir Ath-TKabari 


‘Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang 
yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar'. 
Misykah adalah lubang tembok yang ada pelitanya. j 

*Pelita itu di dalam kaca\ Mishbah bermakna pelita 


yang ada di dalam kaca, yaitu perumpamaan yang 
dicontohkan oleh Allah tentang ketaatan kepada-Nya, maka 
Allah m enamakan ketaatan-Nya dengan cahaya, kemudian 
menamakan berbagai macam ketaatan.” 276 


Firman-Nya, V fjp ^ 

dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon 


^ ^ IITf_ 

'Tang 


zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di 
sebelah Barat(nya)." Maksudnya adalah, pohon yang tidak akan 


tpmaung i oleh bay angg n Timur dan bayangan Barat, nampak jelas. Itulah 
minyak yang jemih. *\1 S juL'JIs "Tang minyaknya 

(saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. 


Ma’mar berkata: A1 Hasan berkata, "Bukan dari pohon dunia, 
tidak pula tumbuh di Barat dan tidak tumbuh di Timur." 277 


Pendapat lain mengatakan bahwa perumpamaan bagi seorang 
mukmin, mishbah Han apa yang ada di dalamnya adalah seperti 
hatinya, dan misykah adalah seperti rongga. Dan, yang berpendapat 
demikian adalah: 

26203. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid dan Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Misbah dan apa yang ada di dalamnya seperti hati 
seseorang yang beriman beserta isinya. Misbah seperti hati, 
dan lubang dinding seperti rongga. 


276 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2596 dan 2597). 

277 Abdurrazzaq dalam tafeimya (2/442). 





Surah An-Nuur 


Ibnu Juraij berkata: Firman-Nya, " Seperti sebuah 

lubang yang tak tembus, " maksudnya adalah, lubang yang 
tidak ada jendelanya. 

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, “Maksud finnan 
Allah, jy ' Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)' 
adalah, iman orang-orang mukmin dan amalannya. 1,278 

Pendapat lain mengatakan bahwa perumpamaan A1 Qur'an 
adalah had orang beriman. 

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 


26204. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Diyyah 
menceritakan kepada kami dari Abi Raja, dari A1 Hasan, 
tentang firman Allah, 

"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. 
Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang 
yang tak tembus" ia berkata, "Maksudqya adalah seperti 
4ubang" ogl "Yang di 

dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) 
kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti 
mutiara." 779 


26205. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, " Allah 

(Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 
cahaya Allah," ia berkata, "Cahaya A1 Qur'an yang 
diturunkan kepada Rasu^ dan hamba-Nya.” Perumpamaan A1 
Qur'an, 'ti "Adalah seperti 


278 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2597, 2603) pada dua hadits yang berbeda 
dengan satu sanad dari Ibnu Abbas. 

279 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/199), menisbatkannya kepada Abd bin 
Hamid dari Al Hasan. 



TafsirAth-Thabari 


sebuah lubangyang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita 
besar. Pelita itu di dalam kaca." Kemudian dia membaca 
hingga ayat, "Berkah. " la berkata, “Ini merupakan 

perumpamaan A1 Qur'an yang menyinari dengan cahayanya, 
mereka mengaj arkannya dan mengamalkannya, dan dia tetap 
seperti itu, tidak berkurang, Ini merupakan perumpamaan 
yang dicontohkan oleh Allah tentang cahaya-Nya. 

Firman AUah: " Yan S minyaknya (saja) hampir- 

hampir menerangi." Maksudnya adalah, cahaya bersinar dari minyak 
itu. Misykah yang ada sumbunya di dalam misbah, dan mishbah 
adalah pelita. 280 

26206. Muhammad bin Basyr menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dan 
Abi Ishaq, dari Said bin Iyadh, tentang firman Allah, 

"Seperti sebuah lubang yang tak tembus," dia berkata, 
"Lubang yang terdapat dalam dinding." 281 

26207. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurah 
menceritakan kepada kami dari Athiyyah, tentang firman 
Allah, "Seperti sebuah lubangyang tak tembus ia 

berkata, “Ibnu Umar berkata, ‘Misykah adalah lubang dalam 
dinding’." 282 

Pendapat lain mengatakan bahwa misykah adalah pelita. Dan, 
yang berpendapat demikian adalah: 

26208. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dan 


280 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2594,2602) pada dua hadits yang berbeda. 

281 Ibnu Athiyah dalam Muharrar Al Wajiz (4/184). 

282 Abu Ja’far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/536). 


Simih AiuNuur 


Mujahid, tentang firman Allah, "Seperti sebuah 

lubang yang tak tembus," dia berkata, "Maksudnya adalah 
pelita, kemudian tiang tempat menggantungkan pelita." 283 

26209. A1 Hants menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang 
firman Allah, " Seperti sebuah lubang yang tak 

tembus” ia berkata, “Wama kuning yang ada di dalam 
pelita.” 2 * 4 

26210. Tshaq bin Syahin menceritakan kepadaku, ia berkata: Khalid 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Daud dan 
seseorang, dari Mujahid, ia berkata, "Misykah adalah 
pelita." 2 * 5 

Pendapat lain mengatakan bahwa misykah adalah besi tempat 
mpnggantnngkan pelita. Riwayat yang menjelaskan hal tersebut 
adalah: 

26211. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Al Mufadhal mencentakan kepada 
kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Daud bin Abu Hind dari Simak, dari Mujahid, ia 
berkata, "Misykah adalah besi tempat menggantungkan 
pelita.” 2 * 5 

P endapat yang palin g tepat dalam penakwilan ayat itu adalah 
yang mpaig^talran bahwa itu merupakan perumpamaan yang 
dicontohkan oleh Allah tentang hati orang beriman. Dia mengatakan 
bahwa perum pamaan cahaya Allah yang menyinari hamba-Nya 

283 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2595). 

284 Mujahid Haiam tafsimya (hal. 493) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
( 8 / 2595 ). 

285 Lihat hadits yang lalu. 

286 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2595). 



TafsirAth-Thabari 


kepada jalan yang lurus, yang diturunkan kepada mereka, kemudian 
mereka mengimani dan membenarkan apa yang terkandung di 
dalamnya, di dalam had orang-orang beriman, adalah seperti misykak, 
tiang pelita yang terdapat di dalam sumbu, dan itu seperti lubang yang 
terdapat di dalam dinding, yang tidak ada lubang tembusannya, yaitu 
bagian dalam yang terbuka dan atas, seperti lubang dalam tembok 
yang tidak ada culahnya. 

Dia berkata lagi, "Maksud 'ti Yang di dalamnya ada 

pelita besar', adalah sing, dan Allah menjadikan pelita sebagai 
perumpamaan bagi sesuatu yang ada di dalam had seorang mukmin, 
berupa A1 Qur'an dan ayat-ayatnya yang jelas." 

Dia berkata, "Maksud 'Pelita itu di dalam kaca 

(dan) kaca', adalah pelita yang berada di dalam misykah, yang ada di 
Halam lampu itu, seperti A1 Qur'an, yaitu A1 Qur an yang menyinan 
had seorang mukmin. Kemudian Allah membuat perumpamaan had 
yang suci dari kekafiran dan keraguan di dalamnya yang dismari 
dengan cahaya A1 Qur'an dan diterangi oleh ayat-ayatnya yang jelas 
Han peringatan yang ada di dalamnya, seperti bintang yang menyinari 
dengan jemih. Firman-Nya, 'Kaca\ maksudnya adalah dada 

seorang mukmin yang di dalamnya \$£‘Itu seakan-akan 

bintang (yang bercahaya) seperti mutiara’." 

Ahli qira’at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah, 
Mayoritas qarV Hijaz membacanya Sj* dengan memberi harakat 
dhamah pada huruf dal dan meninggalkan hamzah. Sebagian ahli 
qira ’at Bashrah dan Kufah membacanya dengan memberi harakat 

kasrah pada huruf dal dan hamzah. Sebagian ahli qira’at Kufah 
membacanya dengan memberi harakat dhamah pada huruf dal 
dan hamzah™ Seakan-akan yang memberi harakat dhammah pada 


287 Nafi, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Hafsh, membacanya, %*> ^ & dengan men- 
dhammah-Vm huruf dal, men-tasydid-kan huruf ya'tanpa hamzah. Mengandung 


Surah An-Nvur 


huruf dal dan meninggalkan hamzah mengarahkan maknanya seperti 
yang HilrntaWan oleh ahli takwil yang telah kami riwayatkan, bahwa 
kaca dengan kejemihannnya dan kebagusannya seperti mutiara, dan 
dia dinisbatkan karena sifatnya. 

Mereka yang membacanya dengan kasrah pada huruf dal dan 
hamzah mengartikannya bahwa kalimat itu mengikuti pola kata J— 
dari kalimat <-—0&*' r,a yakni, yang dipakai untuk melempar syetan, 
yang terambil dari firman Allah, LdJ—(p —(3 "Istrinya itu 
dihindarkan dari hukuman." (Qs. An-Nur [24]: 8), yang berarti 
menahan. Orang Arab menamakan bintang besar yang tidak diketahui 
namanya dengan tanpa huruf hamzah. 

Ahli bahasa Arab dari Bashrah mengatakan dengan 

menyertakan huruf hamzah, dari kata 

Mereka yang membacanya dengan memberi harakat dhammah 
pada huruf dal dan hamzah, jika yang mereka maksud adalah 
seperti jii dari kata o*t £ kemudian memberi harakat tasydid 
karena banyaknya dhammah. 


dua makna: menisbatkannya kepada y> karena sinar dan terangnya yang 
berlebihan seperti mutiara. Hujjah mereka adalah hadits Rasulullah SAW, 
"Kamu akan melihat penduduk Illiyyin di 'Iliyin seperti kamu melihat bintang di 
ufuk langit. Abu Bakar serta Umar termasuk dari mereka, dan keduanya berada 
dalam kenikmatan. " Demikianlah, sebagaimana tercantum di dalam hadits. Atau 
boleh juga berpola kata fa'ilan dari yang bermakna terhalang, yakni, orang- 
orang terhalang untuk melihatnya karena kuatnya sinar. Huruf hamzah diberi 
harakat kasrah lalu diubah menjadi ya' sebagaimana kata kemudian ya' 
pertama dimasukkan kepada ya' yang kedua. Hamzah dan Abu Bakar 
membacanya dengan memberi harakat dhamah pada huruf dal, dengan pola kata 
Riwayat dari Sibawaih dari Abu A1 Khaththab tsy adalah sifat, adapun 
yan g termasuk isian adalah jip' yang artinya bxmmg. Abu Amir dan A1 Kasa'i 
membacanya dengan harakat kasrah pada juruf dal. (lihat Hujjah A1 Qira'at, him. 
499 - 500 ) 



Tafsir Ath-Thabari 


Mereka yang menjadikannya berharakat kasrah, berkata: tsjs 
sebagaimana firman Allah, l— j* ^4 "Dan aku (sendiri) 
sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua. " (Qs. Maryam 
[19]: 8) dalam bentuk pola kata JjAi dari kata '** t kemudian 
mengalihkan sebagian dari dhammah-nya menjadi kasrah , maka 

Hikatalcan \ _Jse, dan ini termasuk salah satu pendapat, dan jika tidak 

maka aku tidak mengetahui bahwa qira ’at tersebut benar, karena tidak 
diketahui di dalam bahasa Arab pola kata J—Sebagian orang Arab 
berkata, "Itu sekadar lahn (gaya pengucapan)." 28 ® 

Bacaan yang paling tepat adalah IsJ* dengan harakat dhammah 
pada huruf dal tanpa hamzah, yang menisbatkannya kepada karena 
demikianlah pendapat ahli takwil. Dan, telah kami sebutkan pendapat 
mereka dengan dalil-dalilnya pada bab yang lalu. 

Firman-Nya, "Kaca, " maksudnya adalah dada seorang 

mukmin. 

Firman-Nya, "Seakan-akan," maksudnya adalah seperti 
kaca, dan itulah perumpamaan dada seorang mukmin, seperti ia 
berpendapat bahwa itulah kejemihan, sinar, dan keindahannya. Dalam 
hal ini Allah menyifati hati orang yang jemih dan segala keraguan 
tentang sebab-sebab keimanan pada Allah dan jauhnya hati mereka 
dari segala kotoran dosa, seperti bintang yang menyerupai mutiara 
dalam hal kejemihan, sinar, dan keindahannya. 

Mereka juga berbeda pendapat tentang bacaan finnan Allah, 
j ^ "Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon 

yang berkah." Sebagian ahli qira’at Makkah, Madinah, dan Bashrah 
membacanya, fj*—* o—* dengan huruf ta\ mem-fathah-ksamya, 

men -taysdid huruf qaf, dan mem-fathah-k.au huruf dal. Seakan-akan 


288 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/184) dan A1 Bagfawi dalam Al 
Ma’alim At-Tamil (4/203). 





Surah An-Nuur 


mereka mengartikan bahwa maknannya ad a la h , lampu itu dinyalakan 
dari pohon yang berkah. 

Mayoritas ahli qira'at Madinah membacanya J— ijt dengan 
huruf ya, meringankan bacaan huruf qaf dan me-rafa -kan huruf dal, 2 * 9 
yang bermakna, lampu itu dinyalakan oleh penyalanya dari pohon, 
dengan tidak menyebutkan pelakunya. 

Mayoritas ahli qira ’at Kufah membacanya J—*j* dengan 
memberi harakat dhammah pada huruf to', meringankan huruf qaf, dan 
me-rafa '-kan huruf dal, yang artinya adalah, kaca itu dinyalakan oleh 
penyalanya dari pohon yang banyak berkahnya, kemudian tidak 
menyebutkan pelakunya. Dikatakan, 


289 Ibnu Katsir dan Abu Amru membacanya iljf dengan huruf ta\ vaea-fathah-Vzn 
huruf wau dan dal sebagai fi'il madhi, sedangkan fa'il-nya yang maknanya 

adalah, lampu itu berada di dalam kaca dan lampu itu menyala. 

Bolefi juga jij3i untuk vijS:1> karena bintang banyak disifati dengan menyala 
lantaran banyaknya gerakan yang menyerupai api yang menyala. 

Nafi’, Ibnu Amir, dan Hafs membacanya ilj l dengan men-dhammah-kan huruf 
ya' dan dal. Mereka yang membacanya dengan bacaan ini, seperti yang membaca 
jiy, menjadikan fa'il dari Aji, maksudnya adalah mishbah dan zujajah. 

A1 Kasa’i, Abu Bakar, dan An-Nasa'i membacanya Jiy dengan huruf ta', serta 
menjadikan jujyt untuk zujajah, karena lebih cocok dengan susunan kalimat dan 
kedekatannya, sehingga mereka menjadikannya khabar karena kedekatannya dari 
dan setelahnya dari mishbah. 

Jika ada yang berkata, “Bagaimana mereka menyifeti kaca itu dengan menyala, 
sedangkan yang menyala itu adalah api?” Jawabannya adalah, “Dibolehkan 
menyifatinya, karena tidak akan teijadi kesalahpahaman bagi pendengar, dan 
pendengar memahami makna yang dimaksud. Orang Arab terkadang 
menisbatkan perbuatan terhadap sesuatu yang pada dasamya tidak ada. Jika fi'il 
itu memang teijadi kepada meraka, sebagaimana perkataan mereka, J3 
(malam tidur) maka itu karena memang teijadi, sebagaimana firman Allah: 

•>**'* (ji ’<J co 1 ’ # asJinya ^adalah untuk angin tetapi dijadikan untuk 
karena memang teijadi.” Lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 500). 




Tafsir Ath-Thabari 


0 

Sebagian ahli qira'at Makkah membacanya, J—dengan 
memberi harakat fathah pada huruf ta', tasydid pada huruf qaf dan 
harakat dhammah pada huruf dal, yang bermakna, 
yakni, kaca itu menyala dari pohon. Dua huruf ta' yang ada lalu 
rUhiianglfan karena cukup dengan adanya salah satu huruf ta' yang 

tercantum. 

Bacaan-bacaan ini maknanya hampir berdekatan, meskipun 
berlainan lafazhnya, karena jika kaca itu disifati dengan oijf atau 1$ 
jL_iy maka maknanya bisa dimengerti, yaitu, dinyalakan lampu di 
dalamnya, akan tetapi menjadikan khabar tersebut sebagai sifatnya 
lebih dekat maknany a dan lebih dekat dengan pemahaman 
pendengamya. 

Jadi, dibenarkan membaca dengan salah satu dari kedua 
bacaan tersebut, hanya saja bacaan yang lebih aku senangi adalah 
deng an memberi harakat fathah pada ta', tasydid pada huruf qaf, dan 
msm-fathah huruf dal yang berarti menyifati lampu itu menyala, 
karena dan merupakan sifat dari lampu, bukan kaca. 

Jadi, makna ayat tersebut adalah, seperti misykah yang di 
dalamnya terdapat lampu, lampu dan minyak pohon yang berkah, 
yaitu pohon zaitun yang tumbuh di Barat dan Timur. 

Tentang perbedaan makna tersebut, telah kami sebutkan 
riwayatnya pada bab yang lalu, dan akan kami sebutkan riwayat yang 
belum kami sebutkan. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa pohon ini tumbuh tidak di 
Barat dan tidak di Timur. Maksudnya, tidak tumbuh di Timur 
sendirian sehingga tidak terkena matahari jika tenggelam, akan tetapi 
dia terkena matahari jika waktu pagi di bagian yang menghadap 
Timur, kemudian tidak akan terkena jika matahari tersebut telah 
condong ke arah Barat. Juga tidak juga tumbuh di Barat sendirian 
sehingga akan terkena matahari pada waktu sore jika matahari 



Surah An-Nuur 


condong ke arah Barat, dan tidak akan terkena pada waktu pagi. Akan 
tetapi, dia tumbuh di Barat dan Timur, yaitu matahari akan muncul 
pada waktu' pagi dan tenggelam, dan panasnya matahari akan 
mengenainya pada waktu pagi dan sore. ; 

Mereka berkata, "Jika demikian maka akan lebih membuat | 
bagus minyaknya.” Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26212. Hanad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu A1 

Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, | 
tentang firman Allah, £jru "(Yaitu) pohon 

zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan 
tidak pula di sebelah Barat(nya)," ia berkata, “Tidak ada 
gunung atau lembah yang melindunginya dari matahari, jika 
terbit dan jika tenggelam.” 290 

26213. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Harmi bin Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Imarah 
- memberitahukan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman 
Allah, "Tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan 

tidak pula di sebelah Barat(nya),” ia berkata, "Maksudnya 
adalah pohon yang berada di tempat yang tidak terhalangi 
dari matahari, baik pada waktu terbit maupun tenggelam." 291 

26214. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas dan 
Mujahid berkata tentang ayat, "Tidak di 

sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah 
Barat(nya)," keduanya berkata, "Itu adalah pohon yang ada 


290 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2600). 

291 Aba Ja'fer An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/537) dengan redaksi yang j 

serupa dengannya. ) 






di belahan gunung, yang terkena sinar matahari ketika terbit 
dan tenggelam.” 292 

Pendapat lain mengatakan bahwa tidak dari Timur dan tidak 
dari Barat. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26215. Sulaiman bin Abdul Jabar menceritakan kepadaku, ia 
berkata: M uhammad bin Ash-Shult menceritakan kepada 
kami J ia berkata: Abu Kadinah menceritakan kepada kami 
dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Sf 
'gSjc. "Tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak 

pula di sebelah Barat(nya)," ia berkata, "Maksudnya adalah 
pohon di tengah-tengah pohon, tidak dari Timur dan tidak 
dari Barat." 293 

26216. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 5^/; Sj ^ pjrp "(Yaitu) pohon 

zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan 
tidak pula di sebelah Barat(nya), ” ia berkata, "Maksudnya 
adalah di sebelah kanan Syam, tidak dari Barat dan tidak dari 
Timur." 294 

Pendapat lain mengatakan bahwa pohon ini bukan termasuk 
pohon dunia. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 

26217. M uhammad bin Abdullah Bazi' menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Basyr bin A1 Mufadhal menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari A1 Hasan, 
tentang firman Allah, " Tidak di sebelah 

Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah Barat(nya)," ia 


292 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/238). 

293 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/104) dengan sedikit perbedaan dari 
Athiyah Al Aufi, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/43) dari Ibnu Abbas. 

294 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/239). 





Surah An-Nuwr ■ . . 

berkata, "Demi Allah, jika pohon ini di bumi, maka pasti 
akan terdapat di Barat atau Timur, akan tetapi itu merupakan 
perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah tentang cahaya- 
Nya." 295 

26218. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman 
(Ibnu A1 Haitsam) menceritakan kepada kami, ia beikata: Auf 
menceritakan kepada kami dari A1 Hasan, tentang firman 
Allah, "(Yaitu) pohon zaitun yang 

tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di 
sebelah Bar at (nya)," ia berkata, “Maksudnya adalah, jika 
pohon yang dinyalakan dengan minyak itu ada di bumi, maka 
pasti akan ada di Barat dan di Timur, akan tetapi demi Allah, 
pohon itu tidak ada di bumi. Itu merupakan perumpamaan 
yang dicontohkan Allah tentang cahaya-Nya.” 296 

26219. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf memberitahukan 
kepada kami dari A1 Hasan, tentang finnan Allah, Y 

"Tidak di sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di 
sebelah Barat(nya,)" ia berkata, “Ini merupakan 
perumpamaan yang dicontohkan Allah. Seandainya pohon ini 
ada di bumi, maka pasti ada di Timur atau di Barat.” 297 

Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa itu 
adalah pohon yang ada di Timur dan di Barat. Makna ayat adalah, 
tidak di Timur yang terkena sinar matahari ketika terbit pada waktu 
pagi, dan bukan waktu sore, akan tetapi matahari terbit dan tenggelam 
menghadapnya, maka dia adalah pohon yang ada di Timur dan di 
Barat. 


295 Ibnu Abu Hatiin dalam tafsimya (8/2601, 2602), A1 Mawardi dalam An-Nukat 
waAl Uyun (4/105), dan Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (4/185). 

296 Ibid. 


Tafsir Aih-Thabari 


Kami katakan bahwa pendapat itu lebih utama, karena Allah 
telah menyifati minyak yang menyalakan lampu ini dengan 
kejemihannya dan mutunya, sehingga jika pohon tersebut ada di 
Timur dan di Barat, maka minyaknya lebih bagus dan lebih bermutu. 

Firman Allah: "Yang minyaknya (saja) hampir- 

hampir menerangi." Maksudnya adalah, hampir saja minyak pohon 
zaitun ini bersinar karena kejemihan dan sinamya yang bagus. 

h' A r ^ li Walaupun tidak disentuh api" Maksudnya 
^Halahj hag aimana jika disentuh api. 

Maksud firman Allah, "Yang dinyalakan 

dengan minyak dari pohon yang berkah, " adalah, A1 Qur'an ini adalah 
Kalamullah dan diturunkan dari sisi-Nya. Allah menjadikan 
perum pamaan bahwa A1 Qur'an diturunkan dari sisi-Nya adalah 
seperti perumpamaan lampu yang dinyalakan dari pohon yang penuh 
berkah, sebagaimana diterangkan sifat-sifatnya dalam ayat ini. 

Maksud firman Allah, " Yang minyaknya (saja) 

hampir-hampir menerangi, " adalah, dalil-dalil Allah yang telah 
diterangkan kepada hamba-Nya, hampir-hampir saja terangnya yang 
jelasnya menyinari orang-orang ya^g berpikir dan melihatnya atau 
bagi orang-orang yang berpaling. jUiiUlJb "Walaupun tidak 
disentuh api." 

Ia berkata, "Meskipun Allah tidak menambahkan keterangan 
dan kejelasannya dengan menurunkan A1 Qur'an ini kepada mereka, 
yang memperingatkan tentang keesaan-Nya, maka bagaimana jika 
ditambahkan kejelasannya dan keterangannya dengan ayat-ayat-Nya 
atas keterangan sebelumnya? Itulah keterangan dari Allah dan cahaya 
atas keterangan-Nya, serta cahaya yang telah diterangkan kepada 
mereka dan dijelaskan sifat-sifatnya kepada mereka sebelum 
diturunkan.” 


Surah Ait'Nuur 


Firman Allah: jy&jy "Cahaya di atas cahqya (berlapis- 
lapis)." Maksudnya adalah api di atas minyak yang hampir-hampir 
saja menyinari, meskipun tidak disentuh api. Sebagaimana dijelaskan 
dalam riwayat berikut ini: 

26220. M uhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 

"Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), ” ia berkata, 
“Maksudnya adalah api di atas minyak.” 29 * 

Abu Ja'far berkata: Menurutku, sebagaimana telah aku 
katakan, itu merupakan perumpamaan yang ada di dalam A1 Qur'an. 

Firman Allah: jy&jy "Cahaya di atas cahaya (berlapis- 
lapis). Maksudnya adalah, A1 Qur'an ini merupakan cahaya dari 
Allah, yang diturunkan kepada hamba-Nya agar dengan A1 Qur'an 
tersebut mereka mendapatkan sinar. Jp "Di atas cahaya (berlapis- 
lapis),” atas hujjah dan dalil yang telah mereka dapatkan sebelum 
turunnya A1 Qur'an, yang menunjukkan ketauhidan-Nya. Itulah 
keterangan dari Allah, cahaya di atas keterangan, dan cahaya yang 
telah dijelaskan sifat-sifatnya kepada mereka dan telah mereka 
dapatkan sebelum diturunkan. 

Riwayat dari Zaid binAslam tentang hal tersebut adalah: 

26221. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdullah.bin Ayas 
memberitahukan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Aslam 
berkata tentang firman Allah, jy&jy "Cahaya di atas 

298 Mujahid dalam tafsimya (hal. 493) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya 
(8/2603). 



Tafsir Ath-Thabari 


cahaya (berlapis-lapis)," ia berkata, "Sebagian menyinari 
sebagian yang lain, yakni A1 Qur'an." 299 

Firman-Nya: "Allah membimbing kepada 

cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki." Maksudnya adalah, Allah 
memberikan petunjuk kepada mereka yang mengikuti cahaya-Nya, 
yaitu A1 Qur'an, dari hamba-Nya yang dikehendaki. 

Firman-Nya: "Dan Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia." Maksudnya adalah, 
Allah telah membuat berbagai perumpamaan bagi manusia, 
sebagaimana perumpumaan yang Allah contohkan di dal am A1 Qur an 
tentarig hati seorang mukmin yang menyerupai lampu yang berada di 
dalam misykah, dan semua perumpamaan yang ada di dalam ayat ini. 

Firman-Nya: "Dcm Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu." Maksudnya adalah, Allah Yang Maha mengetahui 
telah membuat berbagai perumpamaan dari segala sesuatu. 

•M 


<4 

iU c ^ 

-r 

> /■ 7* > 


299 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/206) dengan lafazh yang semisalnya, 
dari Ibnu Zaid. 


“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 
diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di 
dalamnya, pada ivaktu pagi dan waktu petang. Laki-laki 
yang tidak dilalaikan oleh pemiagaan dan tidak (pula) oleh 
jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 
sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. M ereka takut 
kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 
menjadi goncang . (M ereka mengerjakan yang demikian itu) 
supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan 
balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada 
mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang' 
dikehendaki'Nya tanpa batas.” (Qs. An-Nuur [24]: 36*38) 


w 

_ (Bertasbih kepada Allah 

di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 
disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. 
Lakir-laki yang tidak dilalaikan oleh pemiagaan dan tidak [pula] 
oleh jual beli dari mengingati Allah, dan [dari] mendirikan 
sembahyang, dan [dari] membayarkan zakat Mereka takut kepada 
suatu hari yang [di hari itu] hati dan penglihatan menjadi goncang. 
[Mereka mengerjakan yang demikian itu] supaya Allah memberikan 
balasan kepada mereka [dengan balasan] yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia- 
Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa batas) 

Maksud firman Allah, <4 "Di masjid-masjid 

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan," adalah 



Tafsir Ath-Thabari 


"Allah (Pemberi) cahaya (kepada) 
langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah 
lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar." <4 

c>$ "Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 
dimuliakan” Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 

26222. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 
“Misykah adalah yan g di dalamnya ada sumbu sumbu yang di 
dalamny a ada mishbah pula. Sedangkan mishbah 

‘Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 
dimuliakan 7' 300 

Abu Ja'far berkata: Kemungkinan j* adalah shilah dari X-Jy 
sehingga maknanya menjadi, dan mishbah itu dinyalakan dari pohon 
yang penuh berkah di dalam rumah yang diperintahkan untuk 
menyebut dan memnliakan nama-Nya. Rumah-rumah tersebut adalah 
masjid-masjid. 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat 
tersebut. Sebagian mengatakan seperti yang telah kami katakan. 
Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

26223. Ibnu Hamid dan Nashr bin Abdurrahman A1 Awadi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hakam 
menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari 
Abu Shalih, tentang firman Allah, "Di 

masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan,” 
ia berkata, “Maksudnya adalah masjid-masjid.” 301 

300 Tidak kami temukan hadits dengan sanad dan redaksi seperti ini di antara 
iiteratur yang kami miliki. Diriwayatkan dengan semisalnya dari Ashim bin 
M uhamma d bin Ka'ab, ia berkata, “Misykah adalah tempatnya sumbu dalam 
lampu.” 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2595). 

301 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2595) dan Ibnu Katsir dalam tafsimya 
(10/242). 


Surah An-Nttur 


26224. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Di masjid-masjid yang 

telah diperintahkan untuk dimuliakan," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, masjid-masjid yang diperinta hk a n untuk 
dimuliakan dan dilarang melakukan perbuatan sia-sia di 
dalamnya.” 302 

26225. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, <_j 
Oil ^ "Di masjid-masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan ," dia berkata, "Maksudnya adalah semua 
masj id yan g dipakai untuk shalat, baik masjid jami' maupun 
yang lainnya." 303 

26226. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dan Mujahid, 
tentan g firman Allah, J -o' "Di masjid-masjid 

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan," dia berkata, 
"Masjid-masjid yang dibangun." 304 

26227. A1 Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: A1 Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan 
kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih, dan Mujahid, 
dengan redaksi semisalnya. 


302 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2604), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/106), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tcmzil (4/206). 

303 Tidak kami temukan isnad ini dalam literatuir kami. 

304 Mujahid dalam tafsimya (hal. 493). 



Tafsir Aih-TTiabari 


26228. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi 
semisalnya. 

26229. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari A1 Hasan, tentang 
firman Allah, 4 "Di masjid-masjid yang 

telah diperintahkan untuk dimuliakan," dia berkata, 
"Maksudnya adalah masjid-masjid." 305 

26230. Dia berkata: Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Abi 
Ishaq, dari Amru bin Maimun, ia berkata: Aku mendapati 
para sahabat Rasulullah, dan mereka berkata, “Maksud dari 
rumah-rumah Allah adalah masjid-masjid. Sungguh, hak 
Allah untuk memuliakan siapa saja yang mengunjungi-Nya di 
dalam rumah-Nya." 306 

26231. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu A1 
Mubarak menceritakan kepada kami dari Salim bin Umar, 
tentang firman Allah, ^£3$ "Di masjid-masjid 

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dia berkata, 
"Maksudnya adalah masjid-masjid." 307 

26232. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberi tahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, "Di masjid-masjid 


305 Abdurrazzaq dalam tafeimya (2/442) dan A1 Qurthubi dalam tafsimya (12/258). 

306 Ath-Thabrani dalam Al Kabir (1/385), Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/442), dan 
A1 Qurthubi dalam tafeimya (12/258). 

307 Tidak kami temukan hadits dengan sanad dari Salim bin Umar bin Ibnu Zaid. 
Lihat dengan lafezhnya dari selain keduanya di dalam hadits yang telah lalu. 


Surah An-Nuur 


yang telah diperintahkan untuk dimuliakan," dia berkata, 
"Maksudnya adalah masjid-masjid." 308 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah semua 
rumah. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


26233. Ibnu Hami d dan Nashr bin Abdurrahman A1 A wadi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hakam bin 
Salam menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid, 
dari Ikrimah, tentang ayat, c| "Di masjid- 

masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan ," dia 
berkata, "Maksudnya adalah semua rumah." 309 


Kami memilih pendapat tersebut, karena ada firman Allah, 

£\ y* "Dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan 
waktu petang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah,” yang menunjukkan 
bahwa maksudnya adalah rumah-rumah yang dibangun untuk shalat. 
Oleh sebab itu, di sini kami katakan masjid-masjid. 


Ahli takwil berbeda pendapat berkenaan dengan penakwilan 
firman Allah, J oil. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya 
adalah yang diperintahkan Allah untuk membangunnya. Dan, yang 
berpendapat demikian adalah: 

26234. M uhamma d bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 0^ 


308 

309 


Ibid. 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2605), A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/106), dan Al Qurthubi dalam tafsimya (12/265). 


Tafsir Ath-Thabari 


gj "Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 
dfmuliakan," dia berkata, "Maksudnya adalah dibangun." 310 

26235. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi 
semisalnya. 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah, yang 
diperintahkan Allah untuk mengagungkannya. Riwayat yang 
menjelaskan hal tersebut adalah: 

26236. A1 Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari A1 Hasan, tentang 
finnan Allah, masjid-masjid yang 

telah diperintahkan untuk dimuliakan," dia berkata, 
"Maksudnya adalah, yang diperintahkan untuk 
men gagungkanny a dengan berdzikir di dalamnya." 311 

Di antara dua pendapat tersebut, yang paling tepat menurutku 
adalah yang dikatakan oleh Mujahid, bahwa maknanya yaitu, Allah 
memerintahkan agar meninggikan bangunan, sebagaimana firman 
Allah, cji j—t & Mj "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim 

meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah." (Qs. A1 Baqarah [2]: 
127) Juga karena inilah kebanyakan makna £—yang berkaitan 
dengan rumah dan bangunan. 

Firman-Nya: "Dan disebut nama-Nya di 

dalamnya." Maksudnya adalah, Allah memerintahkan hamba-Nya 
untuk menyebut nama Allah di dalamnya. Ada yang mengatakan 


310 Mujahid dalam tafsimya (hal. 493). 

3,1 Abdurrazzaq rialam tafsimya (2/442) dan A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/106). 




Surah An-Nuur 


bahwa maksudnya adalah memerintahkan mereka untuk membaca A1 
Qur'an di dalamnya. Dan, yang berpendapat demikian adalah: 


26237. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kanu, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dan Ibnu Abbas, ia berkata: 
Allah berfirman, "Dan disebut nama-Nya di 

dalamnya," maksudnya adalah agar kitab Allah dibaca di 
dalamnya. 312 


Pendapat ini maknanya mendekati makna yang telah kami 
katakan, karena membaca Al Qur'an termasuk dan makna berdzikir. 
Hanya saja, yang kami katakan lebih jelas maknanya di antara dua 
makna tersebut, sehingga kami memilih pendapat tersebut. 


Firman-Nya: 

£\"Bertasbih kepaa 
petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 
(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah." 

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang lafazh *^£^4 
"Bertasbih kepada Allah. " Mayoritas ahli qira ’at membacanya ,4) ^4 
Hftngan memberi harakat dhammah pada huruf ya’ dan harakat 
kasrah pada huruf ba’, yang bermakna, didalamnya terdapat laki-laki 
yang shalat kepada-Nya. Lalu menjadikan sebagai fi'il dari 
dan sebagai khabar mereka, dan yang menjadikannya marfu' adalah 


^ i£r>- 

'a Allah pada waktu pagi dan waktu 


A shim dan Ibnu Amir membacanya dengan memberi 

harakat dhammah pada huruf ya' serta harakat fat hah pada huruf ba, 
dan_/a'i/-nya tidak disebutkan, kemudian me-ra/u'-kan dengan 

khabar kedua yang tersembunyi. Seakan-akan keduanya mengartikan, 
menyebut nama Allah di rumah-rumah yang diperintahkan oleh Allah 


312 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2606). 


TafsirAth-Thabari 


untuk meninggikan, maka laki-laki itu bertasbih, kemudian dia marfu' 
dengan dhamir dalam fa'il tersebut. 313 

Di antara dua qira’at tersebut yang tepat adalah qira’at yang 
memberi harakat kasrah pada huruf ba\ dan menjad ikanny a sebagai 
khabar da nfi'il bagi Sedangkan sebab dibaea marfu' 

adalah karena dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, sebab jika lafazh 
itu dijadikan khabar dan lafazh Oj—maka tidak akan sempuma 
kecuali dengan lafazh Sedangkan jika menjadi khabamya 

tanpa lafazh tersebut, maka menjadi sempuma, sehingga tidak ada 
alasan untuk menjadikan lafazh ,a) selain khabar dan 

Firman Allah: "Bertasbih kepada 

Allah pada waktu pagi dan waktu petang. " Maksudnya adalah, laki- 
laki yang shalat di dalam rumah-rumah Allah pada waktu pagi dan 


sore. 


Penjelasan yang kami sebutkan sesuai dengan penjelasan ahli 
takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah: 

26238. Ali bin A1 Hasan A1 Uzdi menceritakan kepadaku, ia berkata: 
A1 Mua'fi bin Umran menceritakan kepadaku dari Sufyan, 
dan Imar Ad-Duhni, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, "Setiap tasbih di dalam A1 Qur'an yang dimaksud 
adalah shalat." 314 

26239. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 


menceritakan kepadaku dari Ah, dan Ibnu Abbas, dia 
berkata: Firman Allah jxilU L^j ,a! Qy— i "Bertasbih 


313 Ibnu Amir dan Abu Bakar membaca dengan fathah pada huruf ba' dimana 
pelakunya ti dak disebutkan, dan jar majrur berkedudukan sebagai pelaku 
kemudian menafsirkan orang yang bertasbih, yaitu Ji<rj 

314 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/207) dan Ibnu Katsir dalam 
tafsimya (8/249). 



Surah An-Nuur 


kepada Allah pada waktu pagi dan waktu petang. " Dia 
berkata, "Shalat di dalamnya setiap pagi dan petang." 
Maksud dari shalat di waktu pagi adalah shalat Subuh, 
sedan gkan shalat pada waktu petang adalah shalat Ashar. 
Kedua shalat tersebut adalah pertama kali shalat yang 
diwajibkan oleh Allah, maka Allah senang menyebut 
keduanya dan lebih senang disebut nama-Nya dengan kedua 
ibadah tersebut.” 315 

26240. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari A1 Hasan, tentang 
ayat, "Bertasbih kepada 

Allah pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki ," ia 
berkata, “Maksudnya adalah, Allah memerintahkan untuk 
membangun, agar shalat di dalamnya pada waktu pagi dan 
petang.” 314 

26241r Aku diberitahu dari Al Husain, dia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata tentang firman Allah, jjuAlQ ,4 £££ 
JC$5 "Bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan waktu 
petang, " ia berkata, “Maksudnya adalah shalat yang 
diwajibkan.” 317 

Finnan-Nya: £\ ^"Laki-lakiyang 
tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari 
mengingati Allah." Maksudnya adalah, laki-laki yang shalat di dalam 
masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membangunnya. 
Mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dari berdzikir 


315 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2606), Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tanzil 
(4/207), dan Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/186). 

316 Tafsir Abdurrazzaq (2/442). 

317 Al Baghawi Halam Ma’alim At-Tanzil (4/207) tanpa sanad, dia berkata, "Ahli 
takwil mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah shalat wajib." 





Tafstr Ath-Thabari 


kepada Allah dan menegakkan shalat. Sebagaimana dijelaskan dalam 
riwayat-riwayat berikut ini: 


26242. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Said bin Abi A1 


Hasan, dari seorang laki-laki yang dia lupa namanya, tentang 

— 1 ^ ** ^ 

1 ^J*j\P‘Bertasbih kepada 

Allah di~masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk 


dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu 
pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 
pemiagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati 
Allah. " Hingga finnan Allah, ££$5 “Yang mempunyai 
penglihatan." Dia berkata, "Mereka adalah kaum yang 
bergelut dengan perdagangan dan jual beli, namun hal itu 
tidak mel alaikan mereka dari dzikir kepada Allah." 31 * 


26243. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Jas'far bin Sulaiman 
menceri takan kepada kami dan Amru bin Dinar, dan Salim 
bin Abdullah, bahwa dia melihat satu kaum dalam pasar 
meninggalkan perdagangan mereka untuk shalat. Mereka 
jirialah orang-orang yang disebutkan dalam Kitab-Nya, g 
$\ "Dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati 
Allah 1019 


26244. Dia berkata: A1 Husain menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Sayar, dan 
seseorang yang memberitahukan kepadanya, dan Ibnu 
Mas'ud, dengan redaksi semisalnya. 


3 ‘* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2608). 

319 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2608 dan 2609). 







26245. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hasyim menceritakan kepada kami dari Sayar, dia berkata: 
Aku diberitahu dari Ibnu Mas'ud bahwa dia melihat satu 
kaum di pasar ketika diseru untuk shalat, mereka segera 
meninggalkan perdagangan mereka dan bangkit untuk shalat. 
Mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah 
dalam kitab-Nya, ^^C^’Laki-laki 

yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 
jual beli dari mengingati Allah. ,B2 ° 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud firman Allah, 

"Tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, " adalah 
shalat wajib yang telah ditetapkan kepada mereka. Riwayat yang 
menjelaskan hal tersebut adalah: 

26246. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
^ ayat, & "Laki-laki yang tidak 

dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 
dari mengingati Allah, " dia berkata, "Maksudnya adalah dan 
shalat wajib." 321 

Firman-Nya: "(Dari) mendirikan sembahyang." 

Maksudny a adalah, juga tidak melalaikan mereka dari shalat tepat 
waktu dan batasan-batasannya. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan ahli takwil yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 


320 Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/186), As-Suyuthi dalam Ad-Durr 
Al Mantsur (6/208), menisbatkannya kepada Said bin Manshur, serta Ath- 
Thabari dan Al Baihaqi dalam Asy-Sya’b Al Iman. 

321 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2608). 




Tafsir Ath-Thabari 


26247. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: M uhamma d menceritakan kepada kami dan Auf, 
dan Said bin Abi A1 Hasan, dari^seorang laki-laki yang Auf 
lupa namanya, tentang ayat, fj)w^^S^)“(Dari) mendirikan 
sembahyang ," dia berkata, "Maksudnya a d ala h , mereka 
berdiri untuk menegakkan shalat pada waktunya." 322 

// * / / 

Jika ada yang berkata, "Bukankah firman Allah, 

‘(Dari) mendirikan sembahyang', adalah bentuk masdhar dan 
perkataan c-ilf?" Jawabannya adalah, “Ya.” 

Jika ada yang bertanya, “Bukankah bentuk mansdhar- nya 
sebagaimana mashdar dan Oj —^ adalah j'—Jawabannya adalah, 
"Ya." 


Jika ada yang bertanya, “Lalu, bagaimana Allah berfirman, 
jj&^ataukah boleh dikatakan, c-JJ?” Jawabannya adalah, 
"Tidak. Akan tetapi, aku membolehkan, hanya saja aku lebih memilih 


Jika ada yang bertanya, “Apa alasanmu membolehkannya?" 
Jawabannya adalah, "Jika c < dijadikan masdhar, maka hukumnya 
menjadi li'jii, sebagaimana A— hpj L.j bUli l&i oluif, akan tetapi 
ketika huruf wau dari cJ jl diberi harakat sukun, kemudian dihapuskan 
karena bertemu dengan huruf man yang di -sukun, mereka menjadikan 
bentuk mashdar seperti itu, karena datangnya wau sukun sebelum 


huruf alif- nya wazn ifal dalam keadaan sukun, sebagaimana mereka 
memperlakukannya dalam perkataan dan i— Jj karena 

hilangnya huruf wau pada awalnya. Mereka kemudian menjadikannya 
dalam setiap lafazh yang berakhiran ha', ketika lafazh di -nisbat- 

kan kepada shalat. Mereka menghilangkan tambahan yang telah 
mereka tambahkan, yaitu yang berakhiran ha' karena sesuatu yang di- 


322 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2608) dengan sedikit perbedaan pada 
lafezhnya. 




Surah An-Nuur 


kasrah dan yang memberi harakat kasrah pada huruf seperti satu 
huruf, maka mereka tidak memakai mudhaf ilaihi dari huruf 
tambahan. Sebagian mereka mengatakan yang semi sal dengan itu. 323 

Firman-Nya: "Dan (dari) membayarkan zakat." 

Maknanya adalah, mengikhlaskan segala ketaatan kepada Allah. Dan, 
yang berpendapat demikian adalah: 


26248. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muawiyyah menceritakan kepadaku 
dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, SU-Halt Liij 
at—STjlt tj/tj "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat." (Qs. Al 

Baqarah [2]: 43) olSTjltj iiiif OtSj "Dan ia menyuruh 

* 

ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat" (Qs. 
Maryam [19]: 55) «'—SjS'j —talk "Dan Dia 

memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan 
(menunaikan) zakat. ” (Qs. Maryam [19]: 31) Jjai 

tjtf jf j '&? U "Sekiranya tidaklah karena karunia 

'Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak 
seorang pun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji 
dan mungkar itu) selama-lamanya." (Qs. An-Nuur [24]: 21) 
8\Sjj UjJ jf "Dan rasa betas kasihanyangmendalam dari 
sisi Kami dan kesucian (dan dosa).” (Qs. Maryam [19]: 13) 
Serta ayat semisal di dalam Al Qur'an. Dia berkata, "Maksud 
lafazh otT jit adalah ketaatan kepada Allah dan ikhlas." 324 


Firman-Nya: 


i\j (£» 0 J&. "Mereka 

takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan 
menjadi goncang." Maksudnya adalah, mereka takut saat hari hati 
bergoncang karena keresahannya, antara harapan untuk selamat dan 
kehati-hatian agar selamat. "Dan penglihatan," serta arah 

manakah mereka akan diambil, dari golongan kanan atau dari 


323 Yaitu Fadhl bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak paman Nabi SAW. 

324 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2609). 




Tafsir Ath-Thabari 


golongan kiri? Dari manakah akan diberikan kitab mereka, dari arah 
kanan atau kiri? Itulah Hari Kiamat. Sebagaimana dijelaskan dalam 
riwayat berikut ini: 


26249. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Ayas 


memberitahukan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Aslam 
berkata tentang finnan Allah, <4 "D* masjid- 

masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan.” Hingga 
finnan Allah, ££ "Suatu hari yang 


(di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." Dia 
berkata, "Maksudnya adalah Hari Kiamat." 323 


Firman-Nya: "(Mereka mengerjakan 

yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka 
(dengan balasan) yang lebih baik" Maksudnya adalah, apa yang telah 
mereka perbuat. Yakni, mereka tidak terlalaikan oleh perdagangan 
dari berdzikir kepada Allah, menegakkan shalat, menunaikanrzakat, 
dan menaati Tuhan mereka, karena takut akan adzabnya pada Hari 
Kiamat dan agar Allah memberikan pahala kepada mereka pada Hari 
Kiamat dengan sebaik-baik pahala karena perbuatan mereka. [Dan 
menambah balasan mereka karena perbuatan mereka yang baik], 326 
yang mereka lakukan di dunia, karena karunia-Nya, dan yang telah 
flikamniakan dari sisi-Nya dengan apa yang dia cintai dan 
kemurahan-Nya kepada mereka. 

Firman-Nya: "Allah memberi rezeki kepada 

siapa yang dikehendafd-Nya tanpa batas. " Maksudnya a d ala h , Allah 
memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki dengan 
amalan, yang tidak semestinya berhak mendapatkannya, yang belum 


326 Ungkapan ini terulang kembali dalam manuskrip, maka tidak perlu 
mengulangnya. 


Surah An-Nuwr 


mencapai deraj at ketaatan kepada-Nya, 
terhadap apa yang Dia berikan kepadanya. 


dengan tanpa perhitungan 





“Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana 
fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh 
orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu 
dia tidak mendapatinya sesuatu apa pun. Dan didapatinya 
(ketetapan) Allah di sisinya, lalu Allah memberikan 
kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah 
- adalah sangat cepat perhitungan-Nya. ” 

(Qs. An'Nuur [24]: 39) 


» 



T^kwil firman Allah: 

££ 2 >•**£*■ ljp~ 

(Don orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana 
fatamorgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang 
yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya 
sesuatu apa pun. Dan didapatinya [ketetapan / Allah di sisinya, lalu 
Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup 
dan Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya) 

Ini adalah perumpamaan amalan orang kafir. Barangsiapa 
menentang ketauhidan Allah dan mendustakan apa yang datang dari 







TafsirAth-Thabari 


kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyah, dan Ubay 
bin Ka'ab, dengan redaksi semisalnya. 


26261. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: ftinu Zaid berkata 
tentang firman Allah, oi gs* ^ 

"Atau seperti gelap-gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula)." Hingga 
fi rman Allah, <_£«} £Li*l£ " Gelap-gulita yang tindih- 

bertindih," ia berkata, "Kejelekan di atas kejelekan yang 
lain." 336 


Firman-Nya: J "Apabila dia 

mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya ." 
Maksudny a adalah, jika dia mengeluarkan tangannya dan melihatnya 
Halam kegelapan, maka dia tidak dapat melihatnya. 

J ika ada yang berkata, “Bagaimana dikatakan, dalam 


keadaan sangat gelap, sebagaimana telah diterangkan, sedangkan 
dimaklumi bahwa perkataan seseorang, is'J ’sS\ jii menunjukkan 
dia bisa melihatnya setelah bersusah payah dan bersungguh-sungguh, 
dan itu pun bukan dalam keadaan gelap yang amat sangat, seperti 
yang dijelaskan dalam firman Allah, seorang yang mengeluarkan 
tangannya tidak dapat melihatnya, maka bagaimanakah jika dalam 
keadaan yang sangat gelap tersebut?” 


Jawabannya adalah: Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang 
akan kami sebutkan, kemudian akan kami paparkan yang benar dalam 
hal ini. 


Pertama: makna ayat tersebut adalah, jika dia mengeluarkan 
tanganny a maka dia tidak dapat melihatnya, yakni tidak tahu dari 
mana dia melihatnya. Derlgan demikian, ayat tersebut sifatnya 
muqaddam tapi bermakna ta'khir, sehingga makna ayat tersebut yaitu. 


336 Ibnu Abi Halim dalam tafcimya (8/2612). 




Surah An-Nuur 


Jika ada yang berkata, "Bagaimana dikatakan, $ 

'Tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendapatinya 
sesuatu apa pun', jika fatamorgana tidak dianggap sesuatu? Apakah 
yan g dimaks ud dhamir ha' pada firman to)?” 

Jawabaimya a dalah, “Itu adalah sesuatu yang dilihat dari jauh, 
seperti kabut dan debu yang kelihatan tebal, dan jika seseorang 
mendekatinya maka kelihatan tipis dan menjadi seperti udara. Atau 
bisa jadi maknanya adalah, sehingga ketika dia sampai di tempat 
fatamorgana, ia tidak mendapat sesuatu pada fatamorgana itu. Jika 
demikian, maka cukup dengan menyebutkan tanpa 

menyebutkan tempat.” 

Firman-Nya: "Dan Allah adalah scmgat cepat 

perhitungan-Nya. " Maksudnya adalah, Allah Maha cepat perhitungan- 
Nya, karena Allah tidak membutuhkan jari-jari tangan atau ingatan 
untuk menghitungnya, akan tetapi Dia Maha mengetahui semua itu 
sebelum hamba-Nya mengerjakan atau setelah mengeijakannya. 

Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 

26250. Abdul A’la bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Ja’far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar- 
Rabi bin Anas, dari Abu Aliyah, dari Ubai bin Ka’ab, ia 
berkata: Kemudian Dia membuat perumpamaan yang lain, 
~±-_\ "Dan orang-orang kafir amal- 

amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah yang 
datar" Dia berkata, "Begitu juga dengan orang kafir, ia 
didatangkan pada Hari Kiamat dal am kondisi menyangka 
memiliki kebaikan di sisi Allah, padahal dia tidak 










— Tafsir Ath-Thabari 

mendapatkannya, maka Allah memasukkannya ke dalam 
neraka.” 327 

26251. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyah, dari Ubay 
bin Ka'ab, dengan redaksi semisalnya. 

26252. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 
finnan Allah, SJLi "Amal-amal mereka adalah 

laksana fatamorgana di tanah yang datar,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah bagian bumi yang datar.” 32 * 

26253. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang" firman 
Allah, " Dan orang-orang kafir 

amal-amal mereka adalah laksana fatamorgana di tanah 
yang datar.” Hingga firman Allah, "Dan 

Allah adalah sangat cepat perhitungan-Nya.” Dia berkata, 
"Perumpamaam yang Allah contohkan adalah tentang 
seorang laki-laki yang sangat haus, kemudian dia melihat 
fatamorgana dan menyangkanya air, maka dia mencarinya 
Han menyangkan akan mendapatkannya, hingga kemudian 
dia mendatanginya. Namun, setelah sampai dia tidak 
mendapatkan apa pun, dan dia tidak akan pemah mendatangi 
sesuatu sampai mati mendatanginya. Apabila kematian telah 


327 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2610). 

328 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2611) dengan lafazhnya. 

Lafazh yang sempa dengan tanpa sanadt oleh A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/109). 





Surah An-Nuur 


menj emputnya maka dia akan mendapatkan amalannya dapat 
memberikan manfaat baginya kecuali seperti manfaatnya 
fatamorgana bagi orang yang kehausan." 329 

26254. M uhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

"Laksana fatamorgana di tanah yang datar, " ia berkata, 
“Permukaan bumi yang datar. Fatamorgana adalah 
perumpamaan amalannya.” 

A1 Harits menambahkan dalam haditsnya dari A1 Hasan: 
Fatamorgana adalah amalan orang-orang kafir, $ 

"Tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak 
mendapatinya sesuatu apa pun. " Maksud dari mendatanginya 
adalah kematiannya dan berpisahnya dengan dunia, j*** 
*xj%, " Dan didapatinyp (ketetapan) Allah," ketika dia 
berpisah dengan dunia. ”Lalu Allah memberikan 

kepadanya perhitungan amal-amal. ,03 ° 

26255. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq 
memberitahukan kepada kami dari Mahiar, dari Qatadah, 
tentang firman Allah, "Laksana fatamorgana di 

tanah yang datar, " ia berkata: Maksudnya adalah, bagian bumi 
yang datar.” iC "Yang disangka air oleh orang- 

orang yang dahaga, " Maksudnya adalah, peru mp a m aan yang 
dicontohkan bagi perbuatan orang kafir. Dia menyangka 
mendapatkan sesuatuy sebagaimana dia menyangka bahwa 
fatamorgana itu adalah air. I izSitlg " Tetapi bila 

329 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2611 dan 2612). 

330 Mujahid dalam tafsimya (hal. 493). 


204 






Tafsir Ath-Thabari 


didatanginya air itu Dia tidak mendapatirtya sesuatu apa pun" 
Begitu juga dengaq orang kafir, dia tidak mendapatkan apa. pun 
dari amalannya. aiif "Dan didapatinya 

(ketetapcm) Allah di sisinya, Mu Allah memberikan kepadanya 
perhitungan amal-amal . ,631 

26256. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kanu, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
t^ntang firman Allah, "Dan orang-orang kafir. 

Hingga firman Allah, Dan didapatinya 

(ketetapan) Allah di sisinya Dia berkata, "Ini adalah 
perumpamaan yang dicontohkan untuk orang-orang kafir. 

a' ‘ Amal-amal mereka adalah laksana 

fatamorgana di tanah yang datar ’. Mereka menyangka amal 
perbuatan mereka baik, dan mereka akan kembali dengan 
kebaikan, serta sekali-kali tidak akan kembali kecuali 
sebagaimana kembalinya orang yang melihat fatamorgana. 
Ini merupakan perumpamaan yang telah Allah contohkan, 
dan Maha Suci nama-Nya." 332 

•OO 








“Atau seperti gelap-gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh ombak, yang di atasnya.ombak (pula), di 


331 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/443). 

332 Tidak kami temukan sanad -nya kepada Ibnu Zaid di antara 1 iterator yang kami 
miliki. Lihat maknanya pada hadits yang lalu. 




Surah An-Nuur 


atasnya (lagi) aivan; gelap'gulita yang tindih'bertindih, 
apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat 
melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya 
(petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya 
sedikitpun.” (Qs. An-Nuur [24]: 40) 



-s ^-- c=T ' ' • "— \s- 

'© ot & & ^ ^ £4to« seperti gelap-gultia di lautan yang dalam, 

yang dUiputi oleh ombak, yang di atasnya ombak [pula], di atasnya 

[lagi] awan; gelap-gulita yang tindih-bertindih, apabila dia 

mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, [dan] 

barangsiapa yang tiada diberi cahaya [petunjuk] oleh Allah tiadalah 

dia mempunyai cahaya sedikit pun) 


Perumpamaan perbuatan orang kafir yang beramal dalam 
kesesatan, kerusakan, dan kebingungan, serta diluar petimjuk-Nya 
adalah seperti beramal dalam gelapnya lautan yang diliputi ombak. 

Dinisbatkannya lafazh kepada adalah sebagai sifat, 

bahwa laut sangatlah dalam dan banyak aimya. 

Maksud lafazh li- adalah sebagian besamya. 

Makna lafazh ^ iSZ "Yang diliputi oleh ombak ," adalah, 
lautan tersebut diliputi oleh ombak. 


Maksud lafazh q* "Yang di atasnya ombak (pula)," 

adalah, di atas ombak terdapat ombak lain yang meliputinya. 

Maksud lafazh "Di atasnya (lagi) awan," adalah, 

di atas ombak yang kedua, yang meliputi ombak yang pertama 
terdapat awan. Jadi, Allah menjadikan kegelapan sebagai 
perumpamaan bagi amalan mereka, dan laut yang dalam sebagai 
perumpamaan hati orang kafir. Perbuatan yang diniatkan dalam hati 





yang dipenuhi dengan kebodohan, kesesatan, dan kebingungan, adalah 
seperti lautan yang dalam diliputi oleh ombak, yang di atasnya lagi 
ada ombak, dan di atasnya ada awan. Begitu juga hati orang kafir, 
amalannya diumpamakan dengan kegelapan tersebut, yang diliputi 
kebodohan, karena Allah telah menutup hatinya sehingga mereka 
tidak dapat berpikir tentang Allah, menutup pendengaran mereka 
sehingga tidak dapat mendengar peringatan dari Allah, serta menutup 
fnata mereka sehingga tidak mampu melihat bukti-bukti dan ayat 
Allah, Kegelapan di atas kegelapan yang lain. 


Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahh takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 


26257. 


Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bap akku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceri takan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 


kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 

4Hah, 

”Atau seperti gelap-gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di 
atasnya (lagi) awan." Hingga firman Allah,j*. "Cahaya 
sedMtpun," Dia berkata, "Maksud dari 'kegelapan' adalah 
amalan-amalan, dan maksud dan 'lautan yang dalam' adalah 


hati raannqia Adapun maksud dan 'yang diliputi oleh ombak, 


yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan', 
adalah, kegelapan di atas kegelapan yang lain. Maksudnya 
adalah penutup yang menutupi hati, mata, dan pendengaran. 
Seperti firman Allah, ‘Allah telah 

mengunci-mati hati mereka’. (Qs. Al Baqarah [2]: 7) £$$ 
oijA l Maka pernahkah kamu melihat orang yang 

menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya’. Uif 



Surah An-Nuur 


‘Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran'?" (Qs. A1 
Jatsiyaah [45]: 23) 333 

26258. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang 
firman Allah, ^ "Atau seperti gelap-gulita 

di lautan yang dalam," ia berkata, “Maksudnya adalah, 
san gat dalam. Ini adalah perumpamaan yang dicontohkan 
bagi orang kafir yang beramal dalam kesesatan dan 
kebingungan. Allah berfirman, 1 Gelap- 

gulita yang tindih-bertindih ’. 1034 

Diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab sebagaimana riwayat berikut 

ini: 

26259. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar- 
Rabi, dari Abu Alivah, dari Ubai bin Ka'ab, tentang firman 
Allah, "Atau seperti gelap- 

gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, " dia 
berkata, "Maksudnya adalah. perumpamaan lain bagi orang 
kafir. Allah berfirman, ^j ‘Atau seperti 

gelap-gulita di lautan yang dalam ’. Maksudnya, ia berada di 
dalam lima kegelapan; ucapannya, amalannya, tempat 
masuknya, tempat keluamya, dan tempat kembalinya. 
Kegelapan pada Hari Kiamat di dalam neraka.” 335 

26260. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

333 Tafsir Ibnu Abi Hatim (8/2613) dalam dua hadits yang berlainan dengan satu 
sanad. 

334 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/444). 

333 Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/256). 


Tafsir Ath-Thabari 


kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyah, dari Ubay 
bin Ka'ab, dengan redaksi semisalnya. 

26261. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: fonu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 

qa "Atau seperti gelap-gulita di lautan yang dalam, yang 
diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula)." Hingga 
firman Allah, "Gelap-gulita yang tindih- 

bertindih," ia berkata, "Kejelekan di atas kejelekan yang 
lain." 336 

Firman-Nya: J&Z 3 ^>3 % "Apabila dia 

mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya ." 
Maksudnya adalah, jika dia mengeluarkan tangannya dan melihatnya 
dalam kegelapan, maka dia tidak dapat melihatnya. 

Jika ada yang berkata, “Bagaimana dikatakan, 3 dalam 

keadaan sangat gelap, sebagaimana telah diterangkan, sedangkan 
dimaklumi bahwa perkataan seseorang, t —^ ^ menunjukkan 
dia bisa melihatnya setelah bersusah payah dan bersungguh- sungguh, 
dan itu pun bukan dalam keadaan gelap yang amat sangat, seperti 
yang dijelaskan dalam firman Allah, seorang yang mengeluarkan 
tangannya tidak dapat melihatnya, maka bagaimanakah jika dalam 
keadaan yang sangat gelap tersebut?” 

Jawabannya adalah: Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang 
akan kami sebutkan, kemudian akan kami paparkan yang benar dalam 
hal ini. 

Pertama : makna ayat tersebut adalah, jika dia mengeluarkan 
tangannya maka dia tidak dapat melihatnya, yakni tidak tahu dari 
mana dia melihatnya. Dengan demikian, ayat tersebut sifatnya 
muqaddam tapi bermakna ta’khir, sehingga makna ayat tersebut yaitu. 


336 


Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2612). 



Surah An-Nuur 


jika dia mengeluarkan tangannya maka tidak bisa mendekati untuk 
melihatnya. 

Kedua: makna ayat tersebut adalah, jika dia mengeluarkan 
tangannya maka dia tidak dapat melihatnya. Dengan demikian, 
masuknya finnan Allah ’) dalam kandungan ayat tersebut sama 
seperti masuknya j—kb yang bermakna yakin, sebagaimana firman 
Allah, " Dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi 

mereka satu jalan keluar pun, " dan yang semisal itu. 

Ketiga: makna ayat tersebut adalah, dia dapat melihatnya 
dengan pelan-pelan dan bersungguh-sungguh, sebagaimana seseorang 
berkata kepada orang lain, 3—*ikb 'j—* 21'jf ’cJs —f U "Aku tidak dapat 
melihatmu dari kegelapan.” Dia bisa melihatnya, namun setelah 
bersungguh-sungguh. 

Pendapat yang ketiga ini lebih jelas maknanya dari segi 
kebiasaan yang dipakai oleh orang Arab dalam percakapan mereka. 
Sedangkan pendapat lain mengartikan bahwa maknanya adalah, dia 
tidak dapat melihatnya, dan pendapat ini lebih jelas dari segi 
penafsirannya, karena term as uk dalam kandungan maknanya. Akan 
tetapi, pendapat yang aku maksud adalah yang bermakna, dia tidak 
dapat melihatnya dalam kegelapan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah 
dalam firman-Nya. Ini lebih tepat maknanya, karena itu adalah 
perumpamaan dan bukan satu peristiwa yang telah teijadi. 

Firman-Nya: &&&£*&& "(Dan) barangsiapa yang 
tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah.” Maksudnya adalah, 
barangsiapa tidak diberi keimanan oleh Allah, petunjuk dari kesesatan, 
dan pengetahuan terhadap kitab-Nya. 

Firman-Nya: "Tiadalah Dia mempunyai cahaya 

sedikit pun.” Maksudnya adalah, tidak ada keimanan, petunjuk, dan 
pengetahuan terhadap kitab-Nya. 



“Tidaldah katnu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya 
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung 
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah 
mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya, dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan 
kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan kepada 
Allahlah kembali (semua makhluk)." 

(Qs. An'Nuur [24]: 41-42) 


i0i Jptfj (Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: 

kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan [juga] 
burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah 
mengetahui [cara] sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allahlah 
kerajaan langit dan bumi dan kepada Allahlah kembali [semua 
makhluk]) 


Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman: Wahai 
Muhammad, apakah kamu tidak dapat melihat dengan mata hatimu 
sehingga kamu mengetahui bahwa semua penduduk bumijian langit 
dan golongan jin dan manusia menyembah kepada Allah? 

"Dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya," ^ang terbang 
di udara pun bertasbih kepadanya. Ji J» "Masing- 

masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya." Tasbih 



menurutmu adalah sembahyang, karenanya dikatakan, 3}L_Ult untuk 
bani Adam dan g*'S* untuk makhluk selain manusia. Oleh sebab itu, 
dipisahkan antara keduanya. 

Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli takwil lainnya, 
dan yan g berpendapat demikian adalah: 

26262. M uhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dan 


"Tidaklah kamu tahu bahwascmya Allah: kepada-Nya 
bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung 
dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah 
mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya” dia berkata, 
"Lafazh shalat dipakai untuk manusia, sedangkan tasbih 
dipakai untuk makhluk selain manusia." 337 

26263. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
j^llah, Ji O* & {$£'& & 

"Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah: 
kepada-Nya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan 
(juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing- 
masing telah mengetahui (cara) sembahyang dan tasbihnya," 
ia berkata, “Lafazh shalat untuk manusia, sedangkan lafazh 
tasbih untuk umum, segala sesuatu.” 33 * 


337 Mujahid dalam tafsimya (hal. 494). 

331 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/189). 


TafsirAth-Thabctri 


Terdapat beberapa pendapat dalam memahami finnan Allah, 
j "Masing-masing telah mengetahui (card) 
sembahyang dan tasbihnya ." 

Pendapatpertama: Huruf ha 1 pada finnan Allah,^ 

"Sembahyang dan tasbihnya," kembali kepada lafazh J—S' sehingga 
makna ayat tersebut yaitu, Allah telah mengetahui cara mereka 
bertasbih dan menyembah-Nya. Lafazh menjadi marfu’ karemi 
a^any a dhamir yang kembali kepada pada firman Allah, |Jp -»i J» 
"Masing-masing telah mengetahui (cara) sembahyang 
dan tasbihnya,” yaitu huruf ha' pada lafazh 5 V—al'. 

Pendapat kedua: Huruf ha' pada^ firman Allah, dan 

juga kembali kepada J&l sehingga J—&' marfu’ karena adanya 
dhamir yan g kembali kepadanya dalam firman Allah, , sehingga 
^ menjadi fa’il J&i maka makna ayat tersebut menjadi: setiap yang 
bertasbih dan menyembahnya dari mereka mengetahui caranya 

Pendapat ketiga: Huruf ha' dalam tasbih dan shalatdhamir- 
nya kembali kepada lafazh J—S3l, dan (*—W' kembalinya kepada 
s ehingga takwil ayat tersebut adalah, setiap yang menyembah dan 
bertasbih telah mengetahui penyembahan dan tasbihnya kepada Allah, 
yang telah dibebankan kepada mereka. 

Di antara tiga pendapat ini yang paling jelas adalah pendapat 
yang pertama, bahwa maknanya adalah, Allah telah mengetahui cara 
mereka bertasbih dan menyembah-Nya. 

Firman-Nya: "Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang mereka kerjakan." Maksudnya adalah, Allah Maha 
Mengetahui perbuatan orang yang bertasbih dan menyembah. Tidak 
ada satu pun perbuatan mereka yang tersembunyi, yang berupa 
ketaatan dan kemaksiatan. Allah Maha meliputi semua itu, dan Dia 
akan membalas semua amalan mereka. 




SitrahAn-Nuur 


Firman-Nya: "Dan kepunyaan Allahlah 

kerajaan langit dan bumi." Maksudnya adalah, Allahlah pemilik dan 
penguasa kerajaan langit dan bumi, bukan raja atau pemilik selain Dia 
yang di bawah-Nya. Wahai manusia, kembalilah kepada Allah, dan 
kepada-Nyalah kalian meminta, serta janganlah berharap kepada 
selain-Nya, karena ditangan-Nyalah perbendaharaan langit dan bumi. 
Dia tidak akan takut miskin karena pemberiannya kepadamu. 

Firman-Nya: "Dan kepada Allahlah kembali 

(semua makhluk)." Maksudnya adalah, kepada-Nya tempat kembali 
setelah kalian mati. Allah akan membalas pahala atas perbuatan kalian 
di dunia, maka perbaguslah ibadahmu, bersungguh-sungguhlah dal am 
ketaatan kepada-Nya, dan persiapkanlah amal shalih buat diri kalian. 

OOO 



“Tidaldah kamu melihat bahwa Allah mengarak aivan, 
kemudian mengumpulkan antara (bagiati'bagian) nya, 
kemudian menjadikannya bertindih' tindih, maka 
kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan 
Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, 
(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung- 
gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipaUngkan-Nya 
dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu 



' ' ii —■ Tafsir Ath-Thabari 

hampir'hampir menghilangkan penglihatan. Allah 
mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi 
orang'orang yang mempunyai penglihatan” 

(Qs. An-Nuur [24]: 43-44) 


j£i\ LaJ (Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak 
awan, kemudian mengump ulkatt antara [bagian-bagianjnya, 
kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah 
olehntu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah Quga] 
menurunkan fbutiran-butiranj as dari langit, [yaitu] dari 
[gumpalan-gumpalan awan seperti] gun ung-gun ung, maka 
ditimpakan-Nya [butiran-butiran] as itu kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki- 
Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 
penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang 
besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan) 

Allah Ta’ala berfirman kepada Nabi-Nya, "Tidaklah 

kamu melihat, " wahai Muhammad, {jjA 3S»i $ " Bahwa Allah 
mengarak,” yakni menggiring, &£• "Awan,” kemanapun yang 
dikehendaki-Nya. 

Firman-Nya: <ji$> jr "Kemudian mengumpulkan antara 

(bagian-bagian)nya" Maksudnya adalah, Dia mengumpulkan di 
antara awan-awan itu. 

Menisbahkan Js —' dal am lafazh _Ui dengan tidak 

menyebutkan yang lainnya, sedangkan jZ—t tidak dinisbatkan kecuali 




Surah An-Nuur 


kepada jamaah atau antara dua buah, karena 0 &IJ 1 maknanya adalah 
jamak, sedangkan bentuk tunggalnya sebagaimana JLJJiUi bentuk 
jamaknya adalah J—*3'. Lafazh bentuk jamaknya yaitu*3 ', 

seperti perkataan seseorang, J-J*3i ji-J OV—i sedangkan yang 

dimaksud dengan Allah mengumpulkan awan adalah menggabungkan 
yang terpisah-pisah. 

Firman Allah: tfc& jr "Kemudian menjadikannya 

bertindih-tindih ." Maksudnya adalah, kemudian dari kumpulan awan 
tersebut Allah menjadikannya ££$yaitu saling bertindih. Sebagaimana 
riwayat berikut ini: 

26264. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Khalid memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Mathar menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abu 
Tsabit, dari Ubaid bin Umair Al-Laits, ia berkata, "Angin itu 
ada empat macam. Allah mengutus angin yang pertama yang 
menjadikan bumi kering kerontang, kemudian mengutus 
angin yang kedua, lalu dia menjadi awan, kemudian 
mengutus yang ketiga, dia mengumpulkan awan-awan itu 
menjadi saling bertindih, kemudian mengutus yang 
keempatnya lalu menjadikannya hujan.” 339 

Firman-Nya: "Maka kelihatanlah 

olehmu hujan keluar dari celah-celahnya." Maksudnya adalah, 
sehingga kamu melihat hujan itu keluar dari awan tersebut. 

Huruf ha' dalam firman Allah, kembali kepada awan, 

dan J^M bentuk jamaknya yaitu JJ£\ 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagian jamaah mengatakan 
bahwa dia membacanya *4%^. 


339 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2617)dengan sanad-nya, dan terdapat sedikit 
perbedaan dalam lafazhnya. Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/757). 




Tafsir Ath-Thabari 


26265. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Harmi bin Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah 
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin Mazahim, 
dia membaca ayat, <Xa» dengan, j* aUs'-. 340 

26266. ... ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Imarah menceritakan kepada kami dari seseorang, dari Ibnu 
Abbas, dia membaca ayat, ^ dis* dengan, 

Aik **. 341 " 

26267. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Atha' A1 Khurasani, dari Ibnu Abbas, dia 
membacanya * —j* dengan memberi harakat fathah pada 
huruf ha' dengan tanpa alif, 

Harun berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Abu Amru, 
lalu dia berkata, 'Itu bagus, hanya saja .aWi. lebih umumV' 342 

Mayoritas qira’at dari segala penjuru kota yaitu dan 

itulah yang kami pilih, karena adanya hujjah tentang bacaan tersebut. 

26268. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, "Maka 

kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya," dia 


340 Adh-Dhahhak bin Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/190), Ibnu A1 Jauzi 
dalam Zad Al Masir (6/52), tanpa sanad, Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an 
(4/49), dan Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur 'an (2/68) 

341 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/212). 

342 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki. 
Qira'at dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/190), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/52), dan Al Qurthubi 
dalam tafsimya (12/289). 




Surah An-Nuur 


berkata, “Lafazh Jij-Jt artinya tetesan, dan artinya 

awan .” 343 

Firman-Nya: bt Si "Dan Allah (juga) 

menurunkan (butiran-butiran) es dari langit." Ada dua pendapat 
tentang makna ayat ini: 

Pendapat pertama: Allah menurunkan dari langit, dari 
gunung-gunung beberapa es, makhluk yang diciptakannya di sana. 
Seakan-akan dalam penakwilan ini gunung-gunung dalam ayat ini 
berasal dari es, seperti dikatakan gunung-gunung dari tanah. 

Pendapat fcedua: Allah menurunkan dari langit berupa es yang 
besamya sebesar bukit ke bumi, sebagaimana dikatakan ,'—-J OlsJ 
"Aku mempunyai dua rumah dari batu bata," yang maknanya yaitu, 
ukurannya sebesar dua rumah dari batu bata, sedangkan dua rumah itu 
bukan dari batu bata. 

Firman-Nya: "Maka 

ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki- 
Nya." Maksudnya adalah, Allah mengadzab dengan apa yang telah 
diturunkan-Nya dari langit berupa es sebesar gunung terhadap siapa 
saja yang dikehendaki, 

Firman-Nya: £21 & b* " Dan dipalingkan-Nya dari 

siapa yang dikehendaki-Nya." Maksudnya adalah, dari harta dan 
tanaman mereka. 

Firman-Nya: 21 "Kilauan kilat awan itu 

hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” Maksudnya adalah, 
hampir-hampir kilatan sinar awan tersebut menghilangkan pandangan 
mata yang melihatnya, dan b— lit yang terbatas, yaitu sinar kilatan. 
Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini: 

343 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2618) dan A1 Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/113). 




Tafsir Ath-Thabari 


26269. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dan Atha' A1 Khurasani, dan Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, "Kilauan kilat awan itu hampir- 

hampir ," ia berkata, “Maksudnya adalah kilauan kilat.” 144 

26270. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Qatadah, tentang firman Allah, "Kilauan kilat 

awan itu hampir-hampir ," dia berkata, "Maksudnya adalah, 
Wilanan kilatnya menghilangkan pandangan." 345 

26271. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
t entan g finnan Allah, ( "Kilauan kilat 

awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan," dia 
berkata, “Lafazh oil—1> artinya adalah sinar yang 
menghilangkan pandangan.” 346 

Mayoritas para qarV (kecuali Abu Ja'far) membacanya £- 
■ >*» ■ *i m J dengan memberi harakat fathah pada huruf >>a' pada lafazh 

. 

Seorang ahli qira'at membacanya dengan memberi harakat 
dhammah pada huruf ya', jUa^l< 

Qira’at yang aku pilih adalah yang memberi harakat fathah 
pada huruf tersebut, karena adanya hujjah tentang qira’at itu. Orang 
Arab jika memasukkan huruf ba’ dalam isi maful c—tidak 
mengatakan kecuali dengan dan bukan < c » i* ^. Jika mereka 


344 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2619). 

345 Ibid. 

346 T idak temukan bersanad hingga ke Ibnu Zaid. Lihat makn a ny a dalam 
hadits yang telah lalu. 

347 Mujahid dan Abu Ja’far membacanya dengan dhammah pada huruf ya’ dan 
kasrah pada huruf ha Lihat Zad Al Masir (6/53). 




Surah An-Nuur —-■ ■ . 

memasukkan huruf alif dalam lafazh c—liif, maka tidak pemah 

memasukkan huruf ba ke dalam isim maful- nya £ 

* 

Firman-Nya: "Allah mempergantikan 

malam dan siang." Maksudnya adalah, Allah menjadikan antara 
malam dan siang saling mengikuti dan mengatur keduanya. Jika dia 
me nghilangkan yang ini, maka datanglah yang ini, dan jika datang 
yang ini, maka hilanglah yang ini. 

Firman-Nya: <&><4% "Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang 
yang mempunyai penglihatan." Maksudnya adalah, pada penciptaan 
awan, diturunkannya kilatan sinar dari awan dan butiran es, serta 
pergantian siang dan malam, adalah pelajaran bagi orang yang 
mengambil pelajaran, dan sebagai peringatan bagi orang yang 
menjadikannya sebagai peringatan. Mereka adalah orang yang 
memiliki akal dan pemahaman, karena semua itu menggambarkan ada 
Yang Maha Pengatur, Yang menjalankan dan Yang memutar 
pergantian tersebut, yang tidak menyerupai sesuatu pun. 

••• 


v ^ <' *> 'X': - js? 



“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, 
maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas 
perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang 
sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah 
menciptakan apa yang dikehendaki'Nya, sesungguhnya 



TafsirAth-Thabari 


Allah M aha Kuasa atas segala sesuatu ” 
(Qs. An-Nuur [24]: 45) 


Takwil firman Allah: 

& <s$~i & 

fSVjui (Dan Allah telah menciptakan semuajenis hewan dari air, 


maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya 
dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian [yang lain] 
berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang 
dikehendaki-Nya, sesungguhnya AUah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu) 


Ahli qira ’at berbeda pendapat tentang firman Allah, 4#I> 
"Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air." 


£ 


V 

Mayoritas ahli qira'at Kufah (kecuali Ashim) meigbacanya 
J-i' jJl * illtj. Mayoritas ahli qira'at dari Madinah dan Bashrah, 
serta Ashim, membacanya jL^la JS' jk illij dengan me-wos/ta^-kan 
ji'.Lafazh sama seperti ppla kata J**. 34 * 


keduanya merupakan qira’at yang masyhur dan berdekatan 
maknanya, karena penambahan lafazh ^ menunj ukkan bahwa 
maknanya adalah telah lalu. Oleh karena itu, dibenarkan membaca 
dengan bacaan mana saja di antara keduanya. 

Firman-Nya, "Menciptakan semua jenis 

hewan dari air." Maksudnya adalah dari nuthfah (air mani). 

",Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di 
atas perutnya, " seperti ular. 

Ada yang mengatakan bahwa dikatakan demikian 
"Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas 


348 Lihat Hujjah Al Qira'ah (hal. 502). 



Surah An-Nuwr 


perutnya," sedangkan yang dinamakan berjalan adalah tidak dengan 
perut. Dikatakan berjalan jika memiliki kaki untuk berpijak, dan ini 
merupakan penyerupaan, yang memiliki pijakan dan yang tidak 
mfttnililH pijakan bercampur. Hal ini diperbolehkan, sebagaimana 
firman Allah, "Dan sebagian berjalan dengan 

dua kaki," seperti burung. fip "Sedang sebagian (yang 

lain) berjalan dengan empat kaki, " seperti binatang temak. 

Jika ada yang berkata: Bagaimana dikatakan ^ 1 / " Dan 

sebagian berjalan," sedangkan lafazh j—-• adala h untuk manusia, 
se dangkan semua jenis atau kebanyakan yang disebut dal am ayat ini 
adalah dari jenis yang lain? 

Jawabannya adalah: Itu karena semua jenis tersebut masuk 
dalam finnan Allah, £& "Dan Allah telah menciptakan 

semua jenis hewan," termasuk manusia dan yang lainnya. Allah 
kemudian berfirman, "Maka sebagian dari hewan itu," karena 
berkumpul dan bercampumya jenis manusia, binatang temak, dan 
yang lainnya. Oleh karena itu, Allah menyebut semuanya dengan 
sebutan dari bani A dam, kemudian merincikannya dengan j —• karena 
Allah telah menyebut bani Adam dengan sebutan khusus. 

Firman-Nya: )£"Allah menciptakan apa yang 

dikehenda/d-Nya." Maksudnya adalah, Allah menciptakan makhluk 
apa saja yang dikehendaki-Nya. 

Firman-Nya: ^ "Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu." Maksudnya adalah, sesungguhnya 
Allah memiliki kekuasaan untuk menciptakan dan membuat makhluk 
yang barn dari makhluk yang lain, dan tidak ada yang mampu 
menghalangi kehendak-Nya. 




TafdrAth-Thabari 



<f4li 


“Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayal yang 
menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki- 
Nya kepada jalan yang lurus (Qs. An-Nuur [24]: 46) 


TakwiI firman Allah, y4'» 

(Sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat 
yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki- 
Nya kepada jalan yang lurus) 


Maksudnya adalah, wahai manusia, telah Kami turunkan 
tanda-tanda yang jelas, yang menujukkan kepada jalan yang benar dan 
lurus. 


Allah memberikan petunjuk dengan taufik-Nya kepada agama 
Islam bagi siapa yang dikehendaki dan hamba-Nya, dan itulah jalan 
yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. ^ 





>»« & 


* > 


“Dan mereka berkata, ‘Kami telah beriman kepada Allah 
dan rastd, dan kami menaati (keduanya)'. Kemudian 
sebagian dari mereka betpaling sesudah itu, sekali-kali 
mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman . Dan 
apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasid-Nya, 
agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba - 




Surah An-Nuur 


tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang." 

( Qs. An-Nuur [24]: 47*48) 


-pfU (Dan mereka berkata, "Kami telah beriman kepada 
Allah dan rasul, dan kami menaati [keduanya /." Kemudian 
sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu 
bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka 
dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum 
[mengadili] di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka 
menolak untuk datang) 

Maksudnya adalah, orang-orang munafik itu berkata, “Kami 
membenarkan dan menaati Allah serta Rasul-Nya." Setelah itu, setiap 
golongan tersebut berpaling dan menyeru untuk berhukum kepada 
selain Rasulullah, dan mereka tidak termasuk orang beriman. Mereka 
yang mengucapkan ini dlnyatakan sebagai bukan orang beriman, 
karena mereka berpaling jika diserukan untuk meminta keputusan 
hukum kepada Rasulullah SAW. 

Firman-Nya: ££ "Dan 

apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul 
menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari 
mereka menolak untuk datang." Maksudnya adalah, jika orang-orang 
munafik itu diseru kepada Kitabullah dan Rasul-Nya, agar memberikan 
keputusan atas perkara yang mereka perselisihkan, maka tamp a klah 
sekelompok orang dari mereka berpaling dan enggan untuk menerima 
kebenaran, serta tidak ridha dengan keputusan Rasulullah SAW. 





“Tetapi jika keputuscm itu untuk (kemaslahatan) mereka, 
mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah 
(ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka 
ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah 
(karena) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku 
zhalim kepada mereka? Sebenamya, mereka itulah orang- 
orang yang zhaHm. M (Qs. An-Nuur [24]: 49-50) 


jika keputusan itu untuk [kemaslahatan] mereka, mereka datang 
kepada Rasul dengan patuh. Apakah [ketidakdatangan mereka itu 
karena] dalam hati mereka ada penyakit, atau [karena] mereka 
ragu-ragu ataukah [karena] takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya 
berlaku zhalim kepada mereka? Sebenamya, mereka itulah orang- 
orangyang zhalim) 


Maksudnya adalah, jika kebenaran itu berpihak kepada orang- 
orang yang menyeru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulullah, 
agar menghukumi di antara mereka, maka mereka enggan dan 
berpaling untuk menerima hukum tersebut. Namun jika kebenaran itu 
berpihak kepada orang yang diseru kepada Allah dan Rasulullah, 
maka mereka datang kepada Rasulullah dengan penuh ketaatan, serta 
berkata, "Kami taat terhadap keputusaimya, mengakuinya dengan 
penuh ketaatan tanpa paksaan." 



Surah An-Nuur 


Dikatakan, O^—J j—pif Iti yang maknanya yaitu, jika dia 

mengak ui dengan penuh ketaatan tanpa paksaan dan menaatinya serta 
menerimanya. 

Mujahid berkata tentang pendapat tersebut dalam riwayat 
berikut ini: 

26272. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang finnan 
Allah, cjceX* "Mereka datang kepada Rasul dengan 

patuh," dia berkata, "Maksudnya adalah dengan bergegas." 349 

Firman-Nya: "Apakah (ketidakdatangan mereka 

itu karena) dalam hati mereka ada penyaldt." Maksudnya adalah, 
apakah di dalam hati orang-orang yang berpaling jika diseru kepada 
Allah dan Rasul-Nya untuk menghukumi di antara mereka, ada 
keraguan bahwa dia seorang rasul yang diutus kepada mereka, 
sehingga mereka tidak bersedia untuk tunduk dan ridha terhadap 
keputusan beliau? 

Firman-Nya: "Ataukah (karena) 

takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya ." Maksudnya adalah, ataukah 
mereka takut Rasulullah menzhalimi mereka? 

Dimulai dengan menyebut Allah sebagai Dzat yang 
Hiag im gkan, sebagaimana dikatakan, c «t . & p—3 l—• “Sesuai 

kehendak Allah, kemudian kehendakku”) Maksudnya yaitu 
sekehendakmu. Yang menunjukkan makna demikian adalah firman 
Allah, ^ £[j "Bila mereka dipanggil kepada 

Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara 
mereka." Kemudian dia menunggalkan Rasulullah dalam hal hukum, 
dan ia tidak berkata "agar keduanya menghukum". 


349 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/115). 




Tafsir Ajh'Thabari 


Firman-Nya: £ <&0 R'Sebenamya, mereka itulah 

orang-orang yang zhdlitn ." Maksudnya ada l a h , tidaklah orang-orang 
yang berpaling dari hukum Allah dan Rasul-Nya itu berpaling dan 
hukumnya ketika disemkan kepada mereka untuk berhukum, karena 
takut Rasulullah menzhalimi mereka. Rasulullah lalu berbuat dosa 
dalam mengambil keputusan terhadap mereka, akan tetapi mereka 
adalah kaum y ang menzhalimi diri mereka sendiri dengan melanggar 
perintah Allah dan tunduk terhadap segala keputusan Rasulullah, baik 
yang mereka senangi maupun mereka benci. 



“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka 
dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul 
menghukum (mengadili) di antara mereka ialahucapan, 

‘Kami mendengar, dan kami patuh’. Dan mereka itulah 
orang-orang yang beruntung." (Qs. An-Nuur [24] • 51) 


Takwil 


il firman ^llah: c 

’A JZi (Sesmgg* 

* _ __ . >• •• ■ f 




(Sesungguhnya 

jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah 
dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum [mengadili] di antara 


mereka ialah ucapan, ”Kami mendengar, dan kami patuh.” Dan 
mereka itulah orang-orang yang beruntung) 




Surah An-Nuur - ——— 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, 
"Seharusnya jawaban orang beriman ketika diserukan kepada hukum 
Allah dan Rasul-Nya, !Agar Rasul menghukum(mengadili) 

di antara mereka', dan dengan lawan mereka, 
ucapan, 'Kami mendengar'. Apa yang dikatakan kepada kami, 

'Dan Kamipatuh', terhadap siapa yang menyeru kami untuk itu." 

0\ST dalam ayat ini tidak bermaksud sebagai khabar tentang 
hal-hal yang telah lampau, sehingga menjadi hal yang telah berlalu, 
akan tetapi itu adalah teguran dari Allah terhadap mereka, yang 
diturunkan ayat ini, dan pembelajaran bagi yang lainnya. 

Firman-Nya: "Dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung ." 

Maksudny a adalah, mereka yang jika diseru kepada Allah dan 
Rasul-Nya agar menghukumi perkara yang mereka perselisihkan 
deng an lawan mereka, berkata, “Kami mendengar dan kami m enaati ." 

OH 




“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan takut kepada Allah dan bertdkwa kepada-Nya, mdka 
mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." 
(Qs. An-Nuur [24] : 52) 


Takwil firman Allah: t 

(Dan barangsiapa yang taat kepada AUah dan Rasul- 
Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka 
mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan) 




Tafsir Ath-Thaixm 


Maksudnya aHalah, barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya 
a t a s hal-hal yang diperintahkan dan dilarang kepada mereka, 
menerima keputusan atas mereka, takut terhadap akibat dan perbuatan 
maksiat kepada Allah, dan menjauhkan dari siksa Allah dengan cara 
mentaati perintah dan larangan-Nya, maka termasuk orang yang 
mendapatkan kemenangan dengan ridha Allah dan mendapatkan 
perlindungan dari siksa-Nya. 



"Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat 
sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah 
mereka akan pergi. Katakanlah, ’Janganlah kamu 
bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan 
yang sudah dikenal . Sesungguhnya Allah Maha M engetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Qs. An-Nuur [24]: 53) 


Takwil firman Allah: “5 J* gj^ iA— 

^ J\' 1 3££ (Pan mereka bersumpah 

dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka 
berperang, pastilah mereka akan pergi Katakanlah, "Janganlah 
kamu bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan 
yang sudah dikenal Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. ”) 


Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang berpaling dari 
hukum Allah dan Rasul-Nya, jika diseru kepadanya, $i 

"Dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah," maka mereka bersumpah 



Surah An-Nuur 


dengan sekuat-kuatnya dan dengan sungguh-sungguh. Zjl "Jika 

kamu suruh mereka, " wahai Muhammad untuk keluar dan b^jihad 
melawan musuhmu dan musuh orang-orang beriman,i/« a 
"Pastilah mereka akan pergi. Katakanlah, 'Janganlah kamu 
bersumpah Maksudnya adalah laa tahlifuu (jangan bersumpah). 

"(Karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan yang 
sudah dikenal ” dan kalian, yang di dalamnya ada dusta. Seperti 
dalam riwayat berikut ini: 

26273. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibqp Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, j /-^ V. *§ J|i "Katakanlah, 'Janganlah kamu 

bersumpah, (karena ketaatan yang diminta ialah) ketaatan 
yang sudah dikenal'." Maksudnya adalah, Aku telah 
mengetahui ketaatanmu kepada-Ku, bahwa itu adalah 
kedustaamnu. 350 

-Firman-Nya: 'o jC, U_» Suit c>[ "Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. " Maksudnya adalah, 
sesungguhnya Allah mengetahui ketaatan kalian kepada-Nya dan 
Rasul-Nya, serta perbuatan kalian dalam menyelisihi perintah 
keduanya, atau yang lainnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, 
dan Dial ah yang akan membalas semua amalan tersebut. 



350 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/115). 




Tafsir Ath-Thabari 


“Katakanlah, ‘Taat kepada Allah dan taadah kepada rasul; 
dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban 
Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan 
kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang 
dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, 
niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban 
Rastd itu melainkan menyampaikan (arnanat Allah) dengan 
terang'." (Qs. An-Nuur [24]: 54) 


TakwiI firman Allah: LS]i ]$y 4ar“^' !>"s4^ J* 

0 \ $ G WUs P-4S <£ c 

(Katakanlah, "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika 
kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah 


apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian 
a dala h semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika 


kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak 
lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan [arnanat Allah] 


dengan terang.") 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta ’ala berfirman: Ji 
’’Katakan,” wahai Muhammad, kepada mereka yang bersumpah 


kepada Allah dengan sekuat-kuatnya bahwa jika kamu perintahkan 
maka mereka pasti keluar, dan kepada umat selain umatmu. 


”Taat kepada Aljah ” wahai kaum terhadap perintah dan larangan-Nya 
kepada kalian. SJffi ‘\y>s& ” Dan taatlah kepada Rasul karena 
ketaatan kepadanya merupakan ketaatan kepada Allah. \jy ” Dan 


jika kamu berpaling ” dari perintah atau larangan Rasulullah SAW, 
serta enggan untuk tunduk terhadap keputusan beliau yang diputuskan 
atas kalian. ” Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu 

adalah apa yang dibebankan kepadanya, ” untuk menyampaikan 
ajaran Allah kepadamu. U ^£=ssC]cj "Dan kewajiban kamu 

sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu," wahai 



Surah An-N uur 


sekalian manusia, yaitu mengeijakan hal-hal yang telah dibebankan 
dan diwajibkan kepada kalian untuk menaati Rasulullah SAW dan 
mengikuti segala perintah dan larangannya. 

. 4 * » 

Kami katakan bahwa lafazh bermakna ijljtf: Lafazh 
kalian berpaling berkedudukan sebagai jazm, karena ayat ini khitab- 
nya kepada oraqg-orang yang Rasulullah diperintahkan untuk berkata 
kepada mereka, "Taat kepada Allah dan taatlah 

kepada rasul." Ayat yang u menunjukkan bahwa ayat tersebut 
maknanya demikian adalah, U ^k=ss&cj "Dan kewajiban kamu 

sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu." 

# 4 * 

Seandainya firman Allah, tyy fi'il madhi yang bermakna kabar 
tentangjial gaib, maka kedudukan ayat ini akan berada dal am firman 
Allah, 

Firman-Nya: ^ "Dan jika kamu taat kepadanya, 

niscaya kamu mendapat petunjuk” Maksudnya adalah, wahai 
manusia, jika kalian menaati Rasulullah SAW atas perintah dan 
larangan beliau kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan 
kebenaran dan petunjuk dalam urusan kalian. 

Firman-Nya: ^ j* £j "Dan tidak lain 

kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan 
terang." Maksudnya adalah, tidak ada kewajiban bagi Rasul yang 
diutus oleh Allah kepada satu kaum kecuali menyampaikan ajar an 
yang menjelaskan tentang kehendak Allah. Wahai manusia, tidak ada 
kewajiban bagi Muhammad SAW kecuali menyampaikan risalah 
Allah kepada kalian, sedangkan kewajiban kalian adalah menaati. Jika 
kalian menaatinya maka kalian akan mendapatkan kebenaran, dan jika 
kalian menyelisihinya maka kalian akan celaka. 





Tafsir Ath-Thabari 



“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu dan mengerjakan amcd-amal yang shalih 
bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan 
orang'orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia 
akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai - 
Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar 
(keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan 
menjadi aman sentosa. M ereka tetap menyembahkurKu 
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan 
Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) 
itu, maka mereka itulah orange or ang yang fasik.” 

(Qs. An-Nuur [24]: 55) 


Takwil firman Allah: ^ cM Jil Jfj 



orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal 
yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang- 
orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan 
meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk 





Surah An-Nuur 


mereka, dan dia benar-benar akan menukar fkeadaanj mereka, 
sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka 
tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu 
apa pun dengan Aku. Dan barangsiapa yang [tetap] kafir sesudah 
[janji] itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik) 

Allah Ta’ala berfirman: ]yX. "Dan Allah telah 

berjanji kepada orang-orang yang beriman” kepada Allah dan Rasul- 
Nya. . “Di antara kamu” wahai manusia. “Dan 

mengerjakan amal-amal yang shalih” yaitu orang-orang yang 
menaati Allah dan Rasul-Nya terhadap perintah dan larangan-Nya. 

l *j “Bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan 

mereka berkuasa di muka bumi Allah akan mewariskan kepada 


mereka bumi orang-orang musyrik Arab dan orang-orang musyrik 
asing, serta menjadikan mereka sebagai penguasanya. u-^= > 

“Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang 
sebelum mereka berkuasa” yaitu kepada bani Israil, ketika Allah 
menghancurkan para diktator dan menjadikan mereka sebagai 
penguasa dan penduduknya. 

Firman-Nya: pi £& >—sjft pi "Dan sungguh 

Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya 
untuk mereka Maksudnya adalah, niscaya Allah mengokohkan 
a gama mereka, yakni agama yang diridhai dan diperintahkan oleh 
Allah untuk mereka peluk. 


Dikatakan bahwa Allah beijanji kepada orang-orang beriman, 
kemudian mengikutinya dengan jawaban sumpah dalam firman-Nya, 
J'*!-;LL- ~J karena janji adalah perkataan yang bisa memakai jafazh u) 
dan jawaban dari sumpah, sebagaimana perkataan, j ilijH Of il&Pj 

siiiJrf i)** iiiopj. 

Terdapat perbedaan qira ‘at pada ayat, '£fk=> 

"Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 



Tafsir Aih -Thabari 


berkuasa." Mayoritas ahli qira'at membacanya dengan vnsn-fathah- 
kan huruf ta’ dan lam, yang bermakna, sebagaimana Allah telah 
mewariskan kepada umat-umat sebelum kamu. Ashim membaca ayat 
tersebut dengan men-dhammah-km huruf ta ’ dan meng-kasrah-kan 
huruf lam, menurut pendapat yang tidak menyebutkan pelakunya. 351 

Mereka berbeda pendapat dalam qira ’at firman Allah, 
^0 mayoritas qarV (kecuali Ashim) membacanya dengan men- 
tasydid-ksn huruf dal, 352 yang bermakna, agar mengubah keadaan 
mereka yang berada dalam ketakutan menjadi aman. Orang Arab 
berkata, 0*AJ Jju 'jS jika dia berubah keadaannya dan tidak ada orang 
lain yang datang mengisi tempatnya. Begitu juga setiap yang 
berpindah dari keadaannya, disebut dengan tasydid, atau bisa juga 
tanpa tasydid, tetapi hal itu kurang fasih. Sedangkan jika tempat dia 
berubah itu ada pengganti yang lain, maka disebut dengan 
meringankan Jj£ Begitu juga perkataan mereka, «-jjd iW 

yakni, menjadikan yang lain menempati tempat yang dia ganti. Bisa 
juga dikatakan dengan tasydid. Hanya saja, yang fasih adalah seperti 
yang kami jelaskan. Ashim membacanya dengan meringankan 

huruf dal. 

Bacaan yang tepat adalah dengan men-tasydid-kan, yang 
bermakna seperti yang telah kami jelaskan, karena adanya hujjah 
tentang bacaan tersebut dari semua ahli qira’at, dan karena itu adalah 

351 Abu Bakar membacanya:...dengan men-dhammah-kan sebagai naibul fail (tidak 
disebutkan fa'il-nya). 

Ahli qira’at lainnya membacanya dengan mem-fathah-kan, karena adanya lafazh 
At sebelum dan sesudahnya. 

Mereka yang men-dhammah-kan huruf ta', maka kedudukannya marfu’. 
Se dangkan mereka yang vasm-fathah-ksa huruf ta' maka kedudukannya 
manshub. Lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 504). 

352 Ibnu Katsir dan Abu Bakar membacanya dengan takhfif. 

Ahli qira'at lainnya membacanya dengan tasydid. Lihat Hujjah Al Qira'at (hal. 
504). 




Surah An-Nuur 


perubahan dari keadaan takut menjadi aman. Aku melihat Ashim 
berpendapat bahwa jika aman itu merupakan kebalikan dari rasa takut, 
maka dia mengartikan bahwa hilanglah rasa takut dan datanglah rasa 
aman. Jadi, dia meringankan bacaan tersebut. 


Dalil yang mengatakan bahwa jika dibaca dengan ringan tanpa 
tasydid maknanya adalah, jika di tempat yang dia ganti itu ada 
pengganti yang lain. 

Firman-Nya: "Mereka tetap menyembahku-Ku." 

Maksudnya adalah., mereka tunduk kepada-Ku dengan penuh ketaatan, 
dan mematuhi segala perintah serta larangan. 

Firman-Nya: <j^ "Dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. " Maksudnya adalah, 
mereka tidak menyekutukan-Ku dengan berhala, patung, dan yang lain 
dalam ibadah mereka, akan tetapi mengikhlaskan ibadah mereka 
kepada-Ku serta mengesakan dari segala sesembahan yang disembah 
selain Aku. 

Diriwayatkan bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah SAW 
karena pengaduan para sahabatnya yang merasa sangat takut dan ngeri 
(pada masa-masa mereka menghadapi musuh), serta kesusahan dan 
kesengsaraan yang mereka hadapi akibat perlakuan buruk. 


Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 

26274. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abi Aliyah, 
tentang firman Allah, 

"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shalih," 
dia berkata: Rasulullah tinggal selama dua puluh tahun dalam 
keadaan takut, dan berdakwah dijalan Allah dengan 






Tafsir Ath-Thabari 


sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Beliau kemudian 
diperintahkan hijrah ke Madinah. Beliau dan para sahabatnya 
tin ggal dalam keadaan takut, siang dan malam mereka selalu 
bersenjata, maka seorang laki-laki berkata, ’’Kapan kita 
meletakkan senjata kita?” Rasulullah bersabda, "Kamu tidak 
akan melalui masa ini kecuali hanya waktu yang singkat, 
hingga akan tiba saatnya salah seorang dari kamu duduk di 
singgasana yang amat agung dengan memegang lututnya 
tanpa besi (pengaman). ” Allah lalu menurunkan ayat, 

£L. \p: 'cj% "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang 
yang beriman di antara kamu." Hingga firman-Nya, <>•_> 
“Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah 
(janji) itu. " Maksudnya ^adalah, barangsiapa kafir dengan 
nikmat ini. b y ■/& "Maka mereka itulah orang- 

orang yang fasik" Maksudnya, bukanlah kafir kepada Allah. 
Allah lalu memberikan kemenangan di seluruh Jazirah Arab, 
maka mereka beriman. Namun setelah itu mereka i>erbuat 
sewenang-wenang, maka Allah mengubah keadaan mereka, 
hing ga akhimya mereka kafir dengan nikmat Allah. Allah 
pun merasukkan rasa takut ke dalam hati mereka yang pada 
waktu itu telah dihilangkan oleh Allah. 

A1 Qasim berkata: Abu Ali berkata, "Dengan dibvmuhnya 
Utsman bin Affan. 1,353 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna kufur dalam 
firman-Nya, “Dan barangsiapa yang (tetap) kafir 

sesudah (janji) itu." Menurut yang kami riwayatkan, Abu Al-Aliyah 
berkata, “Maksudnya adalah kufur kepada nikmat, bukan kufur 
kepada Allah.” 


353 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2629), Tafsir Ibnu Katsir (10/266), dan As- 
Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/215), menisbatkannya kepada Abd bin 
Humaid dari Ibnu Aliyyah. 


Surah An-Nuur 


Diriwayatkan dari Hudzaifah dalam hal ini sebagaimana 
riwayat-riwayat berikut ini: 

2(i215. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abi Sya'tsa, ia 
berkata: Aku pemah duduk bersama Hudzaifah dan Abdullah 
bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah berkata, “Kemunafikan itu 
telah hilang. Sesungguhnya kemunafikan itu adanya pada 
masa Rasulullah SAW, akan tetapi yang ada sekarang adalah 
kekafiran setelah keimanan!" Abdullah pun tertawa dan 
berkata, "Kenapa kamu berkata demikian itu?" Ia berkata, 
"Aku telah mengetahui hal itu." Dia berkata, \j2C •*<>> 

j "Dan Allah telah 

berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 
dan mengerjakan amal-amal yang shalih bahwa Dia 
sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka 
bumi ...” 354 

26276. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari 
Abu Sya'tsa, ia berkata: Aku pemah duduk dengan Ibnu 
Mas'ud dan Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata, “Telah 
hilang kemunafikan, maka tidak ada kemunafikan, namun 
yang ada adalah kekufuran setelah keimanan.” Abdullah lalu 
berkata, “Kamu sadar perkataanmu?” Dia lalu membaca 
firman Allah, Sesungguhnya jawaban oran- 

orang mukmiri hingga firman Allah, “Maka 

mereka itulah orang-orang yang fasik.” Abdullah lalu 
tertawa. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu dengan Abu 


354 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2629), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mcmtsur (6/216,217), menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih dengan 
lafazhnya, dan Ibnu Athiyyah dalam Al MuharrarAl Wajiz (4/193). 



Tafsir Ath-Thabari 


Sya'tsa', maka aku berkata, “Karena apakah Abdullah 
tertawa?” Ia berkata, “Aku tidak tahu, karena seseorang 
tertawa kemungkinan dari sesuatu yang dia kagumi atau yang 
tidak dia kagumi. Aku tidak tahu alasan Abdullah tertawa." 355 

Penakwilan Abu A1 Aliyah ini lebih mendekati penakwilan 
ayat tersebut, karena Allah telah menjanjikan kenikmatan kepada 
uniat ini d engan apa yang telah dikabarkan dal am ayat tersebut, dan 
Allah yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian diikuti 
dengan: Han barangsiapa kufur setelah mendapatkan kenikmatan itu. 

"Maka mereka itulah orang-orangyangfasik." 

26277. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepada^u dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, "Mereka tetap menyembahku- 

Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan 
Aku ," dia berkata, “Itu adalah umat Muhammad SAW,” 356 

26278. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada^ kami dari Al-Laits, d^ri Mujahid, 
tentang firman Allah, tiLi ^ V 61 "Menjadi 

aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada 
mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku,” dia berkata, 
“Maksudnya adalah, tidak takut kepada selain Aku. 357 



355 Lihat hadits yang lalu. 

356 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2630). 

357 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/216, 217), menisbatkannya kepada Al 
Faryani, Ibnu Abi Syaibah, Abd bin Humaid, dan Ibnu Al Munzhir dari Mujahid. 





Surah An-Nuur 


"3 $$ (*^=*13 4 &£> *j$' iyVi 


•> \'X 


«3i*2f 


"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan 
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. 
Janganlah kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu 
dapat melemahkan (Allah dari mengadzab mereka) di bumi 
ini, sedang tempat tinggal mereka (di akhirat) adalah 
neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu.” 

(Qs. An-Nuur [24]: 56-57) 



0? Jl (Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan 
taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat Janganlah kamu 
kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan [Allah 
dari mengadzab mereka] di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka 
[di akhirat] adalah neraka. ’ Dan sungguh amat jeleklah tempat 
kembali itu) 

• 

Allah Ta’ala berfirman: “ Dan dirikanlah” wahai 


manusia. “ Sembahyang ” sesnai dengan batasan-batasan, dan 

janganlah kalian menyia-nyiakannya. “Tunaikanlah zakat” 

yang telah diwajibkan kepada kalian yang berhak, dan taatilah 
perintah dan larangan utusan Tuhanmu. “ Supaya kamu 

diberi rahmat”." 

Firman-Nya: 1 < \ cj£&- V "Janganlah 

kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat melemahkan 
(Allah dari mengadzab mereka) di bumi ini." Maksudnya adalah. 




Tafsir Ath'Thabari 


Allah berfirman, “Wahai Muhammad, janganlah kamu mengira orang 
yang kafir kepada Allah itu dapat melemabkan-Nya di muka bumi ini 
jika Dia berkehendak untuk menghancurkannya.” " Sedqfiig^ 

tempat tinggal mereka," setelah kebinasaan mereka. 

"Adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali itu ." 

Sebagian mereka mengatakan, cV " Janganlah 
kamu kira bahwa orang-orang yang kafir itu,” dengan hurufya'. 358 Ini 
merupakan pendapat yang lemah, yang ada dal am bahasa Arab, 
karena membutuhkan dua nashab, akan tetapi jika dibaca 
maka hanya satu nashab. Menurutku, mereka yang membacanya 
dengan huruf ya’ mengira bahwa nashab yang pertama adalah 
dan nashab yang kedua adalah Akan tetapi, jika maksudnya 

demikian, maka tidak ada maknanya. 



358 Ibnu Amir dan Hamzah membacanya > j^h Y dengan huruf ya' dan yang 
lainnya membaca dengan huruf ta' dengan arti, 'i ^ 

"J anganlah kamu kira wahai Muhammad bahwa orang-orang yang kafir itu dapat 
melemahkan." maknany a kekuasaan Allah terbelenggu karena mereka (lihat 
Hujjah Al Qira'ah, hal. 505) 


”H ai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak 
(lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang 
belum baligh di antara kamu, meminta i&n kepada kamu 
tiga kali {Mam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang 
Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di 
tengah hari dan sesudah sembahyang 1sya. (Itulah) tiga 
aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) 
cit fls mereka selain dari (tiga waktu) itu. M ereka melayani 
kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian 
(yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi 
kamu. Dan AUoh Maha M engetahui lagi Maha Bijaksana." 
(Qs. An-Nuur [24]: 58) 




orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak [lelaki dan 
wanita] yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di 
antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali [dalam satu hari] 
yaitu: sebelum sembahyang Subuh, ketika kamu menanggalkan 
pakaian [luarjmu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. 
[Itulah] tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak 
[pula] atas mereka selain dari [tiga waktu] itu. Mereka melayani 
kamu, sebagian kamu [ada keperluan] kepada sebagian [yang lain]. 
Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana) 


Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah, 
"Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) 
yang kamu miliki L" Sebagian ulama berpendqiat bahwa maksudnya 
adalah, laki-laki, dan mereka yang disebutkan dalam ayat ini dilarang 



Tafsir Aih-Thabari 


masuk atau menemui mereka pada tiga waktu ini kecuali dengan izin. 
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini: 

26279. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami 3 ia berkata: Hakam 
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al-Laits, dari 
Nafi, dari Ibnu Umar, tentang firman Allah, juft 

c£ju> "Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) 
yang kamu miliki," dia berkata, “Itu untuk laki-laki, bukan 
untuk wanita.” 359 

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah 
laki-laki, bukan perempuan. Mereka yang berpendapat demikian 
menyebutkan riwayat berikut ini: 

26280. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abi Hushain, dari Abu 
Abdurrahman, tentang firman Allah, juft JeLl2 

"Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu 
miliki dia berkata, “Ayat itu bagi laki-laki dan perempuan, 
dal am keadaan apa pun mereka hams meminta izin baik 
malam maupun siang hari.” 360 

Di antara dua pendapat tersebut, yang paling tepat menurutku 
adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah laki-laki dan 

elah menyebutkan secara umum dal am 
"Hendaklah budak-budak (lelaki 
dan wanita) yang kamu miliki Maksudnya adalah semua yang 
memiliki budak, dan tidak mengkhususkan dari mereka laki-laki atau 
perempuan. Ini menurut pendapat yang menjadikan keumuman zhahir 
ayat tersebut. 


perempuan, karena Allah 
firman-Nya, it 


339 Abu Ja'for An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur 'an (3/552). 
360 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2633). 




SwrahAn-Nuur 


Jadi, penakwilan ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang 
membenarkan Allah dan Rasul-Nya, budak-budak perempuanmu dan 
budak-budak laki-lakimu hendaknya meminta izin jika masuk 
kepadamu, dan janganlah mereka masuk kecuali dengan izinmu. 
Adapun orang-orang merdeka yang belum baligh, sebanyak tiga kali, 
yaitu tiga kali dal am tiga waktu pada waktu siang dan malammu. 
Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini: 


26281. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, ^3^ ciCu uk\ ^ jr "Hendaklah budak-budak, 

(lelaki dan wanita) yang kamu miliki, " ia berkata, 
“Maksudnya adalah budak-budak sahaya yang kamu miliki.” 

p$l \$C 2 "Dan orang-orang yang belum 
baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 
(dalam satu hari)." Dia mengatakan, “Maksudnya adalah, 
^mereka yang merdeka dan belum baligh.” 


Ibnu Juraij berkata: Atha' ' bin Rabah berkata kepadaku, 
"Hendaklah mereka meminta izin. Semua itu berlaku bagi 
anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan.” 

"Tiga kali (dalam satu hari) 
Yaitu: sebelum sembahyang Subuh, ketika kamu 
menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah 
sembahyang Isya." Mereka berkata, “Itu adalah waktu 
atamah (jika telah gelap).” Aku berkata, "Jika telah 
melepaskan pakaian mereka setelah muncul kegelapan 
(malam) hingga masuk waktu pagi, maka apakah mereka 
harus meminta izin?" Ia berkata, "Ya." Aku katakan kepada 


{jjebagaimana firman Allah, 
TV* K- fa'» 




Tafsir Atfi-Thabari 


Atha' , "Apakah meminta izinnya hanya jika mereka telah 
melepaskan baju?" Ia berkata, "Tidak." 361 


26282. Ai Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia bericata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Shaleh bin Al Kisan, dari 
Ya'qub bin Atabah dan Ismail bin Muhammad, bahwa tidak 
diwajibkan bagi hamba laki-laki untuk meminta izin kecuali 
pada tiga waktu aurat itu. 362 


26283. 


Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: 
menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Abu Shaleh 
Muawiyyah 



budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki," dia berkata, 
“Jika seorang laki-laki telah berkhalwat dengan istrinya 
setelah shalat Isya, maka tidak dibolehkan bagi seorang 
pembantu dan anak-anak kecil untuk masuk kecuali -dengan 
izinnya, hingga waktu shalat Subuh. Begitu juga jika telah 
berkhalwat dengan istrinya setelah shalat Zhuhur, atau yang 
semisal dengan itu. 363 


26284. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia berkata: Qurah 
bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami dari Ibnu 
Syihab, dari Tsa'labah, dari Abi Malik Al Quradhi, dia 
bertanya kepada Abdullah bin Suadi Al Haritsi (sahabat 
Rasulullah SAW) tentang meminta izin pada tiga waktu aurat 
tersebut. Dia lalu berkata, “Jika pakaian luar itu telah dilepas, 
maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari pembantu 


361 Ibnu Hakim menyebutkan hal yang serupa dalam tafsimya (8/2635). 

362 Tidak kami dapatkan dalam referensi yang ada pada kami. 

363 Ibnu Abi Hatim dalam tafcimya (8/2634, 2635) dalam tiga hadits yang berlainan 
dengan satu sanad. 


Surah An^Nuur 


yang telah baligh, atau anak-anak yang belum baligh dari 
golongan orang merdeka, untuk masuk kecuali dengan 
meminta izin." 364 

26285. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Iliyyah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku 
mendengar Atha' ' berkata: Ibnu Abbas berkata, “Ada tiga 
ayat yang ditentang ole^ manusia: semua bentuk perizinan, 
firman-Nya, jd- t\ ffcal 1\ Sesungguhnya 

orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Qs. A1 
Hujuraat [49]: 13) namun manusia berkata, “Yang paling 
mulia di antara kalian adalah yang paling besar rumahnya" 
dan aku lupa yang ketiga.” 365 

26286. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata: 

- Yunus menceritakan kepada kami dari A1 Hasan, tentang 
firman Allah, ^^4 "Hendaklah budak- 

budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki," dia berkata, 
“Hasan berkata, ‘Jika seorang laki-laki membolehkan 
hambasahayanya tidur bersamanya, maka itulah izinnya, akan 
tetapi jika tidak membolehkan tidur bersamanya maka dia 
haras meminta izin pada waktu-waktu itu." 366 

26287. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Said menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 


364 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/218), menisbatkannya kepada Abd bin 
Humaid dan Al Bukhari dalam Adab al Al Mitfrad dari Tsa'labah bin Abi Malik 
AlQurathi. 

365 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2633) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma 'ani Al Qur 'an (3/552,553). 

366 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2633). 






Tafsir Ath'Thabari 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin [Abi] 367 
Aisyah dari Asy-Syabi, tentang firman Allah, z$\ £±££2 

"HendaJdah budak-budak (lelaki dan wanita) 
yang kamu miWd," ia berkata, "Ayat ini tidak di -nasakh". 
Aka katakan bahwa banyak orang tidak lagi 
mengamalkannya! Dia berkata, "Allahul musta'an (Allah 
tempat meminta pertolongan).” 36i 

26288. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Musa bin 
Abu Aisyah, dari Asy-SyaTri dan aku bertanya kepadanya 
tentang ayat, "Hendaklah budak- 

budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki” Aku katakan, 
"Apakah ayat ini termasuk mansukh." Ia berkata, “Tidak, 
demi Allah, tidak dihapuskan.” Aku katakan, "Akan tetapi 
ma misia tidak mengamalkannya.” Dia berkata, “ Allahul 
musta'an. ” 369 

26289. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu 
Basyar, dari Said bin Jubair, ia berkata, "Orang-orang 
mengatakan bahwa ayat ini mansukh, akan tetapi yang 
sebenamya adalah, orang-orang hanya meremehkan ayat 

j>370 

mi. 

26290. ... ia berkata: Muhammad bin Ja'far memberitahukan kepada 
kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Abi 
Basyar, dari Said bin Jubair, tentang ayat, \pC 


367 Tidak tertulis dalam manuskrip. 

364 jbnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2633) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma’ani Al Qur'an (3/552). 

369 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2633), Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tamil 
(4/218), dan Tafsir Al Qurthubi (12/304). 

370 Al Baghawi dalam Ma’alim At-Tamil (4/218) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al 
Masir (6/62). 


Surah An-Nuur 


"Hai orang-orang yang beriman 
hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu 
miWd...." Dia berkata, “Pada masa sekarang tidak ada yang 
mengamalkan ayat ini." 371 

26291. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Handhalah 
menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar A1 Qashim 
bin M uhamma d bertanya tentang perizinan? Ia lalu berkata, 
"Hendaklah dia meminta izin pada setiap waktu yang 
sekiranya aurat terlihat, kecuali yang termasuk biasa lalu- 
lalang di dal am rumah, yakni suami kepada ibunya.” 372 


26292. Muhammad bin A1 Mutsanha menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Aziz bin Abu Rawad memberitahukan kepada 
kami, ia berkata: Salah seorang dari Tha’if memberitahu 
~ kami dari Ghailan bin Syurakhbil, dari Abdurrahman bin 
Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah 


perkataan orang bpdui itu mengapurkan makna shalatmu.” 
Allah berfirman, ^ “Dan 

sesudah sembahyang Isya. (Itulah) tiga aurat bagi kamu'' 
Akan tetapi yang dimaksud dengan atamah adalah saat 


gelapnya nxalam —ketika unta pulang kandang—." 373 

Terdapat perbedaan tentang bacaan firman-Nya, yiyp o-itt 

"(Itulah) tiga aurat bagi kamu." Sebagian besar ahli qira’at Madinah 
dan Bashrah membacanya dengan ms-rafa -kan yang bermakna 


371 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2632) dari Said bin Jubair dengan redaksi 
yangsama. 

372 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2636). 

373 HR. Ahmad dalam musnadnya (2/10, 19), A1 Baihaqi dalam As-Sunan (1/372), 
A1 B agha wi dalam Syarh Sunnah (2/221, 222) Shahih Ibnu Khuzaimah (349), 
dan MushannafAbdurrazzaq (ha 2155). 


Tafsir Ath-Thabari 


khabar tentang tiga waktu yang disebutkan. Seakan-akan menurut 
mereka maknanya adalah, dan tiga waktu yang telah Kami 
perintahkan kepadamu agar kamu tidak masuk ke dalamnya (tempat 
tertentu) kecuali dengan meminta izin, adalah tiga waktu aurat 
bagimu, karena pada waktu itu kamu melepaskan pakaianmu dan 
sedang berkhalwat dengan istrimu. 

Mayoritas ahli qira ’at Kufah membacanya dengan mz-nashab- 
kan dAteli 374 sebagai jawaban bagi yang pertama. Seakan-akan 
menurut mereka makna ayat tersebut adalah, hendaklah budak-budak 
yang kalian miliki dan anak yang belum baligh meminta izin tiga kali 
pada tiga waktu aurat bagimu. 

Pendapat yang tepat adalah, keduanya adalah qira’at yang 
berdekatan maknanya, dan setiap ahli qir'ah membaca dengan qira ’at 
tersebut, maka dibenarkan untuk membaca dengan qira ’at mana saja. 

Firman-Nya: ^ SfJ " Tidak ada dosa 

atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waldti) itu. 
Mereka melayani kamu.” Maksudnya adalah, tidak ada dosa atas 
kalian; para pemilik rumah dan tempat tinggal. 

Firman-Nya: ^ “Dan tidak (pula) atas mereka 

Maksudnya adalah, juga tidak ada dosa bagi budak laki-laki dan 
perempuan yang kalian miliki, serta anak-anak yang belum mencapai 
usia baligh setelah waktu tersebut, yakni setelah tiga waktu aurat 
tersebut. 

Huruf ha’ dan pun pada ayat kembali kepada 

dalam firman Allah, "(Itulah) tiga aurat bagi kamu. n 

Maksudnya adalah, tidak ada dosa dan halangan bagi orang-orang 


374 Hamzah, A1 Kasa'i, dan Abu Bakar membacanya manshub, sebagai badal dari 
finnan Allah, Jit dan Jit manshub sebagai dharf. 

Ahli tak wil lainnya membacanya dengan dhammah, menjadikannya sebagai 
khabar mubtada 1 mahdzuf. Lihat Hujjah Al Qira ’at (hal. 505). 



Surah An-Nuur 


ter fa ada p b udak- budak yang mereka miliki, yang telah mencapai usia 
balig h , atau anak-anak kecil, untuk masuk dengan tanpa izin setelah 


ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan 
sesudah sembahyang Isya." 


Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli takwil lainnya, 
dan yan g berpendapat demikian adalah: 

26293. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Kemudian diberikan keringanan bagi mereka untuk masuk 
H<»ngan tanpa izin selain pada waktu tersebut, yakm antara 
waktu shalat Subuh dan shalat Zhuhur, dan setelah Zhuhur 


hingga waktu shalat Isya. Diberikan keringanan bagi budak- 
budak dan anak -anak kecil untuk masuk ke dalam rumahnya 
^engan tanpa izin. Itulah maksud finnan Allah, Sfc s^3 
'Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas 
mereka selain dari (tiga waktu) itu*. Sementara itu, mereka 
yang telah masuk usia baligh tidak diperbolehkan masuk 
dalam keadaan apa pun ke rumah seseorang dan istrinya 
kecuali dengan izin.” 375 


Firman-Nya: "Mereka melayani kamu." 

Lafazh £)>jUi di-marfu'-kan karena dhamir Tentang 

b udak- budak yan g mereka miliki dan anak-anak kecil, bahwa mereka 
* * * 

adalah 0jit jW> wahai manusia. 


375 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2636, 2637, 2638) pada dua hadits yang 
berbeda, dengan satu sanad. 




Tafsir Ath-Thabari 


Maksud lafazh £)>tjUt adalah, mereka yang keluar masuk ke 
nimah tuan-tuan mereka dan kerabatnya pada waktu pagi dan sore 
tanpa meminta izin, untuk melayani kebutuhan mereka. 

5^ & "Sebagian kamu (ada keperluan) kepada 

sebagian'(yang lain)" Selain tiga waktu yang telah diperintahkan 
kepada mereka untuk tidak masuk ke dalam rumah tuan-tuan mereka 
kecuali dengan izinnya. 

Firman-Nya: ^ aftl Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayat bagi kamu."'' Maksudnya adalah, wahai 
mamisia. , sebagaimana telah Kami terangkan kepadamu dalam ayat ini 
tentang tata tertib dalam meminta izin, maka Allah juga telah 
menerangkan semua aturan, bukti, dan syari'ah agama-Nya. 

Firman-Nya: jL-dp "Dan, Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana." Maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui 
hamba-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengatur 
mereka tentang urusan ini dan urusan lainnya. 



"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur bcdigh, 
maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang 
yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayaPayat'Nya. Dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nuur [24]: 59) 





Surah An-Nuur 


(Dan apabila anak-anakmu telah sampai urnur baligh, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum 
mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat- 
Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana) 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta’ala berfirman, "Jika 
anak-anak kalian dan anak-anak kerabat kalian telah mencapai usia 
baligh." 

Maksud lafazh, adalah golongan orang-orang yang 

merdeka. 

Maksud lafazh, jiidt adalah, mencapai usia baligh. 

Maksud lafazh adalah, janganlah mereka masuk ke 

tempat kalian setiap waktu kecuali dengan izin, baik pada waktu tiga 
aurat maupun waktu lainnya. 

Firman-Nya: "Seperti orang-orang 

yang sebelum mereka meminta izin ." Maksudnya adalah, sebagaimana 
anak-aaaknya yang telah besar, dan kerabatnya dari golongan 
merdeka, meminta izin. 

Dal am ayat ini Allah mengkhususkan tentang anak-anak dan 
memberitahukan hukum mereka dal am meminta izin dengan tanpa 
menyebutkan budak-budak yang mereka miliki. Sedangkan ayat 
sebelumnya menyebutkan hukum anak-anak mereka dari golongan 
merdeka dan budak, karena hukum yang berkenaan dengan budak- 
budak adalah satu, baik dewasa maupun anak kecil, yaitu harus 
meminta izin kepada mereka pada tiga waktu yang telah disebutkan 
dalam ayat yang sebelumnya tersebut. 

Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 

26294. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 




menceritakan kepadaku dan All, dan Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Sedangkan mereka yang telah mencapai usia baligh —yakni 
dari golongan anak-anak dan orang merdeka— tidak boleh 
masuk kepada seorang laki-laki dan istrinya, kecuali dengan 
seizinnya dalam setiap waktu. Itulah maksud finnan Allah, 

g. If SSd O- JLUt JaBK 'jk. ujS 

Dan apdbila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka 
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang 
sebelum mereka meminta iziri ." 376 


26295. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha'' berkata, 

\j, "Dan apabila anak-anakmu telah 

sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin ." 
Atha'' berkata, “Diwajibkan bagi semua yang telah mencapai 
usia baligh agar meminta izin kepada orang (untuk masuk ke 
dalam rumahnya).” 377 ^ 


26296. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Yunus 
memberitahukan kepadaku dari Ibnu Syihab, dan Ibnu A1 


Musayyab, ia berkata, "Seorang laki-laki hams meminta izin 
kepada ibunya. Diturunkannya ayat, lijj 

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh 


dalam hal itu.” 37 * 


Firman-Nya: iSC "Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayat-Nya." Maksudnya adalah, demikianlah Allah 


376 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2637). 

377 Tafsir Al Qurthubi (12/308), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/220), 
menisbatkannya kepada Said bin Manshur dan Al Bukhari dalam Adab Al 
Mvfrad, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Mardawaih dari Atha'. 

378 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2638). 



Surah An-Nuur 


ir^rangkan hukum-hukum dan syariat-syariat agama-Nya 
kepadamu, sebagaimana Allah telah menerangkan tentang hukum 
anak-anak dalam meminta izin jika telah mencapai usia baligh. 

Firman-Nya: ^ ''Don Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana." Maksudnya adalah, Allah Maha Mengetahui 
kemaslahatan hamba-Nya dalam hal itu dan urusan lainnya. Allah 
Maha Bijaksana dalam mengatur makhluk-Nya. 






» //it: VV\ 


"Dan perempuari'perempuan tua yang telah terhenti (dan 
hatd dan mengandung) yang tiada ingin Uawin (lagi), 
tiadalah atas mereka dosa menanggallcan pakaian mereka 
dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan 
berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana”. 

(Qs. An-Nuur [24]: 60) 


Takwil firman Allah: ^ kfoi 

JLX ^ (Dan perempuan-perempuan tua yang telah 

terhenti [dari haid dan mengandung] yang tiada ingin kawin [lagi], 


tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan 
tidak [bermaksud] menampakkan perhiasan , dan berlaku sopan 



Tafsir Ath-Thabcai 


adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Bijaksana) 

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, "Wanita- 
wanita tua yang sudah berhenti dari melahirkan, sehingga tidak lagi 
tnftngfllami haid atau melahirkan." 


bentuk tunggalnya if li. 

Xj&j bjr? $ “Vang tiada ingin kawin (lagi). ” Maksudnya 
adalah, sudah tidak ada harapan untuk bersuami, sehingga tidak 
mpnginginkan untuk menikah lagi. 


Firman-Nya: ^ol 

“Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka. 


l3 P&r 


Maksudnya adalah, tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan 
pakaian mereka, yakni jilbab mereka, yaitu tutup yang berada di atas 
kerudung Han p akaian luar. Tidak ada dosa bagi mereka untuk 
melepaskan semua itu dihadapan laki-laki, baik mahramnya maupun 
bukan, dengan tanpa berhias dan berdandan. 


Perkataan kami sesuai dengan perkataan ahli takwil lainnya, 
dan yang berpendapat demikian adalah: 

26297. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali,^ dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, ^ "Dan 

perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan 
mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi)," ia berkata, 
‘‘Maksudnya adalah wanita, tidak ada dosa baginya untuk 
duduk di rumahnya dengan mengenakan dara' (pakaian yang 
dipakai di dalam rumah) dan kerudung dengan menanggalkan 
jilbab mereka selama tidak berhias diri dengan sesuatu yang 
dibenci oleh Allah. Allah berfirman, J £££- 

>'1^ '•* ^ ^ ‘ Tiadalah atas mereka 




Surah An-Nuwr 


26298. 


dosa menanggalkan pakaian mereka^ dengan^ tidak 
(bermaksud) menampakkan perhiasan’. jy- ulS 

‘£)a« berlaku sopan adalah lebih baik bagi 

mereka V' 379 

Aku diberitahu dan A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang 
finnan Allah, " Menanggalkan pakaian 

mereka," ia berkata, “Maksudnya adalah jilbab, yakni tutup 
muka, dan ini untuk wanita tua yang telah berhenti 
melahirkan. Tidak ada mudharat baginya untuk tidak 
mengenakan jilbab di atas kerudungnya. Sedangkan setiap 
wanita muslimah yang merdeka, jika telah mencapai usia 
baligh, wajib baginya untuk menjulurkan jilbab mereka 
hingga ke dada mereka. Allajj berfirman: ^ ot~k- 
•gg * j iS ft IfgZ "Hendaklah mereka 

„ mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang 
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 
Karena itu mereka tidak di ganggu." (Qs. A1 Ahzaab [33]: 
59). Pada masa itu terdapat orang-orang munafik, yang jika 
seorang wanita yang jelek keadaan dan pakaianya melewati 
mereka, maka mereka menyangka mereka berhias diri dan 
sebagai pelacur. Mereka menyakiti wanita-wanita muslimah 
itu dengan ucapan yang keji. Mereka tidak mengetahui antara 
wanita merdeka dengan budak. Oleh karena^ itu, ^Allah 


kepada istri-istrimu, anak-anak perempanmu dan istri-istri 
orang mukmin; Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka 


379 Ibnu Abu Hatim menyebutkan dalam tafsimya (8/2641) 



TafsirAth-Thabari 


26299. 


26300. 


lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di 
ganggu.". Jika pakaian mereka bagus dan tidak menimbulkan 
ketamakan pada diri orang-orang munafik.” 3 ® 0 
A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, c£ 
j£<g f "Dan perempuan-perempuan tuayang telah terhenti," 
ia berkata, “Maksudnya adalah yang telah berhenti 
melahirkan dan telah tua.” , * 

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang ayat, ^ 


"Vang tiada ingin kawin (lagi)," ia berkata, "Mereka 

tidak menginginkannya.” 0* <^0* 

"Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian 
mereka. ” Ia berkata, "Maksudnya adalah jilbab mereka." 381 
Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, && Y 

'j* i J,^>0* 

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari 
haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), 
tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka 
dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan," ia 
berkata, "Maksudnya adalah meletakkan kerudung mereka. 
Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, yang tidak 
berharap untuk menikah lagi, yang telah mencapai masa dia 
tidak membutuhkan laki-laki dan tidak ada laki-laki yang 
membutuhkan mereka. Jika telah mencapai usia itu maka 


3,0 Diseb utkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2639) dengna lafazh: sampai 
di atas ker udung. Tidak kami temukan hadits dengan sanad dan lafazh yang 
lengkap di antara referensi buku yang kami miliki. 

381 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2640, 2641), pada dua hadits yang berlainan, 
dengan satu sanad. 



Surah An-Nuur 


dibolehkan meletakkan jilbab mereka dengan tanpa berhias.” 
Dia lalu membaca ayat, «ciJ g. £,5 "Dan 

berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka." Dia berkata, 
“Bapakku pemah mengatakan semua ini.” 382 

26301. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
dan Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Murtsid, 
dari Dzar, dari Abi Wail, dari Abdullah, tentang firman 
Allah, <<4^0 cl c&r "Tiadalah 

atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka," dia 
berkata, “Maksudnya adalah jilbab, atau pakaian luar.” 
Dalam hal ini Sufyan ragu. 383 

26302. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, 
dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman bin Yazid, dari 
Abdullah, tentang firman Allah, £££- 

"Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan 
" pakaian mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah pakaian 
luar." 384 

26303. Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya, 
dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari 
Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, tentang ayat, 

£££- "Tiadalah atas mereka 

dosa menanggalkan pakaian mereka," ia berkata, 
"Maksudnya adalah kain yang membalut." 385 


382 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2640). 

383 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2640) dan Al Baghawi dalam Ma’alim At- 
Tamil (4/219), 

384 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/121), Ibnu Athiyyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/195), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an 
( 3/ 556). 

385 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/445) dengan lafazh yang semisal dari Qatadah. 




Tafsir Ath-Thabari 


26304. Muhammad bin Ai Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: M uhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami 
dari SyuTsah, dari Al Hakam, ia berkata: Aku mendengar Abu 
Wa'il berkata: Aku mendengar Abu Abdullah berkata tentang 
ayat, diUi'O "Tiadalah atas 

mereka dosa menanggalkan pakaian mereka," ia berkata, 
"Maksudnya adalah jilbab." 386 

26305. Ia berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari 
Syu'bah, ia berkata: Al Hakam memberitahukan kepada kami 
dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dengan redaksi yang semisalnya. 

26306. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ats-Tsauri, 


dari Al A’masy, dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman 
bin yazid, dari Ibnu Mas’ud, tentang firman Allah, & 

\ '..j. -.' 'Jr. Menanggalkan pakaian mereka 

dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan," ia 
berkata, "Maksudnya adalah pakaian luar." 3 * 7 
26307. ...ia berkata: Al Hasan bin Yahya berkata: Abdurrazzaq 
berkata: Ats-Tsauri berkata: Abu Hushain dan Salim Al 
Aflhas memberitahukan kepadaku dari Said bin Jubair, ia 
berkata, "Itu adalah pakaian luar." 3 ** 

26308. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 


menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, 
tentang ayat, CLrt-i'-Z 0*^2 O' 

"Menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) 
menampakkan perhiasan," dia berkata, “Maksudnya adalah, 
perempuan yang sudah tua dan tidak berkeinginan menikah 


386 Asy-Syuyuthi menyebutkan dalam Ad-Dur Al Mantsur (6/222) juga dituturkan 
oleh Abdur-razaq, Al Firyabi, Abdullah bin Humaid, Ibnu Al Mundzir dan Al 
Baihaqi dari Ibnu Mas'ud. 

387 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/446). 




Surah An-Nuur 


lagi dibolehkan melepas jilbab mereka. Sesungguhnya Ubay 
bin Ka'ab membacanya, j&Q jf i)f.” 3S9 

26309. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Iliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata 
kepada Ibnu Abi Najih tentang firman Allah, 

^of pcL "Tiadalah atas 
mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak 
(bermaksud) menampakkan perhiasan, " ia berkata, 
"Maksudnya adalah jilbab.” 

Ya'qub berkata: Abu Yunus berkata: Aku katakan kepadanya, 
"Dari Mujahid?" Ia menjawab, "Ya, di rumah dan di 
kamar." 390 

26310. Muhammad bin Amr u menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
-berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 

o' £££• "Tiadalah atas mereka dosa 
menanggalkan pakaian mereka," ia berkata, "Maksudnya 
adalah jilbab mereka." 391 

Firman-Nya: "Dengan tidak (bermaksud) 

menampakkan perhiasan ." Maksudnya adalah, tidak ada dosa bagi 


389 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2642), A1 Baghawi dalam Ma ’alim At-Tanzil 
(4/219), Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar At Wajiz (4/195), Abu Ja'far An- 
Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/556), dan itu merupakan qira'at yang syad, 
yang mengandung kemungkinan adalah tafsirannya. 

390 Hadits ini dengan lafazh yang sempuma tidak kami temukan di antara literatur 
yang kami miliki. 

Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2642) hingga perkataan: 
jilbab. 

391 Mujahid dalam tafsimya (him. 444) 



TafsirAth'Thabari 


mereka untuk melepaskan pakaian luar mereka jika dengan 
mele paskan pakaian itu tidak bemiat memperlihatkan perhiasan 
mereka yang tersembunyi bagi laki-laki. 

ij*fn 7 h maknanya adalah, seorang wanita 

memp pr lihatkan keindahan yang seharusnya mereka tutupi. 

Fi nmm -Nya” ^"Dan berlaku sopan 

adalah lebih baik bagi mereka." Maksudnya adalah, jika mereka ingin 
tetap menjaga kesucian dari melepaskan jilbab dan pakaian luar 
mereka, malca hendaknya mereka memakainya, dan itu lebih baik bagi 
mereka daripada melepasnya. 

Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli takwil lainnya, 
Han yang berpendapat demikian adalah: 

26311. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu A shim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dan 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

✓<^ 1 *£. ^ "Dan berlaku sopan adalah lebih baik 

bagi mereka," dia berkata, “Mereka hendaknya memakai 
jilbab mereka.” 392 

26312. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dan Asy-Sya'bi, 
tentang ayat, “Dan berlaku sopan 

adalah lebih baik bagi mereka," dia berkata, “Meninggalkan 


m Mujahid dalam tafsimya (hal. 494), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/?642), 
dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/556). 





Surah An-Nuur 


hal itu, maksudnya adalah, tidak mau melepaskan pakaian 
mereka. 1,393 

26313. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, J&- o \j “Dan berlaku 

sopan adalah lebih baik bagi mereka," dia berkata, “Maksud 
lafayh adalah menjulurkan kerudung di atas 

kepalanya. Ubay pun berpendapat demikian.” 394 

XJc "Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Bijaksana," atas ucapan kalian] 395 dengan lisan kalian. jL Jc "Maha 
Bijaksana, " terhadap hal-hal yang kalian sembunyikan di dalam 
dadamu, maka jagalah lisanmu dan ucapan yang dilarang untuk 
diucapkan, atau menyembunyikan sesuatu yang dibenci di dalam dada 
kalian j yang dengannya kalian mendapatkan hukuman. 

MO 



393 Tafsir Ibnu Katsir (10/273) tanpa sanad, dan Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/63). 

394 Tidak kami temukan hadits dengan lafazh ini di antara literatur yang kami miliki. 

395 T idak ter cantum Halam manuskrip, dan yang kami cantumkan berasal dari 
naskah manuskrip yang lain. 


Tafsir Aih-Thabari 



”Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi 
orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak 
(pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) 
di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak'bapakmu, di 
rumah ibu'ibumu, di rumah saudara' saudaramu yang laki~ 
laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah 
saudara bapakmu yang lakidaki, di rumah saudara 
bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang 
laki'laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di 
rumah yang kamu milild kuncinya atau di rumah kawan- 
kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama- 
sama mereka atau sendirian. M aka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu 
memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi 
salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah 
menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu, agar kamu 
memahaminya. ,, (Qs. An-Nuur [24]: 61) 



>> A .'\s< >*• -1 *c \('\ » 








Surah An-Nuur 


© ilt '^r‘. (Tidak ada halangan bagi 

orang buta, tidak [pula] bagi orang pincang, tidak [pula] bagi orang 
sakit, dan tidak [pula] bagi dirimu sendiri, makan [bersama-sama 
mereka] di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di 
rurnah ibu-ibumu, di rumah saudara- saudaramu yang laki-laki, di 


rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu 
yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di 
rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumuyang 
perempuan, di rumah yang kamu miUki kuncinya atau di rumah 
kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama- 


sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki [suatu 
runuth dari] rumah-rumah [ini] hendaklah kamu memberi salam 
kepada [penghuninya yang berarti memberi salam] kepada dirimu 
sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat 
lagi baik, Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat[Nya] bagimu, 


agar kamu memahaminya) 


. Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat 
tentang ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa ayat ini diturunkan 
sebagai keringanan bagi kaum muslim untuk makan bersama dengan 
orang buta, orang pincang, orang sakit, dan orang cacat, dari makanan 
mereka, kaiena mereka telah dilarang makan bersama mereka dari 
makanan mereka, ditakutkan dengan makan dari makanan mereka, 


mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan 
firman-Nya, ^ V [£Z\* 

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah 


kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama- 
suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) 


Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat- 
riwayat berikut ini: 


264 





TafstrAA-Tfutbari 


26314. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Sh$leh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang c 
firman Allah, | 

"Tidak ada halangan bagi kamy makan [bersama-sama 
mereka]. ” 396 Hingga firman Allah, l&L&l $ "Atau sendirian," 
ia berkata: Ketika Allah menurunkan ayat, 

't "Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) kaum 
muslim berkata, "Sesungguhnya Allah melarang kita 
memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil, dan 
malranan adalah sebaik-baik harta, maka tidak dihalalkan 


bagi kita untuk makan di tempat orang lain (yang bukan hak 
kita).” Manusia pun menahan diri dari perbuatan itu. Allah 
lalu menurunkan firman-Nya, "Tidak ada 

halangan bagi orang buta” Hingga jt 

"Dirumah yang kamu miliki kuncinya. ” 397 


26315. Pemah diceritakan kepadaku dari A1 Husain, ia berkata: Aku 
me ndengar Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak 
berkata tentang firman Allah, & S4 "Tidak ada 

halangan bagi orang buta,” bahwa sebelum diutusnya Nabi 
SAW, penduduk Madinah tidak makan bercampur dengan 
orang-orang buta dan orang-orang sakit. Sebagian berkata, 
"Mereka menjijikkan dan kotor." Sebagian lain berkata, 
"Orang-orang sakit itu tidak sempuma dalam makan mereka, 
sebagaimana orang yang sehat menyempumakan makan 
mereka. Mereka yang pincang tertahan karena tidak mampu 


396 D alam manuskrip tertulis j* dan yang benar adalah yang kami tetapkan. 
ir> Ibnu Katsir dalam tafeimya (10/276) 




SunthAft-Nuur — . 

berdesak-desakan dalam makan, sedangkan yang buta tidak 
dapat melihat makan an yang baik.” Allah lalu menurunkan 
firman-Nya yang berisi tentang tidak ada dosa bagimu untuk 
makan bersama orang sakit, orang pincang, dan orang buta. 39 * 

Berdasarkan pendapat mereka, maka ro a kn a ayat tersebut 
adalah, wahai manusia, tidak ada dosa bagimu terhadap orang buta 
nntiilc makan Har i dan bersamanya. Juga tidak ada dosa terhadap orang 
pincang dan orang sakit pada diri kalian, untuk makan dan rumah 
kalian. 

Mereka mengartikan makna pada ayat ini menjadi ,J>. 
(yang berarti 'pada') 

Ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini diturunkan sebagai 
keringanan bagi mereka yang cacat untuk makan di rumah-rumah 
yang telah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Segolongan sahabat 
Nabi SAW, jika mereka tidak mendapatkan di dalam rumah mereka 
apa yang mereka makan, maka mereka pergi ke rumah bapak-bapak 
mereka, atau ibu-ibu mereka, atau yang telah disebutkan oleh Allah 
Halam ayat ini, sedangkan mereka takut memberikan makanan itu 
kepada mereka yang cacat karena makanan itu bukan milik mereka. 

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwaya- 
riwayat berikut ini: 

26316. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, “Tidak ada dosa 
bagimu. $ ^*~~ == *k yr i - $ ‘ Makan 

398 Ibnu Abi Hatim dalam tafcimya (8/2643) dan As-Suyuthi dalam Asbab An-Nuzul 
(hal. 199). 




Tafsir Ath-Thobori 


(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di 
rumah bapak-bapakmu ’. Pada masa itu laki-laki yang cacat 
—Ibnu Amru berkata dalam haditsnya: Dua orang buta dan 
dua orang cacat. Harits dalam haditsnya berkata: Orang buta 
Han orang pincang.— yang membutuhkan, mengikuti ke 
r umah mereka, danjika mereka tidak mendapatkan makanan, 
maka mereka membawanya ke rumah-rumah bapak mereka 
H an rumah-rumah orang yang telah disebutkan, sementara 
orang yang mengikuti itu merasa kurang senang. Allah lalu 
menur unkan firman-Nya, ‘Tidak ada dosa bagimu, dan 
/tihalallran makanan bagi mereka di mana saja mereka 
mendapatkannya’ ” 399 

26317. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, “Pada masa itu laki- 
laki membawa orang buta, orang sakit dan orang pincang ke 
rumah bapak mereka, atau ke rumah saudaranya, atau 
pamannya. Bibinya dan orang-orang yang cacat itu merasa 
berdosa, maka mereka berkata, ‘Mereka membawa kita ke 
rumah-rumah orang lain’. Allah pun menurunkan ayat ini 
sebagai keringanan bagi mereka.” 400 

26318. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, seperti hadits Ibnu 
Umar dan Abu Ashim. 

Ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini turun sebagai 

bentuk lfw in ganan bagi orang-orang cacat, sebagaimana dijelaskan 


399 Mujahid dalam tafsimya (hal. 495). 

400 A bdur - Razaq dalam tafsimya (2/447 dan 248), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2645) dan Al Wahidi dalam Asbab An-Nuzul, him. 223 serta Ibnu Katsir 
4»iam tafsimya (10/274) 








Surah An-Nuur 


dalam ayat ini, untuk makan di rumah-rumah orang yang 
meninggalkan mereka untuk perang. Mereka yang berpendapat 
demikian menyebutkan riwayat berikut ini: 

26319. A1 Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, ia 
berkata: Aku berkata kepada Az-Zuhri tentang firman Allah, 
"Tidak ada halangan bagi orang buta." 
Mengapa orang-orang yang buta, sakit, dan pincang 
disebutkan di dalam ayat ini? Dia berkata, ' Abdulah bin 
Abdullah memberitahukanku bahwa jika kaum muslimin 
berperang, maka mereka meninggalkan orang-orang cacat itu 
dan memberikan kunci-kunci rumah mereka. Mereka berkata, 
‘Telah kami halalkan bagimu untuk makan makdnan yang 
ada di dalam rumah kami’. Orang-orang cacat itu merasa 
berdosa dengan hal itu, maka mereka berkata, ‘Kita tidak 
akan masuk ke dalam rumah, karena mereka tidak ada’. Allah 
-kemudian menurunkan ayat ini sebagai rukhshah bagi 


mereka. 401 

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksud firman Allah, 

" Tidak ada 

halangan'bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak 
(pula) bagi orang sakit," untuk tetap tinggal, tidak ikut berjihad 
dijalan Allah. Mereka berkata: Firman Allah, 

b* "Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama- 
sama mereka) di rumah kamu, " terputus dari yang sebelumnya. 


Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat- 


riwayat berikut ini: 


401 Abdur razzaq dalam tafeimya (2/447) dan An-Nuhas dalam Nasikh wa Al 
Mansukh (hal. 201). 



Tafsir Ath-Thabari 


26320. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu ZaidJ>erkata 

tentang firman Allah, J 

% “Tidak ada halangan bagi orang buta, 

tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang 
sakit" dia berkata, “Ini tentang jihad di jalan Allah. Dalam 
finnan Allah, & Yj ‘ Dan 

tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama 
mereka) di rumah kamu\ Hingga firman Allah, ^=s=kmx^>^ 

‘Atau di rumah kawan-kawanmu*. Ini merupakan sesuatu 
yang telah terputus. Karena hal ini teijadi pada masa awal, 
rumah mereka tidak memiliki pintu, sedangkan pembatasnya 
longgar, sehingga seseorang yang masuk tidak mendapatkan 
seseorang di dalamnya, atau mendapatkan makanan 
gpHanglcan dia dalam keadaan lapar, maka Allah 
memperbolehkan untuk memakannya. Hari ini, hal itu sudah 
tidak ada, rumah-rumah telah ada pemiliknya, dan mereka 
menutup rumahnya. Jika keluar kodisi yang dahulu sudah 
tidak ada lagi.” 402 

Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai 
bentuk keringanan bagi kaum muslim untuk makan bersama orang 
sakit dan pincang jika mereka mau, yang dahulunya mereka menjaga 
untuk makan bersama mereka. 

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat 
berikutini: 

26321. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari 
Muqasam, tentang firman Allah, Jp <_>4! "Tidak 


402 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2644) 




ado halangan bagi orang buta," dia berkata, Mereka 
menjaga untuk makan bersama orang yang sakit dan pincang^ 

Lalu turunlah finnan Allah, }jJ==b d p 

< 1 - J ‘Tidak ada halangan bagi kamu makan 

bersama-sama mereka atau sendirian . 1,403 

Mereka berbeda pendapat tentang finnan Allah, ^£=*1* j' 
"Z)i rwroa/i yang kamu miliki kuncinya" Sebagian 
berpendapat bahwa maksudnya adalah wakil dan pemilik, dan orang 
yang ber tang g un g jawab dengan rumah tersebut. Diperbolehkan 
baginya untuk makan ketika dia pergi. 

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat 
berikut ini: 

26322. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dan Ali, dan Ibnu Abbas, tentang 
. firman Allah, j\ "Di rumah yang kamu 

miliki kuncinya," ia berkata, “Pemilik rumah mewakilkan 
kepada seseorang ketika dia bepergian, lalu Allah 
memberikan keringanan baginya untuk makan dari makanan 

• 99404 

Han kurmanya, serta menunum susunya. 


Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah rumah orang 
itu sendiri, maka dibolehkan baginya untuk makan. Riwayat-riwayat 
yang menjelaskan hal tersebut adalah: 


26323. 


Diceritakan kepadaku dari A1 Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Muadz berkata: Aku mendengar Adh- 
Dhahhak berkata tentang finnan Allah, jJ 


"Di rumah yang kamu miliki kuncinya," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, rumah salah seorang di antara mereka, 


403 Ibnu Abu Hatim dalam tafeimya (8/2643) 

404 A1 Baghawi dalam Ma'alim Attanzil (4/221) 





____ Tafsir Ath-Thabari 

karena sebenaroya dia adalah pemiliknya, dan budak-budak 
yang mereka miliki.” 403 

26324 A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata. 

' AMun 

yZ kamTmiliki Lcinya" *berkata, “Maksudnyaadalah, 
dari apa yang kamu simpan wahai anak Adam. 

26325 A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mencentakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dan Mujahid, tentang finnan 
Allah "Di rumah yang kamu miliki 

kuncinya" 'dia berkata, “Tempat untuk menyimpan milik 
mereka sendiri, bukan milik orang lain.” 407 

Di antara pendapat tersebut, yang mendekati penakwilan 

_ ah u *" "Tidak ada halangan bagi orang 

Abdullah bin Abdullah, karena makna yang paling jelas dalam firm 

LM jj % & » St "Tidak a*, UaUngan 

bagi orang La, tidak (pula) bagi orang pincang," yartu, tidak ada 
dosa bagi mereka yang telah disebutkan dalam ayat tersebut vrnmk 
makan di rumah-rumah yang telah disebutkan oleh Allah di dalam 
ayat ini. Jika makna yang lebih jelas memang demitaan, maka 
menakwilkan ayat dengan maknanya yang jelas dan dipaham. lebih 
baik daripada mengartikan dengan makna yang menyunpang. Senap 
penakwilan yang menyelisihi pendapat, yang, mengatakan bahwa 

« nmu Abi Hadm dalam tafsimya (8/2647) dan A1 Mawardi dalam An-Nukat wa 

** ISSSam tafsimy. ( 2 / 448 ), lb™ Abi »dm dalam tafsimya (8/2647), 
daa A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/124). 

407 Mujahid dalam tafisimya (hal. 495). 


Surah An-Nuur 


maknany a aHalah, tidak ada dosa bagi orang yang buta dan pincang, tidak 
lebih tepat Begitu juga penakwilan finnan Allah, oi 

"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama- 
sama mereka) di rumah kamu." Penakwilan yang lebih tepat adalah, 
wahai mamisia, tidak ada dosa bagimu. Kemudian orang-orang yang 
cacat Halam ayat ini diseru dengan bentuk jamak, 0? “makan di 
rumahmu sendiri.” Jika orang Arab menjamakkan antara khabar yang 



Begitu juga firman Allah, gt® 'Ij "Dan tidak (pula) bagi 

dirimu sendiri," kabamya tentang orang yang sakit, buta, dan pincang. 


Sedangkan lafa^h yang di gunakan bentuk mukhathab, Allah berfirman, 
Ijirfc of dan bukan, of. 

Jika ada yang berkata, "Kita telah mengetahui tentang halalnya 
makan di rumah-rumah mereka sendiri, [karena] 40 * makanan itu milik 
mereka, tetapi apakah dihalalkan pula bagi mereka untuk makan dari 
makanan yang lain?” 

Jawabannya adalah: Masalah itu tidak seperti yang mereka 
sangka, akan tetapi sebagaimana disebutkan dari Ubaidillah bin 
Abdullah, bahwa jika mereka pergi untuk berperang maka mereka 
meninggalkan orang-orang yang cacat, sehingga orang yang berperang 
tersebut memberikan kunci kepada orang yang mereka tinggal dan 
membolehkan mereka memakan makanan yang mereka tinggalkan di 
di rumah. Sementara orang yang cacat itu kelaparan ketika tuan 
rumahnya tidak ada. Oleh karena itu, Allah memberitahu mereka 
bahwa tidak ada dosa, dan diizinkan bagi mereka untuk makan 
makanan mereka. Jika demikian penakwilannya, maka tidak ada 
maknanya bagi mereka yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan 
kar ena adanya perasaan tidak senang dari orang yang lkut makan 


404 Di Halam mannslcr ip disebutkan dengan kata j! seba g ai ma na kami 
menetapkannya berdasarkan naskah lainnya 


Tafsir Ath-Thabari 


selain dari makanan orang yang diikuti, karena jika ayat tersebut 
seperti yang mereka katakan, maka makna ayat tersebut adalah. Tidak 
ada dosa bagi kalian untuk makan dari makanan selain orang yang 
kalian ikuti, atau dari makanan bapak orang yang mengundangmu." 
Serta tidak berkata, “Untuk makan di rumah-rumahmu sendiri atau 
rumah bapak-bapakmu." Begitu juga tidak ada maknanya bagi mereka • 
yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, tidak ada dosa 
bagi orang yang buta untuk tidak ikut berperang dijalan Allah. Itu 
karena firman Allah, \jtb3 sebagai khabar dan Oi kedudukannya 
manshub sebagai khabar j4 dan bergantung dengan ^ tersebut, 
sehingga dapat dimengerti bahwa maknanya adalah, tidak ada dosa 
bagi orang yang buta untuk makan di rumah mereka sendiri. Tidak 
seperti yang dikatakan oleh mereka yang mengatakan bahwa 
maksudnya adalah, tidak ada dosa baginya untuk tidak ikut berperang. 

Jika masalah tersebut seperti yang telah kami terangkan, maka 
makna penakwilan ayat tersebut adalah, tidak ada dosa bagi orang 
buta, orang sakit, orang pincang, serta kalian wahai manusia, untuk 
makan di rumah-rumah kalian sendiri, di rumah bapakmu, di rumah 
ibumu, di rumah saudaramu, di rumah saudara perempuanmu, di 
rumah saudara laki-laki bapakmu, di rumah saudara perempuan 
bapakmu, di rumah saudara laki-laki ibumu, di rumah saudara 
perempuan ibumu, di rumah orang yang kamu miliki kuncinya, atau 
di rumah sahabat-sahabatmu dikala kepergian mereka jika mereka 
mengizinkanmu. 

t afa^h maknanya adalah atau tempat menyimpan. 
Bentuk tunggalnya yaitu jika yang dimaksud adalah mashdar, 
sedangkan jika yang dimaksud maka artinya alat untuk 

membuka, sehingga bentuknya adalah £***, dan dalam ayat ini 
maknany a adalah alat untuk membuka, sebagaimana kami jelaskan 
dalam penakwilan ayat tersebut. 





Qatadah menakwilkan firman Allah, j? "Atau di 

rumah kawan-kawanmu" dalam riwayat berikut ini: 

26326. A1 Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberit^iukan kepada kami dan Ma'mar, dan 
Qatadah, tentang ayat, I"Atau di rumah kawan- 

kawanmu ," ia berkata, “Seandainya aku makan di rumah 
caha hatlfii tanpa ada perintahnya, maka tidak ada dosa dalam 
hal itu.” 

Ma'mar berkata: Aku pemah berkata kepada Qatadah, "Atau 
apakah aku tidak akan minum dari sahabatku ini?" Ia 
menjawab, "Kamu seperti sahabatku." 409 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan firman-Nya, 
fejlf i$£-13 J ^3 "Tidak ada halangan 
bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian." Sebagian 
berpendapat bahwa pada waktu itu orang kaya merasa berdosa untuk 
makan -dengan orang miskin, maka Allah membenkah rukhshah 
kepada mereka untuk makan bersama orang miskin. Mereka yang 
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini: 

26327. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari ^tha'' A1 Khurasani, dari Ibnu 
Abbas, tentang firman Allah, IjU—$ y o' 

"Kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian" dia 
berkata, “Maksudnya adalah, orang kaya itu menemui 
saudaranya atau kerabatnya yang miskin, lalu 
mengundangnya makan. Orang kaya itu berkata, Demi 
Allah, aku merasa berdosa makan bersamamu. Aku orang 
kaya, sedangkan kamu orang miskin’. Allah lalu 

409 Abdur razzaq H»l*m tafsiraya (2/448) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya 
(8/2648). 


. Tafsir Ath-Thabari 

meme rintahkan untuk makan bersama-sama mereka, atau 
makan sendirian." 410 

T ll ama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah sal ah 
satu daerah di Arab, mereka tidak makan kecuali dengan yang lain. 
Oleh karena itu, Allah mengizinkan siapa saja di antara mereka untuk 
makan sendirian atau makan bersama yang lain. Mereka yang 
berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26328. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Mereka merasa berdosa jika makan sendirian, hingga 
mereka mendapatkan orang lain makan bersamanya. Allah 
lalu memberikan keringanan kepada mereka, ^==C^ 

IslL-il jl£-lS*- ‘Tidak ada halangan bagi 
kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian '." 4U 

26329. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Seorang laki-laki dari 
bani Kinanah merasa malu jika makan sendirian, hingga 
turunlah ayat ini." 412 

26330. Aku diberitahu dari A1 Husain, berkata: Aku mendengar Abu 
Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Mereka 
tidak makan kecuali bersama-sama. Itu merupakan aturan 
bagi mereka. Allah lalu berfirman, ‘Tidak ada dosa bagi 
kalian untuk makan bersama-sama dengan orang sakit dan 


410 Ibnu A1 Jauzi dalam Zad Al Masir (6/66) dengan hadits yang semi sal. 

411 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2648) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam 
Ma 'ani Al Qur 'em (3/558). 

4,2 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/125) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad 
Al Masir (6/66). 





p rang buta, serta tidak ada dosa bagi kalian untuk makan 
bersama-sama atau sendirian'." 411 

26331. Yunus mcnceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberi tahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 

i flr »J l Jl "Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama- 
sama mereka atau sendirian ," dia berkata, “Sebagian orang 
Arab ada yang tidak pemah makan bersama-sama, namun ada 
sebagian lain yang tidak makan kecuali bersama-sama. Oleh 
kar ena itu, Allah berfirman tentang hal itu.” 414 

26332. A1 Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdunazzaq 
memberi tahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
memberi tahukan kepada kami dari Qatada h , tentang ayat, 
fejJ i Tidak ada 

halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau 
sendirian ," ia berkata, “Diturunkan tentang satu daerah dari 
-kaum Arab yang salah seorang dari mereka tidak makan 
sendirian; dia membawa makanannya itu sampai beberapa 
hari hingga mendapatkan orang untuk makan bersamanya.” 
Aku kira dia mengatakan bahwa mereka adalah bani 
Kinanah. 415 

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah satu 
kaum yang jika kedatangan tamu maka mereka tidak akan makan 
kecuali bersama tamunya. Allah lalu memberikan keringanan kepada 
mereka untuk makan menurut kehendak mereka. Mereka yang 
berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini: 


413 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/125) dengan semisal dan Ikrimah, 
dan apngan lafezhnya dari Adh-Dhahhak serta Qatadah. Al Wahidi dalam Asbab 
An-Nuzul (hal. 223). 

414 Ibnu Abi Halim dalam tafsimya (8/2649). 

415 Abdurrazzaq dalam tafsimya (2/449). 



Tahir Ath-Thabari 


26333. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh 
menceritakan kepada kami dari Imran bin Sul aim an, dan Abi 
Shaleh dan Ikrimah, keduanya berkata, "Jika kedatangan 
tamu, maka mereka tidak akan makan hingga tamu tersebut 
ikut makan bersama mereka. Allah lalu memberikan 
keringanan kepada mereka, 

ifj- Jj 1* ‘ Tidak ada halangan bagi kamu makan 

bersama-sama mereka atau sendirian V' 416 


Pendapat yang benar tentang penakwilan ayat tersebut adalah, 
Allah menghapus dosa kaum muslim untuk makan bersama-sama jika 
mereka mau, atau makan sendiri-sendiri jika mereka mau. Atau bisa 
juga sebab turunnya ayat itu adalah adanya perasaan takut pada orang- 
orang kaya untuk makan bersama orang miskin. Bisa juga sebab 
tur unny a ayat ini adalah satu kaum yang —menurut riwayat— tidak 
pemah makan sendirian. Atau sebab-sebab lainnya, tidak ada satu 
hadits pun yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat itu, yang 
dapat dijadikan hujjah. Tidak ada dalil dari zhahir ayat yang 
menunjukkan hakikat makna ayat tersebut. 


Jadi, yang tepat adalah mengikuti zhahir ayat tersebut dan 
meninggalkan pendapat yang tidak jelas ke-shahih-annya. 

{•f ., s s' c v >» '' ' /is. 

Firman-Nya: \ bt *—^ '4* 

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) 
hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari 
sisi Allah." Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat tersebut. 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, wahai 
rna nnsia, jika kalian masuk ke dalam rumah-rumah kalian, ucapkanlah 
salam kepada keluargamu. Mereka yang berpendapat demikian 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 


4,6 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (8/2649). 





26334. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhn dan 
Qatadah, tentang firman Allah, "Hendaklah 

kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu, " keduanya berkata, 
“Rumahmu, jika kamu masuk ke dalamnya, ucapkanlah 
asalamu 'alaikum. "* 17 

26335. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 

.y,\ \ fa "Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) 
rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada 
(penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu 
sendiri," dia berkata, “Maksudnya adalah, ucapkanlah salam 
kepada keluargamu!” 

-Ibnu Juraij berakta: Atha' ' bin Abu Rabah pemah ditanya, 
"Benarkah jika seorang laki-laki masuk ke dalam rumahnya 
harus mengucapkan salam kepada keluarganya?" Ia 
meniawab, "Ya!" Amru bin Dinar juga mengatakan 


apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya 
yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam 
yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik " 


4,7 Abdurr azzaq dalam tafsimya (2/449), Ibnu Abi Hatim dalam tafisimya (8/2649), 
dan A1 Baghawi dalam Ma 'alim At-Tanzil (4/222). 



Tafsir Ath-Thabari 


Atha'' bin Abu Rabah mengatakan hal itu berulang-ulang. 41 * 


26336. 


Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: 
Abu Az-Zubair memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Jika kamu 


masuk kf dalam keluargamu, ucapkanlah sal am kepada 
mereka. ^ 144 'Salam yang 

ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik’. Aku 
berpendapat bahwa itu adalah wajib." 


Ibnu Juraij berkata: Ziyad pemah mengabarkan kepadaku 
dari Ibnu Thawus, dia berkata, "Jika salah seorang di antara 
kalian masuk rumah, hendaklah mengucapkan salam. 1,419 


26337. Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: 
Aku pemah berkata kepada Atha' , "Jika aku keluar, apakah 
wajib bagiku untuk mengucapkan salam? Sesungguhnya 
Allah berfirman, 'Maka apabila kamu 

memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam'.” Atha'' menjawab, "Sepengetahuanku, 
hal itu tidak diwajibkan, dan tidak ada hadits yang 
meriwayatkan bahwa itu diwajibkan. Akan tetapi, itu lebih 
aku senangi, dan aku tidak meninggalkannya kecuali saat 
lupa." Amru bin Dinar lalu berkata, "Tidak.” Aku lalu 
berkata kepada Atha' , "Meskipun di dalam rumah tidak ada 
orang?" Ia menjawab, "Ucapkanlah salam, ucapkanlah 
assalamu ’ala an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh. 
Assalamu 'ala ibaadillah shalihin, assalamu 'ala ahli bait 
warahmatullahi." Aku lalu berkata, "Jika di dalam rumah 


41 * Tafsir Ibnu Katsir (10/227) dengan lafazhnya dan dengan maknanya, bcr -sanad 
hin gga Atha' dan A mm bin Dinar. A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/222) 
dan Tafsir Al Qurthubi (12/319). 

4,9 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2650). 





Surah Ari'Nuur 


tidak ada [seseorang] 420 maka siapakah yang kamu 
muliakan?" Ia menjawab, "Aku mendengar dia berkata, 
"Tidak ada pemuliaan kepada seseorang." 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Assalamu 'alaina 
min rabbina." 

Amru bin Dinar berkata, "Assalamu alaina wa’ala ibadillah 
shalihin ,M21 

26338. Ahmad bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Amru bin Abi Sal amah menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Shadaqah menceritakan kepada kami dari Zuhair, 
dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah, 
ia berkata, “Jika kalian masuk kepada keluargamu maka 
ucapkanlah salam, sebagai ucapan selamat yang penuh 
berkah dan suci dari Allah.” Aku tidak mengetahui kecuali 
dia telah mewajibkannya. 422 

26339. Muhammad bin Ibad Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hajjaj bin Muhammad A1 A'war menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata kepadaku: Abu 
Zubair memberitahuku, bahwa dia mendengar Jabir bin 
Abdullah berkata: Kemudian menyebutkan semisal itu. 

26340. Aku diberitahu dari A1 Husain, ia berkata: Aku mendengar 
Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang 
firman Allah, 1# -*^*0 1 iji "Maka apabila 

kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) 
hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang 

420 Tidak tertulis dalam manuskrip, dan yang kami cantumkan adalah kutipan dari 
naskah lain. 

421 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya(10/277). 

422 Ibnu Abi Hatim dalam tafeimya (10/277) dan A1 Bagbawi dalam Ma’alim At- 
Tanzil (4/222). 




Tafsir Ath-Thabari 


berarti memberi salam) kepada dirimu, " dia berkata, 
“Ucapkaniah salam kepada keluargamu jika masuk ke 
mmahm u dan rumah-rumah selain keluargamu.” 423 

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah, jika 
kalian masuk ke dalam masjid-masjid, ucapkaniah salam kepada 
orang yang ada di dalamnya. Mereka yang berpendapat demikian 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26341. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah bin A1 Mubarak menceritakan kepada kami dari 

dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 
"Maka apabila kamu memasuki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu 
memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi 
salam) kepada dirimu," dia berkata, “Maksudnya adalah 
masjid-masjid, hendaklah dia mengucapkan assalamu 
'alaina wa 'ala ibaadillah shalihin. ' H24 

26342. Ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari A1 A'masy, 
dari Ibrahim, tentang firman Allah* LJLj IjU 

"Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) 
rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada 
(penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu ," 
dia berkata, “Maksudnya adalah, jika kamu masuk ke dalam 
masjid, ucapkaniah assalamu 'ala rasulillah. Jika kamu 
masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang pun di 

423 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/222) dari Jabir, Ath-Thawus, Az-Zuhri, 
Qatadah, Adh-Dhahhak, dan Amru bin Dinar. 

424 Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2650), A1 Baghawi dalam Ma 'alim At-Tanzil 
(4/222), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/562), Abdurrazzaq 
dalam tafsimya (2/450) dari Ibnu Abbas, dengan hadits serupa, serta Al Bukhari 
dalam Adab Al Mufrad (hal. 310). 


Ma'mar, dari Amru bin Dinar, 


Surah An-Nuur 


dalamnya, w-ap kanlah as-scdcanu 'alcana wa 'ala ibaadillahi 
ash-shalihin. Jika kamu masuk rumahmu, ucapkanlah as- 
salamu ’alaikum."* 25 

Sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah, jika 
kalian masuk ke dalam rumah salah satu kaum muslim yang di 
dalamn ya ada seseorang dan golonganmu, hendaklah saling memberi 
salam. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat- 
riwayat berikut ini: 

26343. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dan A1 Hasan, tentang 
finnan Allah, " Hendaklah kamu memberi 

salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu,"” ia berkata, “Maksudnya adalah, hendaklah 
saling mengucapkan salam di antara mereka, seperti firman 
Allah, Vj "Dan jcmganlah kamu membunuh 

-dirimu" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) 426 


26344. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ly* "Maka 

apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya 
yang berarti memberi salam) kepada dirimu dia berkata, 
“Jika 
seperti 

membunuh dirimu" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Maksudnya 
adalah janganlah kamu membunuh saudaramu yang muslim. 
Finnan Allah, p^ j»j "Kemudian kamu 



423 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/126). 

426 Abdur-razaq dalam tafsimya (2/450) dan Ibnu Abu Hakim dalam tafcimya 
(8/2651). 



Tafsir Ath-Thabari 


(Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa)" (Qs. 
A1 Baqarah [1]: 85) Maksudnya adalah saling membunuh di 
antara mereka, yaitu bani Quraidhah dan bani Nadhir.” 427 

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah, jika 

kalian masuk ke dal am rumah yang tidak ada seorang pun di 

dalamnya, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Mereka yang 

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26345. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushainin 
memberitahukan kepada kami dari Abu Malik, ia berkata, 
"Jika kalian masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang 
pun di dalamnya, ucapkanlah as-salamu 'alaina wa 'ala 
ibaadillahi shalihin! Jika kalian masuk ke dalam rumah, 
kemudian di dalamnya terdapat seorang muslim atau 
nonmuslim, ucapkanlah seperti itu Quga)." 428 

26346. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia "berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abi Sufyan, 
dari Mahan, 429 ia berkata, "Jika kalian masuk ke dalam 
rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Ucapkanlah 
as-salamu 'alaina rabbina /" 43 ° 

26347. Ibnu A1 Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
M uhamma d bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
SyuTjah menceritakan kepada kami dari Manshur, Syu'bah 
berkata: Aku bertanya kepadanya tentang ayat, 'iU 

4 j[if x lyi “Maka apabila kamu 

427 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2651) 

428 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’ani Al Qur'an (3/562) dan As-Suyuthi dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (6/228), menisbatkannya kepada Said bin Manshur, Abdu 
bin Humaid, serta Al Baihaqi dari Abi Malik. 

429 Mahan: Abu Salim Al Hanafi Al Kufi. Ia ahli ibadah. Disebutkan oleh Ibnu 
Hibban dalam Ats-Tsiqat. Lihat teijemahnya di Tahdzib At-Tahdzib (10/25). 

430 Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur'an (3/562). 




memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang 
ditetapkan dari sisi Allah. ” Dia berkata: Ibrahim berkata, 

"Jika kamu masuk ke dalam rumah yang tidak ada orangnya, 
ucap kanlah as-salaamu 'alaina wa 'ala ibaadillahish- 
shalihin ." 431 

26348. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amru bin Al Harits 
memberitahukan kepada kami dan Bakir bin Al Asyaj, dan 
Nafi, ia berkata, "Jika Abdullah masuk ke dalam rumah yang 
di dalamnya tidak ada orang, dia mengucapkan as-salaamu 
'alaina wa 'ala ibaadillah as-shalihin . 5,432 

26349. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur 
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang firman 
Allah, % " Maka a P abila to™ 

memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah 
kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, jika kamu masuk rumah yang di dalamnya ada orang 
Yahudi, ucapkanlah as-salaamu 'alaikum. Jika di dalamnya 
tidak ada orang, ucapkanlah as-salaamu 'alaina wa 'ala 
ibaadillah as-shalihin”*” 

Di antara pendapat-pendapat tersebut, yang paling tepat adalah 

yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, jika kamu masuk ke 

431 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (3/126). 

432 TafsirAl Qurthubi (12/318). 

433 Al Mawardi dalam An-Nukat Al Uyun (4/126) dan ia tidak menyebutkan rumah 
yang ada orang yahudi di dalamnya, demikian juga Al Qurthubi dalam tafsimya 
(12/318). 




- Tafsir Ath-TTiabari 

Halam salah satu rum ah kaum muslim, hendaklah sating mengucapkan 
salam di antara mereka. 

Kami katakan bahwa pendapat tersebut lebih tepat, karena 
Allah berfirman, &Ji" Maka apabila kamu memasuki (svatu 

rumah dari) rumah-rumah (ini)," dan tidak mengkhususkan salah satu 
rumah dari rumah-rumah yang lain. Dia juga berfirman, !A£ 

"Hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang 
berarti memberi salam) kepada dirimu," yakni sesama mereka. Jika 
Allah tidak mengkhususkan dalam ayat itu salah satu rumah, maka 
maksudnya dalam ayat tersebut adalah semua rumah, termasuk 
masjid-masjid atau yang bukan masjid. 

Takwil firman Allah: "Hendaklah kamu 

memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu. e Makna firman Allah tersebut sama seperti makna 
fi rman Allah "Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu " (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Serta firman Allah, $ Lr^-^4 

"Salam yang ditetapkan dari sisi Allah" Dengan me-manshub-kan 
yang bermakna, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dengan 
salam yang baik, yang telah dari sisi Allah. Seakan-akan berkata, 
“Hendaklah di antara mereka sating mengucapkan salam yang telah 
ditetapkan dari sisi Allah.” 

Sebagian ahli bahasa Arab berkata, “Di-manshub-kaimya &d 
bermakna, Aku perintahkan dengan ucapan salam dari sisi-Ku. Allah 
menyifati salam ini, bahwa itu adalah salam yang baik dan penuh 
berkah karena dalam ucapan salam tersebut terdapat pahala dan 
balasan yang sangat besar. 

Firman-Nya: "Demikianlah 

Allah menjelaskan ayat-ayat(Nya) bagimu." Maksudnya adalah, 




Surah Aii'Ntiur 


beginiiah Allah [menerangkan] 434 dan menjelaskan kepadamu tentang 
ajaran-ajaran agamamu, sebagaimana Allah telah menjelaskan tentang 
hal-hal yang Hihalalkan kepadamu, dan memberitahumu tentang adab 
dan cara masuk ke dal am rumah. 

Maknany a aHalab, agar kalian memahami tentang adab, 
larangan, dan perintah Allah. 

•M 



"SeSUngguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah 
orang'orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
dan apabila mereka berada bersama-sama Rastdullah dalam 
sesuatu unison yang memerlukan pertemuan, mereka tidak 
meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin 
kepadanya. Sesungguhnya orang'orang yang meminta izin 
kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang'orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila 
mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, 
berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki cU antara 
mereka, dan mohonkardah ampunan untuk mereka kepada 


434 Dalam manuskrip disebutkan J+h dan yang telah kami tetapkan dalam naskah 
lainnya. 


Allah . Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi M aha 
Penyayang.” (Qs. An-Nmir [24]: 62) 


J oju jt-jj'--' of*z -ty* P'i 

.£*-«> (Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 

mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama RasuluUah dalam 
sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak 
meninggalkan [RasuluUah] sebelum meminta izin kepadanya. 
Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu 
[Muhammad] mereka itulah orang-orang yang beriman kepada 
Allah dan Rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu 
karena sesuatu keperluan, berUah izin kepada siapa yang kamu 
kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan utttuk 
mereka kepada AUah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang) 


Maksudnya adalah, bukanlah seorang mukmin yang benar 
keimanannya, kecuali mereka yang membenarkan Allah dan Rasul- 
Nya. 

Lafazh £[* '\y(k=> fyj " Dan apabila mereka berada bersama- 
sama RasuluUah" maksudnya adalah, jika mereka bersama RasuluUah 
SAW 


Lafazh ^ & "Dalam sesuatu urusan yang memerlukan 
pertemuan," maksudnya adalah, dalam satu perkara yang 
mengumpulkan mereka, berupa perang, shalat, atau musyawarah 
tentang satu perkara. 



Surah An-Nuur 


Lafazh 3 "Mereka tidak meninggalkan (Rasulullah )," 

maksudnya adalah, mereka tidak meninggalkan dari tempat mereka 
berkumpul, sehingga mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan ahli takwil yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 


26350. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 
kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
^llah, X* \j\£=> ££&\ 

jy'Sesungguhnya yang sebenar-benar orang 
mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama 
Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan 
pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum 
meminta izin kepadanya," dia berkata, “Jika masalah itu 
- berupa ketaatan kepada Allah.” 435 


26351. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, \y(k=> fyj "Dan apabila mereka berada bersama- 
sama Rasulullah," dia berkata, “Semua perkara yang berupa 
ketaatan kepada Allah.” 436 


26352. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Juraij memberitahukanku, ia berkata: Aku 
mendengar sal ah seorang yang berasal dari Syam bertanya 
kepada Makhul, sedangkan Makhul duduk bersama Atha' , 


435 Ibnu Abu Hatim menyebutkan keduanya dalam tafsimya (8/2653) 

436 Ibnu Abu Hatim menyebutkan keduanya dalam tafsimya (8/2653) 





lafsirAtti'l tiabari 


tentang firman Allah, &>- ]y^=> fyj 

" “Dan apabila mereka berada bersama-sama 

Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan 
pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum 
meminta izin kepadanya. ” Makhul lalu berkala, "Pada han 
Jum'at, waktu perang, dan dalam semua urusan bersama, 
diperintahkan agar seseorang tidak pergi pada hari Jum'at 
kecuali dengan izin Imam. Begitu juga dalam setiap perkara 
bersama, apakah kamu tidak melihat bahwa Allah berfirman, 
Xu ]y&=> fyj ‘Dan apabila mereka berada bersama-sama 
Rasulullah V’ 437 

26353. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkala: Ibnu Illiyah 
m enc eritakan kepadaku, Hisyam bin Hasan membentahukan 
kepada kami dari A1 Hasan, ia berkala, "Jika seseorang 
tnemiliki hajat, sedangkan Imam sedang khutbah, maka dia 
berdiri Han memegang hidungnya, dan Imam pun 
memberikan isyarat kepadanya agar dia keluar. Pada waktu 
itu jika seseorang ingin kembali kepada keluarganya, maka 
dia berdiri menuju Haram bin Hayyan yang sedang 
berkhutbah, kemudian memegang hidungnya, dan Haram pun 
memberikan isyarat kepadanya untuk keluar. Kemudian dia 
berdiri dan keluar menuju keluarganya, kemudian datang 
lagi. Haram lalu bertanya kepadanya, 'Dimanakah kamu?' Ia 
menjawab, Di rumahku'. Dia berkala, 'Apakah kamu pergi 
deng an izin? 1 Ia menjawab, 'Ya, aku berdiri kepadamu dan 
kamu sedang berkhutbah, kemudian aku memegang 
hidungku, lalu kamu mengisyaratkan kepadaku untuk pergi, 
maka aku pun pergi'. Dia berkata, 'Apakah aku 
menganggapnya sebagai penyelinapan? ’ Atau kalimat yang 


437 Telah diseb utkan serupa itu dari Makhul bin Abu Hatim dalam tafeimya (8/2653) 
dan juga A1 Qurthubi dalam tafeimya (12/320). 



Surah An-Nuur 


semisalnya?' Dia kemudian berkata, 'Ya Allah, akhirkan 
manusia yang jelek ke zaman yang jelek'." 438 

26354. A1 Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, tentang firman 
Allah, ^ & Xu lijj "Dan apabila mereka berada 
bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang 
memerlukan pertemuan," dia berkata, “Pada hari Jum'at, jika 
mereka bersama-sama, maka mereka tidak pergi kecuali 
meminta izin terlebih dahulu." 439 

26355. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tqptang finnan Allah, \y(k=> 

•yS&Z* "Sesungguhnya yang 

sebenar-benar orang muhnin ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka 
berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang 
memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan 
(Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya," dia berkata, 
“Maksudnya adalah perkara yang mempertemukan mereka 
bersama-sama, yaitu perang atau shalat Jum'at. Shalat Jum'at 
termasuk perkara bersama, maka jika Imam telah duduk di 
atas mimbar, tidak boleh bagi seseorang pun 
meninggalkannya, kecuali dengan izinnya, jika dia melihat 
atau dapat menjangkaunya. Sedangkan jika dia tidak dapat 
melihatnya dan tidak dapat menjangkaunya, Allah lebih tepat 
untuk dimintai izin.” 440 

438 Kami tidak menemukan dalam referensi buku kami kalimat semisal ini, dan telah 
disebutkan serupa dengannya dari Ibnu Sirin A1 Qurthubi dalam tafsimya 
(12/320) 

439 Abdurrazaq dalam mushannaf-Nya (3/243) dan dalam tafsimya (2/450) 

440 Ibnu Hatim dalam tafsimya (8/2654) 


Tafsir Aih-Thabari 


Firman-Nya: 

<£££$ -Aytu “Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin 
kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman 
kepada Allah dan Rasul-Nya." Maksudnya adalah, Allah Ta’ala 
berfirman, "Ya Muhammad, sesungguhnya mereka yang tidak 
berpaling darimu jika berada dalam satu perkara bersamamu kecuali 
dengan izinmu, karena ketaatan mereka kepada Allah dan kepadamu, 
serta karena mereka membenarkan apa yang kamu datangkan kepada 
mereka dari sisi-Ku, adalah orang-orang yang membenarkan Allah 
dan Rasul-Nya dengan hak, dan bukan termasuk orang-orang yang 
menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan berpaling 
Tn eninggalkanmu tanpa izin setelah diberitahukan kepadanya agar 
tidak berpaling darimu kecuali dengan izinmu. 


/>? 


•sjt k 


Firman-Nya: Z&, ‘ 

"Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu 
keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara 
mereka." Maksudnya adalah, Allah Ta’ala berfirman, "Wahai 
Muhammad, jika mereka yang tidak pergi darimu kecuali dengan 
izinmu, meminta izin kepadamu dalam majelis itu karena satu kondisi 
— atan kar ena satu kebutuhan mereka—, maka izinkanlah siapa saja 
yang kamu kehendaki pergi dari sisimu untuk memenuhi 
kebutuhannya, serta mohonkanlah doa kepada Allah agar 
mengampuni mereka lantaran ketidakikutsertaan mereka. Allah Maha 
Pengampun terhadap dosa hamba-hambaNya. 

"Maha Penyayang," kepada mereka untuk menyiksa 
mereka setelah mereka bertobat. 


Surah An-Nuur 


*a &'oM ^>i'« 


’’Jangardah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu 
seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang 
lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang 
yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 
berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orange 
orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa 
cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” 

(Qs. An-Nuur [24]: 63) 



panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu 
kepada sebagian [yang lain]. Sesungguhnya Allah telah mengetahui 
orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan 
berlindung [kepada kawannya], maka hendaklah orang-orang yang 
menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa 
adzab yang pedih) 

Allah Ta ’ala berfirman kepada para sahabat Nabi, *if 

"Jangardah kamu jadikan," wahai orang-orang mukmin, ^J)\ 

"Panggilan Rasul di antara kamu seperti 
panggilan sebagian kamu kepada sebagian" 

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. 
Sebagian berpendapat bahwa dengan ayat ini Allah melarang kaum 
mukmin melantangkan dal am memanggil Rasulullah. Juga 




Tafsir Ath-Thabari 


mensyariatkan agat berhati-hati dal am hal memanggil, jika kalian 
melakukan perbuatan yang membuat Rasulullah marah, maka bisa jadi 
beliau berdoa atas kalian, lalu kalian akan binasa, maka janganlah 
kalian menjadikan do'a Rasulullah seperti doa manusia lainnya, karena 
doa beliau pasti terkabulkan. Mereka yang berpendapat demikian 
menyebutkan riwayat ini: 


26356. 


M uhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan 


kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman 
Allah, "Janganlah 

kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti 
panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)," ia 
berkata, “Maksudnya adalah, doa Rasulullah SAW atas 
kalian pasti terjadi, maka berhati-hatilah.” 441 


Ulama lainnya berkata, “Itu merupakan larangan dan Allah 
untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan yang kasar, dan 
memerintahkan mereka untuk memanggil dengan panggilan yang 
lemah-lembut dan rendah diri.” Mereka yang berpendapat demikian 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26357. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, A1 Hants menceritakan 
kepadaku, ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Warqa' menceritakan kepada kami^ semuanya dari 
Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang ayat, jar 

"Seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang 
lain),” dia berkata, “Allah memerintahkan mereka untuk 


441 Ibnu Abu Hatim dal am tafsimya (826SS), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/124), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma’aniAl Qur'an (3/565) dan Ibnu Al 
Jauzi dalam ZadAl Masir (6/68). 




Surah An-Nuur 


memanggilnya ‘ya Rasulullah’ dengan penuh lemah-lembut 
serta rendah diri, dan janganlah memanggilnya, ‘wahai 
M uhammad ’ dengan bermuka masam.” 442 

26358. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, "Janganlah 

kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti 
panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)," dia 
berkata, “Allah memerintahkan mereka untuk memanggilnya 
‘ya' Rasul ullah ’ dengan lemah-lembut dan merendahkan 
diri.” 443 

26359. A1 Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata: 
Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, tentang 
firman Allah, 


"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu 
seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang 
lain), " dia berkata, “Allah memerintahkan mereka 
mengagungkan dan memuliakannya.” 444 

Dua penakwilan yang lebih tepat tentang ayat ini adalah 
perkataan Ibnu Abbas, karena ayat sebelumnya, ^ 

",Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul 
di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian 
(yang lain), " berisi larangan dari Allah kepada orang mukmin untuk 
berpaling dari Rasulullah ketika berada dalam satu perkara yang 


442 Mujahid dalam tafsimya (hal. 495), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2655), 
dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma ’ani Al Qur'an (3/565). 

443 Ibid 

444 Abdurrazaq dalam tafsimya (2/451) Abu Ja'far An-Nuhas dalam tafsimya 
(3/565) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/68). 


TafsirAth-Thabari 


mengumpulkan mereka. Sedangkan ayat setelahnya berisi ancaman 
bagi mereka yang berpaling dengan tanpa izinnya. Sementara itu, di 
antara dua ayat tersebut adalah peringatan dari Allah atas kemarahan 
Rasulullah yang menyebabkannya berdoa atas mereka, yang 
menyerupai perintah yang tidak disebutkan dan Allah untuk 
mengagungkan dan menghormati dal am memanggil dan berkata 
kepada Rasulullah. 

Firman-Nya: pi—*i 

"Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur- 
angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya)." 
Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang berpaling dari Nabi-Nya 
dengan tanpa seizinnya, secara sembunyi-sembunyi, jika mereka yang 
mplalmkan perbuatan itu tidak kelihatan di mata Rasulullah, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui hal itu, dan tidak ada yang 
tersembunyi baginya. Oleh karena itu, mereka yang melanggar 
perintah Allah dengan berpaling dari Rasulullah tanpa izinnya, 
hendaknya takut tertimpa adzab Allah yang sangat pedih, atau 
tertimpa fitnah, sehingga Allah menutup hati mereka dan menjadikan 
mereka kafir kepada Allah. 

Penjelasan kami sesuai demgan penjelasan ahli takwil yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26360. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 
Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Amru bin Qais menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari 
Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, & p —*> A 

"Sesungguhnya Allah telah mengetahui 
orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu 
dengan berlindung (kepada kawannya)," dia berkata, 
“Mereka saling menutupi, kemudian berdiri," lalu dia 
berkata, ‘Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah 
Allah itu takut tertimpa cobaan dari Allah. Allah menutup 






Surah An-Nuur 


hati mereka, sehingga dia mengucapkan kekafiran dengan 
mulutnya, hingga dia dibunuh.” 445 

26361. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman 
Allah, j t^i. JX S> J5 "Sesungguhnya 

Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur 
pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada 
kawannya )," ia berkata, “Maksudnya adalah menyelisihi." 446 

26362. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, llfjj jjC- & pi—*d 

"Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang 
berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung 
(kepada kawannya )," bahwa mereka adalah orang-orang kafir 
yang pulang dengan tanpa izin dari Rasulullah SAW. 
artinya adalah, me lindung i dari Rasulullah dan menyelinap, 
lalu pergi dengan tanpa izin dari Nabi SAW. 447 


Lafazh "Maka hendaklah orang- 



ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih ," yaitu fitnah. 


j&S\ dan adalah dua kata dal am bentuk mashdar dari 
\i\*j j Ys'p* oijSi oleh karena itu, terdapat huruf wau. Jika i'jlli 
adalah mashdar oil maka kalimatnya yaitu bCi seperti akan 


445 Disebutkan dengan redaksi yang serupa dengannya oleh Ibnu Abu Hatim dalam 
tafeimya (8/2656) dari Muqatil dan juga A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/1280 dari An-Nuqasy. 

446 Mujahid dalam tafsimya (hal. 495), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8/2656), 
• dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma 'ani Al Qur 'an (3/596). 

447 Tafsir Ibnu Katsir (10/280). 


tetapi jika dikatakan maka menjadi %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        'mereka manfaat jika mereka menyembahnya, dan tidak bisa 
mendatangkan mudharat jika mereka meninggalkannya. Mereka justru 
meninggalkan menyembah Dzat yang memberi mereka nikmat-nikmat 
yang tidak ada bandingan ini, yaitu yang telah Allah sebutkan kepada 
kita dalam ayat-ayat ini, dimulai dari firman-Nya, TA ATA On Lb, 53 ai 
Jus “Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) Tuhanmu, 
bagaimana Dia memanjangkan (dan memendekkan) bayang-bayang?” 
Sampai firman-Nya, Yp35 “Maha Kuasa.” (Os. Al Furgaan (25): 45-54). 

| Tidak sulit bagi-Nya melakukan apa pun yang hendak 
dilakukan-Nya. Jika Dia hendak menghukum sebagian hamba-Nya 
yang berbuat maksiat kepada-Nya, maka Dia bisa menimpakan 
kepadanya apa yang telah menimpa orang-orang yang telah Dia 
sebutkan sifat-sifatnya dari kaum Firaun, Aad, Tsamud, Ashhab Ar- 


(432 








Tafsir Ath-Thabari 


Rass, dan generasi-generasi lain. Jadi, tidak akan ada seorang penolong 
pun bagi orang yang Dia murkai, dan tidak akan ada yang membelanya. 

Firman-Nya: bayi “353 FAKISE “Adalah orang-orang kafir 
itu penolong (syetan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya.” 

Maksudnya adalah, orang yang- kafir adalah penolong bagi 
syetan untuk menentang Tuhannya dan pembantu baginya untuk 
berbuat maksiat kepada-Nya. | 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 

26529. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam 
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al-Laits, dari 
Mujahid, tentang ayat, Ing Kobe SES “Adalah orang- 
orang kafir itu penolong (syetan untuk berbuat durhaka) 
terhadap Tuhannya,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
menyokong syetan untuk bermaksiat kepada Allah semata?” 

26530. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim. menceritakan kepada kami, .ia berkata: Isa 
-menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Cagk .x5 S6 “Itu 
penolong (syetan untuk berbuat durhaka) terhadap 
Tuhannya,” ia berkata, “Maksudnya adalah penolong.” 


26531. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “Hajjaj menceritakan 


534 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2711). 
“88 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 506), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(4/152), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/41). 





Surah:Ai Furgaan - 


kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sana. 


Ibnu Juraij berkata, “Abu Jahal adalah penolong yang 
membantu syetan menentang Tuhannya.”?6 


26532. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, & 2S 
In “45 “Adalah orang-orang kafir itu penolong (syetan 
untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya,” ia berkata, 

“Maksudnya adalah penolong bagi syetan untuk menentang 
Tuhannya dengan berbuat kemaksiatan.” ?7 


26533. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Yx4b 5 Se 5636 “Adalah orang- 
orang kafir itu penolong (syetan untuk berbuat durhaka) 
. terhadap Tuhannya,” ia berkata, “Maksudnya : adalah penolong 
dalam hal menentang Tuhannya. Lafazh pt artinya ata) 
“pembantu”.” Ia lalu membaca firman Allah, EN Tag KIT Yi 
Saja “Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi 
penolong bagi orang-orang kafir”. (Os. Al Oashash (28): 86) 
Ia lalu berkata, “Maksudnya adalah, janganlah kamu menjadi 
pembantu mereka.” Ia lalu membaca firman Allah, Salt Jah 
Heels Oa ASI Ja 53 3 ab “Dan Dia menurunkan 
orang-orang Ahli Kitab (bani Ouraizhah) yang membantu 
golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng 

556 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/244) dengan redaksi yang sama tanpa 

2 Po dalam tafsirnya (2/456), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 

Our'an (5/41), dan Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/61). 


638 Dalam manuskrip tertera: apa, namun yang benar adalah yang kami 
cantumkan. 








Tafsir Ath-Thabari 


mereka.” (Os. Al Ahzaab (33): 26) Ia kemudian berkata, 
“Lafazh 34 gb artinya adalah membantu mereka.” 


26534. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
brg “333 FIS “Adalah orang-orang kafir itu penolong 
(syetan untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah Abu Al Hakam, yang oleh 
Rasulullah SAW dinamakan Abu Jahal bin Hisyam.” 

| Sebagian mereka berpendapat bahwa makna firman Allah, 564 

Png “893 € GKI “Adalah orang-orang kafir itu penolong (syetan 

untuk berbuat durhaka) terhadap Tuhannya,” adalah, orang kafir itu Wa 

(lemah atau enteng) bagi Tuhannya. Diambil dari ucapan orang Arab, 

ai wal An uda Te “Aku membelakanginya, maka aku tidak 
mengacuhkannya” jika ia membelakanginya, sehingga ia tidak menoleh 
kepadanya. Seolah-olah lafazh “aa menurutnya adalah wazan dad 
yang dipalingkan dari isim fa'il menjadi isim maf'ul, solah-olah akan 
dikatakan, “Orang kafir itu dibelakangi.” 

Akan tetapi, pendapat yang tepat dan benar maknanya adalah 
pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya, karena Allah SWT 
menyebutkan tentang penyembahan orang-orang kafir itu kepada yang 
selain-Nya. Jadi, kalimat yang paling tepat mengiringinya adalah 
. kalimat celaan kepada mereka dan celaan terhadap perbuatan mereka, 
bukan pemberitahuan tentang kehinaan mereka bagi Tuhan. Selain itu, 
yang menyebabkan kesombongan mereka kepada-Nya disebutkan, 
. sehingga tepat diiringi dengan kabar tentang keentengan mereka bagi- 
Nya. 


889 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/215). 
“0 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2711). 





Surah Al Furgaan 





ia Kena AT .X CAENTCI TE) AI 4 Ya 
nga Oa) Setan Id E 
“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan hanya 
sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. 
Katakanlah, “Aku tidak meminta upah sedikit pun kepada 
kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan 
(mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau 
mengambil jalan kepada Tuhannya'.” | 
(Os. Al Furgaan (251: 56-57) 


2 Ape p at 


Takwil firman Allah: Dean (eh aiat 
DI IK de 2 YA ex Dan tidaklah Kami 
mengutus pan melainkan hanya "sebapal pembawa kabar gembira 
dan pemberi peringatan. Katakanlah, “Aku tidak meminta upah 
sedikit-pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, 
melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau 
mengambil jalan kepada Tuhannya.”) 


Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, JT G3 
“Dan tidaklah Kami mengutus kamu,” hai Muhammad, kepada bin 
yang Kami utus engkau kepadanya ash “Melainkan hanya sebagai 
pembawa kabar gembira,” dengan ganjaran pahala yang melimpah, | 
bagi orang yang beriman dan membenarkanmu, serta bagi orang yang 
beriman dengan apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi-Ku dan 
mengamalkannya. Ina 5 “Dan pemberi peringatan,” — dari 
mendustakanmu dan mendustakan apa yang kau bawa kepada mereka 
“ ba lalu aa mempercayainya dan tidak mengamalkannya. $ 

as .A 


Gak ai Li & “Katakanlah, “Aku tidak meminta upah sedikit pun 
EA kamu dalam menyampaikan risalah itu',” sebab maka akan 


436 








Tafsir Ath-Thabari 


berkata, “Muhammad hanya menginginkan harta kita dengan 
dakwahnya, maka kita j jangan mengikutinya A5 jangan memberinya 
sedikit pun dari harta kita” SUL.&s Jl KERANA KA 2) “Melainkan 
(mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan 
kepada Tuhannya.” 


Akan tetapi, siapa yang mau di antara kalian, ia mengambil 
jalan kepada Tuhannya, dengan menginfakkan sebagian hartanya di 
jalan Allah dan pada jalan-jalan yang dapat mendekatkan diri kepada- 
Nya, berupa sedekah, nafkah dalam memang musuh-Nya, serta jalan- 
jalan kebaikan lainnya. 


PI ae ». vs” 3 2 .ey 00110 Pad 
PPh eh Ie —y rda Sya YAN dp, 
Ka) OP -. 


“Dan bertawakallah kepada Allah Yang Hidup (Kekal) 
Yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. Dan 
cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba- 
Nya.” (Os. Al Furgaan (251: 58). 


ai a00, “ie 


Takwil firman Allah: SAL pa) Layu Ya S3 $$ 
n) Ondean pak 4 da —3 (Dan bertawakallah kepada Allah Yang 
Hidup (Kekal Yang tidak mati), dan bertasbihlah dengan memuji- 
Nya. Dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba- 
hamba-Nya) 

Allah SWT Kena Bertawakallah, hai Muhammad, kepada 
Dzat yang memiliki kehidupan abadi, lalu berpegang teguhlah dengan- 
Nya dalam urusan Tuhanmu. Berserah dirilah kepada-Nya, pasrahlah 
terhadap-Nya, dan sabarlah atas tugas yang diwakilkan-Nya kepadamu. 


437 


Surah Al Furgaan 





E ». « 


Firman-Nya: us “Dan bertasbihlah dengan memuji-Nya.” 


Maksudnya adalah, sembahlah Dia sebagai tanda kesyukuranmu 
kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang telah Dia anugerahkan kepadamu. 

Firman-Nya: Ing AU yah P1 G5, “Dan cukuplah Dia 
Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.” 

Maksudnya adalah, cukuplah bagimu Dzat Yang Maha Hidup, 
mengetahui dosa-dosa makhluk-Nya. Sesungguhnya tidak ada 
sesuatupun darinya yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia menghitung 
seluruhnya atas mereka, sehingga Dia membalas mereka dengannya 
kelak pada Hari Kiamat. 

066 


cai 


PRA BAGAI ag 
Oh bse JB 


“Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia 
bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, 
maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih 
mengetahui (Muhammad) tentang Dia.” 

(Os. Al Furgaan (251: 59) 


Pn Kara 


Takwil firman Allah: Aap CI AA AE adit 
@j Orang JAS 33 SPA Pa SEA 2 (Yang menciptakan langit 
dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, 
kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, Dialah Yang Maha 
Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) Kepada yang lebih 
mengetahui (Muhammad) tentang Dia) 











Tafsir Ath-Thabari 


Eh TN GNGIE “Dan bertawakallah kepada Allah 
yang hidup (kekal) yang tidak mati.” Sa 3 PNG LI Ie sal 
Para “Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 
keduanya dalam enam masa.” Yi G3 “Dan apa yang ada antara 
keduanya,” padahal Allah telah menyebutkan langit dan bumi. | 

Lafazh &yatJ! adalah bentuk jamak, karena Dia mengarahkan 
makna ayat kepada dua jenis dan dua macam, sebagaimana syair Al 
Outthami berikut ini: 

pa Ole Oi Sarang IP abah GG 3 LA, 
“Bukankah kau merasa sedih karena tali-tali Oais 
dan Taghlib telah nyata terputus kedua-duanya.” “2 

CAM, 0 Uke, menunjukkan tatsniyah (dua), padahal Jt- 
adalah bentuk jamak, karena maksudnya adalah dua jenis dan dua 
macam. sa 





Tentang ayat, Gg 3.3 & “Dalam enam masa,” ada yang 
berpendapat bahwa mulainya pada hari Ahad dan selesai pada hari 
Jum'at. 

Lafazh, SE HA Je SA A “Kemudian Dia bersemayam 
di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha pemurah,” maksudnya adalah, Ar- 
Rahman lalu naik ke atas Arsy dan bertahta di atasnya, yaitu pada hari 
Sabtu (menurut satu pendapat). | 


| Lafazh, Yx£ Lay JS “Maka tanyakanlah (tentang Allah) 
kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia,” maksudnya 
adalah, tanyalah, hai Muhammad, tentang Ar-Rahman kepada Yang 


41 Via adalah Umair bin Syaim bin Amru bin Ibad Abu Sa'id At-Taghlabi. Dia 
termasuk penganut Nasrani dari Taghlib yang kemudian masuk Islam. Dia 
dijuluki Shari' Al Ghawani. Lihat biografinya dalam Al Aghani (24/21-25). 

“2 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/216). 


1 439 





Surah Al Furgaan 


Maha. Mengetahui tentang. makhluk-makhluk-Nya, sebab Dialah 
Pencipta segala sesuatu, dan tak ada yang Me bagi-Nya apa 
yang diciptakan-Nya. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli aka yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 


26535. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah Ya&.i» J5 
“Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih 
mengetahui (Muhammad) tentang Dia,” ia berkata, “Allah 
berfirman kepada Muhammad SAW, - 'Jika Aku 
memberitahumu sesuatu, maka ketahuilah bahwa ia (sesuatu) 
adalah sebagaimana yang Aku beritahukan kepadamu. Akulah 
yA Yang Maha Mengetahui. mad dalam firman-Nya, 
Ink Rp335 “Maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada 
yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia', 
—“S dinashabkan sebagai hal dari ha pada lafazh 4.” 


neto LK 
Yt3 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Sujudlah kamu 
. sekalian kepada Yang Maha Penyayang. Mereka . 
menjawab, “Siapakah Yang Maha Penyayang itu? Apakah 
kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan 
kami (bersujud kepada-Nya)?” Dan (perintah sujud itu) 


“3 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2715). 


Tafsir Ath-Thabari | 
menambah mereka jauh (dari iman).” 
| (Os. Al Furgaan (25): 60) 





Po PA Laba 7 205 


Takwil firman Allah: BERSSNGIIG JN SA KN 2 IA 
YR 133 as, (4 UV Wan apabila dikatakan kepada mereka, 
“Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang. ?” Mereka 
' menjawab, “Siapakah Yang Maha Penyayang itu? Apakah kami 
akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud 
kepada-Nya/?” Dan (perintah sujud itu| menambah mereka jauh 
| (dari iman)) 
| Maksudnya adalah, jika dikatakan kepada mereka yang 
menyembah selain Allah, yang tidak bisa memberi mereka manfaat dan 
tidak bisa mendatangkan mudharat itu, S3 LIRAI “Sujudlah kamu 
sekalian kepada Yang Maha Penyayang,” mereka berkata, we ka 
“Apakah Kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami 
(bersujud kepada-Nya)?" 

Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara bacanya. 

Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Bashrah membacanya d 


we “Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya),” dengan 
makna, apakah kami harus sujud —hai Muhammad— kepada apa yang 
kau suruh kami sujud kepadanya? 

Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya Ujak W, dengan 
huruf ya,” yang maknanya, apakah kami harus sujud kepada yang 
diperintahkan Ar-Rahman?! Sebagian mereka menyebutkan bahwa 
Musailamah tadinya dinamakan Ar-Rahma, maka tatkala Rasulullah . 
SAW berkata Kepada mereka, xl Ldbal "Sujudlah kamu sekalian 





4 Gira'at Hamzah dan Al Kisa' i adalah V4 Ls dengan huruf ya. 
Ahli gira'at lainnya membacanya und Ud dengan huruf ta. Lihat Hujjah Al 
Oira'at (hal. 511-512). 


bh 





Surah Al Furgaan 





kepada Yang Maha Penyayang," mereka berkata, “Apakah kami harus 
sujud kepada yang diperintahkan si Rahman Al Yamamah?” Maksud 
mereka adalah Musailamah. 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal 
tersebut adalah, keduanya merupakan gira'at yang telah populer. 
Kedua-duanya dipakai sebagai gira'at oleh para ulama gira'at. Oleh 
karena itu, manapun yang dibaca oleh seorang gari', dianggap benar. 


aa 


Firman-Nya: 156 cas) “Dan (perintah sujud itu) menambah | 
mereka jauh (dari iman).” 

Maksudnya adalah, ucapan orang yang berkata kepada mereka, 
“Sujudlah kepada Ar-Rahman, sebagai sujud yang ikhlas kepada Allah 
dan memurnikan ibadah kepada Allah, jauh dari apa yang mereka klaim 
mengenai hal itu, yang justru membuat mereka semakin menjauhkan 
diri.” 
Na 


Do aa KS Kan KI 
“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan- 
gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya 
matahari dan bulan yang bercahaya.” 
(Os. Al Furgaan (251: 61) 


2 Takwil firman Allah: G3 KG Co Kata jane 5G 
(Oo) In (G5 Kiu (Maha Suci Allah yang menjadikan di langit 
gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya 
matahari dan bulan yang bercahaya) 

Maksudnya adalah, Maha Suci Tuhan yang telah menjadikan 


".33 


Ci di langit. 








Tafsir Ath-Thabari 


Maksud lafazh «4 menurut sebagian mereka adalah benteng- 
benteng. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

26536. Muhammad bin Al Ala', Muhammad bin Al Mutsanna, dan 
Sallam bin Janadah menceritakan kepada kami, mereka 
berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Aku mendengar ayahku berkata dari Athiyah bin : 
Sa'ad, tentang firman Allah, C2 KAT 3 Ja edi IG 
“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan- 
gugusan bintang,” ia berkata, “Maksudnya adalah benteng- 
benteng di langit, padanya terdapat penjagaan.” 

26537. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ismail menceritakan kepadaku dari Yahya bin Rafi,- tentang 
firman Allah, &42 JKS Katakan 3G “Maha Suci Allah 
yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang,” 
berkata, “Maksudnya adalah benteng-benteng di langit.” 48. 


26538. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam 
menceritakan kepada kami dari Amru, dari Manshur, dari 
Ibrahim, tentang ayat, &3» sKANG KG£ “Yang menjadikan di 
langit gugusan-gugusan bintang,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah benteng-benteng di langit.” 47 

26539. Ismail bin Yusuf menceritakan kepadaku, ia berkata Ali bin 
Mashar menceritakan sepedaka dari Ismail, dari Abu Shalih, 
tentang firman Allah, &4» 2 Kajati SAG “Maha Suci 
Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang,” 





45 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2716), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/153), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/245). 

46 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2716) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Gur'an (5/43). 

«1 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2716). 


| 








Surah Al Furgaan 


. ia berkata, “Maksudnya adalah benteng-benteng di langit, 
padanya terdapat penjagaan.” 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazh # 5x adalah : 
bintang-bintang besar. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya 
yaitu: . Sa 
26540. Ibmu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'la 

bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail 
na kepada kami dari Abu Shalih, tentang ayat, 

ng KA 3 Ke sil SG “Maha Suci Allah yang 
Hn di langit gugusan-gugusan bintang,” ia berkata, 

. “Maksudnya adalah bintang-bintang besar.” 

26541. ...ia berkata: Adh-Dhahhak menceritakan kepada kami dari 
Makhlad, dari Isa bin Maimun, dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, ia berkata, “Maksudnya adalah planet-planet.” 

26542. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
.. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
“ kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, tap 

“Gugusan-gugusan bintang,” ia berkata, “Latah R3. Ti 


3503 


artinya ep) “bintang-bintang”. 5 
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara 
kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa 
maksud lafazh #4! adalah benteng-benteng di langit: karena itulah 
maknanya dalam perkataan orang Arab. Aas ag alatas “Kendatipun 





“48 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (10/318). 
“9 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2716), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Our 'an (5/43), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/153). 
650 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2716), Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
— Tanzil (4/245), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/318). 
€5! Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/456), Al Gurthubi dalam tafsirnya Sa Da 
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/245). 





Tafsir Ath-Thabari 


kamu di dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kokoh.” (Os. An- 
Nisaa' (4): 78) 


Serta perkataan Al Akhthal berikut ini: 
2. 5 G3 ne ... LL 23 0 PTN UDA 
KE pr) Yam ol aa Na ut 
“Ja seolah-olah seperti benteng Romawi yang dibangun oleh seorang 
tukang dengan pasir, bata, dan bebatuan. 204 
Adapun maksud lafazh ? 4! di sini adalah 'ra! “benteng”. 
Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca lafazh 
ia IK “Dan Dia menjadikan juga padanya matahari.” 
| Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Bashrah membacanya 
Iu (G3 JG, dengan bentuk tunggal (mufrad), dan mereka 
mengarahkan takwilnya menjadi, Dia menjadikan padanya matahari, 
yaitu «ye! yang menurut mereka sebagai maksud dari firman Allah, 
Kie “Dan Dia menjadikan juga padanya matahari.” 
Sebagaimana riwayat berikut ini: | 8 
26543. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, ts. G3 JGS, 
KG, “Dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan 
bulan yang bercahaya.” ia berkata, “Lafazh rei: (mes! 
“matahari”. »653 
Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya Wo Gd Jar, 
dengan bentuk jamak, seolah-olah mereka mengarahkan takwilnya 


82 Ini adalah satu bait sebuah gasidah panjang yang berisi pujian Yazid bin 
Muawiyah . 
Lafazh $ maknanya adalah lengket. Lihat Ad-Diwan (hal: 143). 
: 883 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/457) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2717). 
64 Gira'at Hamzah dan Al Kisa'i yaitu &74 G9 Jak, dengan bentuk jamak. 


| 


Surah Al Furgaan 
menjadi: dan Dia menjadikan padanya bintang-bintang. 'x3 (G, 
“Dan bulan yang bercahaya.” Mereka juga menjadikan lafazh & aa 
bermakna bintang-bintang, sebab bintang-bintang dipakai aras 

petunjuk. 

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut menurutku adalah, 
keduanya merupakan gira'at yang populer di kalangan ahli gira'at 
seluruh negeri, yang masing-masing memiliki sisi yang dapat dipahami. 
Jadi, manapun yang dibaca gari” dari keduanya, dianggap benar. | 

Firman-Nya, ', Ina 3 2 VG, “Dan bulan yang bercahaya.” Lafazh 
adi maksudnya adalah Ka «yang bercahaya”. 


000 
MIN KN 
Os 


“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih 
berganti bagi orang yang ingin memgambil pelajaran atau 
orang yang ingin bersyukur.” (Os. Al Furgaan (251: 62) 


Tak Saman Alah: 15173 Tn SA JII 
Vj II 4 Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan 
siang silih Para bagi orang yang ingin memgambil pelajaran 
alau orang yang ingin bersyukur) 

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai takwil firman 
Allah, K5 AO Jl jxx “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam 
dan siang silih berganti.” 





Menurut gira'at lainnya, yaitu &). Lihat Hujjah Al Gira'at (hal. 512). 


Tafsir Ath-Thabari 





Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah 
menjadikan setiap ( “satu)5”$ dari keduanya sebagai pengganti satu 
sama lain, sehingga amal kepada Allah yang luput pada salah satunya, 
bisa diganti pada waktu yang lain. Mereka yang berpendapat demikian 
di antaranya yaitu: 


26544. Ibnu Humaid menceritakan kasa kami, ia berkata: Ya'gub 
| Al Gumi menceritakan kepada kami dari Hafsh bin Humaid, 
dari Syamr bin Athiyah, dari Syagig, ia berkata: Seorang lelaki 
pernah datang kepada Umar, lalu berkata, “Aku ketinggalan 
shalat pada malam tadi.” Umar menjawab, “Susullah apa yang 
tertinggal dari waktu (@d/malammu)“ pada waktu siangmu, | 
sebab Allah berfirman, 4 2x d 301 33 Kls KAT JA Jaa 
Cola, Gl “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan dang 
silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran 

atau orang yang ingin bersyukur.'. sen 


26545. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu “Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, tap Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, Gl NA, ISI Jak elit a, “Dan Dia (pula) 
yang menjadikan malam dan siang - Pa ” ja berkata, 
“Siapa yang ketinggalan suatu amal dari waktu malam, dapat 
. mengerjakannya pada waktu siang. Atau jika dia ketinggalan 
suatu amal dari waktu siang, dia bisa menggantinya pada 
waktu malam.” 
































bi Dalam manuskrip tertera: "is" namun yang benar adalah yang kami cantumkan. ' 

656 Dalam manuskrip tertera: “GS, namun yang benar adalah yang kami cantumkan 
dari naskah lain. 

657 Al Baghawi dalam Ma 'alim At-Tanzil (4/246) dengan redaksi yang sama, dan 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/153) dengan redaksi semakna. 

658 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2718). 


TA 


. 26546, Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Anda ba 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
Era dari Al Hasan, tentang firman Allah, 141 Jxx 
Ta NG “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan 
sana silih berganti,” ia berkata, “Dia menjadikan salah 
satunya sebagai pengganti bagi yang lain. Jika seseorang 
ketinggalan dari waktu siang, dia bisa menggantinya pada 
waktu malam, dan jika ia tertinggal sesuatu dari waktu malam, 
dia bisa menggantinya pada waktu siang.” 
Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
Dia menjadikan masing-masing dari keduanya sebagai lawan satu sama 


. lain. Dia menjadikan yang ini gelap dan menjadikan yang itu terang. 


Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26547. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
— Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Kilx KA, JA 
“Malam dan siang,” ia berkata, “Gelap dan terang. 2 
26548. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


659 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/457), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/246), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/491), dan Abu Ja'far An-Nuhhas 
dalam Ma'ani Al Our 'an (5/44). 

60 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 506), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2718), 
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/1 sa 








Tafsir Ath-Thabari 


26549. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Umar bin Oais bin Abu 
Muslim Al Mashir, dari Mujahid, tentang ayat, Jx£ sita, 
Tas SG, Jdt “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan 
siang silih berganti,” ia berkata, “Gelap dan terang.”6! 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna ayat tersebut 


adalah, masing-masing dari keduanya saling menggantikan. Jika pergi 
yang ini datanglah yang itu, dan jika pergi yang itu datanglah yang ini. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26550. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 


26551. 


S1 Jpid, 


berkata: Abu Ahmad Az-Zabiri menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Oais menceritakan kepada kami dari Umar bin Oais 


Al Mashir, dari Mujahid, tentang firman Allah, G1, JAGA 


Fan “Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang an 
berganti,” ia berkata, “Maknanya adalah, yang ini 
menggantikan yang itu, dan yang itu menggantikan yang 
2 1 22662 

ini. 

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


tentang firman Allah Klx SA II Jua eill h, “Dan Dia 


(pula) yang menjadikan malam dan siang: silih berganti.” Ia 
berkata, “Sekiranya Dia tidak menjadikan keduanya (siang dan 
malam) berganti-gantian, maka tidak diketahui cara beramal. 
Sekiranya waktu seluruhnya malam, maka bagaimana 
seseorang bisa tahu waktu berpuasa? Atau sekiranya waktu 


€ Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2719) dan bu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Gur'an (5/44). 




















Surah Al Furgaan 


seluruhnya siang, maka bagaimana seseorang bisa tahu waktu 
shalat.”563 

Abu Ja'far berkata: 1s artinya dua yang saling bergantian, 
datang yang ini pergi yang itu. Allah menjadikan keduanya berganti- 
gantian bagi hamba-hamba-Nya. Beliau lalu membaca, yen BEN Dad 
Pa Set 3 “Bagi orang yang ingin mengambil PAN atau Orang 
yang ingin bersyukur.” 

Lafazh Asi adalah mashdar. Oleh karena itu, ia di-mufrad-kan, 
dan posisinya sebagai khabar dari lafazh 3495 Jdh. Orang Arab 
berkata: ale SS Ga ida Uls (Ini menggantikan anu secara bergantian), 
yaitu jika sesuatu datang menggantikan tempat sesuatu yang telah pergi 
sebelumnya, sebagaimana perkataan penyair berikut ini: 





Wa yah JANJI II Ob 
Fe gai tp TP ag 3 A Tin 
Ta, “Dan dia di Al Mathirun, 


Apabila semut yang berkumpul telah makan, punya pengganti, begitu 
musim semi tiba ia tinggal di biara Damsyig. "8 


Juga sebagaimana perkataan Zuhair: 


8 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2719), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
.Uyun (4/153), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/217). 
4 Yaitu Yazid bin Muawiyah, sebagaimana disebutkan oleh pengarang Khazanah 
Al Adab (3/278), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/217). 
668 Ini adalah satu bait gasidah cinta yang diucapkannya kepada seorang wanita 
yang menjadi biarawati di biara Al Mathirun. Lihat Khazanah Al Adab (3/278) 
dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/217). 
Bait berikutnya berbunyi: : 
KBR Gp PP dana Oi 
“Di rumah-rumah di tengah sebuah desa kecil. - 
Di sekitarnya buah-buah Zaitun telah matang.” 


Tafsir Ath-Thabari 
AS ap aa MPN Tila BER AGN S 


“Mata dan tuduhan silih berganti menderanya. Sedang darahnya 
mengalir dari seluruh badan. 


Makna lafazh idle 5essj adalah, pergi darinya satu kelompok, 





dan tempatnya digantikan oleh satu kelompok lain. Ada kemungkinan 


ad 


maksud perkataan Zuhair Aile adalah beragam warna dan bentuknya. 
Ada juga kemungkinan maksudnya ia pergi dengan berjalan seperti 
begini dan datang seperti begitu. 

Lafazh 52K di OI 33 “Bagi orang yang ingin mengambil 
pelajaran,” maksudnya adalah, Dia menjadikan malam dan siang serta 
pergantian keduanya sebagai hujjah dan tanda bagi orang yang hendak 
mengingat urusan Alalh, lalu kembali kepada kebenaran, Pai, 4 


“Atau orang yang ingin bersyukur,” kepada Allah atas peranan siang 


dan malam. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: 


26552. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


666 Ini adalah satu bait sya'ir mu'allag-nya yang terkenal, yang pada bagian 
awalnya ia berkata: 


Said eranagpg Kadin Ika 
Kah PA SN GE sad G5 


“Wanita cantik yang amanah atau setia adalah wanita yang tidak bicara 
di sekeliling tukang fitnah, lalu dia mengenakan kain cadar, 
sementara rumahnya di sisi dua lembah seakan-akan menjadi 

bahan-bahan celaan di antara gosip-gosip yang beredar. " 


| Lihat Ad-Diwan (hal. 75), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an 
(5/45), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/217).. 


Pasi 











Surah Al Furgaan 





Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Cas 5 “Atau 

orang yang ingin bersyukur,” ia berkata, “Maksudnya adalah 

mensyukuri nikmat Tuhannya atas dirinya pada keduanya 

8 (siang dan malam). 

26553. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

pn yA Ap 5 “Bagi orang yang ingin mengambil 
ah ia berkata, “Hal tersebut menjadi tanda bagi-Nya.” 

GA “Atau orang yang ingin bersyukur.” Ia berkata, 

“Mensyukuri nikmat Tuhannya atas dirinya pada keduanya 

(siang dan malam).” 58 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca firman- 
Nya, 5254 “Mengambil pelajaran.” 


' Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Bashrah serta sebagian abli 
gira ai Kufah membacanya ”&—& ber-tasydid, dengan makna “5 dg 
(mengingat-ingat). 

Mayoritas ahli gira'at Kufah ana Si, tanpa 
tasydid.8 | | 

Terkadang dengan tasydid dan tanpa tasydid pada kalimat 
semacam ini bisa sama maknanya. Dikatakan @'5W, 4 In DS 

“aku ingat atau teringat hajat si anu”. 


S7 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 506) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2719). 

s8 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2719) pada dua atsar yang terpisah dengan 
sanad yang sama. 
88 Gira'at Hamzah yaitu 5. Ig Of ag cs dengan huruf dzal berbaris sukun dan kaf 
berbaris dhammah. Artinya adalah, bagi orang yang hendak mengingat. 
Oira'at lainnya membacanya 5, 4 dengan huruf kaf ber-tasydid, yang artinya 
mengambil pengajaran. Lihat Hujjah Al @ira'at (hal. 513). 


452 





Tafsir Ath-Thabari 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, keduanya 
merupakan gira'at populer yang berdekatan maknanya, maka manapun 
gira'at yang dibaca oleh seorang gari, berarti ia benar. 

| 000 


3 2372 Pp 


ALNY, Ga Ap3As Ht gak 
NA 
“Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu 
(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 
— rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, 
| mereka mengucapkan kata-kata yang baik.” 
(Os. Al Pa (251: 63) 


S1 


Takwil firman Allah: (H5 Pa alua It 3e5 
IE Ia (DE (Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha 
Penyayang itu fialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi 
dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, 
mereka mengucapkan kata-kata yang baik) ' 


22 p Lg 3 TEGAR 


Firman-Nya, CR JENE SA Mo 33 “Dan hamba- 
hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu ( alah) orang Tang yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati.” an 


. Maksudnya adalah, dengan toleran, bening: beraiban: tidak 
sombong, tidak semena-mena, dan tidak berusaha berbuat kerusakan 
dan kemaksiatan kepada Allah di atasnya (muka bumi). | 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil 
mengenai ayat ini. Hanya saja, La berbeda pendana 
































Surah Al Furgaan 





Sebagian berpendapat bahwa maksud firman Allah, sj 25 
G3 “Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” 
adalah, mereka berjalan di atasnya (muka bumi) dengan tenang dan 
berwibawa. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26554. Ibmu Basysyar menceritakan. kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami ami Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, 
tentang ayat, W,4 NIK batas hi “Orang-orang yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah dengan berwibawa dan tenang.” 


26555. ....ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muhammad bin Abi Al Widhah menceritakan kepada 
kami dari Abdul Karim, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

KA Ne Bohis “Yang berjalan di atas bumi dengan rendah 
hati,” ia berkata, “Maksudnya adalah dengan toleran dan 
berwibawa.”7! | 


26556. “ Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, G3 Nik S5 
“Yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah dengan berwibawa dan tenang.” 


S9 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 506), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2721), 
Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/46), dan Al Mawardi dalam 
An-Nukat wa Al Uyun (4/155). 

1 Thmu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/218). 

S2 Lihat atsar sebelumnya. 





26557. 


26558. 


26559. 


26560. 
' Yaman menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Jabir, dari 


26561. 


Tafsir Ath-Thabari 


Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzag 
mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, G3 #NIJ S5 “Yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah dengan berwibawa dan tenang.””7 


Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritakan kepadaku, ia 


berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Salim, dari 
Sa'id dan Abdurrahman, tentang ayat, GAN 25 Odi 
“Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah 
hati,” mereka berdua berkata, “Maksudnya adalah dengan 
berwibawa dan tenang.” 


Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 


Ammar, dari Ikrimah, tentang firman Allah, G2 NIP 5,5 
“Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah 
hati,” ia berkata, “Maksudnya adalah dengan berwibawa dan 
tenang.” . | 

..ja berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


673. Mujahid dalam tafsirnya (hal. 506), Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/458), 
Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 227), dan Hannad dalam Az-Zuhd 
(2/605). - 

4 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/246) dengan redaksi yang sama tanpa 
sanad, dan Al Wahidi dalam tafsirnya (2/783). 


3 id 


0 


Surah Al Furgaan 


26562. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam 
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Amru Al Mala'i, 
tentang ayat, KA NIpI G5 “Orang-orang yang berjalan di 
atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, “Maksudnya 


.. “adalah dengan berwibawa dan tenang.”76 | 
.sPara ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
ata berjalan di atasnya (muka bumi) dengan ketaatan dan rendah 
diri. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26563. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan 
. kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku 
dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, & 5/5 Lb 

Ka ai “Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan 
Ba hati,” ia berkata, “Maksudnya adalah dengan ketaatan, 
menjaga kehormatan, dan rendah diri.” 





. 26564. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 


. Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 

“ menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari dust dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Cas GEN Gelas li KI 23 “Dan hamba-hamba 
Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang 
berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah, mereka berjalan di atas muka bumi 
dengan taat.”678 


“6 Tpnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (13/439) dari Ikrimah, Sufyan Ats-Tsauri 
dalam tafsirnya (hal. 227) dengan redaksi yang sama, dan Ibnu Al daun dalam 
Zad Al Masir (6/101). 

7 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2720) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/218). 

68 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini di antara referensi- 
referensi yang ada pada kami. 





26565. Ahmad bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Pamanku, Abdullah bin Wahab, menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ibrahim bin Suwaid menulis surat kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Zaid bin Aslam berkata: Aku mencari 
tafsir ayat, US NIG,L5. Geli “Orang-orang yang berjalan 
di atas bumi dengan rendah hati” Tapi aku tidak 
menemukannya pada siapa pun. Lalu aku bermimpi dalam 

— tidur. Dikatakan kepadaku bahwa mereka adalah orang-orang 
yang tidak mau berbuat kerusakan di atas muka bumi.” 

26566. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Yaman menceritakan kepada kami dari Usamah bin Zaid bin 
Aslam, dari ayahnya, ia berkata, “Mereka tidak berbuat 
kerusakan di muka bumi.” 


26567. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia Denata. Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Gs SNI HA Ai Ps 

— “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) 
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati,” 
ia berkata, “Mereka tidak sombong terhadap manusia, tidak 
semena-mena, dan tidak berbuat kerusakan.” Ia kemudian 
membaca, “5 Al Ge ap NA BSN ak 
be Kadi, SUS “Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk 
orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang 
baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Os. Al 
Oashash (281: 83)" 


699 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini di antara referensi- 
referensi yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atsar yang lalu. 

"0 Tapa ba Sikka dalam jafiknya (UT) Dan AI Mama Dilan duka wa 
Al Uyun (4/154). 

2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2721). 








Surah Al Furgaan 





Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 


mereka berjalan di atasnya dengan toleran, tidak jahil terhadap orang 
yang berbuat jahil kepada mereka. Mereka yang berpendapat demikian 
di antaranya yaitu: 


26568. 


26569. 


26570. 


"adalah, mereka orang-orang yang toleran. 


Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 


“Yaman menceritakan kepada kami Nan. Abu Asy-Asyhab, dari 


Aires Aloe. “. 


Al Hasan, tentang firman Allah, MY Up Oote “Orang yang 
berjalan di -atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah, mereka adalah orang-orang yang 


“toleran, yang jika mereka dijahili maka mereka tidak 


menjahili.”82 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimah, tentang 
firman-Nya, Baik Gytas “Orang-orang yang berjalan di 


atas bumi dengan rendah hati,” ia berkata, “Maksudnya 
»683 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Khanna 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, NS 
G3 “Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah 
hati,” ia berkata, “Mereka adalah para ulama yang toleran, 
yang tidak berbuat bodoh.” 4 CTL NE Gini 4g, 


2 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2720) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/154). 

683 Kami tidak menemukannya dengan sanad kepada Ikrimah. Lihat atsar-atsar 
sebelum dan sesudahnya. 

4 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/458), Ibnu Abu Syaibah dalam AE AA 
(71189), Al Baihagi dalam Syu'ab Al Iman (6/346), dan Ibnu Abu Ashim dalam 
Az-Zuhd (1/261). 


| aa aa 1 Si 1 
see Tafsir.Ash-Ihabari 


“Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.” 


Yakni Jika orang-orang yang tidak mengetahui tentang 
Allah menyapa mereka dengan ucapan yang tidak mereka 
sukai, mereka menjawabnya dengan ucapan yang baik dan 
benar. 
Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil yang 
menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini: : 
26571. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ja berkata: Abu Al 
Asyhab menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang 
ayat, AE, “Dan apabila orang-orang jahil menyapa 
mereka...” ia berkata, “Mereka adalah orang-orang yang 
toleran, yang jika mereka dijahili maka mereka tidak 
menjahili.” | 


26572. -Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Yahya 
bin Al Mukhtar, dari Al Hasan, tentang firman Allah, 45 
Kat 13 GI 43 “Dan “Dan apabila orang-orang jahil 
menyapa oki mereka mengucapkan kata-kata (yang 
mengandung) keselamatan,” ja berkata, “Sesungguhnya orang- 
orang mukmin itu adalah kaum yang tunduk. Pendengaran, 
penglihatan, dan anggota tubuh mereka tunduk kepada Allah, 
sehingga orang yang jahil (dungu) menyangka mereka sakit, 
padahal mereka sungguh orang yang berakal sehat. Akan tetapi 
mereka dimasuki rasa takut yang tidak memasuki selain mereka, 
dan pengetahuan mereka tentang akhirat menghalangi mereka 
dari dunia. Jadi, mereka berkata, “Segala puji bagi Allah yang 


Sa Sa anyaman 
85 Tbnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (1/425), Hannad dalam Az-Zuhd (2604), dan 
Ibnu Abu Ashim dalam Az-Zuhd (1/277). 


aa. 














Surah Al Furgaan 


26573. 


26574. 





telah menghilangkan kesedihan dari kami'. Demi Allah, 
kesedihan dunia tidak menyedihkan mereka, dan apa yang 
mereka pakai untuk meraih akhirat tidak besar di dalam jiwa 
mereka. Rasa takut terhadap neraka membuat mereka menangis. 
Sesungguhnya orang yang terhibur dengan hiburan dari Allah 
jiwanya tercabik-cabik menyesali dunia, dan siapa yang tidak 
melihat nikmat Allah atas dirinya, maka berkamanglah ilmunya 
dan tibalah saat sengsaranya.”8?6 


Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia bereata. 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, 
tentang ayat, Lte 136 Gladi ba HE 13 $3 “Dan apabila 
orang-orang jahil menyapa meraka mereka mengucapkan 
kata-kata (yang mengandung) keselamatan,” ia berkata, 
“Benar.”687 


Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Abu Al Widhah menceritakan kepada kami 
dari Abdul Karim, dari Mujahid, (MX 136 Gowa 43 
“Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan,” ia 
berkata, “Perkataan yang benar.” 


“86 Ibnu Al Mubarak dalam 4z-Zuhd (1/134) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
(10/320). 

s7 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2722) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4155). 

888 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2722) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/246). 








26575. 


26576. 


26577. 


26578. 


Tafsir Ath-Thabari 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.88? 
Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, Tn 
Kat 36 sanad Ja AI “Dan apabila orang-orang jahil 
menyapa - mereka mengucapkan kata-kata (yang 
mengandung) keselamatan,” ia berkata, “Mereka adalah 
orang-orang yang toleran. si 

..ia berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia Aher: 
Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Abu Al 
Asyhab, dari Al Hasan, ia berkata, “Mereka adalah orang- 
orang toleran yang tidak jahil. Jika mereka dijahili maka 
mereka toleran dan tidak berbuat bodoh. Ini adalah waktu 


: siang mereka, bagaimana halnya dengan waktu “malam 


mereka? Mereka meluruskan kaki mereka dan mengalirkan air 
mata di pipi mereka, memohon kepada Allah untuk isa 
keselamatan mereka.” | 


..ia berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: 
usyatin menceritakan kepada kami, ia berkata: “Ubadah 
mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, “Mereka 
adalah orang-orang toleran yang tidak jahil, dan He sa 
mereka dijahili, mereka tidak membalasnya. sai 

23 


689 Abdurrazak dalam tafsirnya (2/458). 

690 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/274). 
691 Al Baihagi dalam Syu'ab Al Iman (6/345). 

2 Ibnu Abu Ashim dalam Az-Zuhd (1/277). 














Surah Al Furgaan 





Pd 


ten & Le #.. : » di Le 

Ea NP EA Ia WP Ge BA 

P .1 “Gg Per ban ui AS G0 £ ot 

SE CLS SS H1 Oia Es Anal 


| Oonsta 
“Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan 
berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, 
2... 'Ya Tuhan kami, jauhkan adzab Jahanam dari kami, 
sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal.' 
Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap 
dan tempat kediaman.” (Os. Al Furgaan (251: 64-66) 


HI Ou Kla AK IE Iri Bola 5 
(YK KE 5S (Dan orang yang melalui malam hari dengan 
bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang 
berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan adzab Jahanam dari kami, 
sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal." 
Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan 
tempat kediaman.) | | 

Maksudnya adalah, orang-orang yang melewati malam dengan 
mengerjakan shalat kepada Allah dan bolak-balik di antara sujud dan 
berdiri dalam shalat mereka. 


Lafazh (SY “Dan berdiri untuk Tuhan mereka,” merupakan 
bentuk jamak dari eU sebagaimana #aali adalah bentuk jamak dari JP. 
KL ES anal R3 syaa Calls “Dan orang-orang yang berkata, 


'Ya Tuhan kami, jauhkan adzab Jahanam dari Kami'.” Allah SWT 
berfirman, “Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah agar 








Tafsir Ath-Thabari 


memalingkan hukuman dan azab Nya dari mereka karena takut 
terhadapnya. 

Firman Allah, CI SK KAI IS “Sesungguhnya adzabnya 
itu adalah kebinasaan yang kekal," maksudnya adalah, sesungguhnya 
adzab Jahanam adalah hukuman yarig pasti abadi, tidak lepas dari orang 
yang diadzab dengannya dari orang-orang kafir dan membinasakannya. 
Darinya termasuk perkataan. mereka, ja ppa Kg 5 “lelaki yang berutang”. 
Dikatakan bagi orang yang 'mengutangkan » 3 Lp karena ia menuntut 
haknya dan mendesak orang yang punya utang kepadanya. Darinya 
termasuk perkataan seseorang yang sangat gandrung kepada wanita, 2 
send 8 sd “Dia sangat suka kepada wanita.” Ula L3 5 “Si fulan 
sangat suka kepada si fulan.” Jadi, ia tidak bisa menahan rasa cintanya. 
Seperti perkataan Al A'sya berikut ini: 

SEA Su lah Ola UB K3 Sg Ol 
“Jika ia menghukum, pasti setimpal. Dan jika dia memberi banyak, 
maka dia tidak peduli 1 
Maksudnya adalah, jika dia menghukum maka hukumannya 


pasti, tidak akan bisa lepas dari yang dihukumnya, dan pasti 
membinasakannya. 


Serta ucapan Bisyr bin Abu Khazim berikut ini: 
LA US, Lis US, Mam G0) JI A3 
898 Ini adalah satu bait gasidah panjang yang berisi pujian terhadap Al Aswad bin 
Al Mundzir Al-Lakhmi. Pada bagian awalnya ia berkata: 
SP IP Sbd SI KL 
Obasa Lana ena Uirali M3 2 153 


Lihat Ad-Diwan (bal. 9), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani i Al Gur 'an 
(40), dan Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/72). 

“Dia adalah Bisyr bin Amru bin Abu Khazim Al Asadi, seorang penyair masa 
-Jahiliyah. 











Surah Al Furgaan 





“Hari burung-burung Nasar dan hari penguburan. 
Keduanya adalah siksaan, dan keduanya adalah balasan.” 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26579. Ali bin Al Hasan Al-La'i menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Al Mw'afi bin Imran Al Moushili mengabarkan kepada kami 
dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'ab, tentang 
firman Allah, GUS GAS Ly “Sesungguhnya adzabnya 
itu adalah kebinasaan yang kekal," ia berkata, “Allah bertanya 
kepada orang-orang kafir tentang nikmat-nikmat-Nya, namun 
mereka tidak menjawab-Nya, maka Dia mendenda mereka dan 
memasukkan mereka ke dalam neraka.” 


26580. ...ia berkata: Al Mu'afi menceritakan kepada kami dari Abu 
Al 'Asyhab, dari Al Hasan, tentang firman Allah 


CLS GIS Ly “Sesungguhnya adzabnya itu adalah 

“» kebinasaan yang kekal," ia berkata, “Mereka telah mengetahui 
bahwa setiap orang yang didenda dapat dilepaskan dendanya, 
kecuali denda Jahanam.” 9! 


26581. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


.. 


tentang firman Allah, C3 SK GAS LD. “Sesungguhnya 


695 Riwayat bait tersebut seperti yang tertera dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/155): 
Lip US) bids US) Sladi pyy ylidel yg 
“Hari penguburan dan hari perempuan. 

Adalah bagian dari siksaan, dan keduanya adalah pembalasan setimpal.” 
Lihat Ad-Diwan (hal. 9), Majaz Al Our 'an (2/80), dan An-Nukat wa Al Uyun 
(4155). 

6 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2724) dan Al Ourthubi dalam tafsirnya 
(13/72). 

1 Tbmu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2723), Ibnu Abu Syaibah dalam 
mushannafnya (7/188), dan Ibnu Abu Ashim dalam 4z-Zuhd (1/286). 








Tafsir Ath-Thabari 


adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal," ia berkata, “HI 
Had “buruk”. »698 


26582. Al OGasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, GIS 
WIL LK “Sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang 
kekal," ia berkata, “Maksudnya adalah tidak pernah lepas 
darinya.” 9 

Firman Allah SWT: C9 12 LIL YG “Sesungguhnya 
Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan. tempat kediaman.” 
Maksudnya adalah, Neraka Jahanam adalah seburuk-buruk tempat dan 
kediaman. 

Makna itdi adalah AI “tempat menetap” dan makna #Wsi 
adalah 1sSy! “kediaman”. Sekan-akan makna kalimatnya adalah, 
Jahanam adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan kediaman. Jika | huruf 
mim dari #isl! di-dhammah-kan #ksli, berarti ia berasal dari Zi, dan 
jika di-fathah-kan (Wadi) berarti ia berasal dari « 5, 


Ada yang mengatakan bahwa jika huruf mim dari #adi di- 
Jathah-kan Aliall, juga bisa berarti ani “tempat duduk”. Dari kata 
(ui dengan huruf miim berbaris dhammah, Bea makna Zdyi 
termasuk ucapan Salamah bin Jandal berikut i ini: | 


PTN ITA KUN Lah 


H3 5 EA en “yana Hp ta, BL Mali Ge Ola 


“Dua hari, yaitu hari kebesaran dan perkumpulan, adalah satu hari 


kembali menyongsong musuh-musuh. 2279 





698 Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/72). 

69 Al Baghawi dalam Ma'alim Ar-Tanzil (4/247) dengan redaksi yang sama tanpa 
sanad. 

10 Pia adalah Salamah bin Jandal bin Abdu Amru At-Taimi, seorang penyair 
Jahiliyah. Lihat biografinya dalam Khazanah Al Adab (2/89)... 

701 AJ OGurthubi dalam tafsirnya dukd 








Surah Al Furgaan 





Dari kata Midi yang bermakna audi termasuk ucapan Abbas 
bin Mardas berikut ini:”? | 
ja bubu 


“Bagaimanapun buruknya aku dan kamu, namun yang kehilangan 
tempat tidak melihatnya.” 


Kore 

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 

mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” (Os. Al Furgaan (251: 67) 


Takwil firman Allah: 33 YAK S5 1313 Sia oil, 
(WI G5. (Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu| di tengah-tengah antara yang demikian) 


Maksudnya adalah orang-orang yang jika mereka | 
membelanjakan hartanya, maka mereka tidak berlebih-lebihan dalam 
membelanjakannya. | 


12 Dia adalah Al Abbas bin Mardas bin Abu Amir As-Salmi, penyair dua masa, 
masa Jahiliyah dan Islam, dan.ia termasuk #43 “del (orang yang dirayu 
hatinya dalam hal pembagian zakat). Ibunya adalah. Al Khunsa”. Lihat 

| biografinya dalam Thabagat Ibnu Sa'ad (4/15). 

78 Jbnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (12/506) (entri: #8). 


aa 








Tafsir Ath-Thabari - 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang nafkah (belanja) yang 
Allah maksudkan dalam konteks ayat ini, apakah hal itu berlebih- 
lebihan (SfssYi) dan apakah terlalu hemat GS) dalam 
membelanjakan harta? " 

Sebagian berpendapat bahwa lafazh Ir ay maksudnya adalah 
belanja yang dikeluarkan pada kemaksiatan terhadap Allah, sekalipun 
sedikit. 


Mereka mengatakan bahwa itulah maksudnya, dan dinamakan- 
Nya Ar, iya. 


Mereka mengatakan bahwa lafazh 38yi maksudnya adalah 
tidak mengeluarkan hak Allah. Mera yang berpendapat demikian di 
antaranya adalah: | 


26583. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 
menceritakan kepadaku. dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, YK ex2 D3 Ia, 3 dijiks ti 
L1,5 “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian,” ia berkata, “Mereka adalah orang-orang mukmin 
yang tidak berlebih-lebihan hingga mengeluarkan belanja 

- dalam rangka bermaksiat kepada Allah, dan tidak terlalu hemat 
| hingga tidak memberikan hak-hak Allah.” 

26584. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 

Yaman menceritakan kepada kami dari Ustman bin Al Aswad, 
dari Mujahid, ia berkata, “Sekiranya aku membelanjakan emas 
sebukit Abu Kubais dalam taat epaaa Allah, maka itu tidak 





1 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2725, 2726) pada dua atsar yang tepiah, 
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/155). 








Surah Al Furgaan 


dikatakan berlebih-lebihan. Akan tetapi jika aku mengeluarkan 
' belanja sebanyak satu sha' pun dalam rangka maksiat terhadap 
. Allah, maka dinamakan berlebih-lebihan.”” 


26585. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku 1 Ibnu Juraij, tentang firman Allah, AS lt, 

ha 3 Is 3235 3 “Dan orang-orang yang apabila 
ear (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 
tidak (pula) kikir,” ia berkata, “Maksudnya adalah dalam 
mengeluarkan belanja pada sesuatu yang dilarang Allah, 
sekalipun jumlahnya satu dirham. 1245 bi d3 “Dan tidak (pula) 
kikir”, dan tidak membatasi infak di jalan kebenaran.” 


26586. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
— mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ihnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 3 ox& Is 15,3 Sisa ti Git, 
WS KS KK “Dan orang-orang yang apabila 
membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 
tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah- 
tengah antara yang demikian.” Ia berkata, “Maksudnya 
adalah, mereka tidak berlebih-lebihan hingga mengeluarkan 
belanja dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Setiap yang 
dibelanjakan dalam rangka maksiat terhadap Allah, sekalipun 
sedikit, tetap dinamakan berlebih-lebihan, dan mereka tidak 
terlalu hemat hingga tidak mau mengeluarkan nafkah dalam 


7058 Aj urthubi dalam tafsirnya (7/110), surah Al An'aam tafsir ayat 142, Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/136), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al 
Gadir (2/170). 

706 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/248) dengan redaksi senada dari Ibnu 
Juraij. 





26587. 


Tafsir Ath-Thabari 


rangka menaati Allah. Setiap yang tidak dikeluarkan dalam 
rangka menaati Allah, sekalipun banyak, dinamakan kikir.” 


..ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia 
berkata: Ibrahim bin Nasyith mengabarkan kepadaku dari 
Umar (maula Ghufrah), bahwa ia pernah ditanya tentang 
Dp aa. Ia lalu menjawab, “Segala sesuatu yang kau 
belanjakan bukan dalam rangka ketaatan Kepada. Allah, 
dinamakan Dryayi “berlebih-lebihan?.”708 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazh W5. Sai 


maksudnya adalah melampaui batas dalam pengeluaran belanja, 
sedangkan yi adalah mengabaikan yang semestinya. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya adalah: | 


26588. 


26589. 


Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdussalam bin Harb 
menceritakan kepada TE ai Per dari Ibrahim, 
tentang firman Allah, 845 J5 1314 Jika 3 Gillh “Dan 
orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka 
tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir,” ia berkata, 
“Mereka tidak sampai lapar, tidak sampai tidak berpakaian, 
dan tidak mengeluarkan belanja yang membuat orang-orang 
berkata, “Dia telah berlebih-lebihan””? 


Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Muhammad bin Yazid bin Khunais Abu Abdillah Al 


. Makhzumi Al Makki menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Wuhaib bin Al Ward bin Abu Al Ward 


WM Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2726, 2727) pada dua atsar yang terpisah 
letaknya, dengan sanad yang sama. 
708 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2726). 
"8 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2725) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (41155). 





Surah Al Furggan: 


26590. 


26591. 





(maula 'bani Makhzum) berkata, “Seorang ulama bertemu 
seorang ulama yang lebih tinggi ilmunya, lalu ia berkata, 
“Semoga Allah merahmatimu. Beritahulah aku tentang rumah 


— yang tidak disebut berlebih-lebihan, apa itu?” Ia menjawab, 

| “Yaitu yang dapat menghalangimu dari matahari dan 
.memayungimu dari hujan”. Ia berkata, “Semoga Allah 

— merahmatimu. Beritahulah aku tentang makanan yang tidak 


disebut berlebih-lebihan, apa itu?” Ia menjawab, “Makanan 
yang menutupi rasa lapar dan tidak sampai kenyang”. Ia 
berkata lagi, “Semoga Allah merahmatimu. Beritahukanlah 
aku tentang pakaian yang tidak disebut berlebih-lebihan, 
apakah itu?” Ia menjawab, “Pakaian yang dapat menutupi 
auratmu dan dapat menghangatkanmu dari rasa dingin?! 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin 


“Syuraih mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abu Hubaib, 


mengenai ayat, Tt “Dan orang-orang yang apabila 
membelanjakan (harta),” ia berkata, “Mereka tidak 
mengenakan pakaian untuk dandanan dan tidak makan untuk 


“mencari kelezatan, melainkan dari pakaian mereka hanya 


bermaksud menutup aurat dan berlindung dari panas serta 
dingin, sedangkan dari makanan mereka hanya bermaksud 
menutupi rasa lapar dan menguatkan tubuh mereka untuk 
beribadah kepada Tuhan.”"' 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hikam 
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Al Ala bin 


10 Abu Nu'aim dalam-Hilyah Al Auliya (8/152) dan Al Mizzi dalam Tahdzib Al 
Kamal (13/174). 
| Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya. (82725), Al "Mawardi dalam An:Nukat wa Al 
“Uyun (4/155): Al -Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/248), dan Ibnu Athiyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/20). 








26592. 


Tafsir Ath-Thabari 


Abdul Karim, dari Yazid bin Murrah Al Ja'fi, ia berkata, “Ilmu 
lebih baik daripada amal, dan kebaikan berada di antara dua 
keburukan. Maksudnya, jika mereka membelanjakan harta 
maka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu hemat, 
dan sebaik-baik (Jw29Vamal-amal)!2 adalah yang 
pertengahannya.””! | 


“Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim 
bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ka'ab bin 
Farukh menceritakan kepada kami, ia berkata: Oatadah 
menceritakan kepada kami dari Matharrif bin Abdullah, ia 
berkata, “Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya, 
dan kebaikan berada di antara dua keburukan.” Aku lalu 
bertanya kepada Oatadah, “Apa ita | kebaikan di Te dua 
keburukan?” Ia menjawab, 1x5 J5 1913 Jas IA Git 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir." 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Ir jai maknanya 


adalah, Anda makan harta orang Jain tanpa alasan yang benar. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26593. 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Salim bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Ma'dan, 
ia berkata, “Aku pernah berada di sisi Aun bin Abdullah bin 
Uthbah,ia berkata, “Orang yang berlebih-lebihan itu bukanlah 


Ta Palam manuskrip tertera JkSI, dan yang benar adalah yang kami cantumkan 
de. 

13 Abu Thalib Al Gadhi dalam Ilal At-Tirmidzi asa) secara marfu' dengan 
redaksi: Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan amal. 

714 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2727). 








Surah Al Furgaan 





1 orang yang memakan hartanya sendiri, melainkan orang yang 
memakan harta orang lain”. su 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal 
tersebut adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa Sr, ai 
“berlebih-lebihan” dalam belanja yang dimaksud Allah dalam konteks 
ayat ini adalah belanja yang tidak melampaui batas, yang diperbolehkan 
Allah bagi hamba-hamba-Nya. 38yi “pelit” adalah mengurangi apa 
yang Allah perintahkan, sedangkan ani adalah yang berada di antara 
dua sikap tersebut. 


Kami katakan. maknanya seperti begitu, karena orang yang 
berlebih-lebihan dan orang yang pelit memang seperti demikian. Jika 
sikap berlebih-lebihan dan terlalu hemat dalam mengeluarkan belanja 
itu diperbolehkan, tentu keduanya tidak dicela, dan tentu orang yang 
berlebihan serta orang yang terlalu hemat tidak dicela: karena perbuatan 
yang Allah izinkan, maka pelakunya tidak pantas mendapat celaan. 

-.Jika ada yang berkata, “Apakah untuk itu ada batasan populer 
yang dapat Anda jelaskan kepada kami?” | 


Jawabannya adalah, “Hal tersebut dipahami pada segala sesuatu 
dari makanan, minuman, pakaian, sedekah, amal-amal kebajikan, dan 
sebagainya. Namun kami tidak suka memperpanjang kitab ini dengan 
menyebutkan setiap jenisnya secara ' terperinci. Hanya saja, 
kesimpulannya adalah seperti yang telah. kami jelaskan, yaitu seperti 
seseorang memakan makanan lebih dari kenyang sehingga melesukan 
badannya, melemahkan kekuatannya, dan memalingkannya dari 
ketaatan kepada Tuhannya serta pelaksanaan perintah-perintah wajib- 
Nya. Hal itu termasuk berlebih-lebihan. Kemudian ia meninggalkan 
makan, sementara -ia- punya. untuk itu, .sehingga hal tersebut 
melemahkan fisiknya, menguras kekuatannya, dan melemahkannya dari 


1S Tonu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajtz 20 dengan redaksi semakna dari 
Iwad bin Abdullah bin Uthbah. 








Tafsir Ath-Thabari 


melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Hal itu 
termasuk pelit. Sementara itu, sikap yang rhoderat adalah setiap sikap 
yang terdapat di antara keduanya dari jenis yang telah kami sebutkan. 
Adapun mengenakan pakaian untuk kerapian ketika bertemu dengan 
orang-orang, menghadiri perayaan-perayaan dan perkumpulan, serta 
ketika perayaan hari-hari besar, bukan saat pergi ke kantor, atau ia 
makan makanan yang dapat menguatkannya untuk beribadah kepada 
Tuhannya dengan makanan yang dapat menghilangkan rasa laparnya, 
daripada memakan banyak makanan namun tidak membantu fisik untuk 
melakukan kewajiban kepada Allah, maka yang demikian itu keluar 
dari makna berlebih-lebihan. Bahkan itu termasuk kategori sikap 
pertengahan, ” karena Rasulullah SAW telah memerintahkan 
sebagiannya dan menganjurkan sebagian lain, seperti sabda beliau, 
“Tak ada salahnya salah seorang dari kamu mengoleksi dua pakaian, 
satu pakaian untuk kerjanya dan satu pakaian untuk shalat Jum'at 
serta hari rayanya.” Juga seperti sabdanya, “Jika Allah memberikan 
satu nikmat kepada seorang hamba, maka Dia suka melihat bekasnya 
pada dirinya.” Serta hadits-hadits lain yang sejenis, yang telah kami 
jelaskan pada tempat-tempatnya. i 
Firman-Nya: WS K3 KK KS, “Dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” 
| Maknanya adalah, mengeluarkan nafkah secara adil dan baik, 
seperti yang kami jelaskan. | 
Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: TN: 
26594. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Sulaiman, dari Wahab bin 
Munabbih, tentang firman Allah, W1 Y.(KOK—, “Dan 








Surah Al Furgaan 


26595. 


26596. 





adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian,” ia berkata, “Setengah dari harta mereka.”!5 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, “X1 
Ws LG “Dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 
antara yang demikian,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
mengeluarkan nafkah (belanja) dengan benar.” 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


26597. . 


tentang firman Allah, W15 CO (KK HK, “Dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian,” 
ia berkata, “Lafazh #'di maknanya adalah, mereka 
mengeluarkan nafkah dalam rangka menaati Allah dan 
menahan nafkah dari hal-hal yang diharamkan Allah.” 


..ja berkata: Ibrahim bin Nasyith mengabarkan kepadaku dari 


Umar (maula Ghufrah), ia berkata: Aku bertanya kepada 


Umar, “Apa itu #41?” Ia menjawab, “#51 adalah, kamu tidak 
mengeluarkan nafkah pada perkara yang tidak benar dan tidak 
menahannya dari hak yang merupakan kewajibanmu.””'? 


— Lafazh aa dengan huruf gaf berbaris fathah, dalam 
percakapan orang Arab berarti sesuatu di antara dua hal. Anda katakan 
kepada wanita yang berperawakan sedang, Wix! Hi aod Ul “dia 


sungguh 


bagus, perawakannya sedang”, sebagaimana perkataan Al 


Hathi'ah berikut ini: 


16 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2727) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/156). | 

Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami. 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2728). 

7 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2727). 


17 
1 





Tafsir Ath-Thabari 





GE Up ip ES LP SA su Lb 


“Suatu kali Umamah berkeliling dengan berkuda . Oh, alangkah bagus 
perawakan dan wajahnya.” 2 


Jika huruf gaf-nya di-kasrah-kan gal, lalu Anda katakan 2 30 
abi “Dia adalah pemimpin keluarganya”, maka maknanya adalah, dia 
mengatur urusan mereka. Padanya masih terdapat logat-logat lain, di 
antaranya: H3 4 wal as) “AM “Dia adalah pemimpin keluarganya”, 
semakna dengan B3. "8. Berarti, makna lafazh dalam ayat adalah, 
pengeluaran belanja mereka antara berlebih-lebihan dan terlalu irit 
merupakan sikap yang seimbang (moderat), tidak melampaui batasan 
“Allah dan tidak kurang dari yang diwajibkan Allah, melainkan 


pertengahan di antara itu, seperti yang diperbolehkan Allah SWT. 
Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara membaca 
firman Allah 44595 “Dan tidak (pula) kikir.” 


Mayoritas ahli gira'at Madinah membacanya 1, ai S' P dengan 
huruf ya berbaris dhammah dan ta berbaris kasrah, dari lafazh ' (ja — - 


Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya IA 15, dengan 
huruf ya berbaris fathah dan ta berbaris dhammah, berasal dari lafazh 
ja 

Mayoritas ahli gira at Bashrah membacanya !5 Al S 9 dengan 
huruf ya berbaris fathah dan ta berbaris kasrah, dari lafazh pi — A Ka 





"0 Ini merupakan satu bait dalam kumpulan syairnya, dari satu gasidah panjang 
yang berisi kisah unik Lihat Ad- Diwan (hal. 11). 

1 @Gira'at Nafi dan Ibnu Amir y 2 ya It ', dengan huruf ya berbaris dhammah dan ta 
berbaris kasrah, dari lafazh F3 —A. 
Oira'at Tonu Katsir dan Abu Amru 13 sai dengan huruf ya berbaris Jathah dan 
huruf ta berbaris kasrah. 
Oira'at penduduk Kufah '» "3 Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 513- 514). 











Surah Al Furgaan 





Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, masing- 
masing gira'at-gira'at ini dengan perbedaan redaksinya merupakan 
logat-logat yang populer di kalangan Arab dan merupakan gira'at- 
gira'at yang banyak dipakai di kalangan ahli gira'at seluruh negeri. 
Maknanya pun sama. Jadi, manapun gira'at yang dipakai oleh seorang 
gari' dalam membacanya, telah dianggap benar. 


Kami telah menjelaskan makna lafazh WW,4Y! dan Yi berikut 
bukti-bukti pendukungnya dalam perkataan orang Arab pada bagian 
yang lalu dari kitab kami ini. Oleh karena itu, kami rasa sudah cukup 
sehingga tidak perlu mengulangnya di sini. Adapun mengenai 
dinashabkannya lafazh aa ada dua alasan, dan salah satunya sudah 
disebutkan di atas, yaitu bahwa pada US diletakkan isim SW, 
dengan makna Gif WI 53 Vikil 6 ii OS “dan belanja yang mereka 
keluarkan di antara hal itu merupakan sikap yang moderat”. Kedua, 


dijadikan &«# sebagai isim, maka sekalipun ia & redaksinya 


dinashabkan namun maknanya rafa, Sebagaimana dikatakan D IS AT 
9 (d Ida dengan makna ws ud 0S ia ea Mj “kurang dari ini pun 
sudah cukup bagimu” . Demikian pula dengan firman Allah, 3, 
ap KN K “Dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 
antara yang demikian,” karena maknanya adalah W1 : u Yasa deal ng 
La, 3 “Yang moderat di tengah-tengah yang demikian”. f 


006 
Yan ag jenaka js PAN AA 


2 7 anon ce. € po 


SAN TA MY CL ab Jaa bak 


do, .. ia 


Nk OGAN AA 


72 Kata G4 dinashabkan karena menjadi khabar 25. (Penj:) 











Tafsir Ath-Thabari 
201 Ga ru A4, 
HN en 
Lp aa Ya ag ara aa 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian. 
“itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) 
akan dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat 
dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, 
kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan 
mengerjakan amal shalih: maka kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat 
dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia 
bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya.” 
(Os. Al Furgaan (25): 68-71) 


| Yakwil firman Allah: en TANI Pri) CN LA 
DARA ) CTL Ob Jai oa KET SIA pa Pa 
Tar PAPAN UG IA LE 15 MAN 
Ina GB ara, Y Ea aa Pe ea Je adik 
SA IL ap Kk (Dan orang-orang yang tidak 
menyembah tuhan ne lain beserta Allah dan tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan 
falasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang 
melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) 
dosafnya|, (yakni) akan dilipatgandakan adzab untuknya pada 
Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan 
terhina, kecuali ' orang-orang yang bertobat, beriman dan 





Surah Al Furgaan 


mengerjakan amal shalih: maka kejahatan mereka diganti Allah 
dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal 
shalih, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat 
yang sebenar-benarnya) | 


Maksudnya adalah, orang-orang yang tidak menyembah tuhan 
lain sambil menyembah Allah, berarti telah mempersekutukan dalam 
ibadah mereka kepada-Nya, melainkan memurnikan ibadah untuk-Nya 
dan menyendirikan ketaatan hanya kepada-Nya, AG slang 
“Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah.” Membunuhnya 
Sa Y) “Kecuali dengan (alasan) yang benar,” bisa jadi karena dia 
kafir sesudah masuk Islam, atau berzina sesudah menikah, atau 
membunuh orang lain, maka ia dibunuh dengan sebabnya, Ip Y 
“Dan tidak berzina,” maka mereka mengerjakan hal-hal yang Allah 
haramkan atas mereka dari kemaluan. d5 Jak»: “Barangsiapa yang 
melakukan yang demikian itu,” dan barangsiapa mengerjakan 
perbuatan-perbuatan ini, dia menyembah tuhan lain sambil menyembah 
Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, 
dan melakukan zina. Ana “Niscaya Dia mendapat (pembalasan) 
dosa(nya), ” yaitu hukuman dan siksa dari Allah seperti yang Allah 
lukiskan. GG Lg IX SAT 3 SAN Spg “WYakni) akan 
dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia akan kekal 
dalam adzab itu.” Berasal dari kata $tY!, yang termasuk ucapan Bal'a 
bin Oais Al Kinani:' 


“ “4 Pakan ai ea . 2 oe Le0 o th .. 
Cut d Gal, Gas St ESA E NN 


73 Dja adalah Bal'a bin Oais bin Rabi'ah bin Abdullah bin Ya'mar. Lihat 
biografinya dalam Al Aghani (22/68) dan Jamharah Ansab Al Arab (hal. 181). 











— Tafsir Ath-Thabari 


“Semoga Allah membalas Ibnu Urwah karena dia jadi durhaka, 
padahal kedurhakaan itu ada hukumannya. 1 

Makna 409! di sini adalah ati “hukuman”. 

Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada 
Rasulullah SAW karena ada satu kelompok kaum musyrik yang hendak 
masuk Islam dari kalangan yang pernah terlibat dalam dosa-dosa ini. 
' Oleh karena itu, mereka takut keislaman mereka tidak ada gunanya 
dengan adanya dosa-dosa yang lalu itu. Mereka kemudian bertanya 
kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Allah SWT lantas 
menurunkan ayat ini, yang memberitahu mereka bahwa Allah 
menerima tobat orang-orang yang bertobat dari mereka. Riwayat- 
riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: | 


26598. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ya'la bin Muslim 
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu'Abbas, 
bahwa beberapa orang dari kaum musyrik pernah membunuh 
banyak jiwa. Lalu mereka mendatangi Muhammad SAW dan 
berkata, “Dakwah yang kau serukan kepada kami sungguh 
bagus sekiranya kau beritahu kami bahwa apa yang telah kami 
kerjakan itu ada penebusnya.” Lalu turunlah ayat, Y 3, 


GEN NN SAI Lap 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 
dan tidak berzina.” Serta ayat, Ta detasi Gal Saas 33 
SN KS os IMA “Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang 
melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah 








M4 Tonu Outaibah dalam Gharib Al Our 'an (hal. 315), Al Mawardi dalam An-Nukat 
wa Al Uyun (4/158), dan Al Gurthubi dalam tafsirnya (13/76). 


419 


Surah Al Furgaan: 





kamu berputus asa dari rahmat Allah'.” Sampai ayat, dj us 
Lana LN ELNINN sek “Sebelum datang adzab 
kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak 
menyadarinya.” (Os. Az-Zumar (39): 53-55) 


Ibnu Juraij berkata: Mujahid juga mengatakan dengan uwayat 
yang sama seperti perkataan Ibnu Abbas." 


26599. Abdullah bin Muhammad Al Faryabi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu : 
Muawiyah, dari Abu Amru Asy-Syaibani, dari Abdullah, ia 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 
apa saja dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, “Kau 
nyatakan Allah memiliki tandingan, padahal Dia telah 
menciptakanmu, bahwa kau bunuh anakmu karena ia makan ! 
bersamamu (takut miskin) dan (co 726 kau berzina dengan istri | 
tetanggamu.' Rasulullah SAW membacakan kepada kami | 
ayat, Kiky Sioatae 253 DI 2 LRT UN 

Se Pan y 9 Ex “Dan orang-orang yang eat menyembah 
Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak.membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) 
yang benar, dan tidak berzina. 2 


26600. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Manshur, dari 
Abu Wa'il, dari Amru bin Syurahbil, dari Abdullah, ia berkata: 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?” 





725 Al Bukhari dalam Tafsir Al Our'an (4532) dan An-Nasa'i dalam As-Sunan Al 
. Kubra (3467). 
Dalam manuskrip tertera si (atau), dan yang benar adalah yang kami cantumkan 
of (bahwa). 
2! Al Bukhari dalam shahihnya (6468) dengan sedikit perbedaan redaksi dari 
Amru bin Syurahbil bin Abdullah, dan Abu Ya'la dalam musnadnya (9/101). 


726 











Tafsir Ath-Thabari 


Beliau menjawab, “Kau jadikan Allah memiliki tandingan, 
padahal Dia telah menciptakanmu.” Aku berkata, “Kemudian 
apa?” Beliau menjawab, “Kau bunuh anakmu karena takut ia 
makan bersamamu.” Aku berkata, “Kemudian apa?” Beliau 
menjawab, “Kau zinai istri tetanggamu.” Allah lalu 
menurunkan ayat sebagai pembenaran atas ucapan Rasulullah 
SAW tersebut, ai, AA GERY SA GI AA LA HA, 
Lip $ Ah Y) 2 -- “Dan orang-orang yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. sebal 


26601. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ali bin Gadim menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Asbath bin Nashr Al Hamdani menceritakan kepada kami dari 
Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abu Maisarah, dari Abdullah 
bin Mas'ud, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang serupa. 


26602. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Pamanku (Yahya bin Isa) menceritakan kepadaku dari 
Al A'masy, dari Sufyan, dari Abdullah, ia berkata: Seorang 
lelaki pernah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, “Wahai : 
Rasulullah, dosa apa yang paling besar?” Ia kemudian 
menyebutkan hadits serupa. 


26603. Ahmad bin Ishak Al Ahwadzi menceritakan k ia 
berkata: Amir bin Mudrik menceritakan kepada kami, ia 
berkata: As-Sarri (maksudnya Ibnu Ismail) menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Asy-Sya'bi menceritakan kepada 

“kami dari Masrug, ia berkata: Abdullah berkata, “Pada suatu 


78 Aj Bukhari dalam shahihnya (4207), Muslim dalam shahihnya (86), Abu Daud 
dalam As-Sunan (231), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Our'an (3182), Ahmad 
dalam musnadnya (1/464), dan An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (3476). 

















Surah Al Furgaan 


26604. 


hari Rasulullah SAW keluar. Lalu aku mengikutinya. 
Kemudian beliau duduk di atas tanah yang tinggi, dan aku pun 
duduk di tempat yang lebih rendah darinya, sementara 
wajahku sejajar dengan dua lututnya. Aku pun 
mempergunakan kesempatan berduaan dengannya, dan aku 
berkata, “Dengan Ayah dan Ibuku, wahai Rasulullah, dosa apa 
yang paling besar?” Beliau menjawab, “Kau nyatakan Allah 
memiliki tandingan, padahal Dia telah menciptakanmu.” Aku 
lalu bertanya, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Kau 
bunuh anakmu karena kau tidak suka dia makan bersamamu.” 
Aku berkata, “Kemudian apa?” Beliau menjawab, “Kau zinai 
istri tetanggamu.” Beliau lalu membaca ayat, CL sa, 
Ka Ul Pri “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 
yang lain....”'2 | 

Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalag bin 
Ghannam .menceritakan kepada kami dari Za'idah dari 
Manshur, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku, 


catau diceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, bahwa 


Abdurrahman bin Abza pernah menyuruhnya bertanya kepada 
Ibnu Abbas tentang dua ayat dalam surah An-Nisaa', 543 
eren Hata Is “Dan barangsiapa yang membunuh 
seorang mukmin dengan sengaja....” (Os. An-Nisaa' (4J: 93) 
Serta ayat dalam surah Al Furgaan, CI 3G AS J3 03 
“Barangsiapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia 
mendapat (pembalasan) dosa(nya).” Sampai, VGA. 35, 
“Dan Dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan 
terhina.” Ibnu Abbas menjawab, “Jika seseorang telah masuk 
Islam dan mengetahui syariat-syariatnya serta perintah- 


perintahnya, kemudian dia membunuh seorang mukmin 


79 Ybnu Katsir dalam tafsirnya (10/324). 











26605. 


Tafsir Ath-Thabari 


dengan sengaja, maka tidak ada tobat baginya. Sementara itu, 
ayat dalam surah Al Furgaan, manakala ayat tersebut turun, 
orang-orang musyrik Makkah berkata, “Kami telah 
menyekutukan Allah dan membunuh jiwa yang Allah 
diharamkan tanpa alasan yang benar, maka apa gunanya kami 
masuk Islam?” Lalu turunlah ayat, S6 ey SI Kecuali orang- 
orang yang bertobat”. Maksudnya, siapa saja yang bertobat di 
antara mereka, maka tobatnya diterima”. 2730 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Sa'id bin 


Jubair menceritakan kepadaku, atau ia berkata: Al Hakam 


menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: 
Abdurrahman bin Abza pernah menyuruhku. Ia berkata: 
Tanyalah Ibnu Abbas tentang kedua ayat ini, apa maksud ayat 
dalam surah Al Furgaan, Dea MN RSI Git, 
Kah NENGA ea Al “Dan - an yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak 
membunuh jiwa yang: diharamkan Allah (membunuhnya) 
kecuali dengan (alasan) yang benar.” Serta ayat dalam surah 


35 Pt Vs 74 » . K4 
An-Nisaa', 2LGS 23655 GA Lai JAS 029 “Dan 


— barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 


sengaja maka balasannya ialah Neraka Jahanam.” (Os. An- 
Nisaa' (4): 93). Aku lalu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang 
hal tersebut, dan ia menjawab, “Manakala Allah menurunkan 
ayat dalam surah Al Furgaan, orang-orang musyrik Makkah 
berkata, “Kami telah membunuh jiwa yang Allah haramkan, 
dan kami telah menyembah tuhan selain Allah”. Dia lalu 
berfirman, Kuroe KE J2 AG SE Ny “Kecuali orang- 


| 20 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (2/624), ia menukilnya dari Abd bin 
Humaid, Al Bukhari, Al Hakim, Ibnu Mardawaih. Al Bukhari dalam shahihnya 
(4487) dengan redaksi senada, serta Muslim dalam shahihnya (3023). 












































Surah Al Furgaan 





orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih.” 

Berarti, ayat ini untuk mereka. Adapun ayat dalam surah An- 
Nisaa', ra 25Ta Keep Lha aya “5 5 ga3g “Dan 
barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja maka balasannya ialah Neraka Jahanam.” (Os. An- 
Nisaa' (4J: 93) maknanya adalah, jika seseorang telah 
mengetahui Islam, kemudian ia membunuh seorang mukmin 
secara sengaja, maka ganjarannya adalah Jahanam, tidak ada 
tobat baginya”. Aku (Sa'id) kemudan menyebutkannya kepada 
Mujahid, dan ia berkata, “Kecuali orang yang menyesal 7?! 


26606. Muhammad bin Auf Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Ahmad bin Khalid Adz-Dzihni menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari 
Manshur bin Al Mu'tamir, ia berkata: Sa'id bin Jubair 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Abdurrahman 
bin Abza berkata kepadaku, “Tanyalah Jbnu Abbas tentang 
dua ayat ini, EK IX EL Hills "Dan orang-orang 
yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah'. 
Sampai ayat, GG ga T Kecuali orang-orang yang bertobat. 
Serta ayat, een BEP aya 5 ya3 “Dan barangsiapa yang 
membunuh seorang mukmin Pen sengaja....” 


Aku lalu bertanya. kepada Ibnu Abbas tentangnya. Ia 
menjawab, “Ayat dalam surah Al Furgaan i ini diturunkan di 
Makkah, sampai firman-Nya, UG£.x3 RE, 'Dan dsia akan 
kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina'. Orang-orang 
musyrik pun berkata, “Apa gunanya kita masuk Islam, 
sementara kita telah menyekutukan Allah, membunuh jiwa 
yang Allah haramkan, dan melakukan perbuatan-perbuatan 


81 Al Bukhari dalam shahihnya (3642). dengan redaksi yang serupa, Abu Daud 
dalam As-Sunan (4273), dan Al Baihagi dalam As-Sunan (8/16). 














26607. 


26608. 


26609. 


Tafsir AthThabari 


keji”. Allah lalu menurunkan ayat, KE Ju AG GG pa Y) 
Ke 'Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan 
mengerjakan amal shalih...'. Adapun orang yang masuk Islam 
dan telah mengetahuinya, kemudian ia membunuh, maka tak 
ada tobat baginya??? 


Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu 
Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 
NA EL SA AI An al CL 2 
“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain 
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang 
benar...” Ia berkata, “Ayat ini diturunkan terkait dengan 
orang-orang musyrik.” 


Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id . 


bin Jubair, ia berkata: Abdurrahman bin Abza pernah 
menyuruhku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat, Y 1 sat 
Aa UII Pri e Lou “Dan orang-orang yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah.” Kemudian ia 
menyebutkan ucapan senada. 


Abdul Karim bin Umair menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ibrahim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Isa bin Syu'aib bin Tsauban (maula bani Ad-Dail dari 
penduduk Madinah) menceritakan kepada kami dari Fulaih 
As-Syammas, dari Ubaid bin Abu Ubaid, dari Abu Hurairah, 


"82 ' Muslim dalam shahihnya (3022). 
738 " Muslim dalam shahihnya (3023) serta An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra 
(11114) dan Al Mujtaba (4002, 7/86). 



































Surah Al Furgaan 


ia berkata: Aku pernah shalat Isya bersama Rasulullah SAW. 
Kemudian aku pulang. Tiba-tiba ada seorang perempuan di 
depan pintu rumahku, maka aku mengucapkan salam. Pintu 
dibukakan, dan aku pun masuk. Ketika aku sedang shalat di 
tempat shalatku, tiba-tiba dia mengetuk pintu. Aku pun. 
mengizinkannya masuk, dan dia pun masuk. Dia lalu berkata, 
“Aku mendatangimu untuk bertanya tentang satu perbuatan 
yang telah aku kerjakan, apakah masih ada tobat untukku. Aku 
telah berzina, kemudian aku melahirkan anak, dan aku 
membunuhnya.” Aku menjawab, “Tidak, bahkan tak ada 
kenyamanan dan kemuliaan” Ia pun bangkit seraya 
mengucapkan kata-kata penyesalan, “Duh, apakah makhluk 
yang bagus ini diciptakan untuk neraka?” | 

Kemudian aku shalat Subuh bersama Rasulullah pada Subuh 


malam itu. Setelah itu kami duduk menunggu izin menjumpai 
beliau, dan kami diizinkan, maka kami pun masuk. Orang 


". yang tadinya bersamaku lalu keluar, dan aku belakangan. 


Beliau lalu berkata, “Ada apa hai Abu Hurairah, apakah kau 
mempunyai keperluan?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, tadi 
malam aku shalat bersamamu. Kemudian aku pulang.” Aku 
ceritakan kepada beliau tentang kedatangan perempuan itu. 
Rasulullah lalu bertanya, “Apa yang kau katakan 
kepadanya?” Aku katakan kepadanya, “Tidak, demi Allah, 
bahkan tak ada kenyamanan dan kemuliaan.” Rasulullah lantas 
berkata, “Alangkah buruk perkataanmu! Tidakkah kau baca 
ayat, SNN) Al da GELI AM, "Dan orang-orang yang 
tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah'. Serta Y| 


ne KE IE G3 GE oa Kecuali orang-orang yang 


. bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih?” 








26610. 





Tafsir Ath-Thabari 


Aku pun keluar. Aku tidak meninggalkan satu tempat tinggal 
dan satu rumah pun di Madinah kecuali aku berdiri di 
depannya lalu berkata, “Jika pada kalian terdapat perempuan 
yang telah datang kepada Abu Hurairah tadi malam, maka 
hendaklah ia mendatangiku dan hendaklah ia bergembira.” 
Setelah aku selesai shalat Isya bersama Rasulullah SAW pada 
malamnya, ternyata ia (perempuan tersebut) berada di pintu 
rumahku. Aku lalu berkata, “Bergembiralah, sebab aku telah 


. menemui Nabi SAW, kemudian aku ceritakan kepada beliau 


tentang permasalahanmu yang kau katakan kepadaku, dan apa 
yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata beliau berkata, 
“Alangkah buruk perkataanmu! Tidakkah kau baca ayat ini'.” 
Lalu aku membacakannya kepada perempuan tersebut. Ia pun 
menyungkur sujud seraya berkata, “Segala puji bagi Allah 
yang telah menjadikan untukku jalan keluar dan tobat dari hal- 
hal yang telah aku lakukan.” 


Perempuan tersebut dan anaknya pun merdeka karena 


| anugerah Allah, dan sungguh aku telah bertobat dari apa yang 


telah aku lakukan.” 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin 
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Amru bin Malik, 
dari Abu Al Jauza, ia berkata, “Aku seringkali mendatangi 
Ibnu Abbas selama tiga belas tahun, dan tak ada sesuatu pun 
dari Al Our'an kecuali aku tanyakan kepadanya. Utusanku 
juga seringkali mendatangi Aisyah. Aku tidak pernah 
mendengarnya dan mendengar seorang ulama pun mengatakan 


734 Aj Ugaili dalam Ad-Dhu'afa (3/380). 








Surah Al Furgaan 





bahwa Allah berfirman kepada dosa, “Aku tidak 


mengampuninya”. sa 


Para ahli takwil jabnya berpendapat bahwa ayat ini telah di- 


— nasakh (dibatalkan hukumnya) dengan ayat dalam surah An-Nisaa'. 
— Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26611. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
. Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al 
».. Mughirah bin Abdurrahman Al -Harrani mengabarkan 
kepadaku dari Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Zaid, bahwa ia 
pernah masuk ke rumah ayahnya (Zaid), sementara waktu itu 
di samping ayahnya ada seorang lelaki Irak sedang bertanya 
kepadanya tentang ayat dalam surah Al Furgaan ini dan ayat 
dalam surah An-Nisaa', 4545 JL 33 “Dan 
barangsiapa yang membunuh seorang mukmin sp TN 
sengaja.” (Os. An-Nisaa' (4J: 93). Zaid bin Tsabit lalu 
menjawab, “Aku telah mengetahui ayat yang me-naskh dari 
li yang di-nasakh. Ayat dalam surah An-Nisaa' me-nasakh-nya 
(ayat Al Furgan) enam bulan sesudahnya.”7?6 


26612. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Adh-Dhahhak bin 
.Muzahim, ia berkata, “Jarak waktu antara surah ini (Al 
Furgaan) dengan surah An-Nisaa' (KAL LL JS 533 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin ena 


sengaja.” (Os. An-Nisaa' (4: 93) adalah tujuh tahun.” 


Ibnu Juraij berkata: Al Gasim bin Abu Bazzah mengabarkan 
kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, 


28 Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/221) dan As-Suyuthi dalam Ad- 
Durr Al Mantsur (2/558). 
36 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/221). 


1 488 $ 





Tafsir Ath-Thabari 


“Apakah bagi orang yang membunuh seorang mukmin masih 
ada tobat?” Sa'id menjawab, “Tidak.” Ia (Al Oasim) lalu 
membacakan seluruh ayat ini (Al Furgaan) kepadanya. Lantas 
Sa'id bin Jubair berkata, “Aku pernah membacakannya kepada. 
Ibnu Abbas sebagaimana kau membacakannya kepadaku. Lalu 
ia (Ibnu Abbas) menjawab, “Ini adalah surah Makkiyah yang 
telah di-nasakh oleh satu na Madaniyah, yaitu ayat dalam 
surah An-Nisaa””.”73 


Kami telah menjelaskan pendapat yang benar tentang ayat 
dalam surah An-Nisaa' ini, sehingga kami tidak perlu mengulangnya 
lagi. Ta 

Seperti pendapat kami tentang makna au, maka kira-kira 
seperti itulah pendapat para ahli takwil. Hanya saja, mereka 
mengatakan bahwa makna AI adalah siksaan yang Allah timpakan 
kepada orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar ini di sebuah 
lembah di Neraka Jahanam yang bernama adi. Mereka “yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26613. Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al 
Mur'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar ayahku menceritakan dari Oatadah, dari Abu 
Ayyub Al Azadi, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “oi 
adalah sebuah lembah di dalam Neraka Jahanam.” 


26614. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berisi 
Abu -Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 





87 Al Bukhari dalam shahihnya (4484), Muslim dalam shahihnya (3023), An- 
Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (11370), dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(12/69) serta Al Ausath (3/368). 

78 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2730) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/158). 























Surah Al Furgaan 





. ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 

— Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, CGISG “Niscaya 
Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), ” ja berkata, “Sebuah 
lembah di dalam Neraka Jahanam.” 


26615. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid. Ibnu Humaid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

. menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Ikrimah, tentang 
firman Allah, CC IG S5 JS 515 “Barangsiapa. yang 
melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat 
(pembalasan) dosa(nya),” Ia berkata, “Sebuah lembah di 
dalam Neraka Jahanam yang isinya adalah para pezina.”4 


26616. Al Abbas bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: 
“ Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syargi bin Outhami menceritakan kepada kami dari Lugman 
bin Amir Al Khuza'i, ia berkata: Aku pernah mendatangi Abu 
Umamah Shadiy bin Ajlan Al Bahili. Lalu aku berkata, 
“Ceritakanlah kepadaku hadits yang pernah kau dengar dari 
Rasulullah.” Lantas ia memintakan makanan untukku. Ia 
kemudian berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya 
sebuah batu seberat ratusan dicampakkan dari pinggir Neraka 
Jahanam, maka batu itu tidak akan sampai ke dasarnya 
selama lima puluh tahun, kemudian ia (batu itu) akan sampai 
ke Ghayy dan Atsam'.” Aku (Lugman) lalu berkata, “Apa itu 


79 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 507), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2730), 
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (4/50). 

10 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2730) dengan redaksi yang sama dari 
Ikrimah, bukan dari jean 


Csso | 





Tafsir Ath-Thabari 


Ghayy dan Atsam?” Ia (Abu Umamah) menjawab, “Dua sumur 
di bagian paling bawah dari Neraka Jahanam, yang mengalir 
nanah para penghuni neraka. Keduanyalah yang disebutkan 
Allah dalam kitab-Nya, LX Sab GpS Girl las Ga 
“Mereka menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa 
nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan”. (Os. 
Maryam (19J: 59) Serta dalam surah Al Furgaan, 543 LI, 
KK B5 Jak “Dan tidak berzina, barangsiapa yang 
melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat 
(pembalasan) dosafnya)' "14 


26617. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ui Sk “Niscaya Dia mendapat 
(pembalasan) dosafnya),” ia berkata, “A0 artinya FA 
(keburukan). Akan cukuplah bagimu apa yang terdapat di balik 
itu, GMN sa ah SNI S2) (Yakni) akan 
dilipatgandakan adzab untuknya pada Hari Kiamat dan dia | 
akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina'.”” : 


26618. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, GC 5G 
“Niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(fnya),” ia berkata, 
“ylis hukuman. ut adalah sebuah lembah di dalam Neraka 
Jahanam.” | | 








11 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (3/129). 
142 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/220) dengan sanad yang sama 
' sampai kepada Ibnu Zaid, akan tetapi ia tidak menyebutkannya dengan redaksi 
“ag, melainkan dengan redaksi semakna hukuman dan ganjaran. 
43 “Al Mawardi dalam 4n-Nukat wa Al Uyun (4/158) dan Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (8/2730). 

















Surah Al Furgaan 





26619. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Husyaim, ia berkata: Zakariya 

—. bin Abu Maryam mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Umamah Al Bahili berkata, “Sesungguhnya 
jarak antara bibir Neraka Jahanam sampai ke dasarnya adalah 
tujuh puluh tahun jarak perjalanan dengan sebuah batu yang 
jatuh ke dalamnya, yang besarnya seperti ratusan kali batu 
besar.” Seorang lelaki lalu berkata kepadanya, “Apakah masih 
ada sesuatu di bawah itu?” Ia menjawab, “Ya, lembah Ghayy 
dan Atsam? 14 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara membaca ayat, 
KA 3 LA 2 G0 “Wakni) akan dilipatgandakan adzab 
untuknya pada Hari Kiamat.” 


Mayoritas ahli gira'at pelosok negeri (selain Ashim) 
membacanya Gk33A dengan jazam (sukun) dan XX5 dengan jazam. 


— Ashim membacanya Yel dengan rafa' (dhammah), Wsx43 
dengan rafa', dan kedua-duanya menempati posisi mubtada." 


Menurut (Ashim), kalimat ayat selesai pada lafazh CGI 31 
“Niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).” kemudian dimulai 


4 Ybnu Al Mubarak dalam 4z-Zuhd (1/86) dengan redaksi yang sama secara 
mauguf, Al Hakim dalam Al Mustadrak (4/639) dengan redaksi senada secara 
marfu', Ath-Thabrani dalam Al Kabir (20/169), Al Mundziri dalam At-Targhib 

- wa At-Tarhib (4/256), dan Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (10/389). 

28 Ini merupakan gira'at Abu Bakar, Ibnu Amir, dan Al Mufaddhal, semuanya 

dari Ashim. Lihat 4! Bahr Al Muhith (8/130-131). 

Oira'at Ibnu Katsir Jaa, dengan tasydid dan jazam. Nun 

Oira'at Ibnu Amir Liktaj dengan tasydid dan rafa', serta Asy, dengan rafa' 

juga. : 

Oira'at Abu Bakar 1&taj dengan huruf alif dan rafa', serta Wxi5 dengan rafa'. 

Oira'at ulama lainnya YifCa) dan Ws4j3 dengan huruf alif dan jazam pada - 

keduanya. Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 514). 


146 


(492 





Tafsir. Ath-Thabari : 


lagi dengan lafazh, SIKA Sex “(Yakni) akan Aan 
adzab untuknya.” 


Oira'at yang belia menurut kami adalah dengan men-jazam- 
kan kedua kata tersebut 41155 dan 255," sebagai penafsiran bagi 
lafazh Au, bukan sebagai ff 'I-nya. Ta keduanya adalah fi 'I-nya, 
maka baris yang tepat padanya adalah rafa" (dhammah), sebagaimana 
perkataan penyair berikut ini: i:148 


Nya P3 Lani SP Jani 06 ey dl Ea 
“Bila kau mendatanginya malam hari menuju cahaya apinya. 


Kau temukan sebaik-baik api menurutnya sebaik-baik nyala. 211 


Di sini lafazh sai di-rafa'-kan karena i ia adalah f1 bagi lafazh 


&ti, yang maknanya La db ya UG 3 355 “Dan Dia akan kekal 
dalam adzab itu, dalam keadaan terhina.” 


Dia akan tinggal di dalamnya sampai tiada akhir-dalam 
“kehinaan. 

Wae TG Int ia GE aya KI “Kecuali' orang-orang yang 
bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih,” dan siapa yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan Allah ini, maka ia 
akan mendapatkan balasan. GE ga NI “Kecuali orang-orang yang 
bertobat,” yang kembali menaati Allah dengan meninggalkan 
perbuatan-perbuatan tersebut dan kembali kepada hal-hal yang diridhai 
Allah, (C5 “Beriman,” membenarkan apa yang dibawa nabi Allah 
Muhammad, Kake YGG J5£5, “Dan mengerjakan amal shalih,” dan 


41 Bahkan kedua gira'at tersebut adalah gira'at populer yang dipakai oleh para 
ahli gira'at seluruh negeri. Oleh karena itu, membacanya dengan salah satu 
(dari kedua gira'at) tersebut telah dianggap benar. Lihat Ithaf Fudhala' Al 
Basyar (hal. 330). 

48 Penyair yang dimaksud adalah Al Huthai'ah. 

749 Ini merupakan satu bait dari gasidah panjang. Lihat Ad-Diwan (hal. 51) dan 
Samth Al-LaNi'i (hal. 345). 








Surah Al Furgaan 





mengerjakan amal-amal yang Allah perintahkan serta berhenti dari hal- 
hal yang telah dilarang Allah. 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat, Adik 
aa Hata 2XI IG “Maka itu kejahatan mereka diganti Allah 
dengan kebajikan.” 

Sebagian berpendapat bawa maknanya adalah, keburukan amal- 
amal mereka dalam syirik diganti oleh Allah dengan amal-amal yang 
bagus. dalam Islam. Allah mengganti kesyirikannya dengan keimanan, 
mengganti perbuatannya membunuh orang-orang beriman dengan 
perbuatnnya membunuh - orang-orang yang ingkar terhadap-Nya, dan 
mengganti perbuatan zinanya dengan iffah dan menjaga kehormatan. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


20137. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 

.. firman Allah, Gx. AN IL 3s “Maka itu kejahatan 
mereka diganti Allah,” ia berkata, “Mereka adalah orang- 
orang mukmin yang tadinya melakukan amal-amal jahat. Allah 
telah membuat mereka benci terhadap hal itu. Dia mengubah 
mereka menjadi suka kepada kebaikan-kebaikan dan 
mengganti tempat kejahatan-kejahatan mereka dengan 
kebaikan-kebaikan.”” 

26620. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 

“ Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Kado KE Ja 1 GG apa Y) “Kecuali orang-orang yang 
bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih....” ia berkata, 


"0 YTynu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2733), nomer riwayat kami Bold (tebal) 
karena memang nomernya tidak urut seperti tertera dalam kitab aslinya —Ed. 


2 











26621. 


26622. 


Tafsir Ath-Thabari 


“Mereka adalah orang-orang yang bertobat lalu melakukan 
ketaatan. Allah telah mengganti kejahatan-kejahatan mereka 
menjadi kebaikan-kebaikan ketika mereka bertobat.”””! 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya gub 
menceritakan kepada kami dari Sa'id, tentang ayat, Y zat 
YAA UI Pri u Los “Dan orang-orang yang. tidak 


'menyembah Tuhan yang lain...” Wahsyi dan sahabat- 


sahabatnya berkata, “Bagaimana kita bisa bertobat, sementara 
kita telah menyembah berhala-berhala, membunuh orang- 
orang mukmin, dan menikahi wanita-wanita jeena Allah 
lalu menurunkan ayat kepada beban Ie Mag Gbu ji 
gala Hee AI daa AG Ia Kara KG “Kecuali orang- 
orang yang bertobat, beriman dan ia amal shalih, 

maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan." 

Allah membuat mereka mengganti perbuatan menyembah 
berhala-berhala menjadi menyembah Allah. Membuat mereka 


mengganti berperang bersama kaum musyrik menjadi 


berperang bersama kaum muslim untuk melawan kaum 


musyrik. Membuat mereka mengganti perbuatan menikahi 
wanita-wanita musyrik menjadi menikahi wanita-wanita 

mukmin.”7?2 | 
Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia ea Ibnu Abbas berkata 
tentang firman Allah, 5x22 Me Ag 345 “Maka itu 
kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.” Dia 
berkata, “Allah mengganti kemusyrikan menjadi keimanan, 





751 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini pada referensi-referensi 
yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atsar yang lalu. 
152 Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Auliya (4/284). 


Surah Al Furgaan 





perbuatan memerangi menjadi berhenti memerangi, dan 
. mengganti perbuatan zina menjadi menjaga kehormatan.” 


26623. Diceritakan kepada kami dari Al Husein, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, S2 WI) Al 4 Loe Li “Dan 
orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain,” ia 

:», berkata, “Ayat ini adalah Makkiyah, diturunkan di Makkah.” 

.. Tentang ayat, d5 jiby23 “Barangsiapa yang melakukan yang 
demikian itu,” ia berkata, “Maksudnya adalah berbuat syirik, 
membunuh, dan berzina, seluruhnya.” 


Manakala Allah telah menurunkan ayat tersebut, orang-orang 
musyrik Makkah berkata, “Muhammad menyangka orang 
yang berbuat syirik, membunuh, dan berzina, akan masuk 
neraka dan tak ada baginya kebaikan di sisi Allah.” Allah lalu 
menurunkan ayat, G6 ga NI “Kecuali orang-orang yan 
“bertobat,” di antara orang-orang musyrik Makkah, Si 
anne aa 2S Ii “Maka itu kejahatan mereka diganti 
Allah dengan kebajikan.” Allah mengganti tempat syirik, 
— pembunuhan, dan zina, menjadi keimanan kepada Allah dan 
masuk ke dalam Islam, yaitu penggantian di dunia. Tentang 
hal tersebut, Allah menurunkan ayat, 2-41 de SI Gill Gas Ja 
“Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
»: terhadap diri mereka sendiri'.” (Os. Az-Zumar (891: 53) 
| Mementingkan diri mereka dengan hal tersebut. 54 Ijla1 5 Y 
Kr Asal 3G5 Janganlah kamu berputus asa dari 
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya.” (Os. Az-Zumar (39): 53) Maksudnya adalah dosa- 


78 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/158), Al Wahidi dalam tafsirnya 
(2/784), dan Abu As-Su'ud dalam tafsirnya (6/230). 














26624. 


26625. 


Tafsir Ath-Thabari 


dosa yang berkaitan dengan syirik. Allah berfirman kepada 
mereka, “Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan pasrahlah 
kepada-Nya.” Mengajak mereka kepada Islam. 

Berarti, kedua ayat tersebut adalah Makkiyah, sedangkan ayat 
dalam surah An-Nisaa' ayat 93, GK Aa IL 33 
“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan 
sengaja,” adalah Madaniyah (diturunkan di Madinah). Jarak 
waktu antara ayat ini dengan ayat dalam surah Al Furgaan 
adalah delapan tahun.” | 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah 
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid, ia berkata: 
Ibnu Abbas pernah ditanya tentang firman Allah, 41 3G 
Kan Aa “Kejahatan mereka diganti Allah dengan 
kebajikan.” Ia lalu menjawab, 


Kar ya Je 3 aa en MA 


“Mereka berubah sesudah terseret dosa menjadi berpaling 


dan sesudah lama merasa tenteram menjadi tidak nyaman.” 2213 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, TG GL dil aa CG LAI Gil “Dan 
orang-orang yang tidak Pas epaN Tuhan yang lain.” 

Sampai ayat, ana Helaa Am Ia ad “Maka itu 
kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan.” Ia 


184 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/53) secara ringkas, dan Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/250) dengan senaAya kepada Adh- 
Dhahhak. 
788 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (2133): 





Surah Al Furgaan 





berkata,'98 “Orang-orang musyrik. berkata, “Demi Allah, 
mereka yang bersama Muhammad tidak lain kecuali bersama 
kita”. Allah lalu menurunkan ayat, CAK, SE 2 | “Kecuali 
orang-orang yang bertobat, beriman Tobat dari syirik dan 
mempercayai hukuman Allah dan Rasul-Nya. me KG I.5, 
“Dan mengerjakan amal shalih.” Membenarkan. 31X & nih 
Ea AAN “3! Maka itu kejahatan mereka diganti Allah 
4 dengan kebajikan'. Allah mengganti amal-amal mereka yang 
: jahat, yang tadinya terdapat dalam kesyirikan, dengan amal- 
amal shalih ketika mereka masuk ke dalam keimanan.” 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
Allah mengganti kesalahan-kesalahan mereka di dunia menjadi 
kebaikan-kebaikan bagi mereka pada Hari Kiamat. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26626. Ahmad bin Amru Al Bashri menceritakan kepadaku, ia 

.. berkata: Ouraisy bin Anas, Abu Anas menceritakan kepada 

“ kami, ia berkata: Shalih bin Rustam menceritakan kepadaku 

dari Atha Al Khurasani, dari Sa'id bin Al Musayyab, tentang 

ayat, ya aan 1 Ia AP J6 “Maka itu kejahatan 

mereka diganti Allah dengan kebajikan,” ia berkata, 

“Kesalahan-kesalahan mereka berubah menjadi kebaikan- 
kebaikan bagi mereka pada Hari Kiamat.” 


26627. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
. Muhammad bin Hazim Abu Muawiyah menceritakan kepada 

| kami dari Al A'masy, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu 

Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku sungguh 








1756 


Dalam manuskrip, kalimat seudahnya tertera o-l—- (ini), dan kami merasa tidak 
ada maknanya. 
21 Ibnu Athiyah dalam Al Mahanras Al Wajiz (4/221) dari Ibnu Zaid dengan 
redaksi senada. : 

78 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2723) dengan redaksi senada. 











tahu penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka dan 
penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam 
surga.” Lanjut beliau, “Seseorang akan didatangkan pada 
Hari Kiamat, lalu dikatakan, “Hapuslah dosa-dosa besarnya 
dan tanyalah dia tentang dosa-dosa kecilnya'. Kemudian 
dikatakan kepadanya, “Kau telah melakukan begini dan 
begitu, kau telah melakukan begini dan begitu'. Ia menjawab, 
Ya Rabb, sungguh aku telah melakukan hal-hal yang tidak 
aku lihat tertera di sini'.” Rasulullah SAW tertawa hingga. 
terlihat gigi serinya, seraya berkata, “Lalu dikatakan 
kepadanya, “Bagimu ganti setiap kejahatan menjadi 
kebaikan”. | 
Abu Ja'far berkata: Takwil yang paling tepat untuk ayat itu di 
antara dua takwil tersebut adalah takwil yang mengatakan bahwa 
maknanya adalah, mereka itu Allah ganti kesalahan-kesalahan mereka, 
perbuatari-perbuatan syirik mereka, dengan kebaikan-kebaikan dalam 
Islam, dengan membuat mereka berpaling dari hal-hal yang Dia murkai 
menuju hal-hal yang Dia ridhai. 


Kami mengatakan pendapat tersebut sebagai takwil yang paling 
tepat bagi ayat ini karena perbuatan-perbuatan jahat itu telah berlalu 
dengan segenap sifat buruknya, dan tidak boleh mengubah satu 
substansi yang telah berlalu dengan satu sifat menjadi sebaliknya, 
kecuali mengubahnya dari sifat sebelumnya menjadi sifat lain. Jika 
— Allah melakukannya seperti itu, tentulah kesyirikan orang kafir —yang 
merupakan kesyirikan dalam kekafiran— dengan sendirinya berubah. 
menjadi keimanan kepada Islam pada: Hari Kiamat, dan seluruh 
kemaksiatannya otomatis berubah menjadi ketaatan, dan itu tidak 
mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. 


79 Ahmad dalam musnadnya (5/170). 








Surah Al Furgaan 





| Firman-Nya: C3 bat Al 5G “Dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

Maksudnya adalah, Allah memiliki pengampunan sll 
dosa-dosa orang yang bertobat dari hamba-hamba-Nya dan kembali 
menaati-Nya, serta memiliki sifat belas kasih terhadapnya, sehingga Dia 
tidak menghukumnya atas dosa-dosanya sesudah ia bertobat darinya. 


.. Firman-Nya: Gkep3 “Dan orang-orang yang bertobat.” 


Maksudnya adalah, siapa yang bertobat di antara orang-orang 
muiik itu, lalu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, re J425 
. “Dan mengerjakan amal shalih,” serta taat menjalankan perintah-Nya, 
akan Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya dalam syirik dengan 
amal-amal baik dalam Islam, seperti yang Dia lakukan terhadap orang- 
orang yang bertobat dan beramal shalih —sebelum turunnya ayat ini— 
dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26628. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia Dekan, Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, CE M5 IA Ka J3 GE 
“Maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat 
yang sebenar-benarnya.” Ia berkata: Ayat ini ditujukan 
kepada orang-orang musyrik yang berkata kepada sahabat- 
sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat, dil « ALAN I 23 
Aa WI “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan 
yang lain” Sampai firman-Nya, K5 bet Al 3G “Dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
Mereka tidak lain kecuali bersama kita. Ayat, J2 G6.3, 
Kiko “Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan 
amal shalih,” maksudnya adalah, mereka mendapatkan pahala 

















Tafsir Ath-Thabari : | 


yang sama seperti mereka. Nee Pt dk TAN 2 “Maka 
sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang 
sebenar-benarnya.” Tidak sulit bertobat bagi kamu." . 


De AM IMEI, 

“Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, 

dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 

mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, 

mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” 
(Os. Al Furgaan (251: 72) 


CNN Tau 


Takwil firman Allah: 125 AL 2 63 TN aa Yah, 
(9 Co — (Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian 
palsu, dan apabila mereka bertemu dengan forang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah,: mereka 
lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya) 

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai makna 'lafazh 
335! yang Allah pakai dalam mendeskripsikan bahwa. mereka tidak : 
mempersaksikannya. TI. 

Sebagian mereka berpendapat: bahwa: maknanya adalah, 
mempersekutukan Allah. Mereka yang berpendapat: demikian di 
antaranya yaitu: Ti De aa 





26629. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Amir menceritakan kepada kami, ja berkata: Sufyan . 
menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, | 





160 Tnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/22) dengan rodaksi sEmakua, 


dan sanad sampai kepada Ibnu Zaid. 








Surah Al Furgaan 


26630. 





tentang firman Allah, sal GS “Dan orang-orang yang 
tidak memberikan persaksian palsu,” ia berkata, “Maknanya 
adalah syirik.”75! 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ja berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 391 G5 PN “Dan orang- 
orang yang tidak memberikan persaksian palsu,” ia berkata, 


. “Mereka adalah orang-orang Muhajirin. 355! adalah perkataan 


mereka kepada tuhan-tuhan mereka dan pengagungan mereka 
terhadapnya.”782 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah 


nyanyian. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26631. 


Ali bin Abdul A'la Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Muhammad bin Marwan menceritakan kepada kami 
dari Au dari Mujahid, tentang firman Allah, TA, 
3G BS 2 “Dan orang-orang yang tidak memberikan 
as palsu," ia berkata, “Maknanya adalah, mereka 


tidak mendengarkan nyanyian.”8 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna '55! adalah 


perkataan bohong. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 


yaitu: 
26632. 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 


x. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


| 2 Tas dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, Y PI 


ma “Dan orang-orang yang tidak memberikan 


. 8 Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (17/149). 

72 TYonu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2737), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Our'an (5/54), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/159). 

73 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2737) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/159). 


502 

















Tafsir. Ath-Thabari:. 


persaksian palsu,” ia Ka “Maunya — adalah 
kebohongan. ea 
Abu Ja'far berkata: Makna dasar 555! adalah Maap basa 
sesuatu dan mendeskripsikannya kebalikan dari sifatnya sehingga yang 
terbayang bagi orang yang mendengar atau melihatnya adalah 
kebalikan sifat yang sebenarnya. Syirik masuk ke dalam kategori 
tersebut, karena syirik tampak bagus bagi pelakunya sehingga mereka 
menganggapnya benar, padahal batil. Termasuk di dalamnya nyanyian, 
karena nyanyian juga termasuk yang diperbagus dengan pengulangan 
suara, sehingga menyenangkan pendengarnya. Bohong juga termasuk 
ke dalamnya, karena bohong dianggap bagus oleh pelakunya, sehingga 
ia menganggapnya benar. Semua itu termasuk ke dalam makna 33 st. 


Jika maknanya seperti demikian, maka pendapat ' yang paling 
benar mengenai takwilnya adalah, dan orang-orang yang tidak 
menyaksikan sesuatupun dari yang batil, baik 'syirik, ' nyanyian, 
kebohongan, maupun yang lain, serta segala sesuatu yang dapat'disebut 
AI. Itu ' karena “ Allah“ dalam mendeskripsikan: mereka 
menggeneralisasikan bahwa mereka tidak menyaksikan" 53 "31. Oleh 
karena itu, tidak layak mengkhususkannya hanya dengan satu makna, 
kecuali ada hujjah yang peri Tapa SNP, baik dari khabar maupun 
dari logika. 

Firman-Nya: UC, Ak ie B3 “Dan Tiba mereka 
bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan- 
perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan. menjaga 
kehormatan dirinya.” 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lafazh ri 
dalam konteks ayat tersebut. 


14 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (159 don AI Bagai: dalam 
Ma'alim At-Tanzil (4/251). 








Surah Al Furgaan 


Sebagian berpendapat bahwa makna lafazh 'AW adalah kata-kata 
yang menyakiti yang pernah dikatakan dan diucapkan orang-orang 
musyrik kepada kaum muslim. Makna Cis£—1,25 “Mereka lalui (saja) 
dengan menjaga kehormatan dirinya,” ag mereka berpaling dari 
orang-orang musyrik itu dan memaafkan mereka. Mereka yang 


' berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26633. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia badan 

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 

ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: | 

Waraga menceritakan kepada kami, seen Pada Ibnu Abu 

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 1, 2 AL 5 63 

CX— “Mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan 

dirinya,” ia berkata, “Maknanya adalah, mereka 
memaafkan.” | 


26634. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
.. 3 menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
AN — ip A3 “Dan apabila mereka bertemu dengan 
(orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang 
' tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan. menjaga 
kehormatan dirinya,” ia berkata, “Maknanya adalah, jika 
mereka disakiti, Ce IP "Mereka lalui (saja) dengan 
menjaga kehormatan  dirinya'. Maksudnya adalah 

' memaafkan.” | : | | 


| Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
jika mereka melalui percakapan tentang pernikahan, maka mereka 


75 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 507) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2739). 5 
16 AJ Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/251). 





Tafsir AthThabari 





menghentikan pembicaraannya. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 


26635. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Awam bin Hausyab mengabarkan 
kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, U-12: Arts 
“Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, 
mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, jika mereka berbicara tentang 
pernikahan, mereka berhenti darinya.” 

26636. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Asyhab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Awam bin - mengabaikan 
kepada kami dari Mujahid, tentag ayat, C1, 5 5 Au IAI 
“Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, 
mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, jika mereka telah sampai pada 

| pembicaraan tentang persetubuhan, mereka berhenti 
| darinya.” . 


26637. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Abu Makhzum, dari 
Sayyar, tentang firman Allah SWT, CL basah A13 
“Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak 'berfaedah, 
mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” ia 





16! Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/160). 
18 Jpid. 








Surah Al Furgaan 


berkata, “Maknanya adalah, jika mereka melewati 
pembicaraan kotor, mereka berhenti.” 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Sa Nbkanya adalah, 
jika mereka melalui kebatilan yang dilakukan orang-orang musyrik, 
mereka berlalu dengan mengingkarinya. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 

26638. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Cv — 145 AL LX “Dan apabila 
mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan 
perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, - mereka lalui 
(saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” ia berkata, 
“Maknanya yaitu, mereka adalah orang-orang Muhajirin. pt 
artinya adalah kebatilan yang mereka lakukan. Maksudnya 
adalah orang-orang musyrik. ” Ia lalu membaca ayat, | /1 Gs petasan 
Pay penera Hi Ga GMN “Maka jauhilah 

"- Olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah . 

perkataan-perkataan dusta.” (Os. Al Hajj (221: 3077 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna lafazh PI di 
sini adalah bentuk-bentuk kemaksiatan seluruhnya. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26639. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, 12 'Y5 

Pd PA . 


Elo sal, “Dan apabila mereka bertemu dengan (orang- 
orang) yang ss aa perbuatan-perbuatan yang tidak 


79 Al Jashshash dalam Ahkam Al Our 'an (5/213), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2740) dengan sanad yang sama dan dengan lafazh: ui $ Iya “mereka 
berhenti darinya”. 

70 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2740). 


pe 5 5 





Tafsir AthThabari 





berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan 
dirinya,” ia berkata, “Lafazh sa maknanya adalah 
kemaksiatan-kemaksiatan seluruhnya.” | 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai 
makna "AN menurutku adalah yang mengatakan bahwa di sini Allah 
memberitahukan tentang orang-orang mukmin yang Dia puji dengan 
berfirman, AA A3 “Dan apabila mereka bertemu dengan 
(orang-orang) yang "mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak 
berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.” 


. Makna PI dalam perkataan orang Arab adalah setiap perkataan 
atau perbuatan batil yang tidak ada hakikatnya dan tidak ada dasarnya, 
atau setiap perkataan dan perbuatan yang dianggap jorok. Jadi, mencela 
seseorang dengan kebatilan yang tidak ada hakikatnya termasuk P1) 
Menyebut persetubuhan dengan ungkapan jelas yang dianggap jorok di 
beberapa tempat juga termasuk au. Demikian pula pengagungan 
orang-orang musyrik terhadap tuhan-tuhan mereka, termasuk kebatilan 
yang tidak ada hakikatnya. Mendengar nyanyian juga termasuk yang 
dianggap jelek di kalangan ahli agama. Semua itu termasuk ke dalam 

makna “AW. Jadi, jika semua itu harus disebut aa, berarti tidak ada 
alasan mengatakan bahwa maknanya adalah salah satu darinya, sebab 
mun tersebut tidak ada dalilnya dari khabar (Sunnah) atau 
logika. 

Jika maknanya demikian, berarti takwil kalimatnya adalah, jika 
mereka melewati kebatilan, lalu mereka mendengar atau melihatnya, 
maka Ce — is 2, “Mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan 
dirinya.” 





Berlalunya mereka dengan terhormat di sebagiannya adalah 
dengan tidak mendengarkannya, yaitu seperti nyanyian. Di sebagian 





M1 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/458) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/25 1). 


(507 8 








Surah Al Furgaan 





lagi dengan berpaling darinya dan memberi kemaafan, yaitu ketika 
mereka disakiti dengan kata-kata. Di sebagian lagi dengan 
melarangnya, yaitu ketika mereka melihat kemungkaran yang dapat 
dirubah dengan ucapan, mereka akan mengubahnya dengan ucapan. Di 
sebagian lagi dengan menghunus pedang terhadapnya, yaitu ketika 
mereka melihat satu kaum mencegat kaum lain di jalan, lalu kaum yang 
dicegat itu menjerit meminta bantuan kepada mereka, maka mereka 
akan datang membantu. Semua itu disebut “berlalunya mereka dengan 
terhormat”. 


26640. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari 
Ibrahim bin Maisarah, ia berkata: Ibnu Mas'ud pernah 
melewati satu permainan dengan cepat-cepat. Rasulullah SAW 
Ialu bersabda, “&SI sAk4 HI aset U) “Ibnu Mas'ud benar- 

— benar telah menjadi orang yang terhormat 12 
“Ada yang berpendapat bahwa ayat ini Makkiyah. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26641. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar As- 
Suddi berkata tentang ayat, “CC 125 All 15 K3 “Dan 
apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang 
mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, : 
mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya,” ia 
berkata, “Ayat ini Makkiyah.”7 


72 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (10/332). 
73 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/222) dan Al Baghawi dalam 
Ma'alim At-Tanzil (4/251). 











Tafsir Ath-Thabari 


Barangkali maksud As-Suddi dengan ucapannya ini yaitu, Allah 
me-naskh ayat tersebut dengan memerintahkan kaum mukmin 
Pe 


memerangi orang-orang musyrik dengan firman-Nya, AS (3 $ 


3 Pe .. her 


3 Gis “Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana 
saja kamu jumpai mereka.” (Os. At-Taubah (91: 5) Memerintahkan 
mereka jika melewati adit yang berupa kesyirikan, maka agar 
memerangi para pemimpinnya, dan jika melewati "Ali yang berupa 
kemaksiatan kepada Allah maka agar mengubahnya, dan mereka belum 
diperintahkan melakukan hal tersebut di Makkah. Pendapat ini sama 
seperti takwil yang telah kami kemukakan mengenai makna ayat 
tersebut. 


O AI AK AA 
“Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan 
ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya 
sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” 

(Os. Al Furgaan (251: 73) 


0 Takwil firman Alah: (723 2555 ES Oh, 
Y B3, (Xx (Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan 


dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya 
sebagai orang-orang yang tuli dan buta) 

Maksudnya adalah, orang-orang yang jika diingatkan dengan 
bukti-bukti Allah, mereka bukan orang tuli yang tidak mendengarnya 
dan bukan orang buta yang tidak melihatnya, melainkan orang-orang 
yang berhati sadar, berakal, dan paham. Mereka memahami peringatan 
Allah kepada mereka dan memahami apa yang Allah ingatkan terhadap 





Surah Al Furgaan 





mereka, lalu mereka menghayati pengajaran-pengajaran-Nya dengan 
telinga yang mendengarkannya dan hati yang menyadarinya. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil 
mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 
yaitu: 


26642. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

| Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, E£ Wc 3 
5:2, “Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang- 
orang yang tuli dan buta,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
mereka tidak mendengar, tidak memperhatikan, dan tidak 
memahami dengan sebenar-benarnya.” 


26643. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
KE NE 3 SE II, “Mereka 
tidaklah menghadapinya sebagai orang- orang yang tuli dan 
buta,” ia berkata, “Maknanya adalah, mereka . tidak 
memahami, tidak mendengarkan, dan tidak 


memperhatikan.” 


26644. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata: 
Aku berkata kepada Asy-Sya'bi, “Aku melihat satu kelompok 
orang sujud, dan aku tidak tahu alasan mereka sujud, lalu 





74 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 507) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2740). : ' 
7 Jpid 














Tafsir Ath-Thabari 


apakah aku ikut sujud?” Ia menjawab, s5 IE Gt, 
Br Mn lol? 3 35 “Dan orang-orang yang apabila 
diberi peringatan dengan pan Tuhan mereka, mereka. 
tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli san 


buta. 2776 


26645. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkaki Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, G1” 3x M3 LG WS, 
BK25C 4 Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan 
dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah 
menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta,” ia 
berkata, “Ini merupakan perumpamaan yang Allah buatkan 
untuk mereka, mereka tidak meninggalkannya (ayat-ayat 
Allah) kepada yang selainnya.” Ia kemudian membaca firman 
Allah, Kah Aa Ela 553 Cat SNI “Sesungguhnya 
orang-orang K0 beriman itu adalah mereka yang apabila 
disebut nama Allah gemetarlah hati merang, ” (Os. Al Anfaal 
(81 22 7 


Jika ada yang berkata: Apa makna ayat, kusta Wala 3 
“Mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan 
buta.” (“ orang kafir dalam keadaan tuli dan buta jika mereka 
diingatkan dengan ayat-ayat Allah, sehingga dinafikan dari mereka 
sesuatu yang merupakan satu sifat orang kafir? 


Jawabannya adalah: Ya, orang kafir, jika dibacakan kepadanya 
ayat-ayat Allah, Gale f “ia menyungkur terhadapnya” dalam keadaan 
tuli dan buta. Ia juga a menyungkur terhadapnya dalam keadaan tetap 
kafir. Ini sama seperti perkataan orang Arab, Kena WM Lang “Aku 
mencela si fulan, maka ia pun berdiri menangis,” dengan makna bad 





76 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2741). 
mM Jpid. 





Surah Al Furgaan 


ws “maka ia pun senantiasa menangis”, padahal tak ada posisi berdiri 
saat ituu Bahkan bisa na ia menangis dalam keadaan duduk. 





Sebagaimana dikatakan, (sexy | kb Na » WI gi Cg “Aku melarang si 
fulan dari berbuat best, maka ia pun duduk mencelaku,” yang 
maknanya sing NT 9 se Jim “maka ia jadi mencelaku, dan 


Sg 


— senantiasa mencelaku”, pedalial tak ada posisi 3g “duduk” saat itu. 
Akan tetapi hal itu berlaku luas dalam perkataan orang Arab, sehingga 


mereka dapat memahami maknanya. 
Al Farra menyebutkan bahwa ia pernah mendengar orang Arab 


berkata (isu J8 seperti perkataan engkau, stay Nk Cugjaran Ad. 
: Al Farra berkata: Sebagian orang bani Amir pernah bersyair: 


dadi YG SEE YG M2 MT RN 
WAN an LSN yak ado 
“Cat pewarna tidak dapat meyakinkan gadis itu, tidak pula pedang 


maupun baju kurung panjang tanpa ada pertemuan kajilah kafilah, dan 
angin Timur jadi bisa bercanda.” 


' Maknanya adalah rai “menjadi”. Demikian pula halnya dengan 
firman Allah, CE 2G SS 3 “Mereka tidaklah menghadapinya 
sebagai orang- orang yang tuli dan buta.” Maknanya adalah, mereka 
tidak tuli terhadapnya, tidak buta terhadapnya, dan tidak menjadi tuli 
dan buta di pintu Tuhannya, sebagaimana syair berikut ini: 


AS ipad 
“Dan sesuatu jadi punya ludah.” 
Dengan makna '-a “menjadi”. 


78 Al Farra dalam Ma'ani Al Our'an (2/274). 


(521 











Tafsir Ath-Thabari 


Orkes 
“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan 
keturunan kami penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami 
Imam bagi orang-orang yang bertakwa'.” 
(Os. Al Furgaan (251: 74) 


2 
(TP 


Takwil firman Allah: G3 Co CMS IRI, 
@) CU Cia, SAR 175 (Dan orang-orang yang berkata, 
“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami 
dan keturunan kami penyenang hati (kamiJ, dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa") 

Maksudnya adalah, orang-orang yang suka memohon kepada 
Allah dalam doa mereka dengan berkata, 333 Kan Pa bh 
"Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan 
keturunan kami,” apa yang menyenangkan hati kami dari melihat 
mereka beramal menaati-Mu. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil 
mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 
yaitu: 

26646. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, sx 113 GS Kal 2 G ca 
“Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami),” ia berkata, “Maksudnya | 


Surah Al Furgaan 


26647. 


26648. 





adalah orang yang mengerjakan ketaatan kepada-Mu, sehingga 

hati kami senang dengan mereka di dunia dan akhirat.” | 
Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Katsir bertanya kepada Al Hasan, “Hai Abu Sa'id, apa 


Be Man naa HIS 


NS 3 433 La Za “Anugerahkanlah kepada kami istri- 
istri 2g an dan keturunan kami sebagai penyenang hati 
(kami) ”?” Al Hasan menjawab, “Tidak, tetapi hanya di dunia.” 
Ia (Katsir) berkata, “Seperti apa itu?” Al Hasan berkata, 
“Seorang mukmin melihat istri dan anak-anaknya taat kepada 
Allah.”780 
Al Fadhil bin Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Salim bin Outaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hazm menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 


. Al Hasan.... Ia menyebutkan riwayat yang sama. 
26649.” 


Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, ia berkata: Hadhrami pernah membaca ayat, Kara ea 
HAN 2.3 Kayen Kari CI "Ya Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami).” Kemudian ia berkata, 
"Yang menyenangkan hati mereka adalah melihat mereka (istri 
dan keturunan) mengerjakan ketaatan kepada Allah.” 


79 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2742). 

20 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2742), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 
(6/111), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/252). 

81 Jbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/222) dengan sanad sampai kepada 





Tafsir Ath-Thabari 





26650. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang 
apa yang kami bacakan kepadanya dari firman Allah, Pera 
AA: 23 Ea Ka Sa "Anugerahkanlah kepada kami istri- 
istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 
(kami),” ia berkata, “Maknanya adalah, mereka menyembah- 
Mu dengan baik dan tidak menggiring kami berbuat dosa.”782 


26651. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, i ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firman Allah, 

ne 323 ena Kail 34 CS 5 "Ya Tuhan kami, 
anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami).” Ia berkata, "Maknanya 
adalah, mereka menyembah-Mu dengan baik dan tidak 
menggiring kami berbuat dosa.” 


26652. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu- Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman-Nya, B3 Ka IA Rr 

1123 “Dan orang orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, 
Nela ah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami)'.” Ia berkata, "Maknanya 
adalah, mereka memohon kepada Allah untuk istri-istri dan 
anak-cucu mereka agar Dia menunjuki mereka kepada 

Islam.”74 | 

26653. Muhammad bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari 


22 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (10/333). 
2 Jpid. 
2 Jpid 


(“sis 

















Surah Al Furgaan 





Shafwan bin Amru, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, 
dari ayahnya, ia berkata: Kami pernah duduk dengan Al 
Migdad bin Al Aswad. Ia lalu berkata: Sesungguhnya 
| Rasulullah SAW telah diutus pada situasi tersulit pengutusan 
| salah seorang nabi pada suatu masa kejahilan, yaitu saat 
mereka menganggap tak ada agama yang lebih baik dari 
penyembahan kepada berhala. Beliau datang membaca Al 
Furgaan yang memisahkan antara yang hag dan yang batil dan 
memisahkan antara ayah dan anaknya, sehingga ada orang 
yang melihat anaknya, ayahnya, dan saudaranya masih tetap 
kafir, sementara Allah telah membuka kunci hatinya dengan 
Islam, maka tahulah ia bahwa jika mereka mati, mereka masuk 
neraka, sehingga hatinya tidak tenteram ketika tahu bahwa 
orang yang dicintainya berada di neraka. Itulah makna firman 
Allah, SA 5 155 En AAN: PRE S5 Giri Li 
"Dan orang-orang: yang berkata, “Ya Tuhan kami, 
-.. anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan 
kami sebagai penyenang hati (kami)...' tis 


26654. Ibnu Aun menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Al Hasan 
. Al Asgalani menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Al 
Mubarak, dari Shafwan, dari Abdurrahman bin Jubair bin 
Nufair, dari ayahnya, dari Al Migdad, ungkapan yang senada 
dengannya. 


Dikatakan: 2x1 3 GS5 Kat & UV ca 
“Anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami 
sebagai penyenang hati (kami),” disebutkan lafazh Ag 9 391 dan HL Sah 


Nor 


dalam bentuk jamak, sedangkan lafazh ..»e! : 223 “Sebagai penyenang 





35 Ahmad dalam musnadnya (6/17), Ibnu Hibban dalam shahihnya (14/489), Al 
Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (1/44), Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(20/253), Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa 'id (6/17), dan Ibnu Abu Hatim 
dalam tafsirnya (8/2741). 





Tafsir Ath-Thabari 
hati (kami),” dalam bentuk tunggal: karena lafazh xi 355 5 
“Penyenang hati (kami),” merupakan mashdar dari perkataan Wi2 S 4 
33 “Hati kami menjadi sangat senang.” ? Orang Arab terbilang hampir 


tidak menjamakkan mashdar: 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat, CIA, 
CG Laka “Dan Jadikanlah kami Imam bagi orang-orang'yang 
bertakwa.” 


Sebagian mereka basa bahwa maknanya adalah, 
jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin yang diteladani oleh 
orang-orang sesudah kami. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 

26655. Ibnu Abdul A'la bin Washil menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Aun bin Salam menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Bisyr bin Imarah mengabarkan kepada kami dari Abu Raug, 
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
CE IK Cie, “Dan jadikanlah kami Imam bagi'orang- 
orang yang peak ” ia berkata, “Maknanya : adalah, 
pemimpin-pemimpin yang diteladani. na 

26656. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, CE EKA, “Dan jadikanlah kami Imam 
bagi orang-orang yang bertakwa,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah pemimpin-pemimpin ketakwaan wal: 5 (dan bagi 
ahlinya)'"! yang diteladani.” 





26 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/55). 

37 Demikian yang kami temukan tertulis dalam manuskrip, dan atsar sah Ibnu 
Abu Hatim dengan sanad yang sama, dengan redaksi: pemimpin-pemimpin 
petunjuk supaya kami diberikan petunjuk darinya. 





Surah Al Furgaan 


Ibnu Zaid berkata: Sebagaimana firman-Nya kepada Ibrahim, 
KL Gek Gl “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu 
Imam bagi seluruh manusia.” (Os. Al Bagarah (21: 124) 
— Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
kami mengikut dengan mereka dan kami diikuti oleh orang-orang 
sesudah kami. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26657. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'ammal 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, 
tentang firman Allah, CC Cai GIE, “Dan jadikanlah 
kami Imam bagi orang-orang yang bertakwa,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, pemimpin-pemimpin yang meneladani 
orang-orang sebelum kami dan menjadi teladan bagi orang- 
orang sesudah kami.”789 


26658. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 

"mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah 

“ mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, 

tentang ayat, CA ES, “Dan jadikanlah kami Imam 

bagi orang-orang yang bertakwa,” ia berkata, “Maknanya 

adalah, jadikanlah kami sebagai pengikut-pengikut mereka dan 
meneladani mereka.”” | | 

. Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara 

kedua pendapat tersebut adalah yang mengatakan bahwa maknanya 

yaitu, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa 

yang menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Mu dan takut akan 

siksaan-Mu, yang mereka ikuti dalam kebaikan-kebaikan. Itu karena 


28 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2742) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/161). 

79 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2742). 

79 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/459). 





Tafsir Ath-Thabari 


mereka hanya meminta Tuhan agar menjadikan mereka sebagai 
' pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, bukannya meminta-Nya 
agar menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin bagi 
mereka. 


Allah berfirman, CG) CPI CIGE, “Dan jadikanlah kami 
imam bagi orang-orang yang bertakwa.” Bukan berfirman, asi 
“pemimpin-pemimpin (jamak). Mereka mengatakan arang 3 dan mereka 
jamak, karena lafazh gal merupakan | mashdar dari perkataan ud 294 A 
UG, sebagaimana dikatakan, ug uya 3 dan bp IS A Y y 5 8 oto. Siapa 
yang menjamakkan lafazh gal menjadi Zi, berarti ia menjadikan lafazh 
gta sebagai isim (bukan mashdar), sebagaimana dikatakan, asu bot 
web tata  #U!. Siapa yang menjadikannya tunggal, maka dia mengatakan 
3 Ai aya - 

Pendapat kami tentang masalah tersebut adalah pendapat 
— sebagian ahli nahwu Kufah. Sementara sebagian pakar bahasa Arab dari 
kalangan ulama Bashrah berpendapat bahwa lafazh #l dalam “firman 
Allah, CC Lai “Imam bagi orang-orang yang bertakwa,” 
bermakna jamak, sebagaimana perkataan Anda 5546 AS “sepertinya 
mereka adalah musuhmu”, dan posisinya adalah sebagai hikayah 
(cerita), sebagaimana kata orang —ika dikatakan kepadanya te "al ya 

“siapa raja kalian”— W na 233 ja “mereka itu raja kami”. Hal tersebut 
dapat diargumentasikan dengan ucapan penyair berikut ini: ji 


AA s ad JS al P2 05 5 y Paha L 


“Hai para pengkritikku, jangan terus-menerus mencelaku, karena para 
pengkritik bukanlah pemimpin bagiku aki 





791 Aku tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. 

m Al Baghdadi dalam Syarh Syawahid Mughni Al-Labib (4/283, syahid no. 345), 
Al @urthubi dalam tafsirnya (13/83), Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Area 
(41525), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Gadir (4/89). 


PA 











Surah Al Furgaan 





»- »j 


Ya GR, PA EL USA 


Pam Ta 


“Mereka itulah orang yang Pa dengan martabat yang 
tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka 
disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di 
dalamnya.” (Os. Al Furgaan (251: 75) 


S2 
Aa 
dna 


Takwil firman Allah: AE PSA LIL BII 
Kaya AE AL Gs (Mereka Pang orang yang dibalasi dengan 
laa yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan 
mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di 
dalamnya) 


Allah SWT berfirman: Mereka yang telah Aku sebutkan sifat- 
sifatnya, yaitu dimulai dari firman-Nya, ik yaa KA 3 Ge3 
aya “Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) 
oranguorang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.” Sampai, 
Kam Ar Lu (3 CS ») Dia 21, “Dan orang orang yang berkata, 20 
Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami'.” G3 LA 
“Mereka itulah orang yang dibalasi,” atas perbuatan-perbuatan mereka 
ini, yang mereka lakukan di dunia KG “Dengan martabat yang 
tinggi (dalam surga),” yaitu. satu kedudukan yang tinggi dari 
kedudukan-kedudukan di surga. an “Karena kesabaran mereka,” 
melakukan perbuatan-perbuatan ini dan menanggung kepayahannya. 


Para ahli gira 'at berbeda pendapat tentang cara baca ayat, 
gp a001 24 


Carly at AGS G A3 “Dan mereka disambut dengan penghormatan 
dan ucapan selamat.” 


Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Bashrah membacanya 
Gi, “Dan mereka disambut,” dengan huruf ya berbaris dhammah 


Tafsir Ath-Thabari 





' dan gaf ber-tasydid, dengan makna, mereka disambut para malaikat di 
dalamnya dengan ucapan salam. 


Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya D Fi 4 dengan huruf 
ya berbaris Jathah dan gaf tanpa tasydid. Us 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah “yang 
mengatakan bahwa keduanya merupakan gira'at. yang populer di 
kalangan ahli gira'at seluruh negeri, dan maknanya juga sama. Jadi, 
dengan gira'at manapun seorang gari' membacanya, berarti dia benar. 
Hanya saja, aku lebih suka membacanya dengan gira'at Y o sig 9, 
dengan huruf ya berbaris fathah dan gaf tanpa tasydid, karena orang 


“Arab jika mengucapkan lafazh AS, dengan tasydid, biasanya 


..3 


mengungkapkannya dengan Kedu Al pu Ke — JAN y Oh Aa 


“si fulan disambut dengan salam?” (kami menyambut mereka dengan 
salam). Mereka mengiringinya dengan huruf ba. Jarang sekali mereka 
berkata LI pi 4, Oleh karena itu, arah kalimat ayat sekiranya 
memakai tasydid yaitu Sar 1 TA O,ils. Namun kami"-tetap 
membolehkan memakai gira at tersebut, sebagaimana Anda boleh 
berkata pdh tejksal dan asli Ta, 


Kami telah menjelaskan makna Zi dan Xi pada bagian lalu, 
sehingga tidak perlu diulang di sini. 


ag £ 02 or” 2 1 be» Aa - 
“N, 25 SBI CA Kabar HE GG 
» ners ojo 


Mey Re EA AA KN 2 33 


3 Mira'at Hamzah, Al Kisa'i, dan Abu Bakar yaitu DyAf5 dengan takhfif (tanpa 
tasydid). 
Oira'at lainnya yaitu D pig dengan tasydid. Lihat Hujjah Al Oira'at (bal. 515). 

















Surah Al Furgaan 


“Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat. 
menetap dan tempat kediaman. Katakanlah (kepada orang- 
orang musyrik), “Tuhanku tidak mengindahkan kamu, 
melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi bagaimana kamu 
beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah 
mendustakan-Nya? Karena itu kelak (adzab) pasti 
(menimpamu)'.” (Os. Al Furgaan (251: 76-77) 


Takwil firman Allah: BL CA EA AG AS 
DE 3 LA Fe TAK #5 (Mereka kekal di 
dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat 
kediaman. Katakanlah (kepada orang-orang musyrik), “Tuhanku 
tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. |Tetapi 
bagaimana kamu beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh 
telah mendustakan-Nya? Karena itu" kelak Jadzab) pasti 
Imenimpamul.”) 

Maksudnya adalah, mereka akan dibalas dengan kedudukan 
yang tinggi dikarenakan kesabaran mereka, dan mereka kekal di dalam 
kedudukan yang tinggi itu ED 


.A Ta 
ra 


Firman-Nya: jeda “Surga itu Sebaik-baik tempat 
menetap.” Maksudnya, 28'fll adalah sebaik-baik tempat kediaman dan 
tempat tinggal bagi mereka. 


Firman-Nya: 4» 5 Iran 3s “Katakanlah (kepada orang- 
orang musyrik), “Tuhanku tidak mengindahkan kamu'.” Maksudnya, 
Allah berfirman kepada Nabi-Nya, “Katakanlah —hai Muhammad— 
kepada mereka yang Aku utus kau kepada mereka itu, “Apa yang 
disediakan dan apa yang diperbuat Takan terhadap kalian?” Dari kata 
tersebut dapat pula dikatakan, 332! ia tata — ts ef u ote “Aku 
menyiapkan beban, aku menuangkan minyak wangi ke botol.” Itu 


Ci) — 





Tafsir AthThabari 





' berarti Anda menyiapkannya, sebaga mana Pa penyair berikut 


ini: : 794 


Ban Apa MU aa Aang ja Tn 


“Seakan-akan di leher dan dua bahunya terdapat harum semerbak 
yang disiapkan pengantin wanitanya. seb 
Dari kata tersebut dapat pula dikatakan, termasuk perkataan 
mereka, Kadi tt “aku menyiapkan pasukan”, dengan tasydid dan 
tanpa ftasydid, staf di: Pa “aku menyiapkannya”, dan soal artinya AF 

“beban”. 

Penjelasan kami sama seperti takwil para ahli takwil mengenai 
ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26029. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 3 W33 BSI “Katakanlah 
(kepada orang-orang musyrik), Tuhanku tidak mengindahkan 
kamu, melainkan kalau ada ibadahmu'.” Maksudnya adalah, 
apa yang diperbuat Tuhanku terhadap kamu sekiranya tidak 
ada ibadah kamu?” 


26660. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 3 & 4x L js 


“Katakanlah (mepasa orang-orang musyrik), “Tuhanku tidak 


74 Dja adalah Abu Zaid At-Tha'i. 
78 Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/84). 
76 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/162). 

















Surah Al Furgaan 


mengindahkan kamu'.” Ia berkata, setang maknanya adalah adi 
“diperbuat?.”77 
Firman-Nya: 12-36 YS “Melainkan kalau ada ibadahmu." 

Maknanya adalah, sekiranya tidak ada ibadah orang yang beribadah 

kepada-Nya di antara kamu dan ketaatan orang yang menaati-Nya di 

antara kamu. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 

. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26661. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih. 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,, tentang 
firman Allah, 36 II H5 K& 44 CG “Tuhanku tidak 
mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, sekiranya tidak ada keimanan 
kamu, dan Allah memberitahu orang-orang kafir bahwa Dia 

“tidak berhajat kepada mereka ketika Dia tidak menciptakan 
mereka dalam keadaan beriman. Sekiranya Dia berhajat 
kepada mereka, tentu Dia membuat mereka menyukai 
keimanan sebagaimana Dia membuat orang-orang mukmin 
menyukainya.” 

26662. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu | 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 3 y F ia 


9 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 508) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2745). 
98 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2745). 


524 


Tafsir Ath-Thabari 





berkata, “Sekiranya tidak ada doa kamu kepada-Nya supaya 
kamu menyembah dan menaati-Nya.””? . 


Firman-Nya: 3 158 “Padahal kamu sungguh telah 
mendustakan-Nya?” | | 

Maksudnya adalah, Allah SWT berfirman kepada kaum 
Muhammad SAW (orang-orang musyrik Ouraisy), “Kamu telah 
mendustakan rasulmu yang Aku utus kepadamu, dan menentang 
perintah Tuhanmu yang telah memerintahkan agar berpegang teguh 
dengannya. Sekiranya kamu berpegang teguh dengannya, maka Aku 
akan mempedulikanmu. Pendustaanmu terhadap utusan-Ku dan 
penentanganmu akan perintah-Ku akan menjadi siksaan yang tetap 
membuntutimu: terbunuh dengan pedang dan kebinasaan bagimu yang 
datang susul menyusul satu sama lain.” Sebagaimana perkataan Abu 
Dzu'aib Al Hudzali berikut ini: 


5 2 dn 3 padi Au 36 ga Ls Tg kalu Bg 
ym 200 


“Lalu dia dikejutkan oleh kebinasaan yang beruntun. 


Laksana danau yang memancarkan batu-batu berguguran. 280 


Makna lafazh #51 adalah kebinasaan beruntun yang datang 
susul menyusul satu sama lain. 

Makna lafazh Gaal adalah batu yang hancur berjatuhan. Lalu 
Allah melakukan hal tersebut terhadap mereka dan membuktikan janji- 
Nya kepada mereka, serta membinasakan mereka melalui tangan para 
pendukung-Nya, serta menyusulkan mereka satu sama lain. Jadi, 
siksaan tersebut adalah p! an. 





29 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 508), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2745), 
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/56). 

800 Aj Ourthubi dalam tebaraya (13/86) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Oadir 
(4/91). 











Surah Al Furgaan 





Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26663. Muhammad Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 
| berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: maula 

Syagig bin Tsaur mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar 

Salman Abu Abdillah berkata, “Aku pernah shalat bersama 

Ibnu Az-Zubair. Lalu aku mendengarnya membaca Lis Ia 
Dygta | 

26664. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sa'id bin Adham As-Sadusi menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari : 

Abdul Majid, ia berkata: Aku mendengar Muslim bin Ammar 

2 berkata: Aku pemah mendengar Ibnu Abbas membaca 35 1 
Tag 0 DX Bd OKI “Padahal kamu sungguh telah 
mendustakan-Nya? “Karena itu kelak (adzab) pasti 


(menimpamu). sa 


26665. Muhammad bin Sa'ad menceritakan bea kami, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Lu J5 
WA ia SA AG es TI TA BU “Katakanlah 
(kepada orang-orang musyrik), "Tuhanku tidak mengindahkan 
kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. (Tetapi bagaimana 





801 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2746), Al Gurthubi dalam tafsirnya (19/85), 
Ibnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (8/314), dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari 
(9/36). 

82 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an dan Ibnu Athiyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/223). 





Tafsir Ath-Thabari 


kamu beribadah kepada-Nya), padahal kamu sungguh telah 
mendustakan-Nya? Karena itu kelak (adzab) pasti 
(menimpamu)'." Ia berkata, “Maknanya adalah, orang-orang 
kafir (musuh-musuh Allah) itu mendustakan. 33 


26666. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud 
menceritakan kepada kami dari Amir, dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, “Maksudnya adalah, mereka nanti akan menemukan 
kebinasaan pada Perang Badar.” 4 


26667. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu 
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari 
Muslim, dari Masrug, ia berkata: Abdurrahman berkata, “Lima 
(tanda-tanda kiamat) telah terjadi, asap, »' FA Kebal, bulan, 
dan Romawi. tai 


' 26668. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 3/45 3.5 
G3 “Karena itu kelak (adzab) pasti (menimpamu)," 
berkata: Ubay bin Ka'ab berkata, “Maknanya adalah, Lean 
pada Perang Badar.” 


26669. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Amru, dari Mughirah, dari 
Ibrahim, ia berkata, “$! FI stinya pada Perang Badar. ssi 





303 T jhat atsar yang lalu. 

84 Tbnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/223) dan Al Baghawi dalam - 
Ma'alim At-Tanzil (4/253) dengan redaksi senada. 

808 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2746) dan Al Baghawi dalam Ma ralim At- 
Tanzil (4/253). 

306 hid. | 

27 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya aan) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/253). 


527 1 














Surah Al Furgaan 





26670. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari 
Mujahid, tentang ayat, K3 3yx—5 S5 “Karena itu kelak 

(adzab) pasti (menimpamu)," ia berkata, “Maknanya adalah, 

pada Perang Badar.” 


26671. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, C3 3 5353 “Karena 
itu kelak (adzab) pasti (menimpamu)," ia berkata, “Maknanya 
adalah, pada Perang Badar.” 


26672. Al Oasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan ' 
.. kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
" sama. 

26673. ...ia berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar dari 
Manshur, dari Sufyan, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “#' FI 
maknanya adalah terbunuh pada Perang Badar.”10 

26674. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, C3 37 S5 23 35 “Padahal 
kamu sungguh telah mendustakan-Nya? Karena itu kelak 


“8 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 508). 

29 Jpid, 

810 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2746), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/162), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/253). 








26675. 


“Tafsir Ath:1 habari 


(adzab) pasti (menimpamu)." Ia berkata, “Orang-orang kafir 
mendustakan Rasulullah SAW dan apa yang dibawanya dari 
sisi Allah. C3 35, 3,5 “Karena itu kelak (adzab) pasti 
(menimpamu), ' yaitu pada Perang Badar. m811 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari 
Abdullah, ia berkata, “#'j ag telah lewat. $' F1 terjadi pada 
Perang Badar, mereka tertawan 70 orang dan terbunuh 70 


orang.” 12 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna #31 adalah 


peperangan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
26676. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah (C3 3/x—5 S5 “Karena itu kelak 
(adzab) pasti (menimpamu),” ia berkata, “Oleh karena itu, 
nanti akan terjadi peperangan. p! FE da“ peperangan”? 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazh 8 FI artinya 


adalah kematian. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 


yaitu: 


266T7. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
ayat, G3 3ie—5 GS “Karena itu kelak (adzab) pasti 
(menimpamu),” ia berkata, “Artinya adalah kematian.” 





811 Jhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2746). 

812 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/253) dengan redaksi yang sama dari 
Ibnu Mas'ud serta Abu Mujahid, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun . 
(4/162). 

813 Tbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/113). 

814 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2746) dan Al Mawardi dalam Kes Kukat wa 
Al Uyun (41162). 








Surah Al Furgaan 





Sebagian ulama bahasa Arab berpendapat bahwa maknanya 
adalah, maka nanti akan terjadi balasan yang pasti diterima oleh setiap 
orang yang mengerjakan amal baik dan buruk. Kami telah menyebutkan 
pendapat yang benar mengenai maknanya. Bagi nashab pada lafazh 
& gbi memiliki alasan lain selain yang telah kami kemukakan, yaitu 
bahwa pada lafazh & vs terdapat isim majhul, kemudian lafazh # Fl 
dinashabkan sebagai khabar, seperti dikatakan, V8: 3, san Wb 0g IS | 

“jika terjadi bencana fitnah dan peperangan di antara mereka” 


Ada sebagian orang yang tidak punya pengetahuan tentang 
pendapat para ulama dalam menakwilkan ayat tersebut menjadi: 
katakanlah, “Tuhanku tidak akan mempedulikanmu sekiranya kamu 
tidak memanggil tuhan-tuhan dan tandingan-tandingan yang kamu 
sembah dari selain-Nya.” Ini merupakan pendapat yang tidak bermakna 
untuk diperhatikan, karena menyimpang dari pendapat-pendapat para 
ulama tafsir." 





815 Dalam manuskrip tertera: Inilah akhir tafsir surah Al Furgaan, dan berikutnya 
adalah tafsir surah Asy-Syu'araa'. 


530 


Tafsir Ath-Thabari 





SURAH ASY-SYU'ARAA" 


AS FI 


Bea lea aa Opsi ea 0: 
“Thaa Siin mim. Inilah ayat-ayat Al Our“ an yang:. 
menerangkan. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan 


membinasakan dirimu sendiri, karena mereka tidak 
beriman.” (Os. Asy-Syw'araa” (261: 1-3) 


Takwil firman Allah: Na Oua Sa Ds (O) za 
Yi: Oroaja 21356 Yi (Thaa Sin mim. Inilah ayat-ayat Al Our'an 
yang menerangkan. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan 
membinasakan dirimu sendiri, karena mereka tidak beriman) 


'Abu Ja'far berkata: Kami telah menyebutkan perbedaan 
pendapat para ahli tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal-awal 
surah Al Our'an, berikut alasannya masing-masing. Kami juga telah 

















. Surah Asy-Syu'araa" 





menjelaskan pendapat yang paling benar mengenainya pada bagian lalu 
dari kitab kami ini, sehingga tidak perlu diulang lagi di sini."' 

Perbedaan pendapat yang disebutkan dari mereka tentang 
makna xzL dan (-b sama seperti perbedaan pendapat yang disebutkan 
dari mereka tentang makna h, Pt dan ali, 

26678. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin 
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah zz5, ia berkata, “ z4 merupakan sumpah yang 
diikrarkan Allah, dan termasuk salah satu nama Allah.” 

26679. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah z4 ia 
berkata, “Maknanya adalah, salah satu dari nama-nama Al 
Our'an.”18 | 


"Takwil kalimat menurut pendapat Ibnu Abbas adalah, demi 
Yang Maha Mendengar. Sesungguhnya ayat-ayat yang Aku turunkan 
kepada Muhammad SAW pada surah ini adalah ayat-ayat Al Kitab 
yang Aku turunkan kepadanya dari sebelumnya, yang menjelaskan 
kepada orang yang merenungkannya dengan pemahaman dan 
pemikirannya, bahwa asalnya adalah dari sisi Allah, bukan karangan 
serta ucapan Muhammad SAW, melainkan wahyu Tuhannya 
kepadanya. 





8I6 1 jhat tafsir surah Al Bagarah ayat 1. 

817 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/22747), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/163), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/255). 

818 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/460) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/163). 





Tafsir Ath-Thabari 





Firman-Nya: St 135 ja IE ta, S3 ai "Boleh Jadi kamu 
(Muhammad) akan membinasakan Ham karena mereka tidak 
beriman.” 


Maksudnya adalah, Allah SWT berfirman, “Barangkali kau, hai 
Muhammad, akan membunuh dan membinasakan dirimu sendiri jika 
kaummu tidak beriman kepadamu dan udak mempercayai apa yang kau 
bawa kepada mereka.” 


aa dalam perkataan orang Arab berarti membunuh. dan 
membinasakan. Di antaranya ucapan Dzi Ar-Rimmah berikut ini: 
aa) Gaga Ki IN Gi ig Yi 
“Ingatlah hai orang yang membinasakan dirinya sendiri kare 
sesuatu yang dipalingkan takdir dari dua tanganmu. 212 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: "3 


26680. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, 
“3 (25 maknanya adalah, membunuh dirimu sendiri. 20 


26681. : Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
Anna Be 5 


kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, IS mad 
| Gaga 35 T “Boleh Jadi kamu Sasis akan 





819 Ini merupakan satu bait dari gasidah panjang yang berisi pujian darinya kepada 
Abu Amru Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy' ari. 
Lafazh bait tersebut dalam Ad-Diwan yaitu: 25 siytu sebagai ganti dari «43 
Ki, $ br TAP se: 

| Lihat Ad-Diwan (bal. 240), Majaz Al Our'an (2/83), dan Al Muharrar Al Wajiz 

(4/224). 

820 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/164) dan Ibnu Athiyah dalam AI 
Muharrar Al Wajiz (4/224). 


533 , 





Surah Asy-Syu'araa 





membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman,” dia 
berkata, “Maknanya adalah, mungkin karena kau sangat 
menginginkan mereka beriman, maka engkau akan 
mengeluarkan nyawamu dari jasadmu. Itulah makna aa 321 
26682. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, SX£ 4 Sid “Boleh Jadi kamu 
(Muhammad) akan membinasakan dirimu,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, karena menginginkan berimannya 
mereka.” 2 
| Lafazh Inap 13XG JI berada pada posisi nashab dengan #1, 
seperti dikatakan (93! Of 6 05) “aku mengunjungi Abdullah karena 
dia telah mengunjungiku”, yaitu kunjungan balasan. Sekiranya fi'l yang 
terdapat sesudah &f adalah /1') mudhari', tentu bentuk kata pada af 
berbaris kasrah (Jl), sebagaimana dikatakan, 55 Dj dn 46 3jf “aku 


akan mengunjungi Abdullah jika dia mengunjungiku”. 
009 
Oa IE K Ag kB 
“Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada 
mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk 
mereka tunduk kepadanya.” (Os. Asy-Syu'araa” (261: 4) 





821 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dari Oatadah. Yang 
menyebutkan dengan redaksi yang lalu dari Oatadah adalah Abdurrazzak dalam 
tafsirnya (2/460). : 

822 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam tafsirnya (5/62). 


534 








Tafsir AthThabari 
Takwil firman Allah: OMA SS GG JO oee ia Bo 
(C) Ima (Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan 


kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk 
mereka tunduk kepadanya) 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, e4ite aan 
“Kuduk-kuduk mereka,” : 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, maka kaum 
yang Aku turunkan mukjizat dari langit atas mereka, senantiasa 
menundukkan tengkuk-tengkuk mereka kepadanya karena hina. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya: 


26683. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
Granai u Ha Ls “Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka 
tunduk kepadanya,” ia berkata, “Maknanya adalah, mereka 


senantiasa menundukkan tengkuk mereka kepadanya. 23 


26684. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar Mnga a 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, Ines 
“Mereka tunduk,” ia berkata, “Sekiranya Allah mau, tentu 
menurunkan kepadanya (Rasulullah SAW) satu mukjizat yang 
membuat mereka tunduk dengannya, sehingga tak seorang pun 
menjulurkan tengkuknya kepada kemaksiatan terhadap 
Allah.” 

26685. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, BEE Te wak 





823 Kami tidak menemukannya dengan sanad atau redaksi seperti ini 
824 Abdurrazak dalam tafsirnya (2/460), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (83/2750), 
dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4255). 


535 ) 





Surah Asy-Syu'araa ' 





Ke JA 5 ak KE O is “Boleh jadi kamu 
(Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka 
tidak beriman. Jika Kami kehendaki niscaya Kami 
menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka 
senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya,” ia 
berkata, “Sekiranya Allah mau, tentu Dia memperlihatkan 
kepada mereka satu perkara-Nya yang menyebabkan tidak 
seorang pun dari mereka melakukan satu kemaksiatan 
sesudahnya.” 


26686. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Inna OI HASAN “Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka 
tunduk kepadanya,” dia berkata, “Maknanya adalah, membuat 

... merinding kuduk-kuduk mereka.” 


26687. Yunus menceritakan kepada kami, ja berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Inai OA “Maka senantiasa 
kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya,” Ta berkata, “mob 
maknanya adalah JAN “tunduk.” | i 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, . 
maka para pemimpin dan pembesar-pembesar mereka tunduk kepada 
mukjizat itu. Tan 

Mereka mengatakan bahwa makna 34! adalah orang-orang 
terkemuka (pembesar). 


aa APN Bm apa 2 

85 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4255). 

86 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi- 
referensi yang ada di hadapan kami. 

2! Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2750). - 











Tafsir Ath-Thabari 


Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang alasan me- 
mudzakkar-kan lafazh mw W&, padahal ia merupakan khabar dari Si 
(mufrad). : 

Sebagian ulama nahwu Bashrah berpendapat bahwa lafazh 
(ASM adalah jamak, sama seperti 3S A3 Ip GP MA, atau di- 
mudzakkar-kan, sebagaimana sebagiari mu'annats di-mudzakkar-kan, 
seperti perkataan penyair berikut ini:?2 | 

LAS P3 aa BS) Mn Pn BG Bai 

“Aku menghirupnya saat ayam jantan berkokok pada paginya . Tiba- 


tiba bani Na'sy”” datang mendekat, lalu mereka menimpa. 21 


Atau ia di-mudzakkar-kan karena ia mudhaf kepada mudzakkar, 
sebagaimana ia bisa di-mu'annats-kan karena mudhaf kepada 
mu'annats, seperti perkataan Al A'sya dalam syairnya berikut ini: 


AN Sya AE Io AS si 3 ad dak CPI 


“Dan bersinar dengan firman yang telah Kau tundukkan. 





828 Yaitu An-Nabighah Al Ja'di. 
829 Nama gugusan bintang —Penj. 
880 Ini merupakan satu bait dari gasidah panjang yang pada bagian awal redaksinya 
yaitu: 
“Seorang sahaya diacuhkan oleh beberapa sahaya, 
seakan-akan ia melihat, ketika ia berlumuran ter, 
sedang menderita kudis di hidungnya. : 
Jika sang ibu yang bijak tidak melihat anaknya dan tak ada padanya tempat 
. perahan susu bagi para penggembala.” : 
Bait tersebut dalam Ad-Diwan tertulis: 
Vp'ska V3 CAR 337 La IS) kalo. ENG HAN Upa Cahiya 
“Aku meminumnya saat'ayam jantan berkokok pada paginya. 
Tiba-tiba saja bani Na'sy mendekat lalu turun menimpa." 
Lihat Ad-Diwan (hal. 25), Syarh Abyat Sibawaih (11476) dan Lisan Al Arab 
(6/355) (entri: na'isya). 
Lafazh (24 #5 maknanya adalah tujuh bintang yang terkenal. 
Lafazh ' yai artinya mendekat. 


537 





Surah Asy-Syu'araa” 





Sebagaimana bersinarnya saluran urat karena darah. 223 
Al Ajjaj berkata dalam syairnya: | 

“Ketika ia melihat permukaan langit bersambung. 2 
Al Farazdag berkata: 

PALA Ym Tele OS) pasal ab Sd DAA 3 
“Ketika wanita-wanita pendek hitam berkeliling di waktu Dhuha. 
Mereka kenakan ke tubuh mereka tirai-tirai yang berbelah dua.” 

Al A'sya berkata dalam syairnya berikut ini: 
5 MAN At AN ve 233 On) saat At ol, 
PJ . 
ad Sea Si aa oh Tya gmia 2 ot Bam 
Jika seseorang menunjukkan Mean kepadamu, 


di tengah padang yang tandus dan padang sahara. 


Unta betina pun pantas kau dengarkan suaranya. 


Ketahuilah, orang yang teliti adalah orang yang sukses. li 





81 Ini merupakan satu bait dari syair panjang. Lihat Ad-Diwan (hal. 219). 

852 ni merupakan satu bait dari gasidah panjang yang berisi sindiran kepada Umair 
bin Abdullah bin Al Mundzir bin Abdan, ketika ia mempertemukan antara 
dirinya dengan Jahnam, supaya ia bisa menyindirnya. 

838 Yni merupakan satu bait dari sebuah gasidah panjang. 

Makna Sasa adalah wanita-wanita yang pendek. 

Makna Jt adalah tirai yang dibuat untuk wanita supaya orang asing tidak 
bisa melihafnya. 

Makna Ziswms! adalah tirai yang terbelah di tengahnya. Setiap pintu yang 
ditutup dengan tirai yang terbelah di tengahnya, maka setiap belahainya 
dinamakan Cina. Lihat Lisan Al Arab (9/144) (entri: tim). 








Tafsir Ath-Thabari 





Mereka mengatakan ,-xi SU dan yak 3 Dikatakan: ,£ ka 

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa ini sama seperti 
ucapan penyair berikut ini: 

3,9 . . . Fe . 
MS Seda ajal ali BI 
“Kau lihat para pengikat tali-tali laso mereka 
jika besi telah berkarat di atas cendawan. an 

Berarti, menurutnya makna ayat adalah #2 (ea KA rai udbi 
“maka mereka senantiasa menundukkan tengkuk-tengkuk mereka”, 
sebagaimana dikatakan gkwy Diy, dengan makna cit gu 44, Yaitu 
mencukupkan keberadaannya dengan isim mubtada, maka fi'l-nya 
seolah-olah untuk isim yang pertama, padahal sebenarnya untuk isim 
yang kedua. Dia menyandarkannya kepada seseorang karena 
penyebutannya kepada mudzakkar. Sementara itu, salah seorang yang 
lain dari mereka mengatakan bahwa SY! maknanya Kasad 
“kelompok”, sebagaimana dikatakan iie15 G2 250 Jl c3i Lif, “aku 
melihat orang-orang satu kelompok dengan si anu”. Lafazh GSM 
dijadikan bermakna kelompok dan rumpun suku. Dia mengatakan 
bahwa lafazh SEN juga mengandung kemungkinan bermakna, para 
pemimpin dan orang-orang terkemuka, sehingga makna ayat menjadi, 





824 Ini merupakan satu bait dari sebuah gasidah panjang yang berisi pujian kepada 
Al Muhallig bin Hantam dan Syaddad bin Rabi'ah. 
Redaksi bait pertama dalam Ad-Diwan adalah: 


Gap ay SIG W333 aw) Soal Fiat o 
“Jika seseorang mengalirkan kelembutannya kepadamu, 
maka lintasilah puncak-puncak yang tinggi dan sahara yang luas. " 

Makna '34# adalah padang pasir yang luas. Lihat Ad-Diwan (hal. 120). 
835 Yaitu Al Farazdag, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam Majaz Al 

Our 'an (2/84). , 
886 Lihat Majaz Al Our'an (2/84), dan kami tidak menemukannya dalam Ad- 

Diwan. 





Surah Asy-Syu'araa" 





maka para pemimpin kaum itu dan orang-orang terkemuka mereka 
senantiasa tunduk kepadanya. 


Dia mengatakan bahwa di antara kedua pendapat mengenai hal 
ini, dia paling suka jika dikatakan bahwa 59! (leher atau tengkuk) 
jika telah tunduk, berarti para pemiliknya tunduk. Pertama-tama, A I- 
nya dijadikan untuk 33, kemudian aa dijadikan sebagai milik 
orang-orang tersebut (leher), sebagaimana perkataan penyair berikut ini: 


Pa £ - .. F 2 Io PB 0 Ly Oa Te 
TN NA EN AAA AS Tab SANA Ta de 
“Karena segenggam harapan berada di telapak tangannya, 


maka dia tidak malu kepada siapa pun dan dia pun tidak makan." 


Fil FI dijadikan muannats, karena lafazh LSI sudah 
mencakup '#ali, dan ia tidak perlu menyebutkannya . kembali, 
sebagaimana halnya Anda cukup berkata W Lxa5 “aku tunduk 
kepadamu”, tanpa perlu berkata A3 5 WS atas “aku tundukkan leherku 
kepadamu”. 

Ia berkata: Tidakkah Anda lihat orang Arab berkata ang 3 NY 
cl 3 35, 3 Ph “setiap yang punya mata melihat kepadamu”, karena ' 
perkataan Anda Tana WI) Sh “mataku melihat kepadamu”. Perkataan 

Anda WY! Dis sama maknanya, maka ditinggalkan lafazh 5. Jadi, 
sekiranya Anda katakan le w Ani AT itu benar." 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dan paling 
tepat mengenai hal tersebut adalah pendapat para ahli takwil, bahwa 
makna SKY! adalah leher orang-orang, bahwa makna kalimat ayat 
menjadi, maka leher-leher mereka senantiasa tunduk kepada mukjizat 
yang Allah turunkan kepada mereka dari langit, dan lafazh AP 


887 Al Farra dalam Ma'ani Al Our'an (21217). 
838 Lihat Ma'ani Al Our'an (2/277) karya Al Farra. 





Tafsir Ath-Thabari 





adalah mudzakkar, karena merupakan khabar dari huruf ha' dan mim 
pada lafazh «#1. Sebagaimana ucapan Jarir berikut ini: 


Jd Ga Hima ET US aoi la cai 


“Aku melihat tahun-tahun berlalu mengambil usiaku. 


Sebagaimana halnya akhir bulan mengambil purnama.” 


Bila lafazh 5» dibuang dari kalimat, kalimat yang tersisa tentu 
cukup mewakilinya, dan pembuangannya tidak merusak makna kalimat 
dari makna sebelumnya. Demikian pula jika lafazh GM dibuang dari 
(hi Elis “Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka,” kalimat yang 
tersisa tentu cukup mewakilinya, karena jika orang telah tunduk, maka 
tunduklah leher mereka, dan jika telah tunduk leher mereka, itu berarti 
'merekatunduk. | 

Jika kalimat ayat berbunyi, 11x G1 Fin “Maka senantiasa 
kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya, ” maka kalimat itu tidak rusak 
karena pembuangan lafazh 3W9!, dan maknanya tidak berubah dari 
makna sebelum pembuangannya. Lalu khabar tentang tunduk beralih 
— kepada para pemilik G9! (e2), sekalipun kalimat diawali dengan kata 
GSYI, karena orang Arab biasa memberlakukannya dalam percakapan 
mereka, jika isim yang menjadi mubtada dan kata yang di-mudhaf-kan 
kepadanya dapat saling mewakili khabar satu sama lain. 


83? Ini merupakan satu bait dari sebuah gasidah yang berisi sindiran kepada Al 
F | ' 


Redaksi bait dalam Ad-Diwan adalah: 
JM Spa SI SATU gta Odi Ela Ya ah 
“Ja melihat perputaran tahun mengambil usiaku, 
sebagaimana awal bulan mengambil dari purnama.” 
Makna 5! adalah akhir malam bulan. Lihat Ad-Diwan (hal. 341) dan Abu 
Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (2/83). 


Surah Asy-Syu'araa” 





Vira 13 Kipas 3 dab ba 
“Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu 
— peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, 

melainkan mereka selalu berpaling darinya.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 5) 


Takwil firman Allah: jd X2 PETA YO 55 Tas 
(O) (Dan sekali-kali tidak datang Pkopada mereka suatu peringatan 
baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu 
berpaling darinya) 

Maksudnya adalah, tidaklah datang kepada orang-orang 
musyrik yang mendustakanmu dan mengingkari apa yang kau bawa 
kepada mereka —hai Muhammad— dari sisi Tuhanmu berupa ' 
peringatan untuk mereka? dan peringatan mengenai titik-titik hujjah 
Allah “atas mereka terkait kebenaranmu serta hakikat yang kau 


'dakwahkan kepada mereka dari apa yang diperbaharui Allah dan 


diwahyukan-Nya kepadamu, kecuali mereka berpaling dari 
mendengarnya dan tidak mau meng paalan pikiran untuk 
merenunginya. 


One ia 
“Sungguh mereka telah mendustakan (Al Jur an), maka 
kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita. 





40 Demikian yang tertera dalam manuskrip. - 


“A2” 





Tafsir Ath-Thabari 


berita yang selalu mereka perolok-olokan.” 
(Os. Asy-Syw'araa” (261: 6) 





Takwil firman Allah: (G) 27533 1 LG el oS 
(Sungguh mereka telah mendustakan JAI Our'an), aa kelak akan 
datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu 
mereka perolok-olokan) | 

Maksudnya adalah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu 

—hai Muhammad— telah mendustakan peringatan yang datang | kepada 
mereka dari sisi Allah dan berpaling darinya. .« IsK urai mel 
Iyeypus “Maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) 

berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.” Berita-berita 

perkara yang pernah mereka perolok-olokkan itu akan datang kepada 
mereka, dan itu merupakan janji ancaman dari Allah kepada mereka, 

bahwa siksa-Nya akan menimpa mereka karena keteguhan mereka 

dalam kekafiran dan kebangkangan mereka terhadap Tuhan.” 


V3 mob ks El SN dina 
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah 
banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam 
tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Os. Asy-Syw'araa” (261: 7) 


Takwil firman Allah: (C) .5, Sia ASA KT In 
(Dan apakah mereka tidak Ne na bumi, Pendeta 
banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh- 
tumbuhan yang baik?) 





Surah Asy-Syu'araa" 





Maksudnya adalah, apakah orang-orang musyrik yang 
mendustakan Kebangkitan Kembali tidak melihat bumi, berapa banyak 
Kami menumbuhkan m3 PAI » “Pelbagai macam tumbuh-tumbuhan 
yang baik?” Sesudah tadinya bumi itu mati, tak ada tumbuh-tumbuhan 
padanya. 

Makna #XI adalah del “bagus” atau “baik”, 
sebagaimana dikatakan kepada kurma bagus yang sedang berputik, 
ki is dan sebagaimana dikatakan kepada kambing atau unta betina yang 
subur sehingga banyak susunya, Fa ig TIK dan Hai is 3. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26688. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, s2 75K: GM 
“Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh- 
tumbuhan yang baik,” ia berkata, “Berupa tumbuh-tumbuhan 
bumi yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan 
ternak.” 41 
26689. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


26690. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 


“1 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2750). 


| 








Tafsir Ath-Thabari 


kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah , s4375X c: 
“Pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik,” ia berkata, 
“Lafazh s4X di sini maknanya adalah yang baik.” 


060 
Hrg LA »3 SA TAY Pat PRA ... 5 
LA AD al ABG TSB Gl 


O) 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 

(Rs. Asy-Sywaraa” (261: 8-9) 


»A ee Lea 
.. 


zat 

Takwil firman Allah: 5335 O sesi ASTSKG MAS ENYA 
(O) ea Sudi #0 (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak 
beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Penyayang) 


Maksudnya adalah, sesungguhnya pada penumbuhan Kami di 
bumi akan tumbuh-tumbuhan yang bagus itu terdapat suatu tanda, 
untuk menunjukkan kepada orang-orang musyrik yang mendustakan 
kebangkitan atas hakikat-Nya, dan bahwa gudrat yang dengannya Allah 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut di bumi setelah gersangnya, 
tidak akan melemahkan gudrat-Nya untuk membangkitkan orang-orang 
yang sudah mati dari kubur-kubur mereka menjadi hidup kembali. 





42 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/461) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2750). : 


“545 1 


Surah Asy-Syu'araa" 





: 


Firman-Nya: 5wa33 Pa SK, “Dan kebanyakan mereka tidak 
beriman.” Maksudnya adalah, mayoritas mereka yang mendustakan 
kebangkitan lagi mengikari kenabianmu itu —hai Muhammad— tidak 
mempercayai apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi Allah. 
Sesungguhnya telah tetap dalam ilmu-Ku bahwa mereka tidak beriman, 
maka kebanyakan mereka tidak akan beriman kepadamu karena telah 
tetap dalam ilmu-Ku tentang mereka. 

Firman-Nya: Ka ai PA Sa “Dan sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 
Maksudnya adalah, Tuhanmu —hai Muhammad— sungguh Maha 
Perkasa dalam pembalasan-Nya, tak ada yang dapat menghalangi-Nya 
menimpakan balasan terhadapnya. Aku akan menimpakan hukuman-Ku 
kepada mereka yang mendustakanmu itu —hai Muhammad— yang 
berpaling dari peringatan yang datang kepada mereka dari sisi-Ku 
karena pendustaan mereka terhadapmu. Tak ada yang dapat 
menghalangi mereka dari-Ku, karena Akulah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Penyayang. 

Dia memiliki rahmat terhadap hamba-hamba-Nya yang bertobat 
dari mengingkari dan memaksiati-Nya, yaitu tidak menghukumnya 
berdasarkan kesalahan masa lalunya sesudah ia bertobat. 

Ibnu Juraij pernah mengatakan hal semakna, sebagaimana Al 
Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hajjaj menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Segala sesuatu yang berbunyi 
€) jp dalam surah Asy-Syu'araa', berarti apa yang menyebabkan- 
Nya membinasakan umat-umat yang lalu. 

Dia berfirman 4 “Maha Perkasa” ketika balas dendam 
terhadap musuh-musuh-Nya. - “Maha Penyayang” terhadap orang- 


2? 








jajfsir Arn-1 nabari 


orang beriman ketika Dia menyelamatkan mereka dari hal-hal yang 
membinasakan musuh-musuh-Nya.“? 


Abu Ja'far berkata: Kami memilih pendapat yang kami pilih 
mengenai takwilnya dalam konteks ini karena firman-Nya, # Pe 25 
LN Szail “Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,” mengiringi ancaman Allah 
terhadap satu kaum yang berbuat syirik dan mendustakan kebangkitan 
yang belum dibinasakan. Jadi, maknanya diarahkan sebagai 
pemberitahuan dari Allah tentang perbuatan-Nya terhadap mereka dan 
pembinasaan-Nya. 


Mungkin maksud Ibnu Juraij adalah apa-apa yang terjadi 
sesudah pemberitahuan Allah tentang pembinasaan-Nya terhadap 
sejumlah umat yang Dia binasakan. | 


sn 
Cc 


33 RO BRA Teh BEN, 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan 
firman-Nya), “Datangilah kaum yang zhalim itu, (yaitu) 

— kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa'?” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 10-11) 


Takwjl firman Allah: 55 CJ Imbauan ab 
Gy 33 SI 2553 (Dan ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa 
(dengan firman-Nya), “Datangilah kaum yang zhalim itu, (yaitu| 
kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?”) 





43 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2751) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/289). 


541. 


Surah Asy-Syu'araa" 





Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman: Ingatlah —hai 
Muhammad— ketika Tuhanmu menyeru Musa bin Imran #1 JA yi 
(mekial "Datapgilah kaum yang zalim itu.” Maksudnya adalah orang- 
orang kafir. 5585 «5 “Kaum Fir'aun.” Kata #4 kedua dinashabkan 
sebagai penafsiran kata #9 yang pertama. 

— Firman-Nya: Gas VI “Mengapa mereka tidak bertakwa?” 
Maksudnya adalah, tidakkah mereka takut akan siksaan Allah atas 
kekafiran mereka kepada-Nya? | 


Makna lafazh Sai “Mengapa mereka tidak bertakwa?” 
adalah, katakanlah kepada mereka, “Kenapa mereka tidak takut?” 
Dibuang lafazh «4 J4 “katakanlah kepada mereka” karena lafazh itu 
sendiri sudah menunjukkannya. 


PP Ad 


Dikatakan La “Mengapa mereka tidak bertakwa?” dengan 
huruf ya, dan tidak dikatakan V8 9f “kenapa kalian tidak bertakwa”, 
dengan huruf ta, karena Al Our'an telah ada sebelum dialog itu. 
Sekiranya ada gira'at yang membacanya dengan huruf ta”, maka itu 
benar, sebagaimana dikatakan, Upoha yS ca Ji dan Opdka, 


JI IL iban O AA UI 
Walid SEE SEO mad 
“Berkata Musa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut 
bahwa mereka akan mendustakan aku. Dan (karenanya) 
sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah 
(Jibril) kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, 
maka aku takut mereka akan membunuhku'.” 

(Os. Asy-Sywaraa” (261: 12-14) 








“Tafsir Ath-Ihabari 





| Takwil firman Allah: Y, ROA aah 

Or Kd dub rt hui, Or 2 Jd SS Gis (Berkata 
Musa, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan 
.mendustakan aku. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak 
lancar lidahku maka utuslah |Jibril) kepada Harun. Dan aku berdosa 
terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.”) 


J6 “Berkata,” Musa, kepada Tuhannya, SB “Ya 
Tuhanku, sesungguhnya aku takut,” terhadap kaum Fir'aun yang 
Engkau perintahkan aku mendatangi mereka. YA dl “Mereka akan 
mendustakan aku,” dengan ucapanku kepada mereka, bahwa Engkau 
mengutusku kepada mereka. Wi gxy “Dan (karenanya) sempitlah 
dadaku,” terhadap pendustaan mereka kepadaku jika mereka 
mendustakanku. 


Di-rafa' -kannya lafazh Gb bina karena di-athaf-kan kepada 
lafazh G1. Demikianlah gira'at para ahli gira'at pelosok negeri (yaitu 
membacanya dengan rafa”). Maknanya yaitu «s ke ma s3 3 “Dan 
(karenanya) sempitlah dada 


Firman-Nya: Sa Anh Y, “Dan tidak lancar lidahku.” 


Maksudnya adalah, lidahku tidak akan tergerak mengungkapkan 
apa yang Kau utus aku membawanya kepada mereka, karena cacat yang 
terdapat di lidahnya. 


Lafazh GI G5 V7 “Dan Hak lancar lidahku,” Bagan 
kalimat yang di-athaf-kan kepada lafazh 3-41. 


Sayan Jl Jua SE “Maka utuslah (Jibril) kepada Harun,” 
maksudnya 3 yaitu Harun (saudara Musa, dan Allah tidak mengatakan 
PI 3 p, 3 Oya Jd db "5 “utuslah Harun supaya dia menyokong 
dan membantuku”, sebab hal tersebut sudah en dari kalimat, 
sama seperti perkataan seseorang, ud & A 1) V4 $$ “sekiranya 
kami ditimpa suatu musibah, pasti kami berlindung Aam dengan 


549 ) 





Surah Asy-Syu'araa” 





makna Had ad & F-) “pasti kami berlindung kepadamu supaya kau 
membantu kami”. 


Firman-Nya: 255 bay “Dan aku berdosa terhadap mereka.” 
Maksudnya adalah, kaum Fir'aun memiliki dakwaan terhadapku terkait 
kesalahan yang pernah aku lakukan kepada mereka, yaitu membunuh 
salah seorang dari mereka. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26691. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepadaku, Al Harits menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari, Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, d Sek aa Ira 

pdL5 “Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut 
mereka akan membunuhku," ia berkata, “Membunuh jiwa 
yang pernah dia bunuh dari golongan mereka.” 44 


26692. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, “Musa 
pernah membunuh seseorang.” 


' 26693. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Oatadah, tentang firman Allah, 255 Fe245 “Dan aku berdosa 
terhadap mereka,” ia berkata, “Maksudnya adalah, membunuh 


44 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2752). 

4S Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
Our 'an (5/67). 


GG  — 











Tafsir Ath-Thabari 


seseorang.” 8 5, nii d SGE “Maka aku takut mereka akan 
membunuhku." Dia berkata, “Aku takut mereka membunuhku 
sebagai balasan jiwa yang telah kubunuh dari mereka.” 


Phat 


G peak sep EL Ka ash ega 


n Ea Es Te KUTA Pai 
degan 


“Allah Ea esa 23 basa Ta aa dapat 
' membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan 
— membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat): 
sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa 
yang mereka katakan). Maka datanglah kamu berdua 
kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, “Sesungguhnya 
kami adalah Rasul Tuhan Semesta Alam, lepaskanlah-bani 
. Isra'il (pergi) bersama kami.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 15-17) 


Takwil firman Allah: Oa, Kent Kg sb KOE 
Yerag Ia (Ya —» 5 dan UIN, LNG (Allah 
berfirman, “Jangan takut (mereka tidak akan dapat 
membunuhmu|, maka pergilah kamu. berdua dengan membawa 
ayat-ayat Kami  (mukjizat-mukjizatJ: sesungguhnya Kami 
bersamamu mendengarkan fapa-apa yang mereka katakan). Maka 
datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, 
“Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan Semesta Alam, 


lepaskanlah bani Isra'il (pergi) bersama kami.”) 


“4 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2752) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our 'an (5/67). 


— na eri 


Surah Asy-Syu'araa ' 


K artinya adalah, kaum Fir'aun tidak akan membunuhmu. 
Maksudnya, pergilah kau dan saudaramu, Cs, “membawa ayat-ayat 
Kami,” yaitu bukti-bukti dan dan hujjah-huijah Kami yang telah Kami 
berikan kepadamu untuk mereka. | 


Lafazh, Ga SI “Sesungguhnya Kami bersamamu 
mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan), ” maksundya adalah, 
apa yang dikatakan kaum Fir'aun kepadamu dan jawaban mereka 
terhadapmu. 


Lafazh, G3 G5 “Maka datanglah kamu berdua kepada 
Fir'aun,” maksdnya adalah, datangilah Fir'aun oleh kalian hai Musa 


none IE 


Lafazh, Sulis dwelNys “Dan Katakanlah olehmu, . 
Sesungguhnya kami adalah rasul Tuhan Semesta Alam'.” Maksudnya 
yaitu, kami adalah rasul yang diutus kepadamu, dengan mengatakan 
(kembali) Jd) cp Cas Ja 1 “Lepaskanlah bani Isra'il (pergi) beserta 
kami.” Allah berfirman, s1 25 ss) “Sesungguhnya Kami adalah 
rasul Tuhan Semesta Alam,” padahal Allah berbicara secara langsung 
kepada dua orang dengan firman-Nya, pk “Dan katakanlah olehmu,” 
karena yang dimaksud dengannya adalah mashdar dari HL. 
Dikatakan Y'y453 Itu, Sik. Sebagaimana perkataan penyair berikut 
ini: BEE 5 
Ipa BAN Yg Ipa pain H3 Loyang LIS 
“Para tukang fitnah itu telah berdusta, aku tidak pernah membeberkan 

di hadapan mereka satu keburukan pun, dan aku pun tidak pernah | 
- berkirim surat kepada mereka. ciki 





“7 Penyair yang dimaksud adalah Katsir Izzah, sebagaimana disebutkan oleh Abu 
Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (2/84). | 

48 Tni merupakan satu bait dari gasidah yang panjang. 
Lihat Ad-Diwan (hal. 254) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/25T). 











Maknanya adalah sae 5, “membawa surat”. ben sid lain 
berkata: | 
GE aah YA BU Ian ya VI 
“Ingatlah, siapa yang menyampaikan keringanan dariku sebagai 
utusan, rumah keluargamu sebagai kesudahannya. 1830... 
Makna lafazh Y'ss, di sini adalah B4) “surat” atau “misi”. Oleh 
karena itu, huruf ha pada lafazh W1455 di-muannats-kan. 


906 
ane 2 LA JA » ».. TP L 0d 38 2 
Aa a33 ben 3 PAS A3 bp Id 


W) Li Ga AN US il 
“Fir'aun menjawab, “Bukankah kami telah mengasuhmu di 
antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak 
dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari 
umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang 
telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang- 
orang yang tidak membalas guna.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 18-19) 


Takwil firman Allah: ine 3253 SI) GI, Ka G3 NG 
G2 para Pa 


0 LAI Le Si H3 PI las 2dasg (Fir'aun Nan 
“Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, 





49 Maksudnya adalah Al Abbas bin Mirdas, sebagaimana perkataan Abu Ubaidah 
dalam Majaz Al Our 'an (2/84). 
850 Bait ini terdapat dalam kumpulan syairnya pada awal gasidah Bahr Al Wafir. 


Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an (2/84) dan Al Ourthubi dalam tafsirnya ' 


(3/93). 


Tafsir Ath-Thabari 











Surah Asy-Syu'araa 





waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami 
beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu 
perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk 
golongan orang-orang yang tidak membalas guna.”) 


Dalam kalimat ini terdapat kata-kata yang dihilangkan, yang 
cukup diwakili oleh makna kalimat yang disebutkan, yaitu: lalu mereka 
berdua mendatangi Fir'aun, kemudian menyampaikan risalah Tuhan 

mereka kepadanya. Lantas Fir'aun berkata, 52 Ls CI, Ad Ka eh pa 
iga IP “Bukankah kami telah mengasuhmu di antara ken 
Pa waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu finggal bersama kami 
beberapa tahun dari umurmu.” Maksudnya adalah ketika ia (Musa) 
tinggal bersamanya (Fir'aun), sebelum ia membunuh seseorang yang 
beragama Koptik. S5 Ji S3 “Dan kamu telah berbuat 
suatu perbuatan yang telah kamu lakukan” Maksudnya adalah 
membunuh seseorang yang beragama Koptik. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian. di antaranya yaitu: 


26694. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia bea 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Pj HA 33 

Y Lea La ip SG “Dan kamu telah berbuat suatu 
perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu narik 
golongan orang-orang yang tidak membalas guna,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, aku telah berbuat sesuatu, dan 








Tafsir Ath-Thabari 


aku merupakan orang yang tersesat.” Ada pula yang berkata, 
. “Maksudnya adalah membunuh orang.”"! 


26695. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. | 


Can at Cat ANN 1 
$ 


Firman-Nya: —ds3 Giaa, “Dan kamu telah berbuat suatu 
perbuatan yang telah kamu lakukan.” Perbuatan itu terjadi satu kali, 
dan tidak boleh meng-kasrah-kan huruf fa” (Ws) jika maksudnya 
adalah makna ini. 5 


Disebutkan dari Asy-Sya'bi bahwa ia membacanya Used CJsd,, 
dengan fa berbaris kasrah. Ini merupakan gira'at yang menyalahi 


gira'at para ahli gira'at seluruh negeri.”2 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat, 
Lap ah, “Dan kamu termasuk golongan orang-orang yang 
tidak membalas guna.” “. 


| Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, ketika kau 
masih termasuk orang yang kafir kepada Allah SWT. 


Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26696. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 


kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, £l55 


Lap ST Lo ea las a 3 “Dan kamu telah berbuat 


cad 


suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu 
termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna, ” 





851 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2754). 

:22 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/22T), yaitu gira'at syazz yang 
tidak mutawatir, sebagaimana perkataan Ibnu Jinni dalam Al Muhtasab (21127). 


ta 





Surah Asy-Syu'araa” 





ia berkata, "Maksudnya adalah, ketika kau masih mengikuti 
agama kami yang kau cela ini.”33 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah. 
dan kau termasuk orang yang mengingkari kebaikan kami kepadamu. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26697. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Ge La Ap IS II IS 33 
“Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu 
lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang 
tidak membalas guna,” ia berkata, “Maksudnya adalah, kami 
telah mengasuhmu di antara kami sejak kau kecil, maka inikah 
balasanmu terhadap kami, yaitu kau bunuh salah seorang dari 


kami dan kau ingkari kebaikan kami?” 
26698. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
-. Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 
Lap SI aah “Dan kamu termasuk golongan orang-orang 
yang tidak membalas guna,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
kufur nikmat, karena Fir'aun tidak mengetahui apa itu 

kafir.” 

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang dikemukakan Ibnu Zaid 
tadi paling tepat sebagai takwil ayat tersebut, karena Fir'aun tidak 
mengakui ketuhanan Allah, melainkan menyangka dirinya tuhan. Jadi, 





853 yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2754), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/167), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/70), dan Ibnu 
Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/119). | 

854 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2754). 

855 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/258) dari Ionu Abbas dengan redaksi 
yang sedikit agak berbeda. 











Tafsir Ath-Thabari 


ia tidak boleh berkata kepada Musa —Jika Musa bersamanya saat 
membunuh seseorang sebagaimana pendapat As-Suddi-, “Kau 
melakukan perbuatan itu ketika kau termasuk orang kafir,” sementara 
iman menurutnya (Fir'aun) adalah agamanya yang pernah diikuti Musa. 
Kecuali seseorang berpendapat bahwa maksudnya adalah, ketika kau 
termasuk orang yang kafir saat itu, hai Musa, atas ucapanmu hari i ini. 
Pendapat ini masih ada sisi kebenarannya. 

Jadi, takwilnya adalah, kau membunuh orang yang telah kau 
bunuh dari kami ketika kau termasuk orang yang mengingkari nikmat 
kami terhadapmu dan kebaikan kami kepadamu terkait pembunuhanmu. 

—— Ada pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, 
sementara kau sekarang termasuk orang yang mengingkari nikmatku 
kepadamu dan pengasuhanku kepadamu. 


Pa tar in akut Ig OAT Grensas 
Ona 
“Berkata Musa, Aku telah mddkukanya. sedang aku 
“waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari 
meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian 
Tuhanku memberiku ilmu dan Dia menjadikanku salah 
seorang di antara rasul-rasul'.” : 
(Rs. Asy-Sywaraa” (261: 20-21) 


# Ai 8. £ edot ?- 


Takwil firman Allah: UX LEO GILA 5. bi, GIS d6 
'@j aa Gp 5 » gang Ke &d ap Kis (Berkata Musa, “Aku telah 


melakukannya, sedang aku waktu itu termasuk orang-orang yang 


————  &H$H$H$&H5:--55J 























Surah Asy-Syu'araa ' 


khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut 
kepadamu, kemudian Tuhanku memberiku ilmu dan Dia 
menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.”) 


Maksudnya adalah, Musa berkata kepada Fir'aun, “Aku 
melakukan perbuatan yang telah aku perbuat itu.” Maksudnya adalah, 
aku telah membunuh jiwa, maka aku termasuk orang yang sesat. Ketika 
itu aku termasuk orang yang jahil, sebelum datang kepadaku wahyu 
dari Allah yang mengharamkan aku membunuh. 


Orang Arab biasa meletakkan kata “sesat” pada tempat kata 

“jahil”, dan menempatkan kata “jahil” pada tempat kata “sesat”. Jadi, 

mereka berkata Gia 56 He 45 “si fiilan tidak tahu jalan” dan “tp RU 
£3 3 Ja 28 “si fulan tersesat di jalan” dengan makna yang sama. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26699. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, atas, 
“Sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf,” 
ia berkata, “Maksudnya adalah, termasuk orang yang jahil 
(tidak mengetahui). | 

26700. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 





86 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim data tafsirnya 
(83/2755). 





26701. 


26702. 


26703. 


Tafsir Ath-Thabari 


Ibnu Juraij berkata, “Dalam gira'at Ibnu Mas'ud bunyinya 
yaitu alat w UT, “dan aku termasuk orang yang jahil.” 
...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Gatadah, tentang firman Allah Ta'ala, SL 52 Li, “Sedang 
aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah termasuk orang yang jahil (tidak 
mengetahui). 1 

Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, Lea “Dan kamu termasuk 
golongan orang-orang yang tidak membalas guna,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, Musa berkata, “Aku tidak kafir, 
akan tetapi aku melakukannya ketika aku termasuk orang yang 


, ” 


sesat . | sana 


Ibnu Mas'ud membacanya Gan ya Tj 3 1S WI “Aku telah 
melakukannya, sedang aku waktu itu termasuk orang-orang 
yang jahil. 2 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


SI OL AL 


tentang firman Allah, ALA j2 Ui, Sis JG “Berkata Musa, 
“Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk 
orang-orang yang khilaf.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, 


sebelum datang kepadaku sesuatupun dari Allah. Pembunuhan 


yang aku lakukan terhadapnya itu merupakan sebuah 


857 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2755). 


858 “Jpid. 


359 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/228) dan Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya (10/340). 


Surah Asy-Syu'araa" 





kesesatan yang keliru.” Lanjutnya, “Kesesatan di sini 
bermakna kesalahan, bukan kesesatan antara dirinya dengan 
Allah.” 


26704. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
| Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Tes JG 
KTA Ga ti, Sl “Berkata Musa, “Aku telah melakukannya, 
sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.” 
Ia berkata, “Maksudnya adalah, termasuk orang yang jahil 


(tidak mengetahui). 


Allah SWT berfirman menceritakan tentang perkataan Musa 
kepada Fir'aun, Ke ega “Lalu aku lari meninggalkan kamu...” 
segenap masyarakat dari kaum Fir'aun. Kis “Ketika aku takut 
kepadamu,” bahwa kalian akan membunuhku lantaran aku telah 
membunuh seseorang dari kalian. (S2 525 “Kemudian Tuhanku 


| memberikan kepadaku ilmu,” lalu Tuhanku menganugerahkan kenabian 


kepadaku, yaitu makna «X4, sebagaimana riwayat berikut ini: 

26705. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah Ta'ala, Ls 
B2 54 “Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu," 
ia berkata, “Lafazh «S5! di sini maknanya adalah pa 
“kenabian” 862 





860 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2755). | 

861 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2755) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/228). 

862 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2755), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Our'an (5/71), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/259). 


Goo 





Tafsir Ath-Thabari 
Firman-Nya: H3 3 Glan5 “Serta Dia menjadikanku salah 
seorang di antara rasul-rasul." | 
Maksudnya adalah, Dia memasukkanku ke dalam jumlah orang 
yang Dia utus kepada makhluk-makhluk-Nya untuk menyampaikan 
risalah:Nya kepada mereka dengan mengutusku kepadamu, hai Fir'aun. 


Ea. Be ..i ah US 

Gis BolkAG SPN SI 55 J6 “Oj 

' “Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah : 
(disebabkan) kamu telah memperbudak bani Isra'il.” Fir'aun 

bertanya, “Siapa Tuhan Semesta Alam itu?” Musa 

menjawab, “Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa. 
yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu 
sekalian mempercayai-Nya.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 22-24) 


Takwil firman Allah: SY PA ea Ea ah 
Wis Pa KA GAN HA 3 DIN 5 Se) 
(Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah fdisebabkan/ 
kamu telah memperbudak bani Isra'il. Fir'aun bertanya, “Siapa 
Tuhan Semesta Alam itu?” Musa menjawab, “Tuhan Pencipta 
langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. JItulah 
Tuhanmu), jika kamu sekalian mempercayai-Nya.”) 

Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Nabi Musa AS 
kepada Fir'aun, aan PA “Budi yang kamu limpahkan kepadaku.” 
Makna lafazh Sis adalah pengasuhan Fir'aun terhadapnya. Musa 











Surah Asy-Syu'araa” 


berkata, “Pengasuhanmu terhadapku, dan kau tidak memperbudakku 
seperti halnya kau memperbudak bani Isra'il. Itu benar-benar 
merupakan nikmat darimu yang kau angerahkan kepadaku.” Dalam 
kalimat ayat terdapat kalimat yang dibuang, yang maknanya cukup 
diwakili oleh kalimat yang disebutkan, yaitu LX of aa Gani 1 dan Sl, 5 
Pn i & P2 “ja Ha jul Lgi “Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu 


adalah (disebabkan) Aha, telah memperbudak bani Isra'il. Engkau 


meninggalkan aku dan tidak memperbudakku.” Dihilangkannya lafazh 
PI “dan engkau meninggalkan aku” karena maknanya sudah 
ditunjukkan oleh lafazh KE Pn O& Ol. Orang Arab biasa melakukan 
demikian untuk mempersingkat kalimat. Bandingannya dalam kalimat 
yaitu, ada dua orang pantas mendapat hukuman dari orang yang punya 
' kekuasaan. Lalu ia menghukum salah satunya dan mengampuni yang 
satunya lagi. Orang yang diampuni tadi berkata, of Ph aa aa Ian oh 
PES, V8 LJE “Ini adalah satu nikmat bagiku dari raja, bahwa ia 
menghukum si fulan dan meninggalkan aku.” Kemudian dihilangkan 
lafazh REI karena kalimat tersebut sudah menunjukkannya. 


Dalam lafazh Niken Ea 3 “Kamu telah memperbudak bani 
Isra'il,” terdapat dua cara baca: 


Pertama: Dibaca nashab karena lafazh ni ta'allug dengannya. 
Jika posisinya nashab, maka makna kalimat menjadi, aa kaan 1 dani Sy, 7 
di pal ea a43 “Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah 


(disebabkan) kc kamu telah memperbudak bani Isra'il.” 

Kedua: Dibaca rafa' karena kembali kepada lafazh Tas. Jika 
posisinya rafa', maka makna kalimat menjadi, Sisi Serai ee af Tani Sr f 
3 'm| $$ “Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah 
Ginbaben kamu telah membuat perbudakan (di kalangan) bani 
Isra'il.” 


Pri : 





“Tafsir Ath-Thabari 


Isra'il,” adalah, kau jadikan mereka sebagai hamba-Mu. Salah seorang 
penyair? berkata: 


. Makna lafazh, beam b “Kamu telah memperbudak bani 


2 dc Kn . 4 2. . .. 0... e 5 TEE nada 
DIA Vga Wu 3 SAS 9 LA AKI DE 
“Kenapa kaumku memperbudakku, padahal banyak di antaranya unta- 
unta yang | 


bisa mereka perbudak semau-mau mereka. Kei 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26706. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, J&1 g: 5-2 31 PCS "Yang 
kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah 
memperbudak bani Isra'il,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
kau paksa mereka dan kau pekerjakan mereka.”?65 


26707. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

— kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah Ta'ala, Kes 
JEANS “Yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah - 
(disebabkan) kamu telah memperbudak bani Isra'il,” ia 





163 Kami tidak menemukan orang yang mengucapkannya. 

364 AJ Khithabi dalam Gharib Al Gur'an (1/440). 

165 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 510) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2756). 








Surah Asy-Syu'araa" 





berkata, “Kau paksa, kau kuasai, dan kau pekerjakan bani 
Isra?i1.”?66 


26708. Musa bin Harun menceritakan kepada Kami ia berkata: Amru 
: menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah Ta'ala, Ss 
bia hi R (5 K5 “Budi yang kamu limpahkan 
kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak 
bani Isra'il," ia berkata , “Kau asuh aku sejak kecil.”?7 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa ini merupakan 
pertanyaan dari Musa kepada Fir'aun, seolah-olah ia berkata, “Apakah 


Ikau limpahkan kebaikan itu kepadaku dengan balasan kau jadikan 


kaum bani Isra'il sebagai budak?” Mereka yang berpendapat demikian 

di antaranya yaitu: 

26709. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
— kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 5 X5 Sis 
Fe “Budi yang kamu limpahkan kepadaku,” ia berkata, “Musa 
berkata kepada Fir'aun, “Apakah kau limpahkan kebaikan itu 
kepadaku dengan balasan kau jadikan kaum bani Isra'il 
sebagai budak” 7?" 


Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang ialeana 


Tae (dy 2... 


Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat lafazh des aa Gi 5 
“Budi yang kamu limpahkan kepadaku," adalah istifham (kalimat 
tanya), seakan-akan Musa berkata, “Apakah kau berbuat baik 





Lihat atsar sebelumnya. 

867 Kami tidak menemukannya dengan redaksi depe ini dari referensi-referensi 
yang terdapat di hadapan kami, kecuali At-Thabari dalam kitab tarikhnya 
(1241). 

868 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/461) dengan redaksi yang sama, dan Abu 

Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (2/85) dengan redaksi yang senada. 


Ba Lagsir AIn-1 NUDUTL 


kepadaku?” Kemudian ia menafsirkannya dengan lafazh ar Op Fa 
Jah “(Disebabkan) kamu telah memperbudak bani Isra'il." dan 
menjadikannya sebagai badal dari taxi. | 


Sebagian pakar bahasa Arab mengingkari pendapat ini. Mereka 
mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan kekeliruan dari orang 
yang mengatakannya, karena hamzah istifham tidak dapat dibuang, 
sehingga kalimat istifham itu seperti khabar (kalimat berita). Kalimat 
istifham sendiri dianggap jelek bersama adanya lafazh pi, padahal at 
menunjukkan istifham. Mereka menganggap buruk kalimat: ' 


AA tete ean Ka Tag oa 2. 5 2 
TOBA JD rah Bh SEA 


“Apakah kau akan pergi dari kampung, ataukah kau tergesa-gesa. Apa 
ruginya seandainya kau menunggu saja. ii 


| Sebagian mereka mengatakan bahwa asalnya adalah TA 
AI dan dibuang huruf istifham-nya karena sudah cukup terwakili 
dengan #f. Namun kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa lafazh 
yang pertama adalah khabar dan yang kedua adalah istifham, seakan- 
akan 4f jika datang sesudah kalimat adalah alif (istifham), dan tidak ada 
seorang pun yang mengatakan tanpa lafazh ai. Demikian pendapat 
sebagian ahli nahwu Kufah, seperti yang kami katakan. Mereka ' 
mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah at id AD Ui 2 
Had HIASI gp “perbuatanmu itu terjadi ketika kau termasuk orang 


.. . 


yang mengingkari nikmatku (artinya, nikmat pengasuhanku akanmu). 





89 Ini adalah satu bait dari gasidah milik Amru Al Oais, ia mendeskripsikan 
kepiawaian dan kepergiannya berburu. 
Redaksi bait dalam Ad-Diwan adalah: 
pa ola 00 EN 
“Apakah kau lari dari kampung ataukah kau tergesa-gesa 
Padahal apa salah salahnya kalau kau menunggu." 
Lihat Ad-Diwan (hal. 109). 


. hei 





Surah Asy-Syu'araa" 





Lalu Musa menjawab, “Ya, itu adalah nikmat bagiku, bahwa kau 
perbudak orang-orang, sementara kau tidak memperbudakku.” 


TE At” L 00, 


MAA 9 os J6 “Fir'aun bertanya, “Siapa Tuhan Semesta 
Alam itu'?” 36 “Musa berkata,” Dia adalah sh, SI S5 "Tuhan 
Pencipta langit dan bumi.” | ee Lk, “Dan apa-apa yang di antara 
keduanya. : ,Serta pemilik apa pun yang terdapat di antara langit dan 
bumi. Aa Pen 3 “Jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai- 
Nya,” jika kalian yakin bahwa apa yang kalian lihat adalah seperti yang 
kalian lihat, maka demikian pula mereka yakin bahwa Tuhan kita 
adalah Tuhan langit dan bumi beserta isinya. 


B1 KY AN 3 KOS Kay AS Ad sing 
Pa Ta 


Ga Ie YA IE alas A3 Dug 
OA 


— “Berkata Fir“aun kepada orang-orang sekelilingnya, 
“Apakah kamu tidak mendengarkan?” Musa berkata (pula), 
“Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang 

dahulu'. Fir'aun berkata, “Sesungguhnya rasulmu yang 
diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila”. Musa 
berkata, “Tuhan yang menguasai Timur dan Barat dan apa 
yang ada di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu) jika kamu 
mempergunakan akal”. Firaun berkata, “Sungguh jika kamu 
menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan 
menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan'. 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 25-29) 








Tafsir Ath-Thabari 


2... 


Takwil Lana Allah: 355 a W 25 PARA Ma ja de 
NG PI KA IE KIA IE KIS, EN 
DO MAT HH Pe ANA KOP IS AS | CE 3 
(Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, “Apakah 
kamu tidak mendengarkan?” Musa berkata (pula), “Tuhan kamu 
dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.” Fir'aun 
berkata, “Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu 
sekalian benar-benar orang gila.” Musa berkata, “Tuhan yang 
menguasai Timur dan Barat dan apa yang ada di antara keduanya. 
(itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal.” Fir'aun 
berkata, “Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, 
benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang 

dipenjarakan.”) 

Ap 3 J6 “Berkata Firaun kepada orang-orang 
— sekelilingnya,” dari kaumnya, “Dengarkanlah perkataan Musa.” Musa 
AS lalu memberitahu mereka tentang jawaban dari pertanyaan. Fir'aun 
kepadanya dl 25 G3 "Siapa Tuhan Semesta Alam itu?" supaya 
kaum Fir'aun dapat memahami ucapannya kepada Fir'aun dan jawaban 
— dari pertanyaan yang dikemukakannya, ketika Fir'aun berkata kepada 
mereka 5x25!" Apakah kamu tidak mendengarkan?" perkataan Musa? 
Musa lalu berkata, “Yang aku serukan kepada-Nya dan aku serukan 
agar menyembah-Nya adalah 3 "Tuhan kamu,” yang telah 
menciptakan kalian SANYSGGC 55, “Dan Tuhan nenek-nenek moyang 
kamu yang dahulu.” Ketika Musa mengatakan demikian dan 
memberitahu mereka tentang apa yang aah kepada Fir'aun 
dan kaumnya, Fir'aun berkata, 533 3g 3 KAS! ci Karan FI 
"Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar- 
benar orang gila," karena ia mengucapkan perkataan yang tidak kita 
ketahui dan tidak dapat kita pahami.” Ia mengatakan demikian dan 
menuduh Musa gila karena menurutnya dan kaumnya, tidak ada tuhan 


(“567 ) 





Surah Asy-Syu'araa” 





lain yang disembah selainnya, dan yang diserukan Musa itu batil, tidak 
ada hakikatnya. 


Musa lalu menghujjah mereka dan memperkenalkan Tuhan 
mereka kepada mereka dengan sifat-Nya dan dalil-dalil-Nya, sebab 
menurut kaum Fir'aun, yang mereka ketahui sebagai tuhan bagi mereka 
pada waktu itu adalah Fir'aun, dan yang mereka ketahui sebagai tuhan- 
tuhan nenek moyang mereka adalah raja-raja lain sebelum Fir'aun. 
Oleh karena itu, menurut mereka Musa hanya memberitahu mereka 
tentang sesuatu yang tidak memiliki makna yang dapat mereka pahami 
dan mereka pikirkan. Fir'aun pun berkata kepada mereka, “Dia (Musa) 
gila” karena ucapannya menurut mereka tidak dapat mereka pikirkan 
maknanya: Yang “aku serukan kepada kalian dan kepada Fir'aun itu 
adalah penyembahan kepada Tuhan timur dan barat isat '» “Dan apa- 
apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu).” —maksudnya raja 
tempat terbit matahari dan tempat terbenamnya, serta apa pun yang 
berada di antara keduanya— bukan penyembahan kepada Raja-Raja 
Mesir.yang pernah menjadi raja-rajanya sebelum Fir'aun bagi nenek 
moyang kalian. Juga bukan penyembahan kepada Fir'aun yang sedang 
menjadi rajanya. 

PP Teen 


Oyaw Sol “(Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan 
akal." Maksudnya adalah, jika kalian memiliki akal yang dengannya 


kalian dapat memikirkan apa yang dikatakan kepada kalian dan 


memahami apa yang kalian dengar dari apa yang terlihat bagi kalian. 
Setelah Musa memberitahu mereka tentang perkara yang 
mereka ketahui, bahwa itu merupakan kebenaran yang nyata, sebab 
kekuasaan Fir'aun dan Raja-Raja Mesir sebelumnya tidak pernah 
melampaui Arisy-Mesir, dan terbukti bagi Fir'aun serta orang-orang di 
sekelilingnya bahwa yang diserukan Musa agar menyembahnya adalah 
Maha Raja Yang menguasai raja-raja, maka Fir'aun berkata —karena 
sombong terhadap kebenaran dan tenggelam dalam kesesatan— kepada 





lafsir Ath-1 habari 


Musa, Gro TI SIA a “Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain 
Aku,” dan mengakui ada sesembahan lain selain aku, 
LAM Sila “Benar-benar aku akan menjadikan kamu salah 
seorang yang dipenjarakan,” bersama orang-orang yang dipenjara. 


6o 
BA Ga Si da SKY cri sasa Se AIO 


TA AMA AN KAT 
LA BOLNBRAS AO 
Pd ” 


“Musa berkata, “Dan apakah (kamu akan melakukan itu) 
kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) 
yang nyata?” Fir'aun berkata, “Datangkanlah sesuatu 
(keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk 

orang-orang yang benar”. Maka Musa melemparkan 
tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang 

nyata. Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), 
maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang- 
orang yang melihatnya.” (Os. Asy-Syw'araa” (261: 30-33) 


Takwil firman Allah: alas TN Opera Sta SAOS 
KUNO ERA NO 
@j Cara I(Musa berkata, “Dan apakah (kamu akan melakukan itu) | 
kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang 
nyata?” Fir'aun berkata, “Datangkanlah sesuatu (keterangan) 
yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang 
benar.” Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba 
tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. Dan ia menarik tangannya 


ana 











Surah Asy-Syu'araa 


(dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih 
(bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya) 


. Maksudnya adalah, Musa berkata kepada Fir'aun manakala ia 
telah memperkenalkan Tuhannya kepadanya dan memberitahukan 
bahwa Dia adalah Tuhan Timur dan Barat, kemudian mengajaknya 
untuk menyembah-Nya dan murni mempertuhankan-Nya, lalu Fir'aun 
lalu menjawabnya dengan berkata, Tapi 2 SE WS ud 
"Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku 
akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan." Musa 
berkata, “Apakah kau tetap akan menjadikanku termasuk orang yang 
dipenjarakan, walaupun. sx3 ,3SE55 “Aku tunjukkan kepadamu 
sesuatu (keterangan) yang nyata?" yang menjelaskan kepadamu akan 
kebenaran yang aku katakan itu, hai Fir'aun, dan hakikat yang aku 
serukan kepadamu itu?” Musa mengatakan demikian kepadanya karena 
di antara sifat manusia adalah cenderung kepada sikap objektif dan 
respon kepada kebenaran setelah adanya penjelasan. Fir'aun lalu 
berkata kepadanya, “Datangkanlah sesuatu yang nyata sebagai bukti 
perkataanmu, sebab dengan demikian kami tidak akan 
memenjarakanmu jika kau mengambil tuhan lain selain aku, jika kau 
termasuk orang yang benar.” £x4 23 D Bb as a “Maka Musa 
melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang 
nyata.” Yaitu ular jantan, sebagaimana telah aku jelaskan sifatnya pada 
bagian yang lalu. P3 “Yang nyata,” bagi Firaun dan sekumpulan 
kaumnya bahwa ia adalah ular. | 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: | 
26710. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abdullah, dari 
'Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 








Tafsir AthThabari 


ag Ts GD 6 ae & “Maka Musa melemparkan 
tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang 
nyata,” ia berkata, “Yang jelas baginya, bahwa maksudnya 
adalah seekor ular yang hidup"? Tx 9 (Spa 3 “Dan ia 
menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba 
tangan itu: jadi putih (bersinar).” Ia berkata, “Musa 
mengeluarkan tangannya dari kantong bajunya, dan tiba-tiba 
tangannya putih bersinar.” Karan Iki “Bagi orang-orang 
yang melihat rasul kalian.” 


. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam bin 
Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami dari Al Minhal, ia berkata, “Ular 
itu mendongak ke langit sejarak satu mil, kemudian ia turun 
hingga kepala Fir'aun berada di antara dua taringnya. Lalu ia 
berkata, “Hai Musa, perintahkanlah aku dengan apa pun yang 
kau mau?. Fir'aun lalu berkata, “Hai Musa, aku memohon 
kepadamu dengan dzat yang telah mengutusmu'. Musa lalu 
menangkap perut ular tersebut.”7! 


oa dh Aj Aa ian Ii Gl ad Ml Jb 
BEA ED Lapas ai 


ngan 


@j ie ME 3s (Nara ola 


Fu 








10 Tbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/292) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al 
Oadir (4/100). 

81 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/511), ia menukilnya dari Abu Asy- 
Syaikh, dari Al Minhal. 





Surah Asy-Syu'araa 


“Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di 
sekelilingnya, “Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang 
ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusir kamu dari 
negerimu sendiri dengan sihirnya: maka karena itu apakah 
yang kamu anjurkan?” Mereka menjawab, “Tundalah 
(urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh 
negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir), 
niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang 
pandai kepadamu'.” (Os. Asy-Syu'araa” (261: 34-37) 





Takwil firman Allah: Ji 25 G) 2 3 nil dp Il Se 
JA 9 ERA GGD LG aja PA 5 KA 
ie AS Ke 3 Saoxs (Fir'aun berkata kepada 
pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, “Sesungguhnya 
Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, ia hendak 
mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya: maka 
karena itu apakah yang kamu anjurkan?” Mereka menjawab, 
“Tundalah furusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke 
seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir), 
niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai 
kepadamu.”) 


Maksudnya adalah, setelah Musa memperlihatkan kepada 
Fir'aun apa yang ia lihat dari kebesaran kuasa Allah sebagai hujjah 
atasnya bagi Musa tentang hakikat yang didakwahkannya dan 
kebenaran yang dibawanya dari sisi Tuhan-Nya, Fir'aun berkata 
mp Sal “Kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya. ” 

Firman-Nya, #c Yang “Sesungguhnya Musa ini benar- 
benar seorang ahli sihir yang pandai,” maksudnya adalah, Musa telah 
menyihir tongkatnya hingga ia dapat memperlihatkannya kepadamu 
sebagai seekor ular. | 








Tafsir Ath-Thabari 


. Firman-Nya, 2G “Yang pandai,” maksudnya adalah, dia 
memiliki pengetahuan dan keahlian tentang sihir. 

Firman-Nya, 45 rw 5 Sek dd dy “Ia hendak 
mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya,” maksudnya 
adalah, dia hendak mengeluarkan bani Isra'il dari tanah kalian menuju 
Syam dengan memaksa kalian dengan sihir.” 

Firman-Nya, & aja d 3 “Ja hendak mengusir kamu,” 
maksudnya adalah dengan menunjukkan ucapannya kepada para 
pembesar Koptik di sekelilingnya, padahal maksudnya ditujukan 
kepada Bani Isra'il, karena bangsa Koptik telah memperbudak bani 
Isra'il dan menjadikan mereka sebagai pelayan mereka. Oleh karena itu 
ia berkata kepada mereka, KE Ed hp “Ja hendak mengusir kamu,” 
sementara maksudnya adalah, mengeluarkan para pelayan dan budak- 
budak kalian dari Mesir menuju Syam. 


Aku mengatakan bahwa maknanya demikian karena Allah 
hanya mengutus Musa kepada Fir'aun dengan perintah-Nya membawa 
bani Isra'il bersamanya. Oleh karena itu, Allah berfirman ,kepadanya 
dan saudaranya (Harun), CG Jl KY GA Aa Pang UTS GG 
W IE) » “Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan 
katakanlah olehmu, “Sesungguhnya kami adalah rasul Tuhan Semesta 
Alam, lepaskanlah bani Isra'il (pergi) bersama kami'.” (Os. Asy- 
Syu'araa' (261: 16-17) 


Firman Allah, “G72Y5C5 “Maka karena itu apakah yang kamu 
anjurkan?” Pan adalah, apa usul kalian tentang masalah Musa, 
dan apa pendapat kalian mengenainya? Allah berfirman, "Tundalah 
masalah Musa dan saudaranya, serta perhatikanlah dia. Utuslah ke 
seluruh negerimu dan kota-kota di Mesir orang-orang yang 
mengumpulkan kepadamu setiap orang yang ahli tentang sihir.” 








Surah Asy-Syu'araa" 


1. 31 


On pija Ja oa sa ntr ea 


Ona G Kar 3 
“Lalu dikumpulkanlah aa sihir pada waktu yang 
ditetapkan di hari yang ma"lum, dan dikatakan kepada 
orang banyak, “Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita 
mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang 
yang menang.” (Os. Asy-Syw'araa” (261: 38-40) 


Takwil firman Allah: oa 333 OA Pia ANN 25 
O aah Ah BK 1 YAA IS US 2 SAS AI ja Satu 
— dikumpulkanlah ahli-ahli sihir Na waktu yang snap di hari 
yang wma'lum, dan dikatakan kepada orang banyak, 
“Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli 
sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.”) 


“-Maksudnya adalah, tukang-tukang pengumpul yang diutus 
Fir'aun itu mengumpulkan ahli-ahli sihir 4443 2» cita) “Pada waktu 
yang ditetapkan di hari yang ma'lum,” pada waktu yang telah 
dijanjikan Fir'aun kepada Musa untuk bertemu dengannya pada suatu 
hari yang sudah dimaklumi, yaitu hari raya. “4:15 AN an » Shen db 
Oei) “Berkata Musa, Waktu untuk pertemuan (Kami dengan) 
kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada 
waktu matahari sepenggalahan naik'.” (Os. Thaahaa (20: 59) 
Dikatakan kepada orang-orang, “Berkumpullah kalian untuk melihat 
perbuatan kedua golongan itu, dan siapa yang akan menang, Musa atau 
para penyihir itu?” 
& war “Semoga kita mengikuti.” Makna KF di sini adalah PI 
“supaya”, supaya kita mengikuti para tukang sihir itu jika merekalah 
yang nantinya mengalahkan Musa. 








Tafsir Ath-Thabari 





Aku mengatakan bahwa PN SA demikian karena kaum 
Fir aun pada waktu itu mengikut agama Fir' aun. Jadi, tidak masuk akal 
jika orang yang mengikuti satu agama berkata, “Lihatlah hujjah orang 
yang berlainan agama denganku, supaya aku mengikuti agamaku.” 
Melainkan dikatakan, “Aku melihatnya supaya aku semakin yakin 
dengan agamaku, lalu konsisten mengikutinya.” Seperti demikian pula 
perkataan kaum Fir'aun. Itulah maksud mereka dengan perkataan 
mereka, Gl 2 - BK 3 BAN & Tan “Semoga kita Men ahli-ahli 
sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang.” 


Konon, pertemuan mereka pada waktu yang disepakati Fir'aun 

dan Musa terjadi di Alexandria. Mereka yang berpendapat demikian di 

antaranya yaitu: 

26712. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 5. 2 4 Ja 53 “Dan dikatakan 
kepada orang banyak, Nara kamu sekalian” Ia 
berkata, “Mereka berada di Alexandria. Konon ekor Gta itu 
panjangnya sampai ke seberang lautan saat itu. Mereka lari 
dan menyelamatkan Fir'aun ketika ular tersebut hendak 
menyerangnya. Fir'aun lalu berkata kepada Musa, “Ambillah, 
hai Musa”. Fir'aun berada di belakang orang-orang tanpa ada 
sesuatupun terletak di tanah. Pada hari itu segala kejadian 
berada di bawah kekuasaan Musa, dan ia melepaskan ular itu 
di kubah merah.” 





'' Asy-Syaukani dalam Fath Al Oadir (4/100). 


"5751 





Surah Asy-Syu'araa" 


... SA | 2 ALA 0 cg Xx har 
IG TOY HA IP ep SNN OA 
Vork 221 List ARUN GARA 
Oj pa mar CL 3 Hn IS diiuan3 SAL Gile 
“Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya 
kepada Fir“aun, “Apakah kami sungguh-sungguh mendapat 
upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang 
menang?” Firaun menjawab, Ya, kalau demikian, 
sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi 
orang yang didekatkan (kepadaku). Berkatalah Musa 
kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak kamu 
lemparkan'. Lalu mereka melemparkan tali temali dan 
tongkat-tongkat mereka dan berkata, “Demi kekuasaan 
Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang.” 
| (Os. Asy-Syw'araa” (261: 41-44) 


Takwil firman Aa, KAU AAN Yaa Le 


(WAK LA PAC Gap . AN ka Opa 3x SY Hi 
OI Andi CL 33 En D5 Kilang RAL IG (Maka tatkala 
Aa sihir datang, mereka Apa Pon Fir'aun, “Apakah 
kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami 
adalah orang-orang yang menang?” Fir'aun menjawab, “Ya, 
kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan 
menjadi orang yang didekatkan (kepadaku).” Berkatalah Musa 
kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak kamu 
lemparkan.” Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat- 
tongkat mereka dan berkata, “Demi kekuasaan Fir'aun, 
sesungguhnya kami benar-benar akan menang.”) 








Tafsir Ath-Thabari 
LK LES “Maka tatkala “ahli-ahli sihir datang,” kepada 
— Firaun untuk janji pertemuan Musa dan Firaun. YA G 51 535 IG 
“Mereka bertanya kepada Fir'aun, "Apakah kami sungguh-sungguh 
mendapat upah yang besar'.” Sihir kami memihakmu: adi p Sal 
“Jika kami adalah orang-orang yang menang,” (atas) Musa? ds 
“Fir'aun menjawab,” kepada mereka Pa “Ya,” bagi kalian upah atas 
hal tersebut. Cai ayal 3 & “Kalau demikian, sesungguhnya kamu 
sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan," kepada 
“kami. Mereka lalu berkata kepada Musa, “Terserah, kamu 
melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan lebih dulu.” 
Perkataan mereka ini tidak disebutkan karena pemberitahuan Allah 
bahwa saat itu Musa berkata kepada mereka, G,l4 41 L Val an d3 
“Berkatalah Musa kepada mereka, “Lemparkanlah apa yang hendak . 
kamu lemparkan'.” Yaitu tali-tali dan tongkat-tongkat kalian. 156 
Hias AG “Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat- 
tongkat mereka,” dari tangan mereka, 523 1 1JG5 “Dan berkata, 
(Demi kekuasaan Fir'aun.” Mereka bersumpah dengan kekuatan 
— Firaun, kekuatan kuasanya, dan kekokohan kerajaannya. 54122 CJ 
“Sesungguhnya kami benar-benar akan menang," atas Musa. 


sa KA Do Sp GAS ah 
KIE Opa NA O ja NI MASAN GO) 
“ot Denng 20 ya He Gara Ca sa la en Ah 
Opa Sgaald Pes! ! SI SIA Ka Ost Gl 
“Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba 
ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. 


Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada 
Allah). Mereka berkata, “Kami beriman kepada Tuhan 


Surah Asy-Syu'araa" 


Semesta Alam, (yaitu) Tuhan Musa dan Harun'. Fir'aun 
berkata, “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa 
sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia 
benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu 
maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu)”.” (Ns. Asy-Sywaraa” (261: 45-49) 









GSOk 6 AE daa D Pn SAS aga AB 
KAN Aan ak 


ASI A3 Ss 556 5 (Kemudian Musa 


Takwil firman Allah: 


HA LAI IA 
5 Soni Gaal Ker si 


KeBanA tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda 


palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli 
sihir sambil bersujud (kepada Allah). Mereka berkata, “Kami 


beriman kepada Tuhan Semesta Alam, (yaitu) Tuhan Musa dan: 


Harun.” Fir'aun berkata, “Apakah kamu sekalian beriman kepada 
Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya: dia 
benar-Benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka 
kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat 
perbuatanmu|.” | 


alias Cga BU “Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya,” 
ketika para aa ai itu sudah Ja tali-tali dan tongkat- 
— tongkat mereka. 

KO cak (p Bh “Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda 
palsu yang mereka ada-adakan itu,” yang hanya berupa rekayasa dan 
sihir yang tidak ada hakikatnya, hanya tipuan dan pengelabuan. 

Goat Tt cs “Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil 
bersujud (kepada Allah),” manakala terbukti bagi para penyihir itu 
bahwa yang didatangkan Musa kepada mereka adalah benar, bukan 
sihir, dan itu termasuk perkara yang tidak sanggup dilakukan oleh 








Tafsir Ath-Thabari 


seorang pun kecuali oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. 
Mereka menyungkurkan wajah mereka, sujud kepada Allah, tunduk 
kepada-Nya dengan 'taat, mengakui bahwa Musa dengan yang 
dibawanya kepada mereka dari sisi Allah itulah yang benar, sedangkan 
yang ada pada mereka hanyalah sihir yang batil,, Merkea berkata, Et 


. “sos .? 


Urat Kop “Kami beriman kepada Tuhan Semesta Alam,” yang 
diserukan 'Musa kepada kami agar menyembah-Nya, buikan 
menyemibah Firaun dan para pembesarnya. ceng ag 


NP Pn .. 


REAK PENA OT »a, “(Yaitu) Tuhan Musa dan Harun. 
Firaun berkata, “Apakah aa sekalian beriman kepada Musa 
sebelum aku memberi izin kepadamu'?” Fir'aun berkata kepada orang- 
orang yang tadinya adalah para penyihirnya, lalu mereka beriman, 
“Apakah kalian beriman kepada Musa dengan mengatakan apa yang 
dibawanya adalah benar, sebelum aku mengizinkan kalian beriman 
| kepadanya?” “Adil Kan si GI A3 “Sesungguhnya Dia benar- 
benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Fir'aun 
berkata, “Musa ini benar-benar pimpinan kalian dalam sihir, dan dialah 
yang mengajarkannya kepada kalian, sehingga kalian beriman 
kepadanya. 5245 G5 “Maka kamu nanti. pasti benar-benar akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu),” ketika aku na kalian 
akibat kesalahan kalian, yaitu beriman sa 


Bana Aa KAA Si 
O2ELI 
“Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu 


dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya.” 
Mereka berkata, “Tidak ada kemudharatan (bagi kami 2 


529) 


Surah Asy-Syu'araa" 





sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (26): 49-50) 


D Gala G3 DB KI YG Ka) Gpsrl (Sesungguhnya aku akan 
memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku 
akan menyalibmu semuanya. Mereka berkata, “Tidak ada 
kemudharatan (bagi kamij: sesungguhnya kami akan kembali 
kepada Tuhan kami.”) | 

aah. 


Firaun berkata, KKS, KA CS “Sesungguhnya aku akan 
memotong tanganmu dan kakimu,” secara menyilang dalam 
memotongnya, yaitu aku potong tangan kanan dan kaki kiri, kemudian 
tangan kiri dan kaki kanan. Demikian pula memotong tangan dari 
sebelah, kemudian kaki dari sebelah lagi. Itulah yang dinamakan 

' memotong secara bersilang. 

Lemah SAN, “Dan aku akan menyalibmu semuanya.” Ia 
mentaukidkannya dengan lafazh Las “Semuanya,” sebagai 
pemberitahuan darinya bahwa ia tidak akan menyisakan seorang pun di 
antara mereka. 


7 


pa Y 3G “Mereka berkata, “Tidak ada kemudharatan (bagi 
kami): sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan Kami'.” Allah 
SWT berfirman, “Para penyihir itu berkata, WI 'xe Y “Itu tidak 
memudharatkan bagi kami',” yaitu mashdar dari lafazh VW 2 3 
“$j fulan telah memudharatkan si fulan” Vxip 'xaj 4). Maknanya (ayat) 
tidak memudharatkan. i | 
Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
26713. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 











'afsir Ath:Ihabari . 
tentang firman Allah, “5 “Tidak ada kemudharatan (bagi 
kami),” ia berkata, “Maksudnya adalah, mereka berkata, 
“Perkataanmu itu tidak memudharatkan kami, sekalipun kau 
memperbuatnya terhadap kami dan menyalib kami?. ya Su w 
baka G “Sesungguhnya Kami akan kembali kepada Tuhan 
Kami.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, mereka berkata, 
“Kami kembali kepada Tuhan kami, dan Dia akan membalas 
kesabaran kami menahankan hukumanmu atas kami dan 
keteguhan kami dalam mengesakan-Nya serta membebaskan 
diri dari kekafiran kepada-Nya'.” | 


-g aini - Ken CL Be AL GIA 
KN eta LO BARU Ge Adaa 
ES Tam Ai daan sa 
“Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan 
kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami 
adalah orang-orang yang pertama-tama beriman.” Dan 
Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa, “Pergilah di 
malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (bani 


Isra'il), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusul.” 
(Rs. Asy-Sywaraa” (26): 51-52) 


Takwil firman Allah: s3 IBI Tai GO aed 
5 OP Boku A3 j Gaya & 4 JCI) (“Sesungguhnya kami amat 
aga bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan 
kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama 





83 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2767). 


. Surah Asy-Syu'araa 





beriman.” Dan Kami wahyukan J/perintahkan) kepada Musa, 
“Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku 
(bani Isra'il), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusul.”) 


Allah SWT menceritakan dalam firman-Nya tentang perkataan 
para penyihir, an u “Sesungguhnya Kami amat menginginkan,” 
Tuhan kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami yang lalu sebelum 
kami beriman kepada-Nya, sehingga Dia tidak menghukum kami 
dengan sebabnya. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini: 


26714. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Gi Taat 3 Gada aa u “Sesungguhnya 
kami amat menginginkan bahwa T: uhan kami akan 
mengampuni kesalahan kami.” Ta berkata, “Maksudnya adalah 


sihir dan kekafiran yang pernah mereka lakukan.” 


Firman-Nya, Swsrdl Ja Bd “Karena kami adalah orang- 
orang .yang pertama-tama beriman,” maksudnya adalah, mereka 
berkata, "Karena kami adalah orarig yang pertama-tama beriman kepada 
Musa dan mempercayai apa yang dibawanya, berupa keesaan Allah dan 
kebohongan Fir'aun terkait klaimnya sebagai tuhan pada masa kami ini. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26715. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Set Jl S4 “Karena kami adalah 
orang-orang yang pertama-tama beriman.” Ia berkata, 
“Maksudnya adalah, mereka memang pada saat itu orang yang 











“Tafsir Ath:I habari 


pertama kali beriman kepada ayat-ayat-Nya ketika mereka 
telah melihatnya.” — 

Firman-Nya, Taka 2 dad teri, “Dan Kami wahyukan 
(perintahkan) kepada Musa, “Pergilah di malam hari dengan membawa 
hamba-hamba-Ku (bani Isra'il)'.” Maksudnya adalah, Kami wahyukan 
kepada Musa ketika Fir'aun tenggelam dalam kesesatannya dan tetap 
dalam kesewenang-wenangannya setelah Kami perlihatkan ayat-ayat 
Kami kepadanya, Lite Ai “Pergilah di malam hari dengan 
membawa hamba-hamba-Ku (bani Isra'il),” berjalan pada malam hari 
dari tanah Mesir. AI “Karena sesungguhnya kamu sekalian akan 
disusuli,” oleh Fir'aun dan pasukannya (dikejar) untuk menghalangi 
kalian keluar dari tanah mereka (Mesir). 


ae WA z 2. ai se “4 NA — Ten, Len, A1 Pe 
TA DU AA Ona LT 
Ox AON 
“Kemudian Firaun mengirimkan orang yang 
mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Fir'aun 
berkata), “Sesungguhnya mereka (bani Isra'il) benar-benar 
golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal 
yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita 
benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.” 
(Rs. Asy-Sywaraa” (261: 53-56). 


| Takwil firman Alah: X2 23X AI Ken Ina li 3 Sta Jae 
Ko) as —A Bs Ka) ball Uu rd @) Gs (Kemudian Fir'aun 





875 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2767). 





Surah Asy-Syu'araa 


mengirimkan orang yang mengumpulkan ftentaranya| ke kota-kota. 
(Fir'aun berkata), “Sesungguhnya mereka /bani Isra'il) benar-benar 
golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang 
menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar 
golongan yang selalu berjaga-jaga. ” 


Maksudnya adalah, Fir'aun lalu mengutus orang-orang ke 
berbagai kota untuk menghimpun pasukan dan kaumnya. Fir'aun 
berkata kepada mereka, s SEA "Sesungguhnya ? mereka (bani Isra'il).” 
Maksud lafazh Sx adalah kaum bani Isra'il. Sal Kasal “Benar-benar 
golongan kecil,” Lafazh 23 ya adalah kelompok dan rumpun yang 
tersisa dari rumpun yang besar. Lafazh 5 (5 13" Sya adalah sisanya 
yang tinggal sedikit. Sebagaimana ucapan penyair berikut ini: 


BAN Ta Hata Pala Be nata SAR 


“Musim dingin tiba, sedangkan Gas usang. 


Sedikit orang sangat ingin menertawainya. li! 


z4 


“Dikatakan 5415 “kecil” karena setiap satu kelompok dari 
mereka tetap melekat 'padanya makna “sedikit”. Manakala kelompok- 
kelompok mereka dikumpulkan, dikatakanlah S£,L$9 “kecil”, 
sebagaimana perkataan Al Kumait berikut ini: 

Wa AS Nyata Ss Aa AL op 33 
“Maka orang-orang yang hidup di antara mereka mengembalikan 
nasab-nasabku. Mereka telah kembali satu per satu dari kami sebagai 
orang yang hidup." 


876 Kami tidak menemukan siapa yang mengucapkannya. 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun, bahwa Abu Ubaidah pernah 
melantunkan bait ini, namun ia tidak mengaitkannya kepada siapa pun. 

877 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/171), Al Ourthubi dalam tafsirnya 
(3/101), Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (10/33), Asy-Syaukani dalam Fath 
Al Gadir (4/100), dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (19/81). 


Tafsir Ath-Thabari 


Konon, rombongan yang disebut Fir'aun sebagai v ai 123" dy. 
berjumlah 670. 000 orang. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 


26716. Ibnu Basyyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu Ubaidah, 
tentang ayat, dls Paya Si 3 "Sesungguhnya mereka (bani 
Isra'il) benar-benar golongan kecil,” ia Nekat “Mereka 


berjumlah 670.000 orang.”7? 


26717. Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Abu Ubaidah, 
dari Abdullah, ia berkata, “Maksud lafazh 153 Sad adalah 
670.000 orang.” 


26718. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin 
Ubaidah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Ka'ab Al Ourazhi, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, ia 
berkata, “Ketika Ya'gub dan anak-anaknya berkumpul 
bersama Yusuf, jumlah mereka 72 orang, dan ketika mereka 
keluar bersama Musa, jumlah mereka 600.000 orang. Oleh 
karena itu, Fir'aun berkata 515 Z5 3 Ny “Sesungguhnya 
mereka (bani Isra'il) benar-benar golongan kecil', dan Fir'aun 





378 Tni merupakan satu bait dari gasidah yang panjang. 

Redaksi bait dalam Ad-Diwan adalah: 

Ay AS Tera AA ata PAI pot ad 
“Lalu orang-orang yang hidup di antara mereka menggabungkan nasab- 
nasabku, maka mereka menjadi satu-satunya dari kami sebagai orang yang 
masih hidup.” 

#9 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/171). 
880 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 510), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 

Our 'an (5/79), dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (19/82). 


Ba ea 


Surah Asy-Syu'araa” 


26719. 





“keluar dengan mengendarai seekor kuda berwarna hitam 


bersama pasukannya yang berjumlah 800.000 orang.” 


Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Jariri, dari 
Abu As-Salil, dari Oais bin Ibad (termasuk orang yang paling 
banyak atau orang yang paling tahu tentang cerita bani Isra'il) 
berkata: Diceritakan kepada kami bahwa 455',4J! yang disebut 
Firaun dari kalangan Isra'il berjumlah 600.000 orang, 
sementara Fir'aun memimpin 700.000 orang. Setiap satu orang 
dari mereka mengendarai seekor kuda yang putih kepalanya 
dengan sebatang tombak di tangan, dan ia sendiri berada di 
belakang mereka mengendarai kuda hitam. Setelah Musa dan 
bani Isra'il sampai di tepi laut, bani Isra'il berkata, “Hai Musa, 
mana yang telah kau janjikan kepada kami? Lautan di hadapan 
kita, sedangkan Fir'aun dan pasukannya telah menyusul dari 
belakang kita.” Musa lalu berkata kepada laut, “Terbelahlah, 


..hai Abu Khalid.” Laut menjawab, “Aku tidak akan terbelah 


untukmu, hai Musa, karena aku lebih dahulu diciptakan 
darimu.” Musa lalu diseru, “Pukulkanlah tongkatmu ke laut 
itu.” Musa pun memukulkan tongkatnya. Laut itu lalu terbelah. 
Saat itu mereka terdiri dari 12 suku. —Al Jariri berkata: 
Menurutku dia berkata, “Untuk setiap satu suku ada satu 
jalan””— Manakala pasukan Fir'aun yang terdepan telah 
sampai ke pinggir laut, kuda-kuda yang mereka tunggangi pun 
takut akan ombak. Salah satu kuda berwarna bintik-bintik 
merah lalu masuk ke laut sebagai contoh sehingga baunya 
sangat tercium, dan kuda-kuda lain pun mengikutinya. 
Manakala pasukan Fir'aun yang paling belakang telah masuk 


#1 Ybnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (4/289) dan Al @urthubi dalam tafsirnya 
(9/268). 











Tafsir AthThabari 


ke laut dan kaum bani Isra'il yang paling belakang telah keluar 
dari laut, laut itu diperintahkan menyatu, sehingga 

menenggelamkan mereka. Kaum bani Isra'il Jalu berkata, 

“Fir'aun tidak mati dan dia sama sekali tidak akan mati.” Allah 

mendengar pendustaan mereka akan nabi-Nya, maka Allah 

mencampakkannya (Fir'aun) ke tepi pantai seolah-olah seperti 
seekor banteng merah, dan bani Isra'il berdesak-desakkan 

melihatnya.” 


26720. Musa menceritakan" kepada kami, ia berkata: Amru 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, A45 3 
BLS Less "Sesungguhnya mereka (bani Isra'il) benar-benar 
golongan kecil,” ia berkata, “Maksudnya adalah bani 


Isra?il.”83 


26721. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 


Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan 
kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al 





882 Tbnu Abu Syaibah meriwayatkan dalam mushannafnya (6/333). Dari konteks 


883 


redaksinya jelas bahwa itu termasuk berita tentang bani Israil. Di dalam 
Perjanjian Lama pada kitab Keluaran (12/37-41) disebutkan: Kemudian 
berangkatlah bani Israil dari Ra'masis ke Sukut, kira-kira enam ratus ribu orang 
laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari 
berbagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing 
domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakar 
menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena 
mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Mereka tidak pula 
menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israil diam di Mesir adalah empat 
ratus tiga puluh tahun. Sesudah lewat empat ratus tiga puluh tahun, tepat pada 
hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah 
malam berjaga-jaga bagi Tuhan, untuk membawa mereka keluar dari tanah 
Mesir. Itulah malam berjaga-jaga bagi semua orang Israil, turun-temurun, untuk 

kemuliaan Tuhan. | 
Al Wahidi dalam tafsirnya (2/799), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/125), 


dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/347). 


587 

















Surah Asy-Syu'araa”" 


26722. 


Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraga 
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih, 

dari Mujahid, tentang firman Allah, 3kbisd II 

"Sesungguhnya mereka (bani Isra'il) benar-benar golongan 

kecil,” ia berkata, “Pada hari itu mereka berjumlah 600.000 

orang, sementara Pekan, Firaun tidak terhitung 

banyaknya.” 4 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, se» Jl tas, 
pa SG Taka 2 $ “Dan Kami wahyukan (perintahkan) 
kepada Musa, “Pergilah di malam hari dengan membawa 
hamba-hamba-Ku (bani Isra'il), karena sesungguhnya kamu 
sekalian akan disusuli'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, 
Allah mewahyukan kepada Musa, “Kumpulkanlah kaum bani 


. Isra'il, setiap empat rumah ke dalam satu rumah, kemudian 
-Sembelihlah anak-anak kambing, lalu pukulkanlah dengan 


darahnya ke pintu-pintu rumah, sebab. Aku akan 
memerintahkan para malaikat agar tidak memasuki rumah 
yang terdapat darah di pintunya. Aku juga akan 
memerintahkan mereka membinasakan anak-anak sulung 
keluarga Fir'aun dan harta benda mereka”. Musa pun 


| melakukannya. Pada pagi harinya,. Firaun berkata, “Ini 


perbuatan Musa dan kaumnya. Mereka telah membunuh anak- 
anak sulung kita dan membinasakan harta benda kita”. 


Ia lalu mengirim 1.500.500 orang komandan infanteri untuk 
mengejar mereka, bersama setiap satu orang komandan 1000 


. orang prajurit. Sementara itu, Fir'aun sendiri keluar memimpin 


"4 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 510) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/232) dengan redaksi senada. 


(“sg 








Tafsir Ath-Thabari 


satu pasukan besar, dan ia berkata, SJSN 
Sesungguhnya mereka (bani Isra'il) benar-benar golongan 
kecil'. Satu kelompok kecil. Waktu itu jumlah mereka (bani 
Isra'il) 200.000 orang, 100.000 orang di antaranya berusia | 
antara 20-40 tahun.” | 








885 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/228) secara ringkas. : 
- Redaksi ini menjelaskan bahwa itu termasuk berita tentang bani Israil. Di dalam | 
Perjanjian Lama pasal (12/21-36) disebutkan: Lalu Musa memanggil semua 
para pemuka Israil, serta berkata kepada mereka, “Pergilah, ambillah kambing 
domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu | 
harus mengambil seikat tanaman obat yang beraroma dan mencelupkannya ke 
dalam darah yang ada dalam sebuah baskom, dan darah itu harus kamu sapukan 
pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tidak boleh seorang pun dari | 
kamu keluar pintu rumahnya sampai pagi.” Tuhan akan menjalani Mesir untuk | 
menghukum penduduknya, apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada 
kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak 
membiarkan pemusnah masuk: ke dalam rumahmu untuk menghukumnya. 
Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan untuk selama-lamanya bagimu 
dan anak-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan 
kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu harus memelihara ibadah . 
ini. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu apa artinya ibadahmu ini, maka 
kamu harus berkata, “Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah- 
rumah orang Israil di Mesir, ketika Ia menghukum orang Mesir, tetapi 
menyelamatkan rumah-rumah kita.” Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud 
menyembah. Pergilah orang Israil, lalu berbuat demikian, seperti yang 
“diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah yang diperbuat oleh 
mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di . 
tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada 
anak sulung orang tawanan, yang berada dalam liang tutupan, beserta segala 
anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, bersama semua | 
pegawainya dan semua orang Mesir. Lalu terdengarlah seruan yang hebat di | 
Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Pada malam itu dipanggil | 
Musa dan Harun, “Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik 
kamu maupun orang Israil. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti 
katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu | 
itu, pergilah! Mohonkanlah juga keberkahan bagiku.” Orang Mesir juga | 
mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan | 
segera dari negeri itu. Mereka berkata, “Nanti kami mati semuanya.” Bangsa itu 
pun mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka 
terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israil melakukan juga seperti 
kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak 


























Surah Asy-Syu'araa" 


26723. ...Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu Pk 
dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “P 
hari itu Fir'aun bersama 1000 orang-orang bengis. Tien 
semua mengenakan mahkota, dan masing-masing memimpin 
satu pasukan berkuda.” 


26724. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, “Saat itu 30 malaikat menggiring di belakang Fir'aun, 
dan mereka sangka para malaikat itu bersama mereka, 

' sementara Jibril di depan mereka menggiring pasukan kuda 
terdepan sampai pasukan paling belakang, hingga mereka 
semuanya masuk ke laut.”87 

Firman-Nya, 33 GO ra “Dan sesungguhnya mereka 

membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,” maksudnya adalah, 
rombongan yang sedikit itu telah membuat kita marah. Konon 
kemarahan mereka terhadap (bani Isra'il) adalah karena para malaikat 
membunuh anak-anak sulung mereka. 


“Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26725. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 343 O «45 
“Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang 
menimbulkan amarah kita,” ia berkata, “Dengan sebab mereka 





— serta kain-kain. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, 
sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang 
Mesir itu.” 

886 Aj Ourthubi dalam tafsirnya (13/101) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/232). 
387 Kami tidak menemiksanya pada referensi kami. 





Tafsir Ath-Thabari 





membunuh anak-anak cai kita dan membinasakan harta 
benda kita. 2888 


Ada kemungkinan makna lafazh Sbd O Sp “Dan 
sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang melimbulkan amarah 
kita,” disebabkan oleh kepergian mereka (bani Isra'il) dengan 
membawa perhiasan-perhiasan yang mereka pinjam dari mereka (kaum 
Fir'aun). Bisa jadi juga karena bani Isra'il pergi meninggalkan mereka 
dan keluar dari tanah mereka, sementara mereka tidak menyukai kaum 
bani Isra'il melakukan hal tersebut. | 

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang cara membaca 
AL By, “Dan Beat dat kita benar-benar golongan yang 
selalu berjaga-jaga." 

Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya an ls “Dan 
sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga," 
dengan makna, mereka banyak dan punya kekuatan serta Bean 
lengkap. 


Para ahli gira'at Madinah dan Bashrah membacanya ae tip 
8 3yle tanpa huruf alif? Seperti perkataan Ibnu Ahmar dalam syairnya 
berikut ini:”” 


F TN “1 .. 4 0, TAN AN PAN Tapa 
He dl dota 
“Apakah ditunda satu hari sampai hari lainnya. 
Aku orang yang tergesa-gesa dan aku waspada?”"! 





888 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/228) dengan redaksi senada tanpa 
sanad. 

18? Gira'at Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amru yaitu V5 sy and Vi5 tanpa huruf alif. 
Para ahli gira'at lainnya membacanya 0) 3 dengan huruf alif. Lihat Hujjah Al 
Oira'at (hal. 517). Saka 

32 Dja adalah Al Mirar bin Mungidz Al Adawi. 

891 Lihat Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an (2/86) dan Ibnu Athiyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/232). : 


591 








Surah Asy-Syu'araa" 





Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, keduanya 
merupakan gira'at yang tersebar luas di kalangan ahli gira'at seluruh 
negeri, dan maknanya pun berdekatan. Oleh karena itu, manapun 
gira'at yang dipakai seorang gari dalam membacanya, dianggap benar. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26726. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, ia berkata: Aku 
mendengar Al Aswad bin Zaid membaca ayat, H4 ai us 
“Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu 
berjaga-jaga." Ia berkata, “Maksudnya adalah kuat dan 
bersenjata lengkap.” 

26727. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin 
Ubaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Al 
Urja', dari Adh-Dhahhak bin Mazahim, tentang firman Allah, 

Tan Donka ai Ujs “Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan 

yang selalu berjaga-jaga," ia berkata, “Maksudnya adalah 
bersenjata lengkap.” 


26728. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah,2555 ae Es 

“Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu 
berjaga-jaga," ia berkata, “Lafazh Vyis maksudnya adalah, 
kami himpun kekuatan kami.” 


82 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (2/80), Lisan Al Arab (14/25 dan 15/207), 
dan Al Faa'ig (3/235). 

893 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 510). 

84 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (4/216) dengan redaksi senada. 





Tafsir Ath-Thabari 


26729. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 3 aa Th “Dan 
sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga- 
jaga," ia berkata, “Maksudnya adalah lengkap dalam hal 
persenjataan dan kuda-kuda.” 

26730. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj Abu Ma'syar 
menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Oais, ia berkata, 
“Bersama Fir'aun 600.000 ekor kuda hitam selain beragam 

“kuda-kuda berwarna lainnya.”"”8 


26731. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 


Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin 


Mu'adz Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami dari Ashim 
bin Bahdalah, dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, ia 
membacanya H5 aa Th “Dan sesungguhnya kita-benar- 
benar golongan yang selalu berjaga-jaga." Ia berkata, 
“Maksudnya adalah bersenjata lengkap dan kuat.””” 


GB nn AS (OPIIA ag 0) ja AA 2G 
OBB KADIS 


“Maka Kami ketikan 2g aun dan kaumnya dari tamum: 
taman dan mata air, dan (dari) perbendaharaan dan 


895 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/80). | 

826 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/232). Ini termasuk berita tentang 
bani Israil. Lihat Kitab Keluaran (14/5-10) dari aan Lama. 

897 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (5/80). 














Surah Asy-Syu'araa" 


kedudukan yang mulia, demikianlah halnya dan Kami 

anugerahkan semuanya (itu) kepada bani Isra'il. Maka 

Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di 
waktu matahari terbit.” (Os. Asy-Sywaraa" (261: 57-60) 


Takwil firman Allah: 215465 28) pe) Ea Ear 
MY Ari Kay D Iea & Gak 2D Oteka K Kami 
Per Fata aun dan kaumnya dari Hnpaaa dan mata air, 
dan dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia, 
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya Jitu) kepada 
bani Isra'il. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul 
mereka di waktu matahari terbit) 


Maksudnya adalah, lalu Kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya 
dari taman-taman, mata-mata air, emas-emas, dan perak-perak 
simpanan serta tempat yang mulia. 


"Ada yang berpendapat bahwa tempat yang mulia itu adalah 
mimbar-mimbar. 


' Firman-Nya, as “Demikianlah halnya,” maksudnya adalah, 
begitulah Kami keluarkan mereka dari semua itu, sebagaimana telah 
Aku jelaskan kepada kalian dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. WB 
“Dan Kami anugerahkan semuanya,” dan Kami wariskan taman- 
taman, mata-mata air, harta-harta simpanan, dan tempat mulia yang 
Kami keluarkan mereka darinya dengan binasanya mereka Kepana bani 
Isra'il. 


Ka Ar “Dapat menyusuli mereka di waktu matahari 


terbit,” lalu Fir'aun dan sahabat-sahabatnya mengikuti bani Isra'il 
Rar Ia “Di waktu matahari terbit,” ketika matahari telah bersinar, 
namun ada yang berpendapat ketika pagi hari. 








26732. 


26733. 


Tafsir Ath-Thabari 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 


ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: : 


Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, Gs, & AS “Dapat 
menyusuli mereka di waktu matahari terbit,” ia berkata, 


“Musa keluar pada malam hari. Bulan gerhana dan bumi 


gelap. Ia berkata kepada sahabat-sahabatnya, “Yusuf telah 
memberitahu kita bahwa kita akan selamat dari Fir'aun, dan 
dia berpesan kepada kita supaya kita keluar dengan membawa 
tulang-tulangnya bersama kita”. Musa lalu pergi pada malam 
itu untuk bertanya tentang kuburnya. Ia menemukan seorang 
nenek tua yang rumahnya berada di atas kuburnya. Lalu nenek 
itu mengeluarkannya untuk Musa dengan syaratnya, yaitu, 
“Bawalah aku keluar bersamamu'. Musa lalu meletakkan 
tulang-belulang Yusuf ke dalam pakaiannya. Kemudian ia 


“ meletakkan nenek tua tersebut di pakaiannya, lalu ia 


memanggulnya di punggungnya, sementara pasukan berkuda 
Fir'aun yang penuh susah dipacu dalam pandangan mereka 
dan senantiasa ketinggalan dari Musa beserta sahabat- 


sahabatnya hingga mereka menghilang.” 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 


. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
— kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 


Ru Ne “Dapat menyusuli mereka di waktu matahari 


Pd 


terbit,” ia berkata, “Fir'aun dan sahabat-sahabatnya. Pasukan 
berkuda Fir'aun yang sangat banyak susah dipacu dalam 


898 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 511) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2768). 





Surah Asy-Syu'araa 


— pandangan mata mereka dan senantiasa ketinggalan dari Musa 
beserta sahabat-sahabatnya hingga mereka menghilang.”” 


2 at” 


son Gap 0 oya 5 P4 LA 2G .. 
AA mami Gun ena aa 


“Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah 
pengikut-pengikut Musa, “Sesungguhnya kita benar-benar 
akan tersusul'. Musa menjawab, “Sekali-kali tidak akan 
tersusul: sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku'. Lalu Kami wahyukan kepada 
Musa, “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu'. Maka 
terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti 
gunung yang besar.” (Os. Asy-Sywaraa” (261: 61-63) 


93 2. Tar 


Takwil firman Allah: 25530) gep LL JS oa (3 

3G Hat AN Bantappl daa SEE MD oa Sa AA 
(ar) edi Pang Gp '$ (Maka setelah kedua golongan itu saling 
melihat, ea pengikut-pengikut Musa, “Sesungguhnya kita 
benar-benar akan tersusul.” Musa menjawab, “Sekali-kali tidak 
akan tersusul: sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan 
memberi petunjuk kepadaku.” Lalu Kami wahyukan kepada Musa, 


:9 Lihat afsar yang lalu. Atsar ini dan atsar sebelumnya jelas dari ena | 
termasuk atsar-atsar bani Israil. Lihat Kitab Keluaran (13/17-22) dari 


Perjanjian. Lama. 


Se—-———- 





Tafsir Ath-Thabari 


“Pukullah lautan itu dengan tongkatmu.” Maka terbelahlah lautan 
itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar) 


— Maksudnya adalah, manakala kedua kelompok itu sudah saling 
melihat, kelompok, Musa (yaitu bani Isra'il) dan kelompok Fir'aun 
(bangsa Koptik), 2511) ses LL. J6 “Berkatalah pengikut-pengikut 
Musa, “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul'." karena Fir'aun 
dan pasukannya sedang menyusul kita, lalu mereka akan "membunuh 
kita. 

Dikatakan bahwa mereka mengatakan demikian kepada Musa 
sebagai sikap pesimis terhadap Musa. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 


26734. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 


Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, ia berkata: Aku berkata kepada Abdurrahman, W&5 
Aa UE sap LAI Jb aksi F3 “Maka setelah kedua 
golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut 
Musa, “Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul'." Ia 
berkata, “Mereka pesimis terhadap! Musa, dan mereka berkata, 
Can ag ba C3 rss a IS aa v3 “Kami telah ditindas (oleh 
Fir'aun) sebelum kamu datang mapan: kami dan sesudah 


kamu datang'.” (Os. Al A'raaf (7): 1297 


26735. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath 
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, 1x55 2 
gadi “Maka setelah kedua golongan itu saling melihat,” 
berkata, “Manakala bani Isra'il melihat Fir'aun telah Ta 
menatap mereka, mereka berkata, 55 ra El Sesungguhnya 
kita benar-benar akan tersusuP. KTA Kaum Musa berkata'. 
Hai Musa, Co G xp 55 CSE dl JS ae Kail Kami telah 


20 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2770), Ats-Tsa'alabi dalam tafsirnya (2/47), 
' dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Gadir (2/237). 


597 





Surah Asy-Syu'araa" 


ditindas (oleh Firaun) sebelum kamu datang kepada kami dan 
sesudah kamu datang'. (Os. Al A'raaf (7): 129) Pada hari ini 
Fir'aun dapat menyusul kita, lalu dia akan membunuh kita. 
Kita pasti bisa disusul, laut di hadapan kita dan Fir'aun di 
belakang kita.””! | 
26736. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Bakar, dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Ketika Musa telah sampai ke tepi laut dan 
| angin kencang bertiup, sahabat-sahabat Musa memandang 
kepada angin di belakang mereka dan kepada lautan di depan 
mereka. SEIKO SE aah CA da 
Oapae “Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, 
berkatalah pengikut-pengikut Musa, “Sesungguhnya kita 
benar-benar akan tersusul'. Musa menjawab, 'Sekali-kali 
fidak akan tersusul: sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak 
«Dia akan memberi petunjuk kepadaku '. sibu 
Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara membacanya. 
Mayoritas ahli gira at seluruh negeri (selain Al A'raj) 
membacanya 58 za el “Sesungguhnya kita benar-benar akan 
tersusul.” 
Al A'raj membacanya Aa ra Su “Sesungguhnya kita benar- 
benar akan tersusul.” seperti dikatakan, CJ dan j0 
Oira'at yang benar menurut kami adalah gira'at yang dipakai 
oleh ahli-ahli gira'at seluruh negeri, karena kesepakatan ahli gira'at 
merupakan hujjah atasnya. 


91 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2769). 
202 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (3/388). 
3 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/23). 











Tafsir Ath-Thabari 

Firman-Nya, Gue & Gan 154 "Sekali-kali tidak akan tersusul: 
sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk 
kepadaku,” maksudnya adalah, Musa berkata kepada kaumnya, 
“Keadaan tidak seperti yang kalian katakan, kalian tidak akan dapat 
disusul, karena Tuhanku bersamaku, dan Dia akan menunjukiku kepada 
jalan yang dapat menyelamatkanku dari Fir'aun dan kaumnya.” 


Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah: 


26737. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah 
— menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Muhammad 
bin Ka'ab Al Ourazhi, dari Abdullah bin Syaddad bin Al Had, 
ia berkata: Diceritakan kepadaku bahwa Fir'aun keluar 
mengejar Musa bersama 70.000 ekor kuda hitam selain 
berbagai jenis kuda dalam pasukannya. Saat itu Musa telah 
keluar, hingga ketika ia sampai di depan laut dan ia tidak 
mungkin berpaling darinya, sedangkan Fir'aun muncul 
bersama pasukannya dari belakang mereka. J6 ala HS Ca 
(O: Dara DH KSEI ah 2 1 “Maka setelah 
kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut- 
pengikut Musa, "Sesungguhnya kita benar-benar akan 
tersusul'. Musa menjawab, “Sekali-kali tidak akan tersusul, 
sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi 
petunjuk kepadaku'.” Artinya untuk selamat, dan Dia telah 
menjanjikan hal itu kepadaku, maka Dia tidak akan 
memungkiri janji-Nya." 

26738. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, ya 35 REA 
CG) “Musa menjawab, 'Sekali-kali tidak akan tersusul, 
sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi 





94 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2771). 








Surah Asy-Syu'araa' 


petunjuk kepadaku'” Ia berkata, “Maksudnya adalah, Dia 
akan melindungiku. Ia (Musa) berkata, “G5 Pi ergnan cz 

DIA SE BANI 9 LAKI C3 Mudah- 
ara “Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan 
kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat 
bagaimana perbuatanmu'. (Os. Al A'raaf (7): 1297 Tuak 
Sh SK Akkopil daa dl 'Lalu Kami wahyukan kepada 
Musa, “Pukullah lautan itu dengan tongkatmu”. Maka 
terbelahlah lautan itu'. Konon, Allah telah memerintahkan 


laut agar tidak terbelah hingga Musa memukulnya dengan 
tongkatnya.” 

26739. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, “Harun memukul laut, 
namun laut tidak mau terbelah, dan berkata, “Siapa si kejam 
yang memukulku ini”. Hingga Musa mendatanginya (laut), 

"lalu memberinya kuniyah Abu Khalid, kemudian 
memukulnya, maka ia (laut) pun terbelah.” 


26740. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Konon Allah 

. mewahyukan kepada laut, “Jika Musa memukulmu dengan 
tongkatnya, maka terbelahlah untuknya”. Laut tetap bertaut 
satu sama lain karena takut terhadap Allah dan menunggu 
perintah-Nya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, 
“Pukullah laut itu dengan tongkatmu'. Musa lalu memukulnya 
dengan tongkatnya, dan padanya (tongkat) terdapat kekuasaan 


28 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2770) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/173). 
26 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2772). 





26741. 


26742. 


Tafsir Ath-Thabari 


Allah yang diberikan-Nya kepadanya, maka laut pun 
terbelah.” | 
Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dan Hajjaj, dari Abu Bakar bin 
Abdullah, dan lain-lain, mereka berkata, “Ketika Musa telah 
sampai ke tepi laut, sementara angin bertiup kencang dan laut 
bergelombang serta berombak seperti gunung, dan Allah telah 
mewahyukan kepada laut agar tidak terbelah hingga Musa 
memukulnya dengan tongkat, Yusya pun berkata kepadanya 
(Musa), “Wahai Kalimullah, di mana yang diperintahkan 
kepadamu?” Musa menjawab, “Di sini”. Ia lalu melintasi laut 


— itu, sementara kuku kakinya tidak menyentuh air. Mereka pun 


melakukan seperti itu, namun mereka tidak mampu. Lalu 
berkatalah orang yang menyembunyikan keimanannya 
kepadanya, “Wahai Kalimullah, di mana yang diperintahkan 
kepadamu?” Musa menjawab, “Di sini”. Ia lalu memacu 


'kudanya dengan tali kekangnya sehingga buih terbang dari 


kedua sudut mulutnya (kuda). Kemudian ia menceburkannya 
ke laut hingga terbenam ke dalam air. Allah mewahyukan 
kepada Musa, “Pukullah laut itu dengan tongkatmu'”. Musa pun 
memukul laut dengan tongkatnya, dan laut terbelah. Tiba-tiba 
lelaki tadi terlihat duduk di atas kudanya tanpa basah pelana 
dan alas pelananya.””8 | 
Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu 


27 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2773), Al Ourthubi dalam tafsirnya (1/390), 
dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/384). . 

28 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2773) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al 
Masir (1/79). 


tm 





Surah Asy-Syu'araa" 





As-Salil, ia berkata, “Ketika Musa memukul laut dengan 
tongkatnya, ia berkata, “Hai Abu Khalid”. Laut itu lalu mulai 
bergetar. Lina 
.. sis, 5 CA . 
Firman-Nya, midi Pa any S 3S “Dan tiap-tiap belahan 


adalah seperti gunung yang besar,” maksudnya adalah, setiap bagian 
dari laut setelah dipukul Musa seperti gunung yang besar. Konon laut 
itu terbelah dua belas, sesuai jumlah suku bani Isra'il. Untuk setiap satu 


suku satu belahan. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26743. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath 1 menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat, & 9 g. S3 aa ab 
melsil »jllK “Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap 
belahan adalah seperti gunung yang besar,” ia berkata, 
“Seperti gunung yang besar. Bani Isra'il lalu masuk ke laut, 
dan di laut itu terdapat dua belas jalan, yang setiap satu jalan 
satu suku, dan jalan-jalan tersebut seperti tembok-tembok 
retak. Setiap suku berkata, “Sahabat-sahabat kita sudah 
terbunuh”. Manakala Musa melihat hal tersebut, ia berdoa 
kepada Allah, lalu Allah menjadikannya seperti jembatan- 
jembatan yang melengkung, sehingga orang yang paling ke 
belakang bisa melihat orang yang paling depan sampai mereka 
keluar semuanya.”!9 
26744. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


909 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi- 
referensi yang ada pada kami. Dari.redaksinya jelas terlihat bahwa itu termasuk 
atsar-atsar bani Israil. Lihat Kitab Keluaran dari Perjanjian Lama. 

20 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2773). 





26745. 


26746. 


26747. 


Tafsir Ath-Thabari 


kepadaku dari Ibnu Juraij, dan Hajjaj, dari Abu Bakar bin: 
Abdullah, dan lain-lain, mereka berkata, “Laut itu terbelah. 
Setiap satu belahan seperti gunung yang besar. Jumlahnya dua 
belas jalan, yang setiap satu jalan untuk satu suku, dan bani 
Isra'il terdiri dari dua belas suku. Jalan-jalan tersebut 
berdinding-dinding, maka setiap suku berkata, “Sahabat- 
sahabat kita telah terbunuh”. Manakala Musa “melihat hal 
tersebut, ia berdoa kepada Allah, lalu Allah menjadikannya 
untuk - mereka seperti jembatan-jembatan melengkung, 
sehingga mereka bisa saling memandang, dan menjadikan 
tanahnya kering seolah-olah air sama sekali tidak mengenainya 
sampai mereka semua menyeberang. satu 


...Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, “Manakala laut itu sudah terbelah untuk mereka, di 
dalamnya terdapat Te sehingga mereka bisa saling 
memandang. sn 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepadaku, tentang ayat, ».Jz-J Ann gn). x x BS 
“Dan tiap-tiap belahan adalah seperti gumung yang besar,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, seperti gunung di atas 
permukaan tanah yang tinggi. 2219 


Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,, tentang 


... sit, ., 


firman Allah, dad! Pang, 3 x 365 “Dan tiap-tiap belahan 


a. 





911 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau dana seperti ini. 
92 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/282) dengan redaksi yang senada. 
913 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini. 











Surah Asy-Syu'araa" 


adalah seperti gunung yang besar,” ia berkata, “Seperti 
gunung.” 

26748. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, —bJl ABK “Seperti gunung yang 
besar,” ia berkata, “Seperti gunung yang besar. sal 


Termasuk pula ucapan Al Aswad bin Ya' far dalam syairnya 
berikut ini: 


Ap ya ega ML HP Jina KAL 
“Mereka tinggal di Ankara, mengalir kepada mereka air sungai Furat 
yang datang dari gunung-gunung. sikit 
Makna ago adalah jamak dari », yaitu gunung. 

000 


EA ON NAN Ora 
Ap Um BABI KI ENEA KO 
Ope 


“Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. Dan 
Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya 





514 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2773) dengan sanad yang sama. Akan tetapi 
ia berkata, “Di atas daratan bumi,” sebagai ganti dari “Di atas tempat yang 
tinggi dari bumi.” Tonu Hajar dalam Taghlig At-Ta'lig (4/273) dengan redaksi 
yang sama. 

515 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur 'an (5/84). 

916 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an (2/107), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our'an (5/84), dan Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/107). 


604 | 





Lajsir Atn-Inavari 


semuanya. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi 
adalah kebanyakan mereka tidak beriman. 
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. 4 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 64-68) 


Ink Srman Ala GAN AS LAN A 
AE Ol AR KMI BO NBA 
Oo LN Saad (Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain. 
Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya 
semuanya. Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan 
suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) 


BA Kali, “Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang 
lain,” yaitu Kami dekatkan keluarga Fir'aun ke laut dan Kami giring 
mereka kepadanya. Berasal dari lafazh 'l, sebagaimana firman-Nya, 
Ganda AI “Dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang- 
' orang yang bertakwa.” (Os. Asy-Syw'araa' (26): 90) dengan makna 
1) dan 53! (dekat). Sebagaimana ucapan Al Ajjaj berikut ini: 


ba Ida Bb ya 
“Malam datang meninggi semakin meninggi, 
— di atas hilal sampai turun kembali.” 





217 Inj merupakan dua bait dari Bahr Rajaz yang panjang. 





Surah Asy-Syu'araa' 





Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26749. Al Oasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha? Al Khurasani, dari Ibnu 
Abbas, tentang firman Allah, ASING Tag “Dan di sanalah 
Kami dekatkan golongan yang lain,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, Kami dekatkan.” 


26750. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, 25451165 Cai, 
“Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain,” ia 
berkata, “Mereka adalah kaum Fir'aun. Allah dekatkan mereka 
hingga Dia tenggelamkan mereka ke dalam laut.””" 


26751. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
| menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, “Firaun dan 
pasukannya mendekat setelah Musa membawa bani Isra'il 
melintasi laut. Ketika Fir'aun melihat laut itu terbelah, ia 
berkata, “Tidakkah kalian lihat laut takut terhadapku. Laut 
terbelah untukku hingga aku dapat menyusul musuh-musuhku 
lalu membunuh mereka”. Itulah makna firman Allah, $ H5 
2591 “Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain'. 
Kami dekatkan di sana kaum yang lain, yaitu kaum Fir'aun. 
Ketika Fir'aun telah berdiri di pangkal jalan, kudanya tidak 





Lafazh Wih WS artinya adalah tingkat demi tingkat. Lafazh JA! 35law artinya 
adalah di atas hilal. Lafazh (48'4&x! artinya adalah bengkok. Lihat Ad-Diwan 
(hal. 374). 

918 Ay Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/175). 

99 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/462) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Manisur (61299). — 











26752. 


Tafsir AthThabari 


mau mencebur. Jibril lalu turun ke air yang besar, maka kuda- 
kuda lain mencium bau air hingga mereka mencebur di 
belakangnya. Ketika orang yang terdepan dari mereka akan 
keluar, dan orang yang paling belakang masuk, laut 
diperintahkan untuk menenggelamkan mereka, maka laut pun ' 
menelan mereka. Sementara itu, Jibril menyelam mengambil 


segenggam lumpur laut, lalu menyumpalkannya ke dalam 


mulutnya (Fir aun)” 2 


Al Oasim menceritakan kepada kami,.ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Bakar bin Abdullah, ia berkata, “Manakala 
Fir'aun datang mendekat di tengah air laut, sahabat-sahabat 
Musa berkata, Wahai Kalimullah, kaum itu sedang mengikuti 
kita, maka pukullah laut itu dengan tongkatmu supaya 
menyatu”. Musa pun hendak melakukannya. Allah lalu 
mewahyukan kepadanya, “Biarkanlah laut itu tenang”. Allah 

“Aku memerintahkannya (laut) tetap tenang”. #J 
Gasa 42 "Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan 
ditenggelamkan'. (Os. Ad-Dukhaan (44): 24) Aku hanya 
menipu mereka. Jika mereka telah menempuh jalan kalian, 
Aku tenggelamkan mereka. Ketika Fir'aun melihat laut itu, ia 
berkata, “Tidakkah kalian lihat laut takut terhadapku. Laut 
terbelah untukku hingga aku dapat menyusul musuh-musuhku 
lalu membunuh mereka”. Manakala ia berhenti di pangkal- 
pangkal jalan, sementara ia duduk di atas seekor kuda, kuda 
tersebut melihat laut dengan ombak sebesar gunung-gunung, 
maka mereka merasa takut. Fir'aun pun berkata, “Aku pulang”. 
Jibril lalu memperdayanya, ia mengambil seekor kuda betina, 
lalu mendekatkannya ke kuda Fir'aun, maka kudanya jadi 


20 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2775). 


607 | 


Surah Asy-Syu'araa" 


tidak tenang, sementara Jibril berkata, “Majulah. Tak ada 
seorang pun yang paling berhak atas jalan ini selainmu'. Kuda- 
kuda lain pun mencium bau air, sehingga Fir'aun tidak bisa 
mengendalikan kudanya untuk masuk mengikuti jejaknya. 


Saat Fir'aun telah sampai ke tengah laut, Allah mewahyukan 


kepada laut, “Tenggelamkanlah hamba-Ku yang zhalim dan 
hamba-hamba-Ku yang zhalim itu. Kekuasaan-Ku ada 
padamu, sebab Aku telah menguasakanmu atas mereka”. 
Jalan-jalan tersebut lalu tertutup ombak-ombak yang sebesar 
gunung, dan bertaut satu sama lain. Saat Firaun hampir 
tenggelam, Sulltoe tb ba am ena Id san de 
Ja berkata, “Saya percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan 
Tuhan yang dipercayai oleh bani Isra'il, dan saya termasuk 
orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.' (Os. 
Yuunus (10): 90) 


Saat itu Jibril sangat kecewa terhadap Fir'aun, karena Fir'aun 
telah menolak ayat-ayat Allah padahal Musa sangat lama 
mendakwahinya. Jibril lalu masuk ke dasar laut dan membawa 
segenggam lumpur, kemudian menyumpalkannya ke mulut 
Fir'aun supaya ia tidak mengucapkannya sekali lagi sehingga 
rahmat datang menolongnya. Allah lalu mengutus Mikail 
kepadanya untuk mencelanya, 5: LG IS SAS 3 HI 
Keawiil “Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal 
sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu 
termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Os. Yuunus 
(10): 91) 

Jibril pernah berkata, “Hai Muhammad, aku tidak membenci 
satu pun makhluk Allah seperti kebencianku kepada dua 
orang, salah satunya dari bangsa jin, yaitu iblis, dan satunya 
lagi Fir'aun. Bi HJ “Ia berkata, “Akulah tuhanmu yang 











Tafsir Ath-Thabari 


paling tinggi'" (Os. An-Naazi'aat (791: 24) Andai saja kau 
melihatku, hai Muhammad, saat aku menyumpal mulutnya 
karena takut ia mengucapkan kalimat yang membuat Allah 


mengasihaninya' m1 


Sebagian mereka berpendapat bahwa makna firman-Nya, 
1 se aah “Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain,” . 
adalah (4x3 “dan Kami kumpulkan”. Mereka mengatakan dari kata 
(iiauasal kata Aa FIM yang bermakna, malam berkumpul. 

Sebagian mereka mengatakan 4 wf, “Dan di sanalah Kami 
dekatkan,” yang maknanya (ist, “dan Kami binasakan”. 

Firman-Nya, ine Ati ops an KA “Dan Kami selamatkan 
Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya,” maksudnya 
adalah, Kami selamatkan Musa dari apa yang Kami timpakan kepada 
Fir'aun dan kaumnya, yaitu tenggelam di laut, dan orang-orang yang 
bersama Musa dari kaum bani Isra'il seluruhnya.” 

Firman-Nya, ai Ci 54 “Dan Kami tenggelamkan 
golongan yang lain itu,” maksudnya adalah, kemudian Kami 
tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya yang beragama Koptik ke dalam 
laut setelah Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya 
darinya. 5 
Firman-Nya, Pi S3 3 & “Pada yang demikian itu benar- 
benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat),” maksudnya 
adalah, Aku tenggelamkan mereka ke dalam laut, ketika mereka 
mendustakan rasul-Ku Musa dan menentang perintah-Ku setelah Aku 
kemukakan hujjah dan peringatan kepada mereka. Sungguh, terdapat 
tanda yang nyata —hai Muhammad— bagi kaummu dari Ouraisy, 
bahwa yang demikian itu adalah Sunnah-Ku pada orang-orang yang 





221 TGnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (1/79). Dari konteks atsar ini terlihat bahwa 
ini termasuk atsar bani Israil. Di dalam Kitab Keluaran (14/14-30) terdapat 
ungkapan senada. 





Surah Asy-Syu'araa”" 


menempuh jalan mereka, yaitu mendustakan rasul-rasul-Ku. Terdapat 
pengajaran serta ibrah bagi mereka agar” mengambil pelajaran dan 
jangan sampai berbuat seperti perbuatan mereka (kaum Fir'aun), yaitu 
mendustakanmu kendati ada bukti dan. ayat-ayat: yang telah Aku 
datangkan kepada mereka. Mereka akan.ditimpa siksaan seperti yang 
menimpa mereka (kaum Fir'aun). Bagimu dalam perbuatan-Ku 
terhadap Musa, penyelamatan-Ku darinya sesudah lama ia mendakwah 
Firaun dan kaumnya, dukungan-Ku terhadapnya dan Aku wariskan 
kepadanya dan kaumnya akan tempat-tempat tinggal mereka, tanah 
mereka dan harta benda mereka, terdapat bukti bahwa Aku akan 
memberlakukan cara yang sama sepertinya terhadapmu, jika kau sabar 
seperti kesabarannya dan kau laksanakan penyampaian risalah kepada 
orang-orang yang Aku utus kau kepada mereka. Aku akan menolongmu 
melawan orang-orang yang mendustakanmu dan memenangkanmu atas 

' mereka. | 


Firman-Nya, Swa KST GK G3 “Dan tetapi adalah kebanyakan 
mereka tidak beriman,” aa adalah, kebanyakan dari kaummu 
—hai Muhammad— tidak mempercayai kebenaran nyata yang telah : 
Allah datangkan kepadamu. Telah terdahulu dalam ilmu-Ku bahwa 
mereka tidak akan beriman. 

Firman-Nya, Sal Ad js “Dan sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa,” maksudnya adalah, dalam 
pembalasan-Nya terhadap orang yang kafir kepada-Nya dan 
mendustakan rasul-rasul-Nya dari mysuh-musuh-Nya. LAN “Lagi 
Maha Penyayang,” kepada orong yang selamat (dari rasul-rasul-Nya. 
dan para pengikut mereka)” dari tenggelam dan adzab yang Dia 
timpakan kepada orang-orang kafir. 


92 Kalimat di antara tanda kurawal di dalam manuskrip tertera sesudah kalimat al 
kafarah (orang-orang kafir). Yang benar adalah yang kami tetapkan di sini dari 
naskah lain. 








» Tafsir Ath-Thahari 
PE DRS 3 NI NY La ee Si, 
(OA CA 13 

“Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ketikaia . 
berkata kepada bapaknya dan kaumnya, “Apakah yang kamu 
sembah?” Mereka menjawab, “Kami menyembah berhala- 
berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya'.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 69-71) 


Takwil firman Allah: & 24755 41 06 1 Y sa Urai Ii, 
MY Gus Oh 33 KET 256 'Oj Oskws (Dan bacakanlah kepada 
mereka kisah Ibrahim. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan 
kaumnya, “Apakah yang kamu sembah?” Mereka menjawab, 
“Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun 
menyembahnya.”) 


Maksudnya adalah, ceritakanlah kepada kaummu yang musyrik 
—-hai Muhammad— berita Ibrahim ketika ia berkata kepada ayahnya 
dan kaumnya, “Apa yang kalian sembah?” IG “Mereka menjawab,” 
kepadanya, Su2U Yks UC X5 "Kami menyembah berhala-berhala 
dan kami senantiasa tekun menyembahnya." 

Kami telah menjelaskan makna lafazh Sai dan contoh- 
contohnya pada bagian yang lalu, maka tidak perlu diulang kembali di 
sini. | 

Ibnu Abbas dalam atsar yang diriwayatkan darinya, berkata 
tentang maknanya: " | | 
26753. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, 








Surah Asy-Syu'araa" 


Bae 0. 


“Maksud firman Allah, Sasxc G Jis CA KS IJG "Kami 
menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun 
menyembahnya', adalah sembahyang (berdoa) kepada berhala- 
berhala mereka.” 2 | 


WEI OA KE NORMAL Jade 
“Berkata Ibrahim, “Apakah berhala-berhala itu mendengar 
(doa)mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? Atau 

(dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau 
memberi mudharat?” Mereka menjawab, “(Bukan karena itu) 
sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat 
demikian.” (Os. Asy-Sywaraa" (261: 72-74) 


Na Takwil firman Allah: 3 KASI BEI Fat da de 

My Sias WEEK Tia Is 196 Ke) Sain (Berkata Ibrahim, “Apakah 
berhala-berhala itu mendengar (doamu sewaktu: kamu berdoa 
Ikepadanya|? Atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu 
atau memberi mudharat?” Mereka menjawab, “/Bukan karena itu) 
sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.”) 


Maksudnya adalah, Ibrahim berkata kepada mereka, “Apakah 
tuhan-tuhan itu mendengar doa kalian ketika kalian memohon kepada 
mereka?” 


Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang maknanya. 


23 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi kami. 














. Tafsir Ath-Thabari 


Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa maknanya 
yaitu (Xia Oykamj Ja “apakah mereka mendengar dari kalian”. Atau Ja 
Ti $63 Uas “apakah mereka mendengar doa kalian”. Lalu dibuang 
kata doa, sebagaimana perkataan Zuhair berikut ini: 


tri Aa MI AS Wp SE Ja tai 


“Panglima pasukan berkuda terkena serangan di belakang. 


Diserang dengan serangan yang mencerai-beraikan dan lari. Kal 


& 


Firman-nya, Sx 3 Kera 3 “Atau (dapatkah) mereka 
memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat?” Maksudnya 
adalah, atau apakah berhala-berhala ini memberi manfaat kepada kalian, 
lalu mereka memberi kalian suatu rezeki atas penyembahan kalian 
kepadanya? Atau apakah mereka dapat mendatangkan mudharat kepada 
kalian, lalu mereka menyiksa kalian karena tidak menyembahnya 
dengan menarik harta benda kalian atau membinasakan kalian ketika 
kalian dan anak-anak kalian binasa? Galah SIS ti, 3 1)6 “Mereka 
— menjawab, “(Bukan karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek 
moyang kami berbuat demikian'.” Dalam kalimat ini terdapat kalimat 
yang dibuang, yang maknanya cukup ditunjukkan oleh kalimat yang 
disebutkan, yaitu .awaban mereka terhadap pertanyaan Ibrahim, js 
bean BEA TO 25 SAS "Apakah berhala-berhala itu 
man (doamu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)? Atau 
(dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi 
mudharat?" Jawaban mereka kepadanya adalah, “Tidak, mereka tidak 
mendengar kami jika kami berdoa kepada mereka. Mereka juga tidak 
dapat memberi kami manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudharat 
kepada kami.” | “ | | 


Ini merupakan: satu bait dari sebuah gasidah saat ia memuji Hiram, ayahnya, 
dan saudara-saudaranya. Lihat Ad-Diwan (hal. 41). 





Surah Asy-Syu'araa" 





Makna lafazh dadalah mengoreksi yang diingkari, seperti 
perkataan orang, ig NC di IIS OS L “bukan begitu, melainkan begini 
dan begitu”. Makna perkataan mereka Sah JUS Ck Cia, J3 “(Bukan 
karena itu) sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat . 
demikian,” adalah, nenek moyang sebelum kami menyembahnya dan 
tetap berkhidmat dalam menyembahnya, maka kami pun melakukannya 
karena meneladani mereka dan mengikuti jalan mereka. 


AO na aa tr gs Lita) £ Tan SE EKU AK 
| | Gea Na 
“Ibrahim berkata, “Maka apakah kamu telah memperhatikan 
apa yang selalu kamu sembah, kamu dan nenek moyang 
kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu 
sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam'.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 75-77) 


Takwil firman Allah: "2 3013 Ye 20 res asu ES It 
OaU) Sd Kan rb Or o NI (Ibrahim berkata, “Maka apakah 
kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah, kamu dan 
nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang 
kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam.”) 


. Maksudnya adalah, Ibrahim berkata kepada kaumnya, “Apakah 
kalian memperhatikan —hai kaum— berhala-berhala yang. kalian 
sembah ini bersama nenek moyang kalian candi? 

Makna mai adalah orang-orang yang terdahulu dari orang- 
orang yang diajak bicara Ibrahim, yaitu orang-orang sebelum mereka 











Tafsir Ath-Thabari 


yang sama-sama menyembah berhala, seperti orang-orang yang diajak 
bicara dengan Ibrahim, “Mereka (berhala-berhala) adalah musuh 
bagiku, kecuali Tuhan Semesta Alam.” 


Jika seseorang berkata, “Bagaimana mungkin kayu, besi, dan 
tembaga dideskripsikan sebagai musuh manusia?” Jawabannya adalah, 
“Maknanya yaitu, mereka adalah musuh bagiku pada. Hari Kiamat jika 


0 Lan 


kalian menyembah mereka.” Seperti firman Allah, Pi H3 295 uya List, 
G) ie ria Ic 5 2 3 Kao GA KO 2 Feet “Dan 
mereka ea Laga can sembahan-sembahan seed Allah, agar 
sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali 
tidak Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari 
penyembahan (pengikut-pengikutnya) terhadapnya, dan mereka 
(sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereka.” (Os. 
Maryam (19): 81-82) 


# en Peradi 


Lafazh creladl Co) NI “Kecuali Tuhan Semesta Alam,” 
'dinashabkan sebagai istitsna (pengecualian). Lafazh Saad betmakna 
jamak, dan i ia dimufradkan karena ia berbentuk mashdar, seperti lafazh 
Spa dan LA 

Jadi, riaknenya adalah, apakah kalian lihat sesembahan kalian 
dan nenek moyang kalian? Aku berlepas diri darinya, aku tidak 
menyembahnya,. kecuali Tuhan Semesta Alam. 


PAI Omah Ona 


2:2. (PI 


aa A3 


“(Yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah 
yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia memberi 








Surah Asy-Syu'araa" 





. makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, 
Dialah yang menyembuhkan aku.” 
(Rs. Asy-Syw'araa” (261: 78-80) 


Takwil firman Allah: 245 cak Ai Wani Baki 
(O Ha yr Satoya 21613 OWaitu Tuhan) Yang telah menciptakan 
aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, yang Dia 
memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, 


Dialah yang menyembuhkan aku) 
Maksudnya adalah, Ibrahim berkata, “Mereka adalah musuh 


bagiku, kecuali Tuhan Semesta Alam.” BIA » ga sit “(Yaitu 
Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki 
aku,” kepada ucapan dan perbuatan yang benar, serta membimbingku 
kepada kebenaran. 1s, pandan - sil, “Dan Tuhanku, yang Dia 
memberi makan dan minum kepadaku,” serta memberiku rezeki. 183 


2 XL 4 .. 


SAM HP Sop “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan 


GP as Hose sie 


Oa 


“Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan 
menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuinginkan 
akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat.” 
(Os. Asy-Syw'araa” (261: 81-82) 


Tafsir Ath-Thabari 


Takwil firman Allah: Sd aan sih Gy Per 2 Fate sit 
(Oka bri Ss J (Dan yang akan mematikan aku, kemudian 
akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat kuinginkan akan 
mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat) 


Maksudnya adalah, Ibrahim berkata, “Serta yang mematikan 
aku jika Dia mau, kemudian menghidupkan aku —jika Dia 
.menghendaki— sesudah aku mati.” 

Firman-Nya, LAI 55 GELI ak d | Teilt, “Dan yang 
amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat," 
maksudnya adalah, Tuhanku inilah yang di tangan-Nya manfaat dan 
mudharatku, memiliki kemampuan dan kekuasaan, memiliki dunia dan 
akhirat, bukan yang tidak bisa mendengar jika diseru dan tidak bisa 
memberi manfaat serta mendatangkan mudharat. 


Ucapan Ibrahim tersebut merupakan sanggahan terhadap 
kaumnya, bahwa tak ada yang pantas menyandang sifat ketuhanan dan 
tak ada yang layak disembah kecuali Dzat yang melakukan perbuatan- 
perbuatan ini, bukan makhluk yang tidak sanggup memberi manfaat 
dan mendatangkan mudharat. 

Ada yang berpendapat bahwa maksud perkataan Ibrahim, ilt, 
LN 2 SEE I Gak 0 an “Dan yang amat kuinginkan akan 
mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat," adalah, aku harap Dia 
mengampuni ucapanku, &xx Gl “Sesungguhnya aku sakit”. (Os. Ash- 
Shaffaat (37): 89) Ucapanku, Ward — AGS Js “Sebenarnya patung 
yang besar itulah yang melakukannya.” (Os. Al. Anbiyaa' (21): 63) 
Serta ucapanku kepada Sarah, “Dia adalah saudariku,” ketika salah 
seorang Fir'aun hendak merampasnya. 


26754. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim . menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 





Surah Asy-Syu'araa' 





ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 2» » dEka J Ta v 
HN “Akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat,” 
berkata, “Maksudnya adalah perkataannya, has 3 
“Sesungguhnya aku sakit'. (Os. Ash-Shaffaat 37): 389) 
Perkataannya, aa AB d “Sebenarnya patung yang 
besar itulah yang melakukannya'. (Os. Al Anbiyaa' (21): 63) 
Serta perkataannya kepada Sarah, “Dia adalah saudariku', saat 
salah seorang Fir'aun hendak merampasnya.” saka 


26755. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
NN Ny PA Sd aan sih “Dan yang amat kuinginkan 
akan mengampuni kesalahanku pada Hari Kiamat," ia berkata, 
“Maksudnya adalah perkataannya, al “Sesungguhnya aku 

HL saki?. (Os. Ash-Shaaffat (37I: 89) Perkataannya, AG J 


Lia (AN “Sebenarnya patung yang besar itulah yang 


melakukannya'. (Os. Al Anbiyaa' (21): 63) Serta perkataannya 
kepada Sarah, “Dia saudariku?.”” 


26756. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ata Tamilah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, 
dari Jabir, dari Ikrimah dan Mujahid, ungkapan senada. 

Makna perkataannya, xi» "Pada Hari Kiamat," adalah 

Hari Hisab (perhitungan amal), Hari Pembalasan. Kami telah 

menjelaskan maknanya dengan bukti-bukti pendukungnya na bagian 

yang lalu. 





28 Mujahid dalam tafsirnya (bai. 511) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2780). 
"6 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/88). 











Tafsir Ath-Thabari 


- - . 


Gano0 Ld Kwan GO) La sn KE Ines 


Oarsin 


“(Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, berikanlah lebadekai 
hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang- 
orang yang shalih, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik 
bagi orang-orang (yang datang) kemudian'.” 

(Os. Asy-Syw'araa” (261: 83-84) 


Takwil firman Allah: (Wr) Creb Ol Jd KS JA 
WM al osi—aad dJst, (Ibrahim berdoa), “Ya Tuhanku, 
berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 
golongan orang-orang yang shalih, dan jadikanlah aku buah tutur 
yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian.”) 


Firman-Nya, Ux2 J LS &5 “Ya Tuhanku, berikanlah 
kepadaku hikmah," maksudnya adalah, ya Tuhanku, berilah kenabian 
kepadaku. | 


Firman-Nya, Lah Gill "Dan masukkanlah aku ke 
dalam golongan orang-orang yang shalih," maksudnya adalah, 
jadikanlah aku sebagai utusan kepada makhluk-makhluk-Mu, sehingga 
Kau memasukkanku ke dalam golongan orang-orang yang Kau utus 
kepada makhluk-makhluk-Mu dan Kau lag atasnya wahyu-Mu 
serta Kau pilih untuk diri-Mu. 

. Firman-Nya, Sp O Sis 2 J Jai, "Dan Jadikanlah « aku 
buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian," 
maksudnya adalah, jadikanlah bagiku di kalangan manusia nama yang 
bagus dan pujian yang elok, serta abadi di Kalangan generasi-generasi 
yang datang sesudahku. 


Surah Asy-Syu'araa" 





Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26757. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Bakar, dari Ikrimah, tentang firman Allah, 
AN asie Ida "Dan jadikanlah aku buah tutur yang . 
baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian." Serta 
firman-Nya, Kat 8 Pa ASEls, “Dan Kami berikan 
kepadanya balasannya di dunia.” (Os. Al “Ankabuut (29): 27) 
Ia berkata, “Allah menganugerahkan persaudaraan kepadanya 
ketika Dia menjadikannya sebagai Khalil (kekasih). Lalu ia 
memohon kepada Allah dengan berkata, 3 Gie 2 J Jar, 
GpSI “Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang- 
orang (yang datang) kemudian', sehingga umat-umat tidak 
mendustakanku. Allah lalu memberinya hal tersebut, maka 
kaum Yahudi beriman kepada Musa dan kafir terhadap Isa, 

sedangkan kaum Nasrani beriman kepada Isa dan kafir 
terhadap Muhammad SAW. Namun, mereka semua loyal 
kepada Ibrahim. Kaum Yahudi berkata, “Dia adalah kekasih 
Allah, dan dia berasal dari golongan kami'. Allah lalu 
memutus keloyalitasan mereka darinya sesudah mereka 
mengakui kenabiannya dan beriman kepadanya. Allah 
berfirman, Ga BAE AIA ema SI, WS Basa aU 
GS “Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan (pula) 
seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus | 
lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali dia bukanlah 
termasuk golongan orang-orang musyrik. (Os. Aali 'lmraan 
(3): 67) Allah kemudian menggabungkan keloyalannya dengan 

— kamu, maka Dig berfirman, ea 23 59 maha TI 
NAN SEA Loh, SAI “Sesungguhnya orang yang 
paling au 2. Ibrahim ialah orang-orang. yang 








Tafsir Ath:Yhabari 


mengikutinya dan nabi ini (Muhammad), serta orang-orang 
yang beriman, dan Allah adalah pelindung semua orang- 
orang yang beriman”. (Os. Aali “Imraan (3): 68) Ini 
merupakan ganjaran yang disegerakan untuknya, yaitu 
kebaikan, ketika Allah berfirman, KL GA 3 KEK "Dan - 
Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia'. (Os. An-Nahl 
(161: 122) Maksudnya yaitu, Gilah OK “lisan yang jujur 
dalam berbicara, yang ia mohonkan kepada Tuhannya”. 2061 


26758. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, bai 3 Sie Ad Jd Jah, "Dan 
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang 
datang) kemudian.” Ia berkata, “Lafazh Gal Odi 
maksudnya adalah nama yang baik, pujian yang bagus, dan 
buah tutur yang bagus di kalangan umat-umat belakangan.”2 


600 : 





8 ., La en 1 AGS & Li pg G2, 50 BA co. 
FDR ANA Ot ar par 


"td TOOL TP cayo 

(Owen ATA) 33 ya Na Njvya ng" Ye apa 
“Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 
— mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah 
bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan 
orang-orang yang sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku 
pada hari mereka dibangkitkan, (yaitu) di hari harta dan 
anak-anak laki-laki tidak sena kecuali orang-orang 


27 Kami tidak menemukannya dengan redaksi sepeti: ini dari referensi-referensi 
yang ada pada kami. 
28 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2781). 








Surah Asy-Syu'araa" 


yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” 
(Os. Asy-Syw'araa” (261: 85-89) 


con 


Takwil 1 firman Allah: 1 He ar @- pt kniyaleh 
(Dan “efikonlak aku termasuk Ada saia mempusakai 
surga yang penuh kenikmatan, dan ampunilah bapakku, karena 
sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang 
sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka 
dibangkitkan, Iyaitu| di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak 
berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati 
yang bersih) 


com “ 


Maksud perkataan Ibrahim AS, s3 Ia Ran uya PN Dan 
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang 
penuh kenikmatan," adalah, wariskanlah kepadaku —wahai Tuhan— 
tempat-tempat orang yang binasa : .dari musuh-musuh-Mu yang 
mempersekutukan-Mu dari surga, dan tempatkanlah aku di tempat itu. 


Firman-Nya, ari Bar "Dan ampunilah bapakku," maksudnya 
adalah, dan maafkanlah ayahku dari perbuatannya mempersekutukan- 
Mu, dan janganlah Engkau menghukum dia atasnya. 


oa “GG 


Firman-Nya, dala bo Fs "Karena sesungguhnya ia Galah | 
termasuk golongan orang-orang yang sesat," maksudnya adalah, 
sesungguhnya i ia termasuk orang yang sesat dari Pe petunjuk, maka ia 
kafir terhadap-M 


Kami telah Na makna permintaan ampun Ibrahim 
untuk ayahnya, dan perbedaan pendapat para ulama tentang hal tersebut 
berikut pendapat yang benar menurut kami pada bagian yang lalu, maka 
tidak perlu lagi mengulangnya di sini. 


Tafsir Ath-Thabari 
— Fimman-Nya, px BEI "Dan janganlah Engkau hinakan 
aku pada hari mereka ibesekkan " maksudnya adalah, dan janganlah 
Kau menghinakanku dengan menyiksaku pada hari Kau bangkitkan 
hamba-hamba-Mu dari kubur mereka ke tempat perkumpulan kiamat 
Firman-Nya,. 52, 2Ju Tg "(Yaitu) di hari harta dan anak- 
anak laki-laki tidak berguna," maksudnya adalah, janganlah Kau 
hinakan aku pada hari tidak berguna bagi orang yang kafir kepada-Mu 
dan memaksiati-Mu di dunia, harta yang Oa ana di- dunia, serta 
tidak berguna anak-anak yang dimilikinya. 


Firman-Nya, , peka yag Ia ca ds uv - "Kecuali orang-orang yang 
menghadap Allah dengan : hati yang bersih," maksudnya adalah, jangan 
Kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari tidak 
berguna kecuali hati yang selamat. Selamat hati pada konteks ini adalah 
selamatnya hati dari keraguan tentang keesaan Allah dan kebangkitan 
setelah mati. | | | 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26759. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Ulayyah menceritakan kepada kami dari Aun, ia berkata: Aku 
berkata kepada Muhammad, “Apa itu ala LiSi?” Ia 
menjawab, “Diketahui bahwa Allah itu benar, bahwa kiamat 
itu benar, dan Allah akan membangkitkan orang yang berada 
di dalam kubur.” 


26760. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang 
firman Allah, Mega Ga Y) "Kecuali bi adi yang 


. 28 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2783), Al Ourthubi dalam Maan | 
(13/115), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/355). 




















Surah Asy-Syu'araa” 


26761. 


26762. 


26763. 


26764. 


'pun yang selamat darinya. 





menghadap Allah dengan hati yang bersih," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, tidak ada keraguan di dalamnya. 2110 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
Per) AP Yj "Kecuali orang-orang yang menghadap 
Allah dengan hati yang bersih," ia berkata, “Maksudnya 
adalah, di dalamnya tidak ada keraguan kebenaran. Sd 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah ma ga 
"Dengan hati yang bersih," ia berkata, “Maksudnya adalah 
selamat dari kesyirikan.””?? 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, 


.. “Maksud firman-Nya, menara AI Kecuali orang-orang 


yang menghadap Allah dengan hati yang bersih', adalah 


selamat dari kesyirikan. Adapun dosa-dosa, tak ada seorang 
5933 


Amru bin Abdul Hamid Al Amili menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami 
dari Juwaibar, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, 3) 
Gian s "Kecuali orang-orang yang menghadap Allah 





580 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2783) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (2/17T). 


3 Jpid 


982 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/462) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Gur'an (5/88). 
58 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2783). 


624 





Tafsir Ath-Thabari 


dengan hati yang bersih," ia berkata, “Maksudnya adalah 
(hati) yang ikhlas.”4 


ohh Kagr 1 £ Pr M7 ad e Gpo 3G 20“. .5 
Sea OA Ka, 
Pa Ke 3 TON: M - Pela ab, 20. Ga . » 
PANEN OP MANGA Opa 
“Dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang 
yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas Neraka 
Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan 
kepada mereka, “Di manakah berhala-berhala yang dahulu 
kamu selalu menyembah(nya) selain Allah? Dapatkah 
mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?” 
Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke 
dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat, 
dan bala tentara iblis semuanya.” 
(Os. Asy-Syw'araa” (261: 90-95) 


Takwil firman Allah: (Ya ea en sah, 
Sa aa Lana PE AAA PLAN 
DI 2112225 GG) (Dan (di hari itu didekatkanlah surga kepada 
orang-orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas Neraka 
Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada 
mereka, “Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu 


menyembahfnyaj selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu 





534 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2783) dari Adh-Dhahhak dengan redaksi: 


























Surah Asy-Syu'araa' 





atau menolong diri mereka sendiri?” Maka mereka f(sembahan- 
sembahan itu| dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang- 
orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya) 


— Firman-Nya, ak xdi sa “Dan (di hari itu) didekatkanlah 
surga kepada orang-orang yang bertakwa,” maksudnya adalah, dan 
surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang 
yang takut akan siksaan Allah di akhirat dengan menaati-Nya di dunia. 


#.z0 


Firman-Nya, Sud Aa ANA sip "Dan diperlihatkan dengan jelas 
Neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat," maksudnya adalah, dan 
diperlihatkan neraka kepada orang-orang yang sesat dari jalan yang 
lurus. 333 "Dan dikatakan, "kepada orang-orang yang sesat itu, “Mana 
tuhan-tuhan” Al »» » DAS 2X "Yang dahulu kamu, selalu 
menyembah(nya) selain Allah?" dari tandingan-tandingan itu. ANN 
"Dapatkah mereka menolong kamu," pada hari ini dari Allah, lalu 
mereka menyelamatkan kalian dari adzab-Nya? &y-aw $ "Atau 
menolong diri mereka sendiri," Lang, sape menyelamatkannya dari 
apa yang diperbuat terhadapnya? 5 » P3 "Maka mereka 
(sembahan-sembahan itu) Pa - pa neraka bersama-sama 
orang-orang yang sesat." Mereka dicampakkan ke dalam neraka, dan 
mereka dijungkirbalikkan di atas wajah mereka. 

Asal ! Pa adalah ! Png . Akan tetapi huruf kaf-nya diulang, 
seperti aye al 4 yang maknanya ye. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26765. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij dari Mujahid, tentang firman Allah, 
re "Maka — mereka — (sembahan-sembahan itu) 








Tafsir Ath-Thabari 


dijungkirkan," ia berkata, “Maksudnya adalah, lalu mereka 
digulingkan.”?5 

26766. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, reg "Maka mereka (sembahan-sembahan 
itu) dijungkirkan ke dalam neraka," ia berkata, “Maksudnya 
adalah, lalu mereka dikumpulkan di dalamnya,””6 


26767. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu. Zaid berkata 
tentang firman Allah, ee ' "Maka mereka (sembahan- 
sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka," ia berkata, 
“Maksudnya adalah, mereka dilemparkan ke dalamnya.””7 


| Jadi, takwil ayatnya adalah, lalu tandingan-tandingan yang 
pernah disembah selain Allah itu dicampakkan ke dalam neraka 
bersama orang-orang yang sesat... Onani 


Diriwayatkan dari @atadah, bahwa ia pernah berkata, “Lafazh 


PI Tatu 


Sawi) dalam konteks ini adalah syetan-syetan”” Mereka yang 


meriwayatkan demikian di antaranya yaitu: 


26768. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, - 4 PSS 


Pa Ka 


baki, "Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan 


95 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/26T) dengan redaksi dan sanad yang 
sama. Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2785) dengan sanad yang sama dan 
redaksi: 13 1539 W “mereka dijatuhkan ke dalamnya”. 

536 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2785), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/178), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tansil (4/26). 

97 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2785) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (91178). ia je 

















Surah Asy-Syu'araa” 





ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat," ia 
berkata, “Lafazh VW! maksudnya adalah syetan-syetan.”” 
Jadi, takwil ayatnya menurut pendapat yang kami sebutkan dari 
Oatadah ini yaitu, lalu dicampakkanlah ke dalamnya orang-orang kafir 
yang tadinya menyembah berhala-berhala dan syetan-syetan selain 
Allah. 


Firman-Nya, Selasa “Dan bala tentara iblis 
semuanya,” maksudnya adalah, bersama berhala-berhala serta orang- 
orang yang sesat itu. Dicampakkan ke dalamnya tentara iblis 
seluruhnya, dan tentara iblis adalah setiap orang yang menjadi 
pengikutnya, baik dari kalangan anak cucunya maupun dari kalangan 
anak-cucu manusia. 


IA 0 aa NY KAA LX ane AA 
KE YNO PemA U en jaga Pa OA 
(Oa M Opa, 

“Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam 
neraka, 'Demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) 
dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan 
kamu dengan Tuhan Semesta Alam'.” 

(Rs. Asy-Syw'araa” (261: 96-98) 


: KL Na AE 1g any, AA 
| Takwil firman Allah: 3150 Sa Dj Lemak ka an 6 
O) Onani Lap Mera 3) (Oj cg (Mereka berkata sedang mereka 





988 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/462), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2785), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/89), dan Ibnu 
Athiyah dalam AI Muharrar Al Wajiz (4/236). : 


Tafsir Ath-Thabari 


bertengkar di dalam neraka, 'Demi Allah, sungguh kita dahulu Jdi 
dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan 
kamu dengan Tuhan Semesta Alam'.”) 


Maksudnya adalah, orang-orang yang sesat dan AN 
tandingan yang mereka sembah selain Allah serta tentara iblis itu 
bertengkar di dalam neraka. : 


- Firman-Nya, KAI TER: PE "Demi Allah, sungguh kita 
dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata," menyimpang dari 
kebenaran. tx. AS Sg | "Sungguh kita dahulu (di dunia) dalam 
kesesatan yang nyata," jelas penyimpangan kita dengan sendirinya bagi 
orang yang merenungi dan memikirkannya bahwa itu adalah kesesatan 
dan kebatilan. 


Firman-Nya, FAT pagi 2 ea 3 "Karena kita mempersamakan 
kamu dengan Tuhan Semesta Alam,” maksudnya adalah, orang-orang 
sesat itu berkata kepada orang-orang yang mereka sembah dari selain 
Allah, “Demi Allah, kami sungguh menyimpang dari kebenaran ketika 
kami menyamakan kalian dengan Tuhan sekalian alam, dani kami 
menyembah kalian dari selain-Nya.” 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26769. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, aU Papa K 33 “Karena kita 
mempersamakan kamu dengan T' uhan Semesta Alam.” Ia 


berkata, “Maksudnya adalah kepada tuhan-tuhan itu.” 
006 | 


539 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi- 
referensi yang ada pada kami. 











Surah Asy-Syu'araa ' 





KO Yasin BANI 
Danoakasua 
“Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang 
yang berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat 
seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab, 
maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) 
niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman.” : 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 99-102) 


Takwil firman Allah: SC yes» MEA IN LL, 
C9 Ii 2 33 SU GKY p£ 35 (Dan tiadalah yang 
menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kami 
tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula 
mempunyai teman yang akrab, maka sekiranya kita dapat kembali 
sekali Ingi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang 
beriman) | , 

Maksud lafazh “ss /nli adalah iblis dan anak Adam yang pertama 
kali melakukan pembunuhan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat 
berikut ini: | | 
26770. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman Allah, 
Gapemi Iis G3, “Dan tiadalah yang menyesatkan kami 
kecuali orang-orang, yang berdosa," ia berkata, “Maksudnya 
adalah iblis dan anak Adam yang membunuh.” 


M0 AJ Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/268) dari Ikrimah dan Abu Al Aliyah. 











Tafsir Ath-Thabari 
Firman-Nya, jast : UG "Maka kami tidak mempunyai 
pemberi syafaat seorangpun," maksudnya adalah, kita tidak punya 
pemberi syafaat dari kalangan kerabat jauh yang memintakan syafaat 
untuk kita di sisi Allah agar Allah memaafkan kita serta 
menyelamatkan kita dari siksa-Nya. «£ de Y5 "Dan tidak pula 
mempunyai teman yang akrab," dari kalangan kerabat dekat. 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud 
dengan £ pa dan Gian di sini. 


Sebagian berpendapat bahwa lafazh Ist maksudnya adalah 
para malaikat, sedangkan maksud lafazh Ga pa adalah sanak famili. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26771. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, Ius. US “Maka 
kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,” 
berkata, “Maksudnya adalah, dari kalangan La 

z BN "Dan tidak pula mempunya teman yang akrab." Ia 
berkata, “Dari kalangan manusia.” 


Mujahid berkata, “Maksud lafazh pepe adalah orang yang 
iba. 2941 


26772. Zakaria bin Yahya bin Abu Zaidah menceritakan kepadaku, ia 
| berkata: Ishak bin Sa'id Al Bashri Al Masma'i menceritakan 
kepada kami dari saudaranya (Yahya bin Sa'id Al Masms'i), 
ia berkata: Oatadah jika membaca ayat, RO: Gani oa US 
ee Gae “Maka kami tidak mempunyai pemberi syafa 'at 
seorang pun, Dan fidak pula mempunyai teman yang akrab," 
maka ja berkata, “Demi Allah, mereka tahu bahwa Game 


1 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2786), Al Mawardi dalam An-Nukat.wa Al 
Uyun (4/178), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/236). 














Surah Asy-Syu'araa” 





(teman) jika shalih akan bermanfaat, dan (yang akrab) jika 
shalih akan memberi syafaat.” 2 
Firman-Nya, 251 355648 Osi $ “Maka sekiranya kita 
dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang 
yang beriman.” Maksudnya adalah, seandainya kita bisa kembali sekali 
lagi ke dunia, lalu kita beriman kepada Allah, maka dengan beriman 
kepada-Nya kita menjadi termasuk orang-orang mukmin. 


| 3 
£ 1 “4 4 .A La LI P3 1 SGG P3 7 “5 
TA Aa Yah AT KG AI IS 33 


(LI 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan 
— mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar- 
— benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 

(Os. Asy-Sywaraa” (26): 103-104) 


Takwil firman Allah: S3) 55 ASI Ka S3 
FN FA SM (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
| terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka 
fidak: beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) 


| Maksudnya adalah, sesungguhnya dalam hujjah-hujjah yang 
dikemukakan Ibrahim kepada kaumnya dari hujjah-hujjah yang telah 
Kami sebutkan, terdapat bukti yang jelas bagi orang yang mau 
mengambil i'tibar, bahwa Sunnatullah pada makhluk-makhluk-Nya 


42 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (10/356). 





Tafsir Ath-Thabari 


yang mengikuti jalan kaum Ibrahim, yaitu menyembah berhala-berhala 
dan tuhan-tuhan, dan meneladani mereka dalam hal tersebut, adalah 
Sunnah-Nya pada mereka di negeri akhirat, yaitu penjungkirbalikkan 
mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah bersama tentara 
iblis ke dalam neraka. «&ST 56 L5 “Tetapi kebanyakan mereka tidak,” 
dalam ilmu-Nya yang azali ixs5s “Beriman,” dan Tuhanmu —hai 
Muhammad— sungguh sangat pendendam terhadap orang yang 
menyembah selain-Nya kemudian tidak bertobat hingga mati, namun 
Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat di antara mereka dengan 
tidak menyiksanya atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya sebelum 
bertobat. 


VII EIBIAASI Ja opal 
OB Ni 

“Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ketika saudara 

mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 


kepercayaan (yang diutus) kepadamu'.” 
(Rs. Asy-Sywaraa" (261: 105-107) 


Takwil firman Allah: S8 SA ASI Y ae 
Oi das 3 FO, 525 (Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. 
Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, “Mengapa 
kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 


kepercayaan (yang diutus) kepadamu.”) 














Surah Asy-Syu'araa" 





Allah SWT berfirman: @jr sg “Kaum Nuh telah 
mendustakan £ para rasul,” Allah yang Dia utus kepada mereka, Ade 
GA “Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka, 
Mengapa kamu tidak bertakwa'?” Lalu kalian mewaspadai hukuman- 
Nya atas kekafiran kalian terhadap-Nya dan pendustaan kalian akan 
rasul-rasul-Nya. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah utusan dari Allah 
Sl “Rasul kepercayaan (yang diutus),” atas wahyu-Nya kepadaku, 
dengan membawa risalah-Nya kepada kalian. | 


0... id 


HL) f A3 Asas 5 Kan Le, om 3 Ati 


Dopebiti 25 Om Sudadi 


: “Maka bertakwalah kepada Allah dan tanah kepadaku. 
Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan- 
ajakan itus upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta 
» "Alam. Mdka bertakwalah kepada Allah dan taatlah 
— “kepadaku.” (Os. Asy-Syu'araa" (261: 108-110) 


At 
Fa 


Tali firman Allah: 5) ts Ia PO) Is Wow Al TG 
W mp3 AT AE 9 HAN 5 kana GA AA Pena 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta 
upah. kepadamu atas ajakan-ajakan itu: upahku tidak lain hanyalah 
dari Tuhan Semesta Alam. Maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku) 


Maksudnya adalah, takutlah kalian akan siksaan Allah —hai 
kaum— atas kekafiran kalian terhadap-Nya, dan taatilah aku terkait 








Tafsir Ath-Thabari 





nasihatku kepada kalian dan perintahku kepada kalian agar bertakwa 
2 


Ia ane 2 Ka Gs “Dan aku sekali-kali tidak minta upah 
en atas nasihatku kepada kalian serta perintahku kepada 
kalian agar takut terhadap hukuman Allah dengan menaati-Nya terkait 
perintah dan larangan-Nya. Aku tidak meminta upa dan balasan dari 
kalian. ba Sd 23 al “Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan 
Semesta Alam, » bukan dari kalian dan bukan dari seluruh makhluk 
Allah. Oleh karena itu, takutlah kalian akan siksaan Allah lantaran 
kekafiran kalian terhadap-Nya, dan takutlah kalian dengan kedatangan 
murka-Nya lantaran pendustaan kalian kepada rasul-rasul-Nya. » YAN 
“Dan taatlah kepadaku,” terkait nasihatku kepada kalian dan 
perintahku agar kalian memurnikan ibadah hanya kepada pencipta 
kalian. 


aa 


UX .. 03 


LN PORNO SIN EL, S3 #Arde 


CPI ara, 
. “Mereka berkata, “Apakah kami akan beriman kepadamu, 
padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?” 
Nuh menjawab, “Bagaimana aku mengetahui apa yang telah 
mereka kerjakan? Perhitungan (amal perbuatan) mereka 
tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu 
menyadari?.” (Os. Asy-Syw'araa" (261: 111-113) 


Takwil Sana Allah: PA O BIN Oa, Ae NI 
- .. 


Ky 2 Das 3 AI TO) Gokam BE (Mereka berkata, 
“Apakah kami ta paris kepadamu, padahal yang mengikuti 














Surah Asy-Syu'araa'" 





kamu ialah orang-orang yang hina?” Nuh menjawab, “Bagaimana 
aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan Jamal 
perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu 
menyadari.”) 


Maksudnya adalah, kaum Nuh menjawab perkataannya kepada 
mereka (ay) PAN AE (3) Ta Isa 33 GL “Sesungguhnya aku adalah 
seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. ” (Os. Asy-Syw'araa' (261: 107- 
108). Apakah kami harus beriman kepadamu, hai Nuh, dan mengakui 
kebenaranmu terkait apa yang kau dakwahkan kepada kami, sementara 
yang mengikutimu dari kami hanyalah orang-orang rendahan, bukan 
orang-orang yang memiliki kemuliaan dan kehormatan? 


Joo 


Firman-Nya, Gjks BK 4 cde W “Bagaimana aku 
mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?” Maksudnya adalah, Nuh 
berkata kepada kaumnya, “Aku tidak tahu perbuatan para pengikutku. 
Bagiku dari mereka hanya zhahir keadaan mereka, bukan batinnya. Aku 
pun tidak dibebani harus mengetahui batin mereka, dan hanya dibebani 
mengetahui yang zhahir. Jadi, siapa yang memperlihatkan kebaikan, 
aku anggap baik, dan siapa yang memperlihatkan kejahatan, aku anggap 
jahat. 

Firman-Nya, Daan 3 as & Ni ea 51 “Perhitungan (amal 
perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku.” Maksudnya 
adalah, perhitungan batin mereka yang tersembunyi dariku tidak lain 
kecuali kepada Allah, seandainya kalian sadar, sebab Dialah yang 
mengetahui keadaan batin dan zhahir mereka. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

26773. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 








— Tafsir Ath-Thabari 


kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, mean Fa 
Dea 3 In “Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak 

an hanyalah kepada Tuhanku,” ia berkata, “Dia Maha 

Mengetahui apa yang terdapat di dalam jiwa mereka.” 43 


CS Jo 5333 OLS obi, 
e . GS Cr aa : 
YME 23 
“Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang 
beriman. Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan 
yang menjelaskan.” Mereka berkata, “Sungguh jika kamu 
tidak berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan 


termasuk orang-orang yang dirajam.” 
(Rs. Asy-Syw'araa” (261: 114-116) Ta 


Takwil firman Allah: OB It Wi mati, 
(Y MAN 3 : 553 rere Aa Ig (3G (Dan aku sekali-kali tidak akan 
mengusir orang-orang yang beriman. Aku fini) tidak lain melainkan 
pemberi peringatan yang menjelaskan. Mereka berkata, “Sungguh 
Jika kamu tidak berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan 
termasuk orang-orang yang dirajam. ”) 

Maksudnya adalah, aku (Nuh) tidak akan mengusir Stang osang 
yang beriman kepada Allah dan mengikutiku agar membenarkan apa 
yang kubawa dari sisi Allah. 





“3 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi- 
referensi yang ada pada kami. 





Surah Asy-Syu'araa 


Firman-Nya, 54 35 Ij U 3| “Aku (ini) tidak lain melainkan 
pemberi peringatan yang menjelaskan,” maksudnya adalah, aku hanya 
seorang pemberi peringatan kepada kalian dari sisi Tuhan kalian. Aku 
mengingatkan kalian akan siksa dan balasan-Nya kepada kalian atas 


kekafiran kalian terhadap-Nya. 


Firman-Nya, Da “Yang menjelaskan,” maksudnya adalah, 
seorang pemberi peringatan yang menjelaskan peringatannya kepada 
kalian dan tidak menyembunyikan nasihatnya dari kalian. - 

Firman-Nya,—— Gmpd ose SAS ana (3G. “Mereka 
berkata, "Sungguh jika kamu tidak berhenti hai Nuh, niscaya benar- 
benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam,” maksudnya 
adalah, kaum Nuh berkata kepada Nuh, “Jika kau tidak berhenti —hai 
Nuh— dari ucapanmu, dakwahmu, dan cacianmu terhadap tuhan-tuhan 
kami, pasti kau termasuk orang yang dicaci-maki, yaitu kami mencaci 
makimu.” 


- 006 


- vi” Sort yy con. oh 


LE ae le ea Papan W 33 al S6 


LAPOR 5 AA 


Osd 


“Nuh berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah 
mendustakan aku: maka itu adakanlah suatu keputusan 
-antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan 
orang-orang yang mukmin besertaku'. Maka Kami 
selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam 
kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu Kami 
tenggelamkan orang-orang yang tinggal.” 

(Os. Asy-Sywaraa" (261: 117-120) 


2 








Tafsir Ath-Thabari 


.htert 0. ey 


Takwil firman Allah: C5 235 tw pr La al SA) 
32 GAY PPN KI AA LA Tan Suaka 
Ox usL | (Nuh berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah 
mendustakan aku: maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku 
dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang 
mukmin besertaku.” Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang 
yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian 
sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal) 


Maksudnya adalah, Nuh berkata, 2558 45 3| 25 “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku,” terkait kebenaran yang 
aku bawa kepada mereka dari sisi-Mu, dan mereka menolak nasihatku 
kepada mereka. | 

agc0en 0 ente 


Firman-Nya, 6:5 ga Gb “Maka itu adakanlah suatu 
keputusan antaraku dan antara aa maksudnya adalah, maka 
putuskanlah antara aku dengan mereka dengan satu keputusan dari sisi- 
Mu, yang dengannya Kau binasakan kebatilan dan Kau ganjar" orang- 
orang yang kafir kepada-Mu, mengingkari keesaan-Mu, dan 
mendustakan rasul-rasul-Mu. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini: 


26774. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 415 42 cb 

C5 “Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan 
antara mereka,” ia berkata, “Maka tentukanlah satu keputusan 


antara aku dengan mereka.” 


26775.. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, C5 4 ik dab “Maka itu adakanlah 


suatu keputusan antaraku dan antara mereka,” Ia berkata, “Ia 


44 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/462), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2790), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/180). 


x 





Surah Asy-Syu'araa” 





(Nuh) berkata, “Berilah keputusan antara aku dengan 
mereka”. 2945 


Firman-Nya, Re “Dan selamatkanlah aku,” maksudnya 
adalah, ia (Nuh) berkata, “Selamatkanlah aku dari adzab yang Kau 
datangkan sebagai keputusan antara aku dengan mereka.” 


Firman-Nya, Goat Ga G5 “Dan orang-orang yang mukmin: 
besertaku,” maksudnya adalah, ia (Nuh) berkata, “Orang-orang yang 
bersamaku dari kalangan. orang yang beriman kepada-Mu dan 
membenarkanku.” 

Pr 


Firman-Nya, peniai wil 3 Maa yag (Pt “Maka Kami 
selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang 
penuh muatan,” maksudnya adalah, lalu Kami selamatkan Nuh beserta 
orang-orang mukmin yang bersamanya ketika Kami jatuhkan keputusan 
antara mereka dengan kaum mereka, dan Kami turunkan siksaan Kami 
terhadap kaum yang kafir itu. Ta 


“Firman-Nya, pil Si 4 “Di dalam kapal yang penuh 
muatan,” maksudnya adalah di dalam kapal yang bermuatan penuh. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan (para ahli takwil, 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26776. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku. 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 

£ re 5 


Hoptaad Rare & “Di dalam kapal yang penuh muatan, ” ia 
berkata, “Maksudnya adalah yang bermuatan berat. sand 


26777. Muhammad bin Sinnan Al Gazzaz menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Al Husain bin Al Hasan Al Asygar menceritakan 





“8 Tonu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2790). 
“46 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2791). 





26738. 


26779. 


26780. 


“1 id 


'lajsir Ath:Ihabari 


kepada kami, ia berkata: Abu Kadinah menceritakan kepada 
kami dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Firman-Nya peta “Yang penuh muatan, 
maksudnya adalah yang bermuatan berat.” 47 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, pxidf sid 
“Kapal yang penuh muatan,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
yang sangat penuh isinya.” 
Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, “Firman- 
Nya pm “Yang penuh muatan', maksudnya adalah. yang 
sangat penuh muatannya.” 8 

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah pi! 4d 
“Kapal yang penuh muatan,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
yang berisi muatan.” | | 


48 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2792). 

249 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/311), ia menukilnya dari Al Firyabi, 
Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Abu Hatim. 

90 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/463) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2791). 


w  & 


Surah Asy-Syu'araa" 





20704 


Firman-Nya, 5s! 4 3 las e “Kemudian sesudah itu Kami 
tenggelamkan orang-orang yang tinggal,” dari kaumnya yang 
mendustakannya dan menolak nasihatnya. 


Aa NA PAKA, - LL Ll 22 
na) PAP ATAS 


WI 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka . 
tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 121- 142) 


-.Takwil firman Allah: 3) beng oa :5 23 IS PANAS NA 3 : 
(2 LI LA BB (Sesungguhnya Maa yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang 


Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) 
Maksudnya adalah, sesungguhnya pada apa yang Kami perbuat 
—hai Muhammad— terhadap Nuh dan orang-orang mukmin yang . 
bersamanya di dalam kapal yang bermuatan penuh itu ketika Kami 
turunkan siksaan Kami kepada kaumnya yang telah mendustakannya, 
terdapat satu bukti bagimu dan bagi kaummu yang mempercayaimu dan : 
yang mendustakanmu, bahwa Sunnah Kami adalah menyelamatkan 
. rasul-rasul Kami dan para pengikut mereka jika turun pembalasan Kami 
terhadap orang-orang yang mendustakan mereka dari kalangan kaum 








Tafsir Ath-Thabari 


mereka, serta membinasakan orang-orang yang mendustakan Allah. 
Demikian pula Sunnah-Ku kepadamu dan kaummu. 

Firman-Nya, ee ap Gg “Tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman,” maksudnya adalah, namun kebanyakan kaummu tidak . 
mempercayaimu, karena telah terdahulu dalam ketetapan Allah bahwa 
mereka tidak akan beriman. | 

Firman-Nya, ll “Dialah Yang Maha Perkasa,” dalam 
pembalasan-Nya terhadap orang yang kafir kepada-Nya dan menentang 
perintah-Nya. Namun £-51 “Maha Penyayang,” terhadap orang yang 
bertobat di antara mereka, dengan tidak menyiksanya sesudah 
bertobatnya. | : 


PN ON NAN TOP Pa Pr 
Na in KE ph Vit (Yo 
Oa 
“Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara 
mereka Hud berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak 

—— bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sekali-kali aku 
tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak 
| lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam'.” 
(Rs. Asy:Syw'araa” (26): 123-127) 








Surah Asy-Syu'araa 


Takwil firman Allah: Gelam ai AA AA - RA 


DESA KKG seal pt Ko) Sl Ia K3 
Sd 


saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak 
bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan 
yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah 
kepadaku. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas 
ajakan itu: upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam.”) 


3G CSS “Kaum Ad telah mendustakan,” rasul-rasul Allah 
(yang diutus) kepada mereka. Daya as AJI “Ketika saudara 
mereka Hud berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa'?” akan siksaan Allah atas kekafiran kalian kepada-Nya. Jj 
ag K “Sesungguhnya aku adalah seorang rasul,” dari Tuhanku, 
menyuruh kalian menaati-Nya dan memperingatkan kalian akan 
hukuman-Nya atas ga kalian. Sal “Kepercayaan,” atas wahyu 
dan risalah-Nya. &l (5G “Maka bertakwalah kepada Allah,” dengan 
menaatr segala see dan menjauhi segala larangan-Nya. abis 
“Dan taatlah kepadaku,” terkait perintahku kepada kalian, yaitu 
bertakwa kepada Allah dan mewaspadai siksa-Nya. Aku tidak meminta 
upah dan balasan dari kalian atas perintahku kepada kalian agar 
bertakwa kepada Allah. Upah dan ganjaran atas nasihatku kepada 
kalian hanyalah dari Tuhan Semesta Alam. 


006 
Ao Li "Lg PA Pe 2 ar - - 
Os aa ara EA 35 De K5 IT . 


ALAN 
“Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi 
bangunan untuk bermain-main, dan kamu membuat 
benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di 














Tafsir Ath-Thabari 


dunia)? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa 
sebagai orang-orang kejam dan bengis.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 128-130) 


Takwil firman Allah: IA (Oo Se Ih & Ke 5553 ya 
bae KEL LEK 93 (Y Ie p: Dae SI aan (Apakah kamu 
mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain- 
main, dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya 
kamu kekal (di dunia/? Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu 
menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis) 

Allah SWT menceritakan dalam firman-Nya tentang perkataan 
Hud kepada kaumnya, »-, K G2 “Apakah kamu mendirikan pada 
tiap-tiap tanah tinggi bangunan.” 


@3! adalah setiap tempat Sing tinggi dari tanah, atau jalan, atau 
lembah. Nata Sman ucapan Dzu Ar-Rimmah berikut ini:  «. 
BPA ah HA seh | ap DA Gal Ob 
Shisane bands naik terbang ke tempat yang tinggi. 
Turun embun mengalir pada malamnya di bulu-bulunya.”””! 


2 


2 ... .8 ad .X. ..... 
CI Ceng SSI ala A3 ai 


281 Ini merupakan satu bait gasidah panjang. Redaksi bait dalam Ad-Diwan yaitu: 
GIA eh JI UP LAN Op 
—. “Sayap-sayap burung satu sama lain berlangsung di atas tanah yang tinggi. 
Turun embun pada malamnya yang mengalir di antara bulu-bulunya mengalir. 
Lihat Ad-Diwan (hal. 247). Makna lafazh &Vjb adalah satu sama lain, dan 


WAJI adalah warna hijau pada bulu sayap burung. Lihat Al Muharrar Al Wajiz 
(4/238). 





Surah Asy-Syu'araa' 





“Bencana kemiskinan telah dapat kulewati 
ketika tersembunyi di tempat tingginya suatu tekad. si 


Terdapat dua cara baca lafazh &, dan 5, dengan huruf ra 


— berbaris kasrah dan fathah. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 


Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26781. 


26782. 


Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 


“firman Allah, 3AS KK » K4 SEA “Apakah kamu . 
mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi . bangunan untuk 


bermain-main,” ia berkata, “Maksudnya adalah di setiap 


tempat yang tinggi.”3 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 


- menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 


26783. 


ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 2 “Pada tiap- 
fiap tanah tinggi,” ia berkata, “Maksudnya adalah lembah.” 
Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 


Pena Ih 2 


| xa & & oyasl “Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap 


982 Lihat Al Muharrar Al Wajiz (4/238). 

53 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2793) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/270). 

954 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/92) dan Mujahid dalam 
tafsirnya (hal. 512). 











26784. 


26785. 


26786. 


26787. 


Tafsir Ath-Thabari 


tanah tinggi bangunan,” ia berkata, “Maksudnya adalah di 


setiap jalan.” 


Sulaiman bin Ubaidillah Al Ghailani menceritakan PE 
ia berkata: Abu Outaibah menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Abu Najih menceritakan kepada kami dari 
Mujahid, tentang firman Allah, K 55 “Apakah kamu 
mendirikan pada tiap-tiap AG ia berkata, “Makna lafazh 
5 adalah bukit kecil.” | | 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Hassan - 

mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Khalid, dari Ibnu 

Abu Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama. 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah berkata,“ Lafazh 
» maknanya adalah lembah dan ngarai.” 


sg (Ibnu Juraij) berkata: Mujahid berkata, “Makna z5, K 
adalah di antara dua gunung. Oa 


ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, 
dari Mujahid, tentang firman Allah, --, SG 253 “Apakah 
kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah tempat yang Unggi dan tanah yang 
tinggi.” 


258 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2793) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (41270). 

956 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/1 80). 

?57 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2793) dan Al Mawardi dalam AniNukat wa 

"Al Uyun (4/180). 


95 


Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/180) dengan ungkapan senada dari 


Mujahid, dan Lg Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2794) dengan petaka yang 
sama dari Atha. 





— Surah Asy-Syu'araa" 


26788. Al Hasan menceritakan kenada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, s-, K5 ia 
berkata, “Maknanya adalah, di setiap jalan. ssi 


26789. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, & K ia berkata, Naktanya adalah, 
di setiap jalan.””8 


' Makna firman-Nya, 43X adalah, bangunan dan tanda. Kami 
telah menjelaskannya di beberapa tempat dari kitab kami ini, bahwa 
makna 49! adalah 3YAWI dan 496 “bukti dan tanda”, berikut dalil-dalil 
pendukungnya, maka tidak perlu diulang lagi. 

Penjelasan kami sesuai demgan penjelasan para ahli takwil 
dengan berbagai perbedaan redaksi mereka. Mereka yang berpendapat 
demikian diantaranya yaitu: 


26790. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: - Pamanku 

— menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 


Ke - & “Pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan,” ia 
“berkata, “Lafazh 49! maknanya adalah tanda”! 


| 26791: Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
” Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 


989 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/463) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(8/2793). 1 

50 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/2793) dan Abu Ja'far An-Nuhhas 
dalam Ma'ani Al Gur'an (5/92). 

S1 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2794) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/181). 





Tafsir Ath-Thabari 


menceritakan kebada kami, Al Harits menceritakan Kepada: 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 13: » K “Pada tiap-tiap 
tanah tinggi bangunan,” ia berkata, “Makna lafazh ak 
adalah bangunan.” 


'26792. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, 144 ia 

berkata, “Maknanya adalah bangunan.” | 


26793. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, 
tentang firman-Nya 15: & K “Pada tiap-tiap tanah tinggi 
bangunan,” ia berkata, “Maknanya adalah, bangunan 
pemandian. ti 

ch 


Firman-Nya, 558 “Untuk bermain-main,” maknanya adalah 


bermain-main. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26794: Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, GAS 


92 Mujahid dalam tafsinnya (hal. 31m dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 

... Uyun (4/181). 

93 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(912794). 

54 Tbnu Abu Hatim Lap, tafsirnya (8/2794) dengan redaksi yang sama, hanya saja 
ia berkata, Ob Tr “rumah-rumah burung merpati”. Abu Ja'far An-Nuhhas 
dalam Ma'ani Al Our" an (5/92) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(41270). 


Surah Asy-Syw'araa” 


“Untuk bermain-main,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
bermain-main.” 


26795. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, aras “Untuk bermain-main,” ia 
berkata, “Maknanya adalah bermain-main.” 


Firman-Nya: ses 3s355 “Dan kamu membuat benteng- 
benteng.” Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lafazh 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah istana-istana 
yang dibangun. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26796. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 

"L ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, sa 2532535, “Dan kamu 
membuat benteng-benteng,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
istana-istana yang didirikan dan  bangunan-bangunan 


prasasti 55967 


26797. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 


25 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2794). 

2 Jp”. 

97 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2794). | 





26798. 


26799. 


Tafsir Ath-Thabari 
Aan “Benteng-benteng,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
istana-istana dan bangunan yang didirikan. sii 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: An 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari: Mujahid, tentang firman-Nya, ica 
“Benteng-benteng,” ia berkata, “Maknanya adalah benteng- 
benteng dan istana-istana.” 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Hassan 
mengabarkan kepada kami dari Muslim, dari seorang lelaki, 
dari Mujahid, tentang firman Allah, 254 Ani aan 
“Benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di 
dunia),” ia berkata, “Maknanya adalah, rumah-rumah burung 


merpati. 5970 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Beban adalah 


tempat-tempat pengambilan air. Mereka yang berpendapat ln 
diantaranya yaitu: 


26800. 


Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, aer 
“Benteng-benteng,” ia berkata, “Maksudnya adalah tempat- 
tempat pengambilan air. ak 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai Dinakidnya 


adalah dengan mengatakan bahwa lafazh aa “Benteng-benteng, ” 
merupakan bentuk jamak dari Intas, Orang-orang Arab menamakan 


968 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/271). 

969 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/464). 

70 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2794). . 

S1 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/463) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2795). 





Surah Asy-Syu'araa" 


setiap bangunan dengan ikan, baik berupa istana, benteng yang 
dibangun, maupun tempat-tempat pengambilan air. Tidak ada khabar 
(hadits) yang memutuskan alasan dengan makna yang manapun itu, dan 
tidak ada alasan yang bisa dipahami dari sisi logika. Jadi, pendapat 
yang benar mengenai maknanya adalah firman Allah, bahwa mereka. 
membuat tan “Benteng-benteng.” Ds Sd “Supaya kamu kekal 
(di dunia)?” seakan-akan kalian kekal, abadi di muka bumi. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

26801. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, 5242 XLJ “Supaya kamu kekal (di dunia)?” ia 
berkata, “Maknanya adalah, seakan-akan kalian kekal.””72 


26802. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, ia berkata pada sebagian gira'at, 
“Maksud firman-Nya, Len 253x655 “Dan kamu membuat 
benteng-benteng', adalah, seakan-akan kalian kekal.” 

Sementara itu, Ibnu Zaid mengatakan bahwa lafazh Si 

“Supaya kamu,” di sini adalah istifham. Riwayat yang menyebutkan 

demikian adalah: | 

26803. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 

— mengabarkan kepada kami, ja berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 5142 Ki ma 2535255 “Dan kamu 
membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal 


"2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2795). 

78 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/463), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/497), ia 
menukil gira'at tersebut dari Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2795). 





BBB www... Tafsir Ath-Thabari . 


(di dunia)?” ia berkata, “Ini adalah istifham (kalimat 
pertanyaan). Dia berfirman, “Apakah kalian (mengira) akan 


kekal ketika kalian membangun ini semua' ga 


Sebagian ahli bahasa Arab menganggap lafazh ar di sini 
bermakna tx-S “supaya”. | 


Firman-Nya, Subs KAK, Ih 33 “Dan apabila kamu 
menyiksa, maka kamu Na sebagai orang- orang kejam dan 
bengis.” Maksudnya adalah, jika kalian berkuasa maka kalian semena- 
mena membunuh dengan pedang dan memukul dengan cambuk. 
Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini: 


26804. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami,.ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang ayat, BL 
Tube KS LEG, “Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu 
Mika sebagai orang- orang kejam dan bengis,” ia bsa 
“Maknanya adalah, membunuh dengan pedang” 


cambuk.””975 
662 
In Pn Ta Pe GA Si AI TA 
HO ul, Mon Oata e 
Aan KASN 3 OK 


“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. 
Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan 





"4 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2795). 
95 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2795) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our" an (5/94). 





Surah Asy-Syu'araa" 


. kepadamu apa yang Dies ketahui. Dia telah 
MEA Na kepadamu binatang-binatang ternak, 
anak-anak, kebun-kebun dan mata air, sesungguhnya aku 
takut kamu akan ditimpa adzab hari yang besar.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 131-135) 





Takwil firman Allah: ( uc A adi tak, Bai ts 
32 Nia 2 Sae SE Lo, aah 2D) ra 5 ha 
Ox 2552 (Maka bertakwalah aan hana dan PRA bada 
Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan 
kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan 
kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun dan 
mata air, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adzab hari 
yang besar) 


Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Hud kepada 
kaumnya (kaum Ad), “Takutlah kalian akan siksaan Allah, hai kaum, 
dengan menaati-Nya berkaitan dengan perintah dan larangan-Nya, serta 
berhentilah bermain-main dan menzhalimi orang-orang dengan semena- 
mena di muka bumi. Waspadailah kemurkaan Dzat yang telah memberi . 
kalian rezeki dari sisi-Nya dan membantu kalian dengannya dari antara 
hewari-hewan ternak, anak-anak, kebun-kebun, dan sungai-sungai. al 

23 Ra Ke SE “Sesungguhnya aku takut kamu akan apa 
—adzab,” dari Allah Pa “Hari yang besar. sad 


"8 Dj dalam manuskrip tertera: Rembang lah jitia XVII dari kitab tafsir dengan 
pertolongan dan taufik-Nya. Berikutnya jilid XVIII, insya Allah Tb Ta YG 
GI 5 K JA Sa 
Penulisan » naskahnya selesai pada bulan Dzulhijjah tahun 715 H, semoga Allah 
mengampuni penulisnya, pembacanya, pengarangnya, pemiliknya, dan seluruh 
kaum muslimn. Amin.” 

Pada awal jilid XVIII tertera: Inilah jilid XVIII dari Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al 
Our'an karangan Syaikh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Di 
dalamnya terdapat sisa surah Asy-Syu'araa', awal surah An-Naml, Al Gashas, 








Tafsir Ath-Thabari 


4 


Inai MASA Te 
:A ATA 457 PA Or “Gj 


“Mereka menjawab, aan saja bagi 2 Gea! kamu 
memberi nasihat atau tidak memberi nasihat, (agama kami) 
ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu, dan 
kami sekali-kali tidak akan diadzab'.” 

(Os. Asy-Sywaraa” (261: 136-138) 


Takwil firman Allah: Gbs3! 5: 3G BALA TI Tan 196 
(ay D : ae 25 9 Gj ai Kara It Ika 3 “| (Mereka pera 
“Sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak 
memberi nasihat, Jagama kami) ini tidak lain hanyalah adat 
kebiasaan orang dahulu, dan kami sekali-kali tidak akan diadzab.”) 


Maksudnya adalah, kaum Ad berkata kepada nabi mereka 
(Hluud AS), “Sama saja bagi kami apakah kau menasihati kami atau 
tidak, kami tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan mempercayai 
apa yang kau bawa kepada kami.” 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca Si LT Sh 
. GS SI 


& Ap de “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 
dahulu.” 


Mayoritas ahli gira'at Madinah (selain Abu Ja'far) dan 
mayoritas ahli gira'at Kufah modern membacanya & Ai SEN) “Adat 
kebiasaan orang dahulu,” dengan men-dhammah-kan huruf kha dan 


Al "Ankabuut, dan Ar-Ruum sampai akhir surah Lugmaan. Al Hamdulillahi 
rabbil alamin. 

Pada halaman kedua dimulai dengan lafazh: f PF) ag ) ai "3 "Ag 3, sisa 
surah Asy-Syu'araa'. 





Surah Asy-Syu'araa”" 


lam, yang maknanya adalah, yang kau lakukan ini hanyalah kebiasaan 
orang-orang terdahulu sebelum kami. 


Abu Ja'far dan Abu Amru bin Al Ala membacanya gs Yao) 
& V9 “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 
dahulu, ” dengan mem-fathah-kan huruf kha” dan men-sukun-kan huruf 
lam,” yang maknanya adalah, yang kau bawa kepada kami ini tidak 
lain hanyalah kebohongan dan cerita orang-orang dahulu. 
Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai takwilnya, seperti 
perbedaan ahli gira'at tentang cara membacanya. . 
Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, ini tidak lain - 
kecuali agama orang-orang dahulu, kebiasaan mereka, dan akhlak 
mereka. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26805. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 

"firman Allah, H3 de Tia 5| “(gama Kami) ini tidak lain 
hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,” ia berkata, 


“Maknanya adalah, agama orang-orang dahulu.” 


26806. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, ses 
5 Yi “Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 
orang dahulu,” ia berkata, “Maknanya adalah, seperti 


"7 Gira'at Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Al Kisa'i yaitu: ee) s9 gs Y ida Dj ! dengan 
huruf kha berbaris fathah dan huruf lam) berbaris sukun: 
Ulama lainnya membacanya Fa) ST S5 dengan huruf kha dan lam berbaris 
dhammah. Lihat Hujjah Al Dira". at (hal. 518). 

"8 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2797), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/182), Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/126), dan Ibnu Hajar dalam Fath 
Al Bari (8/512). 





26807. 


26808. 


26809. 


26810. 


Tafsir Ath-Thabari 


begitulah akhlak orang-orang dahulu, dan begitulah mereka 
hidup dan mati. ud 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata:. Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, Yi Laka ol 


II Gk “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat 


kebiasaan orang dahulu,” ia berkata,” “Maknanya adalah, 
dongeng-dongeng orang-orang dahulu.””81 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, M9W 38 Y) “Adat 
kebiasaan orang dahulu,” ia berkata, “Maknanya--adalah, 
kebohongan mereka.” 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, WN! He VI Ih O| ia berkata, 
“Maknanya adalah, ini tidak lain hanyalah perkara orang- 


79 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/464) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 

(9/2797). 

Hilang dari manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah lain. 

21 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2797). 

982 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2797). 














Surah Asy-Syu'araa ' 


orang dahulu dan dongengan-dongengan orang-orang dahulu.” 
IA 1 AS GS DE NYKEI “Dimintanya supaya 
dituliskan, maka. dibacakanlah dongengan itu kepadanya 


setiap pagi dan petang.” (Os. Al Furgaan (25J: DI 


'26811. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 

| Abdul Ala menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud ' 

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Algamah, dari Ibnu 

Mas'ud, tentang ayat, M1! HS Y! lih Ul “(Agama kami) ini 

tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,” ia berkata, 

“Maknanya adalah, ini tidak Jain kecuali rekayasa orang-orang 
dahulu.” 


26812. ...ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia 
berkata Daud mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari 
Algamah, dari Abdullah, ia pernah membaca ayat, ea Yi da Ol 
Ka Yi “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 
orang dahulu,” dan berkata, “Sesuatu yang mereka 
rekayasa.” 


26813, Ya'gub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah 
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya' bi, ia 
berkata: Algamah berkata tentang ayat, &5 TN Je 1 Nih Ol 
“(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 
dahulu.” Ia berkata, “Maknanya adalah, rekayasa orang-orang 

dahulu. 2986. 


“Oira'at yang paling benar di antara kedua gira'at tersebut 
terkait dengan ayat ini adalah gira'at orang yang membacanya Jis Fa 


23 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2797). 
584 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/94). 
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (0/137), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (23 12), 
dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/313). 
26 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2797) dan Al Baghawi dalam Ma 'alim At- 
Tanzil (4/271). 





Tafsir Ath-Thabari 





2 55 sa XII 


wd! gk “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang 
dahulu,” dengan men-dhammah-kan huruf kha dan lam," yang 
maknanya adalah, ini tidak lain kecuali kebiasaan orang-orang dahulu 
dan agama mereka. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, karena mereka 
dicela terkait bangunan-bangunan yang mereka dirikan, kesemena- 
menaan mereka terhadap orang-orang seperti kesemena-menaan para 
penguasa yang bengis, dan kekurangsyukuran mereka kepada Tuhan 
atas nikmat-nikmat-Nya kepada mereka. Mereka lalu menjawab 
pernyataan nabi mereka dengan mengatakan bahwa mereka melakukan 
hal tersebut karena meniru kebiasaan orang-orang sebelum mereka, dan 
mengikuti jejak langkah mereka. Mereka berkata, “Perbuatan kami ini 
tidak lain kecuali akhlak orang-orang dahulu.” 


Makna lafazh dx! adalah, kebiasaan orang-orang dahulu. Hal 
tersebut semakin jelas dan benar dengan takwil yang telah kami 
pilihkan. 

| Perkataan mereka, iy3ey 5£ L “Dan kami sekali-kali tidak 
akan diadzab,” karena sekiranya mereka mengakui bahwa mereka 
punya tuhan yang sanggup mengadzab mereka, tentu mereka tidak 
berkata, 25 LC, “Dan Kami sekali-kali tidak akan,” melainkan akan 
berkata, “Yang kau bawa kepada kami ini, hai Hud, tidak lain kebiasaan 
orang-orang dahulu, dan tak ada siapa pun yang akan menyiksa kami.” 
Akan tetapi mereka memang mengakui pencipta dan menyembah 
berhala-berhala, seperti kaum musyrik Arab menyembahnya, serta 
berkata, “Berhala-berhala itu merupakan perantara yang mendekatkan 
kami kepada Allah. Oleh karena itu, mereka berkata kepada Hud ketika 


“4 
2 ye 


mereka mengingkari kenabiannya, Label 53 KG IA Seas3l Te Tya 
“Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak 


, 


memberi nasihat 


287 Kedua gira'at tersebut adalah gira'at yang shahih, sebab kedua gira'at tersebut 
mutawatir. Jadi, manapun yang dibaca seseorang, telah dianggap benar. 




















Surah Asy-Syu'araa 


Mereka lalu berkata kepadanya, “Perbuatan kami ini hanyalah 
kebiasaan dan akhlak orang-orang sebelum kami, dan Allah tidak akan 
menyiksa kami karenanya.” Sebagaimana Allah SWT menceritakan 
kepada kita tentang umat-umat sebelum kita, bahwa mereka pernah 
berkata kepada rasul-rasul mereka, & G3 Fa de Cik Tani 
DIA ae “Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami 
menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak- . 
— jejak mereka.” (Os. Az-Zukhruf (431: 23) 


206 
AMD IL LA PG seacara 
IS aa LSI DE, AI Ob GS 2» 


OAT 
“Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan 
mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 139-140) 


Wa PA 3 (V bn5 A81 (Maka mereka mendustakan 
Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, 


Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) 


: Pe aa La banner saia 
Takwil firman Allah: 55 C5 Ai es B3 Hah 233 


Maksudnya adalah, kaum Ad mendustakan utusan Tuhan 
mereka, yaitu Hud. | 


Huruf ha pada lafazh #38 kembali kepada Hud. 








Tafsir Ath-Thabari 


Firman-Nya, Par “Lalu Kami binasakan mereka,” 
maksudnya adalah, lalu Kami binasakan kaum Ad, karena mereka telah 
mendustakan rasul Kami. | 

Firman-Nya, 1 PAT s 3 “Sesungguhnya pada yang demikian : 
itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah),” maksudnya adalah, 
sesungguhnya pada kebinasaan kaum Ad oleh Kami, disebabkan 
pendustaan mereka terhadap rasul-Nya, terdapat ibrah dan pengajaran 
bagi kaummu —hai Muhammad— yang mendustakanmu berkaitan 
dengan apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi Tuhanmu. 

Firman-Nya, ar: AR ISKG5 “Tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman,” maksudnya adalah, kebanyakan orang-orang yang 
Kami binasakan bukanlah orang-orang beriman dalam ilmu Kami yang 
azali. 

. Firman-Nya, ai PIA 5js “Dan Sesungguhnya Tuhanmu, 
Dialah Yang Maha Perkasa,” maksudnya adalah, dalam pembalasan- 
Nya terhadap musuh-musuh-Nya. ce “Lagi Maha Penjaryang,” 
terhadap orang-orang yang beriman kepada-Nya. 


YO SEN pe BAN IOI 

Ai bn de SIANG Opa AL al 5 
se 
“Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. Ketika 

saudara mereka, Shaleh, berkata kepada mereka, 'Mengapa 

kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang 

rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka 

bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku 

















Surah Asy-Syu'araa" 


sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, 
upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam'.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 141-145) 





Takwil firman Allah: Tar LES Wa 2d 
pat LA Oa Ag Oa 
OS & & vj Ga (Kaum Tsamud telah Kanan Par 
- Ketika saudara mereka, Shalih, berkata kepada mereka, 
“Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang 
rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta 
upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari 


Tuhan Semesta Alam.”) 


Maksudnya adalah, kaum Tsamud telah mendustakan rasul- 
rasul Allah ketika Shalih, saudara mereka, mendakwah mereka kepada 
Allah dengan berkata, “Tidakkah kalian takut akan siksaan Allah —hai 
kaumki— karena kalian memaksiati-Nya dan menentang perintah-Nya 
dengan menaati perintah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka 
bumi-Nya.” 


— Firman-Nya, Pe 2) s S3 "Sesungguhnya aku adalah seorang 
rasul,” maksudnya adalah, (yang diutus) oleh Allah. Dia mengutusku 
untuk mengingatkan kalian akan siksaan-Nya, karena kalian menyalahi 
perintah-Nya. Ea “Kepercayaan,” mengemban risalah-Nya 1 yang Dia 
utus aku untuk membawanya kepada kalian. “il 154 pes “Maka 
bertakwalah kepada Allah,” hai kaumku, dan waspadalah akan siksaan- 
Nya. PAN “Dan taatlah kepadaku,” terkait peringatanku kepada 
kalian dan perintah Tuhan kalian, dengan menaati-Nya. ac Kit L3 
AS os “Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu, ” atas nasihat 
dan peringatanku kepada kalian, karena GAN 5 5 IAI “Upahku 
tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam.” 


Cs) — 





Tafsir Ath-Thabari 
2 3 2 - se. PP Id Ce (P3 2237 
IS pan a33 LS asal SL GS 
TAS In GE JN Ge5 A5) Lea 
(Ora | 
“Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri 
kamu ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata 
air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang 
mayangnya lembut. Dan kamu pahat sebagian dari gunung- 
gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin: maka 


bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.” 
(Os. Asy-Syw'araa” (261: 146-150) 


Takwil firman Allah: 5525 2x 3 (O) Gent US LGA 

P4 (2 - g .. P ... Pn ui 2... . YA 
KO PN RaR Ope AA PIN ISYAO) 
Key ombls (Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri 


kamu ini) dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan 


tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. 
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan 
rumah-rumah dengan rajin: maka bertakwalah kepada Allah dan 
taatlah kepadaku) 


Allah SWT berfirman menceritakan ucapan Shalih kepada 
kaumnya (Kaum Tsamud), “Apakah Tuhan akan membiarkan kalian — 
hai kaum— dalam keadaan aman di dunia ini tanpa kalian merasa 
takut? 


Firman-Nya, 95:25 c£5 4 “Di dalam kebun-kebun serta mata 


air,” maksudnya adalah, di dalam kebun-kebun dan mata-mata air. 

















Surah Asy-Syu'araa' 





Te 


Firman-Nya, 5 Aan gala d3 559 “Dan tanam-tanaman 
dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.” Makna lafazh Ta 
adalah mayang. 


Para ahli takwi! berbeda pendapat tentang makna lafazh “..e3 
“lembut.” 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, yang matang. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26814. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Aan Vgalie d3 “Dan pohon-pohon kurma yang mayangnya 
lembut,” ia berkata, “Maknanya adalah, matang dan sangat 
matang. Itulah makna lafazh &..a2.””"8 


Para ahli takwil lainnya Bapak bahwa maknanya adalah, 
yang kering dan rapuh. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya 
yaitu: | 
26815. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, &... Wah PI 
“Dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut,” 2 
berkata, “Muhammad bin Amru berkata dalam ceritanya, ai 


"8 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/183), Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
(3/99), dan As-Syaukani dalam Fath Al Oadir (4/113). 








Tafsir Ath-Thabari 


Kssh “kering sekering-keringnya”. Sementara itu, Al Harits 


Pa OA 3 


berkata, Ltd (sg “rapuh serapuh-rapuhnya”. si 


26816. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengar Abdul 
Karim berkata: Aku mendengar Mujahid berkata tentang 
firman Allah, “ad Yak d3, “Dan pohon-pohon kurma 
yang mayangnya “lembut, ? ja berkata, “Ketika mayangnya 
muncul, ia kuncup lalu mel 
Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, “Jika tersentuh maka ia 
rapuh dan berhamburan.” Ia berkata, “Yaitu dari kurma yang 
kuncup mayangnya kemudian mekar.” 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa “as adalah buah 
kurma yang lunak. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya 
yaitu: 

20811, Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abu Al 
Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, 
tentang firman Allah, Hara Ay, “Dan pohon-pohon 
kurma yang mayangnya lembut,” ia berkata, “Maksud lafazh 
#xag adalah buah kurma yang lunak”! | TN 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna lafazh 2...» 
adalah buah kurma yang saling menimpa satu sama lain. Mereka yang 
berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

26818. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 





59 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802), 
dan Al Mawardi dalam 4n-Nukat wa Al Uyun (4/183). 
50 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802). 
21 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2801) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/182). 








. Surah Asy-Syu'araa" 


kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
— tentang firman Allah, 2... WIL “Dan pohon-pohon kurma 
yang mayangnya lembut,” ia berkata, “Jika kurma berbuah 
banyak, saling menimpa satu sama lain, hingga berkurang satu 


sama lain, maka dinamakan “ uga 


Pendapat yang paling tepat mengenai hal tersebut adalah yang 
mengatakan esa “mayang kurma yang berguguran karena sangat 
lembut. dan lunaknya”, yaitu dari perkataan mereka, 4- ES mah “si 
fulan menzhalimi haknya”, jika ia menguranginya dan sewenang- 
wenang terhadapnya. Demikian pula dengan e-22 pada mayang kurma. 
Terjadinya kekurangan darinya hanya karena kelunakan dan 
kelembutannya, bisa jadi dengan sebab sentuhan tangan atau dengan 
sebab saling menimpanya satu sama lain. Asal kata #29 adalah isim 
maf'ul, yang dipalingkan maknanya menjadi isim fa'il. 

Firman-Nya, &s aj G3 dll Ge dpesi, “Dan kamu pahat 
sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan 
rajin.” sMaknanya adalah, kalian buat rumah-rumah dari gunung- 

gunung. 
| Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca lafazh 
ira)$ “Dengan rajin.” 

. Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya Hm 23 “Dengan 
rajin,” yang maknanya, mahir memahatnya. 

Para ahli ga 'at Madinah membacanya « ca 3 “Dengan rajin,” 
tanpa huruf alif”? yang maknanya keji dan sombong. 


?92 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802). 

73 Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amru membacanya oa, J “dengan rajin,” Tanpa 
huruf alif, yang artinya keji dan sombong. 
Mujahid mengatakan bahwa artinya adalah kagum dengan keahlian Kan dari 
Al Hasan: css! (Dengan aman). 
Para ahli gira'at lainnya membacanya Hm 2 yang sana mahir memahatnya. 
Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 519). 





Tafsir Ath-Thabari 


Para ahli takwil juga berbeda pendapat tentang takwilnya, 
seperti perbedaan para ahli gira'at mengenai cara bacanya. 


Sebagian berpendpat bahwa makna lafazh ixa,$ adalah 1436 
“mahir”. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26819. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utstsam 

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari 

Abu Shalih dan Abdullah bin Syaddad, tentang ayat, 5x5 

mg 632 Jledl Gp “Dan kamu pahat sebagian dari gunung- 

gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin,” ia 

berkata, “Salah seorang dari keduanya berkata, “Mahir”. 
Sedangkan yang satu lagi berkata, “ Angkuh? .”94 | 


26820. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abu 
Khalid mengabarkan kepada kami dari Abu Shalih, tentang 
ayat, ju ma an dadi La os “Dan kamu pahat sebagian 
dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan 


rajin,” ia berkata, “Maknanya adalah, mahir memahatnya.”” 


26821. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih - 
menceritakan kepada kami, ia berkata: - Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, ixay$ “Dengan rajin,” ia berkag “Maknanya 
adalah mahir.” 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna lafazh iss aj 


adalah tangkas dan angkuh. Mereka yang berpendapat demikian 
diantaranya yaitu: 


"4 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802). 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 

Al Our 'an (5/96), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/272). 

996 Al Wahidi dalam tafsirnya (2/794) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
Our 'an (5/96). 


99 


D 














Surah Asy-Syw'araa 


26822. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami dari As-Suddi, dari Abdullah bia Syaddad, 
tentang firman Allah, Hu Id “Dengan rajin,” ia berkata, 
“Maknanya adalah angkuh. 1697 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang 
membacanya dengan huruf alif: KI 3. 


Para ahli takwil lain yang membacanya :xaj8 mengatakan | 


'bahwa maknanya “2S “cerdas”. Mereka yang berpendapat demikian 


diantaranya yaitu: 


26823. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Sele Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, ju 3 “Dengan rajin,” ia berkata, 
“Maknanya adalah cerdas. 135: 


26824, Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
— bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid 
menceritakan kepada | sai dari Adh-Dhahhak, tentang ayat, 
Su xaj3 “Dengan rajin,” ia berkata, “Maknanya adalah 
sendas 29 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazh oa Ku 
maknanya adalah tangkas. Mereka yang berpendapat demikian 
diantaranya yaitu: 

26825. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 


7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our 'an (5/96). 

78 Ypnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2803), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/183), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/272). 

79 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/272). 








26826. 


26827. 


Tafsir Ath-Thabari 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Ira 632 Jet Ge 525153 “Dan kamu pahat sebagian dari 
gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin,” 
ia berkata, “Maknanya adalah tangkas. Ada yang berpendapat 
bahwa maknanya adalah cerdas.” 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ina,3 62 “Rumah- 
rumah dengan rajin,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
tangkas.”001 | 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan ungkapan 
yang sama. 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa lafazh &a,s 


maknanya adalah kuat. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya 


yaitu: 


26828. 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ju ma Ga Jd! Ge op21 “Dan kamu 


pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah- 


1000 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2803). 

1001 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2802), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Our'an (5/96), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tak (4/183), dan Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/272). 














Surah Asy-Syw'araa" 





rumah dengan rajin,” ia berkata, “Makna lafazh » AI adalah, 
yang kuat.”!002 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah: 


26829. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, ira,3 
“Dengan rajin,” ia berkata, “Maknanya adalah mengagumi : 
karya kalian.” 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah gira 'at orang 
yang membacanya « ca, 0 dan gira'at orang yang membacanya ca 3 
yang merupakan dua gira'at yang sama-sama tersebar luas di kalangan 
ulama gira'at. Jadi, gira'at manapun (dari dua gira'at tersebut) yang 
dipakai seorang gari dalam membacanya, telah dianggap benar. 


Makna gira'at orang yang membacanya « aa S1 adalah, mahir 
memahatnya, pandai. memilih tempat-tempat pahatannya, dan cerdas. 
Berasal dari lafazh Lai Ai. 


Makna gira'at orang yang membacanya « ca, J adalah, riang dan 
tangkas. 004 Terkadang oj dan ej bisa bermakna sama. ey menjadi 
mabni dan 6 3 menjadi sifat, sebagaimana dikatakan liga dia Van) Gw ob 
AN “si fulan mahir tentang masalah ini”. Sebagaimana ucapan penyair 
Adi bin Wadi Al Agawi dari suku Al Azad: 


Ba satuan 
“Aku tidak akan tenteram jika tak ada tekad tertanam. 


102 Thnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/240). 
003 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/464), Ibnu Zanjalah dalam Hujjah Al Oira'at 
(hal. 519), keduanya dengan redaksi yang sama, Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2803), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Ia On an (5/96), 
keduanya dengan redaksi: sam. 


1004 Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Our 'an (2/282). 


1 670 


Tafsir Ath-Thabari 





Dan kau tidak akan melihatku baik bersenang hati. 

xl 3d maknanya call ca 

Firman-Nya, pat At Si 555 “Maka bertakwalah kepada Allah 
dan taatlah kepadaku.” an adalah, takutlah kalian akan 
siksaan Allah —hai kaum— atas kemaksiatan kalian kepada Tuhan 
kalian dan pembangkangan kalian terhadap perintah-Nya. Taatilah aku 
terkait nasihatku kepada kalian dan penmaatankinal akan siksaan Allah, 
maka kalian akan mendapat petunjuk. 


Ab, PNG RAN YA Bae 
(Oj tu) La Tas 136 | 
“Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang 
melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan 
tidak mengadakan perbaikan.” Mereka berkata, 
“Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orarig 
yang kena sihir.” (Os. Asy-Syw'araa" Had 151-153) 


0 2 jp .h 


Takwil firman Allah: Patel ok BA KelaYg 
(te Da 5 GA C3 36 Ima Y3 (Dan janganlah kamu 
menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat 
kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.” Mereka 
berkata, “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang- 
orang yang kena sihir.”) 


1008 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an (2/89) dan Al Mawardi dalam An-Nukat 
wa Al Uyun (4/184). 

















Surah Asy-Syu'araa : 





Allah SWT berfirman menceritakan perkataan Shalih kepada 
kaumnya (Tsamud): Janganlah kalian —hai kaum— mematuhi perintah 
orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri yang 
tenggelam dalam kemaksiatan Kepaan Allah dan berani memancing 
kemurkaan-Nya. 


Mereka adalah sembilan orang dari kalangan kaum Tsamud 
yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mau berbuat kebaikan, 
yang Allah lukiskan dengan firman-Nya, Jas 113 13 aa 
LG PAP 1: NI “Dan di kota itu terdapat sembilan orang 
laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak 
berbuat kebaikan.” (Os. An-Naml (27): 48). 


Firman-Nya, 222 Ys sig Dah Sh Gif “Yang membuat 
kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan,” 
maksudnya adalah, mereka tidak mau memperbaiki diri dengan 
mengerjakan ketaatan kepada Allah. 


.. Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang takwil firman-Nya, 
BAN Ly "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari 
orang-orang yang kena sihir.” 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, kau hanyalah 
termasuk golongan orang-orang yang terkena sihir. Mereka yang 
berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

26830. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, Ga Ga ai fu 
"Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang 


1 672 





Tafsir Ath-Thabari 


yang kena sihir,” ia berkata, “Maknanya adalah, termasuk 
golongan orang yang terkena sihir.”1006 


26831. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan ungkapan 

yang sama. | | 
26832. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
| mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma' mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 32 SA) 
c bapa "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari 
— orang-orang yang kena sihir,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
kau hanyalah termasuk golongan orang yang terkena sihir.”1007 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
termasuk golongan makhluk. Mereka yang berpendapat demikian 
diantaranya yaitu: 

'26833. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepadaku, ia “berkesan: 
Musa bin Amru menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, 


dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, HAN 2 AG 


"Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang 
yang kena sihir,” ia berkata, “Maksudnya adalah, termasuk 
golongan makhluk.”1008 


Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna lafazh 
tersebut. Sebagian ulama Bashrah berpendapat bahwa setiap yang 
makan, baik dari jenis manusia maupun bingteng: dinamakan “pwwa, 


Ten Mujahid dalam tafsirnya (hal. 513), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (02809), 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/184), Ibnu Hajar dalam Fath Al 
Bari (8/49T), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/97). 

1007 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/465) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2804). 

1008 AJ Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/184) dan Al Baghawi dalam 
Ma'alim At-Tanzil (4/273). 

















Surah Asy-Syu'araa" 


karena ia memiliki "cw “paru-paru” yang menyalurkan apa yang ia 
makan di dalam tubuhnya. Alasan mereka adalah ucapan Lubaid 
berikut ini: | 


Arka (UNI Ii ya Cab UP SS ea uas op 


“Jika kau tanya kami tentang apa kami, maka kami adalah 


burung-burung lemah dari jenis manusia yang butuh makan.” "8 


. Sebagian pakar nahwu Kufah juga berpendapat senada. Hanya 
saja, mereka mengatakan makna tersebut diambil dari perkataan Anda, 
Dipa (, yang artinya, Anda makan dan minum, lalu Anda tidak bisa 
tidur dan sakit karenanya. Mereka mengatakan bahwa makna perkataan 
Lubaid, fewali pUYI UB Le adalah p Mbxdi Wadi PUS Kia Le “dari 
seseorang yang sakit dan tertipu ini”. Mereka berkata, “Diriwayatkan 
bahwa lafazh 'e-! “sihir” termasuk bermakna demikian, karena ia 


seperti menipu.” 010 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut menurutku adalah 
pendapat yang telah aku sebutkan dari Ibnu Abbas, bahwa maknanya 
yaitu, kau hanyalah termasuk golongan makhluk yang bisa sakit dengan 
sebab makanan dan minuman, seperti halnya kami, dan kau bukanlah 
Tuhan atau raja sehingga kami harus mematuhimu, dan kami tahu kau 
benar berkaitan dengan perkataanmu. 


padi adalah wazan Jaka dari kata 5 pasal yaitu yang Me | 
paru-paru. | 


1009 Tni merupakan satu bait gasidah panjang yang berisi berita tentang orang yang 
kehilangan sebagian kaumnya dan pemimpin-pemimpin Arab, sambil 
merenungi dominasi kematian dan kelemahan manusia. 

Lafazh 5)ta# maknanya adalah lemah. Lafazh »-4 maknanya adalah terikat 


dengan makanan dan minuman. Lihat Ad-Diwan (hal. 71), Al Mawardi dalam 
An-Nukat wa Al Uyun (4/184), dan Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an 
(2/88). 

1010 Y jhat Majaz Al Our 'an (2/88). 








P4 


1 Las Lu KR ELANG TE 
AED megan hal gang 


OA Ag KAN 


“Kamu tidak lain aa seorang manusia seperti kami, 
maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang 
termasuk orang-orang yang benar.” Shalih menjawab, “Ini 
seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk 
mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk 
mendapatkan air di hari yang tertentu. Dan janganlah kamu 
sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang 
menyebabkan kamu akan ditimpa oleh adzab hari yang 
besar.” (Os. Asy-Sywaraa" (261: 154-156) 


7po 


Takwil firman Allah: 3x X6 1G ob A3 4 Yiit 
PEG phi 43 233 £ Aan eh AS ka TE aa 
33 ap Era SG (Kamu tidak lain melainkan seorang 
manusia seperti kamis maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika 
kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Shalih menjawab, 
' “Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan 
air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di 
hari yang tertentu. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu 
| dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa 
oleh adzab hari yang besar.”) 


Allah SWT berfirman menceritakan perkataan kaum Tsavaud 
kepada nabi mereka, Shalih: ZAG “Kamu tidak lain,” wahai Shalih NI 
23 AA “Melainkan seorang manusia seperti kami,” dari anak Adam, 
makan seperti kami. makan dan minum seperti kami. Kau bukanlah 


Tuhan atau raja, maka kenapa kami harus mengikutimu? Jika kau benar 








Surah Asy-Syu'araa" 





dalam ucapanmu dan Allah memang telah mengutusmu kepada kami 
Fa s6 “Maka datangkanlah sesuatu mukjizat,” (dalil dan bukti) 
bahwa kau memang benar dalam ucapanmu itu. 


26834. Ahmad bin Amru Al Bashri menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Amru bin Ashim Al Kilabi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Daud bin Abu Al Furat menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ilba bin Ahmar menceritakan kepada kami 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shalih diutus 
Allah kepada kaumnya, lalu mereka beriman dan 
mengikutinya. Namun, setelah Shalih wafat, mereka murtad 
dari Islam. Kemudian Shalih datang kepada mereka dan 
berkata, “Aku adalah Shalih.” Mereka menjawab, “Jika kau 
memang benar, maka datangkanlah satu bukti kepada kami.” 
Ia Jalu membawakan unta kepada mereka. Namun mereka 
tetap mendustakannya dan menyembelih unta tersebut, maka 
Allah mengadzab mereka.””!! 

-Firman-Nya, pl 45 Or KI 23 Ob aya JB “Shalih 
menjawab, “Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk" 
mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk 
mendapatkan air di hari yang tertentu'” Maksudnya adalah, Shalih 
berkata kepada kaum Tsamud manakala mereka meminta kepadanya 
satu bukti yang dengannya mereka ketahui kebenarannya, lalu ia 
mendatangkan kepada mereka seekor unta yang ia keluarkan dari 
sebuah batu besar atau anak bukit, “Ini seekor unta betina, ia 
mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai 
giliran yang sama sepertinya untuk mendapatkan air pada hari yang 
tertentu. Pada hari gilirannya kalian tidak boleh sedikit pun 


1011 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/316), ia menukilnya dari Ibnu Abu 
Ad-Dunya dalam Man “Aasya Ba'd Al Maut, dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu 
Abbas. | 





Tafsir Ath-Thabari 


. meminumnya, Ta pada hari giliran kalian. sediki tpun ia tidak boleh 
meminumnya.” : 


Makna lafazh «54! adalah giliran dan bagian mendapatkan air. 
Allah berfirman, “Ia (unta) memiliki giliran untuk mendapatkan air dan 
kalian pun memiliki giliran yang sama.” | 


MI — wil — YP, dengan baris dhammah, fathah, dan 
kasrah, seluruhnya berbentuk mashdar. | 


Firman-Nya, s4 WS Y, “Dan janganlah kamu sentuh unta 
betina itu dengan sesuatu Pa ea ” Maksudnya adalah, janganlah 
kalian menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya, seperti 
menyembelihnya dan membunuhnya. 

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26835. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj Meera 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 4344 2,5 Y3 

“Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu Pinta sesuatu 
kejahatan,” ia berkata, “Maknanya adalah, janganlah kalian 
menyembelihnya.”12 


Firman-Nya, m2 43 Oke Sh 5 “Yang menyebabkan kamu 


.akan ditimpa oleh adzab Fa yang besar, ” maksudnya adalah, maka 
' kalian akan ditimpa adzab hari yang besar dari Allah. 


1012 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/493), ia menukilnya dari Ibnu Al 
Mundzir, dari Ibnu Juraij, dan As-Syaukani dalam Fath Al Gadir (2/221). 


627) 








Surah Asy-Syu'araa" : 


Pa PL -. | 4 5 om La YA PX) £ ot Pn ttd 
Cp AI IS 3 SEAT KJ bea ai 


PN GMN TO AT ES Mn, BA MTS Lo 
LAN SA IE Di KA SK 
“Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi 
menyesal, maka mereka ditimpa adzab. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. 
Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan 
sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Penyayang.” . 
(Rs. Asy-Sywaraa” (261: 157-159) 


“ paca 


Takwil firman Allah: “SA 256 Ka) Sat laceb ng i 
LAN Sa BUY ai KA Sai 
(Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal, 
maka mereka ditimpa adzab. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang) 


Maksudnya adalah, kaum Tsamud lalu melanggar perintah nabi 
. mereka, Shalih AS. Mereka menyembelih unta betina yang telah 
. dikatakan Shalih kepada mereka, 525 8,15 Y, “Dan janganlah kamu 
sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan.” Oleh karena itu, 
mereka jadi menyesal karena menyembelihnya. Namun penyesalan 
mereka tidak berguna, dan mereka binasa ditimpa adzab Allah yang 


telah diancamkan Shalih kepada mereka. 


Firman-Nya, 259 SIS 3 3) “Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat bukti yang nyata.” Maksudnya adalah, 








Tafsir Ath-Thabari 


sesungguhnya dalam Bai (pembinasaan)' Tsamud yang disebabkan 
oleh perbuatan mereka menyembelih unta dari Allah dan melanggar 
perintah Nabi Shalih, terdapat pengajaran bagi orang yang mau 
mengambil pengajaran darinya -hai Muhammad- dari kalangan 
kaummu. Susta MA — LG) “Dan adalah kebanyakan mereka 
tidak beriman,” dalam ilmu Allah yang azali. S5, Ss “Dan 
sesungguhnya Tuhanmu,” hai Muhammad TA AA “Benar-benar 
Dialah yang Maha Perkasa,” dalam pembalasan-Nya terhadap musuh- : 
musuh-Nya. 2 “Lagi Maha Penyayang,” terhadap orang yang : 
beriman kepada-Nya dari makhluk-makhluk-Nya. 


RI ON ITASO AI DB 
ai Sa ae KENA ml GA Yordan. 
.. 2 00 yg «2 ” “$. . Ka 
DGLASPIUSA 
“Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika saudara : 
mereka, Luth, berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak . 
bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali. : 
tidak minta upah kepadamu atas ajakan itus upahku tidak 
lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam'.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 160-164) 





1013 Dalam manuskrip tertera: Aa, dan yang benar adalah yang kami cantumkan 
dari naskah lain. | Ge PE ana at as 





Surah Asy-Syu'araa" 





Takwil firman Allah: t3 : na AJ SG: bakat og) 35 $ eny 
It toh . beraad .g 2g G 
YA ie ale EU, PRA IN M3 
AAN » yg" Yi & ia (Kaum Luth Oa mendustakan Sa 
rasul, ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka, 
“Mengapa kamu tidak bertakwa?” Sesungguhnya aku adalah 
seorang rasul kepercayaan Iyang diutus) kepadamu, maka 
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali 
fidak"minta upah kepadamu atas ajakan itu: upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan Semesta Alam.”) 

Allah SWT berfirman: 3 4$ SS “Kaum Luth telah 
mendustakan,” rasul-rasul yang diutus Allah kepada mereka ketika 
saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka, “Mengapa kalian tidak 
bertakwa, wahai kaumku?” daa KI Gl “Sesungguhnya aku adalah 
seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,” utusan dari 
Tuhan. kalian Sal “Kepercayaan,” mengemban wahyu-Nya dan 
menyampaikan risalah-Nya. dil (#6 “Maka -bertakwalah kepada 
Allah,”“pada diri kalian sendiri, jangan sampai siksa-Nya menimpa 
kalian karena pendustaan kalian akan rasul-Nya. PN ha “Dan taatlah 
kepadaku,” pada yang aku dakwahkan kepada kalian, karena aku 
tunjuki kalian kepada jalan yang benar. As io KE, Ka, “Dan aku 
sekali-kali tidak minta upah kepadamu,” maupun balasan dari kalian 
atas nasihatku untuk kalian dan dakwahku Kepaa Tuhan, kecuali dari 
Takan Semesta Alam. 


az ira PAK ANTARA Nana ita 
MY nlerp ai 15 


“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, 
dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu 








Tafsir Ath-Thabari 


untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang 
melampaui batas.” (Os. Asy-Syw'araa” (261: 165-166) 


Takwil firman Allah: TE 3 Ko) el Sp At ask 

ar Ioi Ke “4 0. ts LA . 
MY Late » “ & KE oa & 3) RS (Mengapa kamu mendatangi 
jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang 
dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang- 
orang yang melampaui batas) 


£ ners 


li Sts “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki. 

Apakah kalian menyetubuhi dubur sesama kaum lelaki dari jenis 

: 3 een0, Sae Lea “A0 01 rate 
manusia? KE 2 KI deh on333 “Dan kamu tinggalkan istri-istri 
yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu.” Kalian tinggalkan faraj istri- 
istri kalian yang telah diciptakan Tuhan untuk kalian, lalu Dia halalkan 
bagi kalian. | | | | 
, Diriwayatkan bahwa ayat ini dalam gira'at Abdullah berbunyi, 
Sat SS aa Oya. ji 
Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil 

.mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya 

yaitu: 

26836. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al. Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 5 KAT 
Kera “Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh 
Tuhanmu untukmu,” ia berkata, “Maknanya adalah, kalian 





Surah Asy-Syw'araa" 


tinggalkan faraj wanita dan berpaling kepada anus lelaki d 
anus wanita.” 1014 


26837. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan yang 
senada. 

Firman-Nya, G6 - e Js “Bahkan kamu adalah orang- 
orang yang melampaui batas.” Maksudnya adalah, bahkan kalian 
adalah kaum yang melampaui apa yang diperbolehkan Tuhan bagi 
kalian dan dihalalkan-Nya untuk kalian, dari faraj kepada apa yang 
diharamkan-Nya atas kalian. 


26838. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, ' “G6 - Zi S 
“Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,” 

cia berkata, “Maknanya adalah, kaum yang melampaui 
“Batas”1015 | 


su Been AU . 20 yna Ghea Pd aa AA 

Ga KKS IE Is Ga KI LG A5 Jo JG 
daa 

“Mereka menjawab, “Hai Luth, sesungguhnya jika kamu 

tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang 


1014 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 513), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2808), 
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/273), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al 
Masir (6/140). | 

1015 Aj Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/273) tanpa sanad. 








Tafsir Ath-Thabari 


yang diusir”. Luth berkata, “Sesungguhnya aku sangat benci 
kepada perbuatanmu'.” (Ms. Asy-Syw'araa" (261: 167-168) 





Takwil firman Allah: Je me aa PKI SG Peri ad J6 
tw) WI ga Ka KESI (Mereka menjawab, Hat Luth, sesungguhnya 
Jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang 
yang diusir.” Luth berkata, “Sesungguhnya aku sangat benci kepada 
perbuatanmu.”) 

Maksudnya adalah, kaum Luth berkata: S4 446 J cd “Hai 
Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti,” untuk melarang kami 
mendatangi sesama lelaki aa os 33K “Benar-benar kamu 
termasuk orang-orang yang diusir," dari negeri kami. Ka 2 KI JG 

dat “Luth berkata, “Sesungguhnya aku sangat benci Kepada 
perbuatanmu'.” Yaitu mendatangi sesama lelaki pada dubur mereka. » 
dat “Aku sangat benci,” dan mengingkari perbuatan itu. 


SAN aa Alah KA Ja GE 
Oa 


s1 (Luth berdoa), “Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta 
— keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan. 
Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, 
kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk 
dalam golongan yang tinggal.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (261: 169-171) 


"3 





Surah Asy-Syu'araa" 


Takwil firman Allah: Seal daan (Wo Ta Ja gs Kep 
(wy Ca (e Gate NI €) (ILuth berdoa), “Ya Tuhanku 
selamatkanlah aku beserta keluargaku dari fakibat| perbuatan yang 
mereka kerjakan.” Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya 
semua, kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk 


dalam golongan yang tinggal) 


Maksudnya adalah, maka ketika kaumnya mengancam akan 
mengusirnya dari negeri mereka jika ia tidak berhenti melarang mereka 
melakukan perbuatan keji itu, Luth memohon pertolongan, dal SA ae 
"Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku,” dari siksa-Mu 
terhadap mereka atas perbuatan mereka mendatangi sesama lelaki. 
PA AA “Jalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya,” dari 
siksaan Kami yang Kami timpakan kepada kaum Luth. bra bar) 
“Kecuali: seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam 
golongan yang tinggal,” karena sudah lama hidup, ia jadi tua. Ia 
dibinasakan di antara keluarga Luth, karena ia pernah menunjukkan 
tamu-tamu Luth kepada kaumnya. | | 

Ada yang berpendapat bahwa dikatakan 44 adi cp “termasuk 
orang-orang yang masih tinggal” karena ia tidak dibinasakan bersama 
kaumnya di kampung halaman mereka, melainkan ia ditimpa batu 
setelah keluar dari kampung mereka bersama Luth dan anak 
perempuannya. Oleh karena itu, ia termasuk «x adi “orang-orang yang 
masih hidup” sesudah kebinasaan : kaumnya, kemudian Allah 
membinasakannya dengan menghujani sisa-sisa kaum Luth dengan 
batu...Kami telah menjelaskan hal tersebut pada bagian yang lalu, 
berikut dalil-dalil pendukungnya, maka tidak perlu lagi mengulangnya. 








Tafsir Ath-Thabari 


SN aa ARYA INK) ba p: 
LA GI AN Dp AS - 
“Kemudian Kami binasakan yang 2 Dan Kami hujani 
mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang 

menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka 
tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar 

Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 172-175) 


- GE Ka Ap 


Takwil firman Allah: pgn ges a Aa, 9 DASI 
OLI AAL 0 LA KAK Tara On 
(Kemudian Kami binasakan yang pan Dan Kami hujani. mereka 
dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa 
orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada 
yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan 
adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya 
Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Penyayang) | 


. Maksudnya adalah, kemudian Kami binasakan kaum Luth yang 
lain. as He Bk “Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu),” 
yang Allah kirimkan kepada mereka batu dari neraka yang turun dari 
langit. ya Hias Jks “Maka amat jeleklah hujan yang menimpa 
orang-orang yang telah diberi peringatan itu.” Seburuk-buruk hujan 
adalah hujan yang menimpa kaum yang telah diperingatkan oleh nabi 
mereka, lalu mereka mendustakannya. 


Surah Asy-Syu'araa" 





Firman-Nya, Tas PE al “Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata,” maksudnya adalah, 
sesungguhnya pada kebinasaan kaum Luth, lantaran mendustakan rasul 
Kami, terdapat ibrah dan pengajaran bagi kaummu, hai Muhammad. 
Mereka bisa mengambil pelajaran darinya terkait pendustaan mereka 
terhadapmu dan penolakan mereka akan kebenaran yang kau bawa 
kepada mereka dari sisi Tuhanmu. ixstt M8 55 CG, “Dan adalah 
kebanyakan mereka tidak beriman,” dalam ilmu Allah yang azali. 35 
BN TA A Pa “Sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,” terhadap orang yang beriman 


kepada-Nya. 
000 


NO EN ASN AI KI ASK 
0 DA bt IRI 
“Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul: ketika 
Syu “aib berkata kepada mereka, “Mengapa kamu tidak 
bertakwa'? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul 
kepercayaan (yang diutus) kepadamu, maka bertakwalah 
kepada Allah dan taatlah kepadaku.” 
(Os. Asy-Sywaraa' (261: 176-179) 


SN 22 If (Penduduk Aikah 


Takwil firman Allah: LA IE DSN KI 2LASK 
Ob ai BSC ul A 


telah mendustakan rasul-rasul: ketika Syu'aib berkata kepada 


mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah 
seorang rasul kepercayaan (yang diutus) Kepadamu, maka 
bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.”) 


KN 








Tafsir Ath-Thabari 


Allah SWT berfirman: 185 KI LLAGK “Penduduk Aikah 
— telah mendustakan.” Te Tau artinya pohon yang rindang, yaitu bentuk 
tunggal dari wi, dan setiap pohon yang rindang, di kalangan orang 
Arab dinamakan Si. Sebagaimana ucapan Nabighah bani Dzibyan 
berikut ini: 

AYU 43 Sat SN BUS ata Yaa 


“Dengan bulu-bulu hitam merpati pohon yang rindang, 


dia buka tambalan yang menempa ke gusi-gusinya dengan celak 


— Menurut satu pendapat, Si tPisepl adalah penduduk Madyan. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26839. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 
“menceritakan kepadaku 2 Ea dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, LAN K3 LA GX “Penduduk Aikah telah 
mendustakan rasul-rasul,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
penduduk hutan belukar.” 


26840. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkat: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 


1016 Tyalam manuskrip tertera: 4Xi, dan yang benar adalah yang kami cantumkan. 
1017 yps 
Ibid, 
1018 Yni merupakan satu bait gasidah yang berisi tentang istri An-Nu'man bin Al 
Mundzir. | 
Makna lafazh 'fm# adalah tersingkap. #s'3Si artinya bulu yang sangat hitam, 
yang berada di sayap depan burung. Sid artinya gusi. Lihat Ad-Diwan (hal. 40). 
11019 As-Samargandi dalam tafsirnya (2/260) dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani 
(23/171). 





Surah Asy-Syu'araa' 





BAN KD Lha GX “Penduduk Aikah telah mendustakan 
rasul-rasul,” ia berkata, “Lafazh 19 artinya kumpulan 
pepohonan.”!20 : Tea. 
26841. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, 
“Firman Allah WLAN KI LSALK “Penduduk Aikah telah 
mendustakan rasul-rasul,” maksudnya adalah penduduk 
Madyan. Lafazh 3591 artinya pohon yang rindang,” 


26842. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, HL KS LGA LX “Penduduk 
Aikah telah mendustakan rasul-rasul,” ia berkata, “Lafazh 
1! maksudnya adalah pohon, (Allah mengutus Syu'aib 
kepada kaumnya penduduk Madyan dan kepada penduduk 
lalaman),"?? dan mereka adalah penduduk Aikah. Lafazh 

333 dan Ki merupakan bentuk sinonim.” 2 
Firman-Nya, 55 VI £X F4 J6 H “Ketika Syu'aib berkata 
kepada mereka, “Mengapa kamu tidak bertakwa'?” Maksudnya adalah, 
tidakkah kalian takut akan siksaan Allah atas kemaksiatan kalian 
kepada-Nya? 3 G| “Sesungguhnya aku adalah (utusan),” dari Allah 


: kn AP “Seorang rasul kepercayaan,” mengemban wahyu-Nya. pa 


“Maka bertakwalah (akan),” siksaan “5l atas pembangkangan kalian 


1020 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2810) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/275). 

121 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2810) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our 'an (5/100). 

1022 Dalam manuskrip tertera: Allah mengutus Syu'aib kepada mereka, dan mereka 
adalah penduduk pedalaman. 

122 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2810). 


688 








Tafsir Ath-Thabari 


terhadap perintah-Nya. SA “Dan taatlah kepadaku,” (maka) kalian 
akan mendapat petunjuk. 


nana 3 210 gn 5, 1, “.x Pn PA 
SY IS EYE IA Se ae BUANG, 
3 ag LA ea 
) Gynadnal Ga B3, 

“Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas 
ajakan itus upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta 
"Alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu 

termasuk orang-orang yang merugikan.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (26): 180-181) 


Takwil firman Allah: s5 VGA 3 Al 5 ak KI 
DI Sa 1336 IG JIN 13 MY DAN (Dan aku sekali-kali tidak 
meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain 
hanyalah dari Tuhan Semesta Alam. Sempurnakanlah takaran dan 
Janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan) 

Syu'aib berkata: KELIT, “Dan aku sekali-kali tidak meminta 
kepadamu”, maupun ganjaran atas nasihatku kepada kalian. H Fri 
GEGI G) IIII “Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta 
Alam. Sempurnakanlah takaran,” penuhilah hak-hak manusia dalam 
hal takaran. £ Ladeni Ga BG, “Dan janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang merugikan,” dan janganlah kalian termasuk orang yang 
mengurangi hak-hak mereka. 





Surah Asy-Syw ara 


bat 


KELIATAN 


(Oa Lt 


“Dan timbanglah dengan wazan yang lurus. Dan janganlah 

— kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan.” (Os. Asy-Sywaraa” (261: 182-183) 


Takwil firman Allah: SE PE, Mp AN PO MAIN 
Or Gokaia ANE ES Yaa AM 31 (Dan timbanglah dengan wazan yang 
lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan) 


Firman-Nya, ola, 1533 “Dan  timbanglah dengan 
timbangan,” maksudnya adalah timbangan al “Yang lurus,” yang 
tidak merugikan orang yang kalian timbangkan untuknya. (255 Y, 

AK st “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak- 
haknya,” serta jangan ea hak-hak manusia dalam hal wazan 
dan takaran. 5 Graha sita! 3 Is 5 V5 “Dan janganlah kamu merajalela di 
muka bumi dengan membuat kerusakan, ” serta jangan banyak berbuat. 
kerusakan di muka bumi. 


Kami telah menjelaskan Sanga dengan dalil-dalil 
pendukungnya, berikut perbedaan pendapat para ahli takwil mengenai 
takwil nya. Oleh karena itu, tidak perlu diulang lagi di tempat ini. 





“Tafsir Ath-Thabari 


Oya LAND) Lai kat 
Ibu Des ENG 
Ona Lu IA KS 


“Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan. 
kamu dan umat-umat yang dahulu. Mereka berkata, 
Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang 
yang kena sihir, dan kamu tidak lain melainkan seorang 
manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa 
kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. 
Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika 
kamu termasuk orang-orang yang benar.” 

(Os. Asy-Syw'araa" (261: 184-187) 


.« Tekwil firman Allah: KIE Kay HST ant, Kal 2 NG A 
bt Oa ab ay Us 3 Ke DD na 
OKI PE KA Sek an Aan sa 
Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. 
Mereka berkata, “Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari 
orang-orang yang kena sihir, dan kamu tidak lain melainkan seorang 
manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu 
benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maka 
jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk 
orang-orang yang benar.) 


Allah SWT berfirman: Pein “Dan bertakwalah,” hai kaum 
akan siksaan Tuhan. '$ at S3 “Yang telah menciptakan kamu,” 
(sebagai) makhluk. Makna &esJl: 5339! Gladi “umat-umat terdahulu” 

Lafazh Lesi bagi orang Arab ada dua gira 'at: 








Surah Asy-Syu'araa 


Pertama: meng tas ahekan huruf j Jim dan ba serta men-tasydid- 
kan huruf lam Zeni. 


Kedua: men-dhammah-kan huruf j Jim dan ba, serta men-tasydid- 
kan huruf lam 1ksdi. Jika huruf ha dibuang dari akhirnya, maka baris 
kasrah pada Jim dan ba lebih banyak, seperti firman Allah, Ia 383 
C3 Im Kia “Sesungguhnya syetan itu telah menyesatkan Pena 
besar di antara kamu.” (Os. Yaasin (36J: 62). Terkadang mereka juga 
men-sukun-kan huruf ba, seperti ucapan Abu Dzu'aib berikut ini: 


Kami IU PAI 1 tar WAY BA Ya US 
Mena AN mendekatkan kematian kepada pemiliknya 


terang-terangan, dan menyenangkan manusia generasi dulu. Ia 


Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil 
mengenai makna lafazh Zadi. Mereka yang berpendapat demikian 
diantaranya yaitu: 

26843,. Ali menceritakan pa ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, « Hi Ta KA ASI Lasis “Dan bertakwalah 
kepada Allah yang telah menciptakan aa dan umat-umat 
yang dahulu," ia berkata, “Maknanya adalah, makhluk- 
makhluk terdahulu.”02 : 


26844. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


1024  ihat Diwan Al Hudzaliyyin (hal. 38), Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an 
(2/91), dan Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (6/14, 15/294). 

1025 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our'an (2/90) dan Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2812). 





Tafsir Ath-Thabari 





Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah i5Sililedt, “Dan 
umat-umat yang dahulu,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
makhluk (yang terdahulu)” 


26845. Yunus menceritakan kepadaku, ia. berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah Ai “Dan umat-umat yang 
dahulu,” ia berkata, “Maknanya adalah, makhluk-makhluk 
yang terdahulu. Lafazh ilesi artinya adalah makhluk.”!07 


Firman-Nya, Gl ja GA KG IG “Mereka berkata, 
Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang 
kena sihir'.” Maksudnya adalah, mereka berkata, “Kau, hai Syu'aib, 
bergantung kepada makanan dan minuman, Sebagaimana kami 
bergantung kepada keduanya, dan kau bukanlah malaikat. “& YA CG, 
(3 “Dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami.” 
Ini Isa nan ols “Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu 
benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.” Jika kau benar 
dalam ucapanmu, bahwa kau adalah utusan Allah, sebagaimana 
anggapanmu, “KA SE Kak “Maka jatuhkanlah atas kami 
gumpalan dari langit.” Maksudnya adalah potongan-potongan dari 
langit, yaitu bentuk jamak dari ii... | 

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 

1 26846. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 


1026 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 513), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2813), 
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/102). 
127 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5/102). 


—mmnuw 





Surah Asy-Syu'araa' 


26847. 


26848. 





firman Allah, ws ia berkata, “Maknanya adalah, potongan- 
potongan. »1028 


Diceritakan kepalaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, KASI 5: XS “Gumpalan dari langit,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, bagian dari langit.”102 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, KA KS Ka 
KA EK IaiG “Maka jatuhkanlah atas kami 
gumpalan dari langit,” ia berkata, “Maknanya adalah, satu sisi 
dari segumpal adzab dari langit.”!980 


RAN, . PPNI Te IX, « - (aan Kena an 
Aj AI , 5 Sdn adah 2 D3 Ne keladi 


(TP AA UN 
(0207 rr: me 23 Ie 53K 


“Syu “aib berkata, “Tuhanku lebih mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. Kemudian mereka mendustakan Syu “aib, 
— lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan. 
— Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang besar.” 


(Os. Asy-Sywaraa” (261: 188-189) 


1028 Aj Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (7/89) dan Abu Ya'la dalam 
musnadnya (5/72). 

1029 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2814), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al OGur'an (5/102), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/186). 

1030 Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami. 








Tafsir Ath-Thabari 


Takwil firman Allah: SV 553 GW) 2S G Al as di 


MD al 53K KAYASN V3 DG2 (Syu'aib berkata, “Tuhanku 
lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Kemudian mereka 
mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka 
dinaungi awan. Sesungguhnya adtab itu adalah adzab hari yang 
besar) 


Maksudnya adalah, Syu'aib berkata kepada kaumnya, Ls Array 
25 “Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan,” Dia 
Maha Mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Bagi-Nya, tak ada 
sedikit pun yang tersembunyi, dan Dia. akan membalas kalian 
dengannya. 23 “Kemudian mereka mendustakan Syu'aib,” sehingga 
sit 3 De aah “Lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka 
dinaungi awan.” | 

Makna lafazh akta adalah awan yang menaungi mereka. 
Manakala mereka telah lengkap berada di bawahnya, mereka disambar 
oleh api yang lalu membakar mereka. Demikian yang disebutkan atsar- 
atsar. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26849. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari Zaid bin 
Muawiyah, tentang firman Allah, JA ,5 2166 MAER “Lalu 
mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, mereka merasakan panas yang 
mengkhawatirkan mereka di rumah-rumah mereka. Lalu 
muncullah awan seperti mendung. Mereka pun berlomba 
mendatanginya, dan manakala mereka telah lengkap berada di 
bawahnya, mereka dibinasakan oleh gempa. bumi.” 3! 





1031 UYngkapan senada disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (6/450) dan 
Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/137). 








Surah Asy-Syu'araa" 





26850. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'gub 
menga Intan kepada kami dari Ja'far, tentang firman Allah, 

ai Nat "Lali mereka ditimpa adzab pada hari mereka 

dinaungi awan,” ia berkata, “Maknanya adalah, mereka 
menggali lubang-lubang di bawah tanah supaya mereka bisa 

merasa sejuk di dalamnya. Namun begitu mereka 
memasukinya, ternyata mereka merasa lebih panas daripada di 


luar. Lafazh it artinya awan.”1082 


26851. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim 
menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Oatadah berkata: 
Syu'aib diutus kepada dua umat, yaitu kepada kaumnya 
(penduduk Madyan) serta penduduk Al Aikah, dan Al Aikah 
terdiri dari pepohonan yang rimbun. Manakala Allah hendak 
menyiksa mereka, Allah kirim hawa yang sangat panas kepada 
mereka, kemudian adzab tersebut dicabut bagi mereka seolah- 
olah seperti awan. Ketika awan tersebut telah dekat dari 
mereka, mereka pun keluar untuk mengharap kesejukannya. 
Setelah mereka berada di bawahnya, mereka disambar api. 
Itulah makna firman Allah, SE 5 Like a32 “Lalu mereka 
ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan” 


26852. Al Harits menceritakan kepadaku, “ia berkata: Al Hasan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Zaid (saudara 
Hammad bin Zaid) menceritakan kepadaku, ia berkata: Hatim 
bin Abu Shaghirah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Yazid Al Bahili menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku 
bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang ayat, S1X2 2:1 
me ap NS Kaya 3 » “Lalu mereka ditimpa adzab pada 


1032 Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami. 
133 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2815). 





26853. 


26854. 


Tafsir Ath-Thabari 


hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya adzab itu adalah 
adzab hari yang besar.” Abdullah bin Abbas lalu menjawab, 
“Allah mengirim hawa pengap dan sangat panas kepada 


' mereka. Hawa itu membuat mereka sesak napas, maka mereka 


masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Namun hawa itu 
masuk melalui celah-celah rumah dan membuat mereka 
semakin sesak napas. Mereka pun keluar dari rumah-rumah 
mereka dan melarikan diri ke padang pasir. Allah lalu 
mengirimkan kepada mereka awan yang menaungi mereka 
dari matahari, maka mereka merasa sejuk dan nikmat. Mereka 
lalu saling memanggil. Begitu mereka telah berkumpul di 
bawahnya, Allah mengirim api yang menyambar mereka.” 


Abdullah bin Abbas . berkata, “Itulah makna ayat, Pri 5 Oli 
mb3 3 Se 56 ag isat “Adzab pada hari mereka dinaungi 


awan. Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang 


besar? »1034 3 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 


menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 


ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, IEt,3 5 “Pada 
hari mereka dinaungi awan,” ia berkata, “Maknanya adalah, 
naungan adzab atas mereka.”05 


Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


1098 Al Hakim dalam Al Mustadrak (2/620) dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani 
(19/120). 

195 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 1513) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2816). 








Surah Asy-Syw'araa 





kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, /y Sic 
ms “Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang 
besar,” ia Perkal, “Maknanya adalah adzab yang menaungi 
kaum Syu'ai 


Ibnu Juraij berkata, “Ketika Allah menurunkan adzab pertama 
kepada mereka, Allah mengirimkan hawa yang sangat panas, 
maka keluarlah satu kelompok dari mereka yang bernaung di 
bawahnya. Mereka pun merasakan nyaman, sejuk, dan angin 
yang lembut darinya. Allah lalu menimpakan suatu adzab atas 
mereka dari awan tersebut. Itulah makna firman-Nya, ,» 5 Dis 


(TN 


AN , Adzab pada hari mereka dinaungi awan” 8 


26855. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid, ia berkata: 
Seorang lelaki dari kalangan sahabat kami menceritakan 
kepadaku dari sebagian ulama, ia berkata, “Mereka tidak 

"menjalankan satu had (hukuman pidana). Allah lalu 
melapangkan rezeki mereka. Kemudian mereka tidak 
menjalankan satu had. Allah lalu melapangkan rezeki mereka. 
Kemudian mereka tidak menjalankan satu had. Allah lalu 
melapangkan rezeki mereka. Setiap kali mereka tidak 
menjalankan satu had, Allah melapangkan rezeki mereka. 
Begitu Allah hendak membinasakan mereka, Allah 
mengirimkan kepada mereka hawa panas yang membuat 
mereka tidak nyaman, sementara naungan dan air tidak 
berguna bagi mereka, sehingga di antara mereka ada yang 
pergi bernaung ke bawah segumpal awan. Ternyata ia merasa 
sejuk, maka ia memanggil teman-temannya, “Marilah ke 


1086 Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami, 


kecuali dalam Tarikh Ath-Thabari (1/198-199). 








26856. 


26857. 


26858. 


Tafsir Ath-Thabari 


bawah awan itu'. Mereka pun pergi tergesa-gesa 
mendatanginya, hingga begitu mereka telah berkumpul, Allah 
sambarkan api atas mereka. Itulah makna ayat, albil ,» Llic 


“Adzab pada hari mereka dinaungi awan?” 8 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah 
menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari 
Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Siapa yang menceritakan 
kepadamu dari kalangan ulama bahwa tidak ada adzab hari 
naungan awan, maka dustakanlah dia.” 


Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, AW ,$ Sliz maa “Lalu mereka 
ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi awan,” ia berkata, 
“Yaitu kaum Syu'aib. Allah menahan awan dan angin dari 
mereka, maka mereka merasa sangat kepanasan. Allah lalu 
mengirim kepada mereka awan yang mengandung adzab. . 
Ketika mereka melihat awan tersebut, mereka pergi berlindung 
di bawahnya untuk mencari kesejukan, namun mereka justru 
disambar api, maka mereka binasa.”10? 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 252» Se 6625 at Peta masal 
“Lalu mereka ditimpa adzab pada hari mereka dinaungi 
awan. Sesungguhnya adzab itu adalah adzab hari yang 


1087 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/465), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2817), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (2/182). 

1038 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2815). 

1039 Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami. 








Surah Asy-Syu'araa" 


besar.” Ia berkata, "Allah mengirimkan segumpal awan 
kepada mereka dan mengirimkan matahari dengan panas yang 
hampir membakar apa pun yang ada di muka bumi. Mereka 
pun keluar mendatangi awan tersebut, hingga begitu mereka 
telah berkumpul semuanya, Allah lenyapkan awan tersebut 
| dari mereka dan Allah panaskan matahari atas mereka, 
sehingga mereka terbakar seperti terbakarnya belalang dalam 
kuali penggorengan.” 49 | . 
Firman-Nya, mz »y Sc 56 AI “Sesungguhnya adzab itu 
adalah adzab hari yang besar.” Maksudnya adalah, adzab hari yang 
berawan itu adalah satu hari siksaan yang besar bagi kaum Syu'aib. 


KA Ti 2 Tu KUE G NG 
LA IA bp ARI AT ana 3 


2 TO) Sr | 
. “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar 
terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka 
tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar 
Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” 
(Os. Asy-Sywaraa" (26): 190-191) 


. na Pa 


Takwil firman Allah: IS Y bh ABI KI NS 4 
(wy CN SA DI LG (Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar Ag Jkt (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan 
mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya T. uhanmu benar-benar 


Dialah Yang Maha Perkasa Sd Maha Penyayang) 


100 Ibnu Abu Hatim dalam tatirnya (02817). 


























Tafsir Ath-Thabari 


Maksudnya adalah, dalam penyiksaan Kami atas kaum Syu'aib 
pada hari berawan itu karena mereka. mendustakan nabi mereka, 
Syu'aib, terdapat bukti bagi kaummu, hai Muhammad, dan pengajaran 
bagi orang yang mau mengambil pengajaran, bahwa Sunnah Kami pada 
mereka terkait pendustaan mereka terhadapmu, sama seperti Sunnah 
Kami terhadap penduduk Al Aikah. £x45? MR! SK Kp “Tetapi 
kebanyakan mereka tidak beriman,” dalam ilmu Kami yang azali 
tentang mereka. K5 j9 “Dan sesungguhnya Tuhanmu,” hai 
Muhammad, KAI TH “Benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa,” 
dalam pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya. 4.3! “Lagi Maha 
Penyayang,” terhadap orang yang bertobat dari lak uk-makhluk-Nya 
dan kembali menaati-Nya. 


#50 Lane ON SAS 
AAN J wig 
“Dan sesungguhnya Al Mur "an ini benar-benar diturunkan 
oleh Tuhan Semesta Alam, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al 
Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu 
menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi 
peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 192-195) 


2 


Takwil firman Allah: Y NS VA II 

3 Ih mi 3 asi es (Dan beta Al 
Our'an ini NE Aa AS oleh Tuhan Semesta Alam, dia 
dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril, ke dalam hatimu 


Sa) 2 


701 


Surah Asy-Syu'araa" 





(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang- 
orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas) 


Huruf ha dalam lafazh Rp “Dan sesungguhnya Al Our'an, 
adalah kinayah Kg Si dalam ayat, sa 2 ya er L, “Dan sekali-kali 
tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang 
Maha Pemurah.” (Os. Asy-Syw'araa' (261: 5) 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26859. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 45 3x9 


“ 


Fi “Diturunkan oleh Tuhan Semesta Alam,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, Al Our'an ini. Te 


Para ahli gira'at berbeda tentang cara membaca firman-Nya, 
— pn A0 201 


Tai &dp “Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril). 
"Mayoritas ahli gira'at Hijaz dan Bashrah membacanya a35 
dengan takhfif (tanpa tasydid), ifa) “Ar-Ruh Al Amin (Jibril),” 
dengan rafa' (dhammah), yang maknanya adalah, Ruhul Aminlah yang 
membawa Al Our'an turun kepada Muhammad, yaitu Jibril. 


Mayoritas ahli na 'at Kufah membacanya ds 5 dengan huruf zai 
ber-tasydid 4! Z3 "| dengan nashab (pada huruf hay" y ang 


141 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/466), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya . 
(9/2817), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/187). 

142 Gira'at Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Hafsh adalah dengan takhfif (tidak 
ber-tasydid) J$ , dan SA C3! dengan baris rafa'. Artinya, Jibril datang 
membawanya, Argumentasi mereka yaitu firman Allah SWT. » 2 85 

K3» el “Katakanlah, “Ruhul Gudus (Jibril) menurunkan Al Our'an itu 
dari Tuhanmu'.” (Os. An-Nahl (16): 102) if gih Ab G A5 56 “Maka Jibril 
itu telah menurunkannya (Al Our'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah.” 
(Os. Al Bagarah (2: 97). Manakala pada dua tempat ini Jibril adalah pelaku 








Ma mean nnapa mn ama 2. H 





: Tafsir Ath-I habari 
maknanya adalah, Allah menurunkan Al Our'an kepada tm! 735, 
yaitu Jibril As. | 

Pendapat yang benar mengenai masalah ini menurut kami 


| adalah, kedua gira'at tersebut merupakan gira'at yang tersebar luas di 


kalangan ahli gira'at seluruh negeri, dan maknanya pun berdekatan. 


'Oleh karena itu, dengan gira'at manapun yang dipakai gari' dalam 


membacanya, berarti dia benar. Hal tersebut karena jika Ruhul Amin 
turun membawa Al Our'an kepada Muhammad, tentu ia tidak turun 
kecuali dengan perintah Allah kepadanya, dan orang yang beriman 
kepada Allah pasti tahu tentang hal itu. 

— Pendapat yang kami katakan, bahwa makna Ruhul Amin di sini 
adalah Jibril, sesuai dengan pendapat para ahli takwil. Mereka yang 
berpendapat demikian diantaranya yaitu: | 


. 26860. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 


Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 





berdasarkan ijma, mereka mengembalikan apa yang mereka perselisihkan 
kepada apa yang mereka sepakati. | 

Huruf ba dalam pada « berfungsi untuk menjadikannya sebagai ff'1 muta'addi 
(kata kerja yang membutuhkan objek -Ed), sebagaimana tasydid pada lafazh 
J3, adalah f1'1 muta'addi. , 

Sementara itu, ulama lain membacanya & J5 dengan tasydid, 1 25) dengan 
nashab. Maknanya adalah, Allah menurinkan Ruhul Amin untuk membawanya. 
Argumentasi mereka yaitu karena lafazh tersebut datang mengiringi kabar 
tentang penurunan Al Our'an, yaitu SA y5 3x3 Ay, “Dan sesungguhnya Al 
Our'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.” Lafazh AP) 
adalah mashdar (J') dengan tasydid. Seolah-olah kalimat Nail 4353 “Dia 
dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),”” kembali kepada kalam Allah 
sebelumnya supaya akhir kalimatnya menjadi selaras dengan redaksi awalnya, 
sebab ia berada dalam konteksnya. Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 520-521). 








Surah Asy-Syu'araa” 


Sai Da & S5 “Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin 
(Jibril),” ia berkata, “Maksudnya adalah Jibril.” 
26861. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar Pa aga 
kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, Dl Is 
Ini “Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin Pa 
“berkata, “Maksudnya adalah Jibril.” 4 


26862. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, «3 Si Da adalah 
Jibril.”1045 


26863. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, Sati w ia berkata, “Maksudnya 
. adalahJibril.” 46 


Firman-Nya, dh de “Ke dalam hatimu (Muhammad),” 
maksudnya adalah, Ruhul Amin membawanya turun lalu 
membacakannya kepadamu, hai Muhammad, hingga kau 
memahaminya dengan hatimu. 

Firman-Nya, tyil 52 53X “Agar kamu menjadi salah 
seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,” maksudnya 
| adalah, supaya kau menjadi golongan rasul-rasul Allah yang telah 
mengingatkan orang-orang yang diutus mereka kepadanya dari kaum 





143 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2817), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
tafsirnya (5/103), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/187). 

14 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/466) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2817). 

145 Yonu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2817). 

1086 Taid 


: 

















Tafsir Ath-Thabari 


mereka, lalu dengan Al Our'an ini kau mengingatkan kaummu yang 
mendustakan ayat-ayat Allah. 


Firman-Nya, cx4 £ Iegla “Dengan bahasa Arab yang jelas,” 
maksudnya adalah, supaya na mengingatkan kaummu dengan bahasa 
Arab yang jelas, yang nyata-nyata bagi orang yang mendengarnya 
bahwa itu adalah bahasa Arab. 


Huruf ba pada lafazh gizi, adalah shilah lafazh J5. Di sini 
Allah SWT menyebutkan bahwa Dia menurunkan Al Our'an dengan 
bahasa Arab yang nyata sebagai bentuk pemberitahuan dari-Nya kepada 
orang-orang musyrik Ouraisy bahwa Dia menurunkannya seperti 
demikian supaya mereka tidak berkata, “Al Our'an itu turun bukan 
dalam: bahasa kami, maka kami berpaling darinya dan tidak mau 
mendengarnya karena kami tidak memahaminya.” Ini merupakan 
| teguran keras bagi mereka. Allah SWT berfirman, FN So enkl 
Gpyaa xi BK yene “Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu 
peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah melainkan 'hereka 
selalu berpaling daripadanya” (Os. Asy-Syw'araa' (26): 5) Allah 
' kemudian berfirman, “Mereka berpaling darinya (Al Our'an) bukan 
karena mereka tidak memahami makna-maknanya, karena Al Our'an 
merupakan kalam Allah yang dibawa turun oleh Ruhul Amin dengan 
bahasa mereka, bahasa Arab. Mereka berpaling darinya karena mereka 
mendustakannya dan merasa angkuh.” 
Firman-Nya, 35073 au 3 eta se “Sungguh 
mereka telah mendustakan (Al Our'an), Lan kelak akan datang 


kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka 
perolok-olokan.” (Os. Asy-Syu'araa' (26): 6) Sebagaimana telah datang 


| kepada umat-umat yang Kami ceritakan kisah-kisahnya dalam surah ini, 


ketika mereka mendustakan rasul- rasul mek, berita-berita yang 
tadinya mereka dustakan. 








OI FE KU KA KO 3 3 
ca ae ena ON smk SI 
WE a33 O MN is KK 
Opakitaa 
“Dan sesungguhnya Al Our'an itu benar-benar (tersebut) 
dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak 
cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani 
Israil mengetahuinya? Dan kalau Al Our" an itu Kami 
turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, 
lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir): 
niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya. | 
Demikianlah Kami masukkan Al Our"an ke dalam hati 
orang-orang yang durhaka. Mereka tidak beriman 
kepadanya, hingga mereka melihat adzab yang pedih.” 
” (Os. Asy-Syu'araa” (261: 196-201) 


2 


Takwil firman Allah: AJ IKA KO A5 HN 8 IS 
aa ANK Ag LAIN san ID Ie: Naa 
BE ia Ga aa GI O sap ena JK SS 
(O' ai (Dan sesungguhnya Al Our'an itu benar-benar mena 
dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup 
menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil ' 
mengetahuinya? Dan kalau Al Our'an itu Kami turunkan kepada 
salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya 
kepada mereka forang-orang kafirj: niscaya mereka tidak akan 
beriman kepadanya. Demikianlah Kami masukkan Al Our'an ke 











Tafsir Ath-Thabari 


dalam hati orang-orang yang durhaka. Mereka tidak beriman 
kepadanya, hingga mereka melihat adzab yang pedih) 


Firman-Nya, Aru 8 JH “Dan sesungguhnya Al Our'an itu 
benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang dahulu,” 
maksudnya adalah, terdapat di dalam kitab-kitab orang dahulu. Ini 
merupakan kalimat umum, tetapi maknanya khusus. Makna sebenarnya 
yaitu, sesungguhnya Al Our'an ini terdapat dalam sebagian kitab orang 
dahulu, maksudnya nama dan kabarnya terdapat dalam sebagian wahyu 
yang diturunkan kepada sebagian rasul-Nya. 


Firman-Nya, bisu CA LA OA An Ji “Dan apakah tidak 
cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil 
mengetahuinya? "Maksudnya adalah, bukankah mereka yang berpaling 
dari peringatan Tuhanmu yang datang kepadamu itu, hai Muhammad, 
. memiliki bukti bahwa kau adalah utusan Tuhan Semesta Alam, dan 
para ulama bani Israil mengetahui hakikat kebenarannya? 


Ada yang berpendapat bahwa makna ulama bani Terail dfi sini 
adalah Abdullah bin Salam dan orang-orang semisalnya dari kalangan 
banu Israil yang beriman kepada Rasulullah SAW pada masanya. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26864. Muhammad bin Sa'ad. menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Aan ken Keale hda 3x F' & 4 “Dan apakah tidak cukup 
menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil 
mengetahuinya?” Ia berkata, “Tadinya Abdullah bin Salam 
termasuk ulama bani Israil, dan termasuk orang terbaik di 
antara mereka. Lalu ia beriman kepada kitab Muhammad 
SAW. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, xkc aki Fi 
AA ken CAN 4 “Dan apakah tidak cukup menjadi. bukti 


Surah Asy-Syu'araa” 


26865. 


26866. 





bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil mengetahuinya?" 
Serta orang-orang terbaik di antara mereka.”'”7 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, J4) «5: Gie 

“Para ulama bani Israil,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
Abdullah bin Salam dan lain-lain dari kalangan ulama 
mereka.” | “ | | 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 4k Fs K4 “Dan 
apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka,” ia berkata: 
Muhammad berkata, “Lafazh X4s:4 maksudnya adalah an 


| S5 ywrrafahu “diketahui oleh Jbalap le Para ulama bani 


26867. 


Israil'.” | 

Ibnu Juraij berkata: Lafazh Jirelup file "Para ulama bani 
Israil,” maksudnya adalah Abdullah bin Salam dan lalin-lain 
dari kalangan ulama mereka.” 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, Jaka Eri 
Bika EK Xu “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti 
bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil mengetahuinya?” 
Ia berkata, “Bukankah sang nabi memiliki bukti, tanda bahwa 


147 Yynu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2820). 
108 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2819). 
149 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 514). 


708 











Tafsir AthThabari 


para ulama bani Israil telah mengetahui bahwa mereka 
mendapatinya tertulis di dalam kitab-kitab yang ada pada 
mereka.”1950 

» K PeaTad » 


Firman-Nya, demi Gam a35 J3 “Dan kalau Al Our'an itu 
Kami turunkan kepada salah seorang. dai golongan bukan Arab.” 
Maksudnya adalah, seandainya Kami menurunkan Al Our'an ini 
kepada sebagian hewan yang tidak bisa bertutur. 


Disebutkan 31 jas dp “Dari golongan bukan Arab,” dan 
bukannya daa Jani «d£, karena jika orang Arab menyebut seorang 
lelaki dengan istilah a jam dan tidak fasih berbahasa Arab, maka 
mereka mengatakan “abi Je 5 Ma, untuk perempuan yaitu aah da 

samp , dan untuk plural yaitu Ren Tn y3 sya. Jika yang 
dimaksudkan fa: dengannya)'! adalah makna ini, maka baik orang 
Arab maupun a'jam bisa disifatkan dengan a'jam: karena maknanya 
adalah, dia tidak fasih bahasanya, dan bisa jadi dia seperti demikian, 
padahal dia termasuk orang Arab. Sebagaimana ucapan penyair'berikut 


ini: | 
PT, So 0 KA na 3 id at” 0 
SEN Aya Ly Bar Yi uga 


“Dari Wa'il tak ada satu kampung pun yang menyamai 


mereka, baik dari kalangan Arab maupun A'jam (non-Arab). 


Adapun jika yang dimaksud dengannya adalah pengaitan 
seseorang kepada asal-usulnya dari kalangan A'jam (non-Arab), bukan - 
menyifatkannya dengan tidak fasih bahasanya, maka dikatakan da3 tia 
$ -. ae. ye g 


s3, Ulazus 0S OA, nb 2:3 Ip, sebagaimana dikatakan, 4 £, 
OP, bego Fika dikatakan RE Jah ida, Ipa anta Kep 


1050 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/467) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2820). 

1081 Tidak tertera dalam manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah lain. 

1052 Abu Ubaidah dalam Majaz Al Our 'an (2/92). 





Surah Asy-Syu'araa' 


asal dirinya, sebagaimana dikatakan kepada orang kulit merah, Ida 
Pp & PA. Sebagaimana perkataan Al Ajjaj berikut ini: 
SIP LAYAN, 


“Masa itu berputar mengitari manusia.” 


“- Makna lafazh « 18, nisbat kepada perbuatan dirinya sendiri. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26868. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Musa, ia 
berkata, “Aku pernah wukuf di samping Aan bin Muthi di 
Arafah. Lalu ia membaca ayat, PAD janet 1 Hi md 3 5 
Gea he NC eele “Dan kalau Al gur'an itu Kami 
turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, 
lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir): 
niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya,” berkata, 
“Seandainya Al Our'an itu turun kepada untaku ini, lalu ia 
(untaku) membacakannya, mereka tetap tidak akan beriman 
. kepadanya. TEGa Ag IS da “Mengapa tidak dijelaskan 
ayat-ayatnya?” (Os. Fushshilat (41): 44) sehingga orang Arab 
maupun A'jam “dapat memahaminya, sekiranya Kami 
.« melakukan hal tersebut.” 

26869. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Daud 
bin Abu Hind berkata dari Muhammad bin Abu Musa, bahwa 
Abdullah bin Muthi pernah wukuf di Arafah. Lalu ia membaca 


1053 Yni adalah satu bait dari Rajaz. 
1058 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2820). 











Tafsir Ath-Thabari 
ayat, KST Es 3, “Dan kalau Al Gur'an itu Kami 
turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab.” 
Ia membacakannya kepada mereka. Lalu ia berkata, “Untaku 
ini A'jam. Seandainya Al Our'an diturunkan kepada untaku 
ini, maka mereka tidak akan beriman kepadanya. sur 

Diriwayatkan dari Oatadah mengenai hal tersebut, sebogalinanA 
riwayat berikut ini: 


26870. Al Hasan menceritakan kepada kam: ja berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Gatadah, tentang ayat,” 25 Kis 3, 
Susi “Dan kalau Al Our'an itu Kami turunkan kepada 
salah seorang dari golongan bukan Arab,” ia berkata, 
“Seandainya Allah menurunkannya kepada seorang orang 
A'jam, tentu mereka adalah orang yang paling merugi 


dengannya, karena mereka tidak menga Dahasa 
A'jam. »1056 





Pendapat yang kami sebutkan dari Oatadah ini merupakan 
pendapat yang tidak beralasan, karena ia mengarahkan makna lafazh 
ayat tersebut menjadi, seandainya Kami menurunkannya kepada 
seorang orang A'jam (non-Arab). Sementara itu, ayat, sam x35 35 
Sri “Dan kalau Al Our'an itu Kami turunkan kepada salah 
seorang dari golongan bukan Arab,” maknanya adalah, seandainya Al 
Our'an yang berbahasa Arab ini Kami turunkan kepada seekor ternak 
yang termasuk A'jam, atau kepada sebagian yang tidak fasih 
bahasanya. Allah tidak berfirman, te2&! 305 '$3 “Dan kalau Al Our'an 
itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,” 


1055 bi d | i 
1056 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/467) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2820). 


711 | 








Surah Asy-Syu'araa" 





Jika bunyi ayat seperti ini, maka takwil kalimatnya adalah pendapat 


. yang diungkapkan (oleh Oatadah) tadi. 


Ateh, 


Firman-Nya, ai as “Lalu ia membacakannya kepada 
mereka (orang-orang kafir),” maksudnya adalah, lalu ia membacakan 
Al Our'an ini kepada orang-orang kafir dari kaummu, hai Muhammad, 
yang, telah Aku pastikan bahwa mereka tidak akan beriman kepada 
yang A'jam itu. | 

Firman-Nya, Gu » Gb C “Niscaya mereka tidak akan 


— beriman kepadanya,” maksudnya adalah, sekali-kali mereka tidak akan 


beriman dengannya, karena mereka dalam ilmu-Ku yang azali telah 
tetap sebagai orang yang sengsara. Ini merupakan hiburan dari Allah 
untuk Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kaumnya, supaya 
beliau tidak terlalu sedih dengan berpalingnya mereka darinya dan dari 
mendengarkan Al Our'an, karena tadinya beliau sangat berharap 
mereka mau menerimanya dan masuk ke dalam dakwahnya. Allah telah 
mencela beliau C1 keinginan tersebut dengan firman-Nya, — Pai 
Gabe 13355 Y HE “Boleh jadi kamu (Muhammad) akan 
membinasakan AA karena mereka tidak beriman.” (Os. Asy- 
Syu'araa' (26): 3) 


Kemudian Allah betiman memutus harapan beliau dari 
keimanan mereka, bahwa mereka akan binasa dengan hal-hal 
semisalnya, sebagaimana binasanya sebagian umat yang telah Dia 
ceritakan kisah-kisahnya kepada mereka dalam surah ini, sam bd 3 
Sumeii “Dan kalau Al Gur'an itu Kami turunkan kepada salah 
seorang dari golongan bukan Arab,” hai Muhammad, bukan 
kepadamu, sebab kau seorang lelaki dari kalangan mereka, dan mereka 
berkata kepadamu, “Kau tidak lain hanya seorang manusia seperti kami, 
kenapa tidak turun malaikat membawanya?” Lalu orang A'jam itu 
membacakan Al Our'an ini kepada mereka, sementara mereka tidak 
memiliki alasan untuk membantah kebenarannya, mereka tidak akan 


| 712 





"Tafsir Ath-Thabari 





mempercayainya. Oleh karena itu, kurangilah ara kuatmu 
terhadap keimanan mereka kepadanya. | 


Allah SWT lalu menceritakan kesengsaraan yang telah 
ditetapkan atas orang-orang musyrik, “Sebagaimana Kami telah 
menetapkan atas mereka bahwa mereka tidak akan beriman kepada Al 
Ouran.” KAI gas G5 Ip “Dan kalau Al Our'an:itu Kami 
turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,” lalu ia 
(orang A'jam) membacakannya kepada mereka, KE NS 
“Demikianlah Kami masukkan Al Our 'an,” pendustaan dan kekafiran 
Lap 33 9 “Ke dalam hati orang- orang yang durha 

Huruf ha dalam lafazh XX kembali kepada lafazh 135 & 
rak »» “Mereka tidak akan beriman kepadanya.” Seolah-olah Allah 
berfirman, “Seperti demikianlah Kami masukkan ke dalam hati orang- 
orang durhaka itu keengganan beriman kepada Al Our'an.” : 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli Aa 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26871. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, REAK 
“Demikianlah Kami masukkan Al Dur « an,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah kekafiran Lnopa s3 G Ke dalam hati 
orang- orang yang durhaka” 7 


26872. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, YAI yi 9 LX AS 
NA am Gap “Demikianlah Kami masukkan Al 


1057 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 514), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(4/188), dan Ibnu Abu Hatim dalam nanya pam Tangan sea 5, ee 
“kesyirikan”. . 








Surah Asy-Syu'araa'" 


— Our'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka. Mereka 
tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat adzab yang 
pedih.” 


26873. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Zaid bin Abu 
Az-Zarga menceritakan kepada kami" dari Sufyan, dari 
“ss Humaid, dari Al Hasan, tentang ayat, ya 8 KEP as 
"mp3 “Demikianlah Kami masukkan Al Our'an ke dalam 
hati orang-orang yang durhaka,” ia berkata, “Maksudnya 

adalah, Kami menciptakannya.”!059 


26874.  ...ia berkata: Zaid menceritakan kepada kami dari Hammad bin 
Salamah, dari Humaid, ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Al Hasan di rumah Abu Khalifah tentang firman Allah, 

PA SU IIS. WK “Demikianlah Kami masukkan Al 
Our an ke dalam hati orang-orang yang durhaka,” ja berkata, 
“Maksudnya adalah kesyirikan, Dia memasukkannya ke dalam 
hati mereka.”1060 


“Firman-Nya, LIS LO G5 Sak GAB I “Mereka tidak 
beriman kepadanya, hingga mereka melihat adzab yang pedih.” 
Maksudnya adalah, Kami melakukan hal tersebut terhadap mereka 
supaya mereka tidak mempercayai Al Our'an ini hingga mereka 
— melihat adzab yang pedih di dunia ini, sebagaimana umat-umat yang 
telah Kami ceritakan kisah-kisahnya dalam surah ini melihatnya. 

Di-rafa -kannya lafazh 248 Y “Mereka tidak beriman," 
karena orang Arab jika meletakkan Y pada tempat seperti ini, terkadang 
men-jazam-kan kata sesudahnya, dan terkadang me-rafa'-kannya. 


1058 Vhemikian yang tertera dalam seluruh naskah. Atsar ini disebutkan bersumber 
dari Abu Zaid pada Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2821), dan sesudah 
akhir ayat ia berkata, “Kesyirikan.” 

1089 K ami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami. 

1060 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (7/258), surah Al Hijr ayat 10, dan Al Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tanzil (4/277). 











Tafsir Ath-Thabari - 


Mereka mengatakan cats Y In Hay) “aku ikat kuda itu agar ia tidak 
lepas”, PSN Y didi EAST “aku kencangkan ikatan itu supaya tidak 
lepas”, dengan jazam dan rafa' (dis 1 - tizs Y dan JAN — Ja). 
Mereka mengatakan demikian karena takwil kalimat tersebut yaitu d ol 
Jadi adi Sate “jika aku tidak mengencangkan ikatan itu, ia lepas”. Jadi, 
jazam-nya adalah menurut takwil, sedangkan rafa'-nya adalah dengan 
amil jazam yang tidak zhahir. Bukti pendukung atas jazam pada lafazh 

tersebut diantaranya ucapan penyair berikut ini: dadi | 


PAI SAY GG Ca EN PK aa KA 
“Seandainya ketika mendatangi kami kau berusaha melihat kami, 
atau kau datangi kami Bia kaki supaya Persia tidak tahu. 2 


Atau ucapan penyair lain:106 
Ka ina 5 ph Pa Huta s, PE 
3 ES INN WS SAY ana Wi 


“Selama kalian memenuhi perutnya, ia tidak akan mau pergi 


Oleh karena itu, penuhilah isi perutnya dan jadikanlah tirai sebagai 
selimut " & 


yana MAA 25 Ia daa) AL Par II 2G 
O dun 





1061 Aku tidak menemukan siapa yang mengucapkannya. 

102 AJ Farra dalam Ma'ani Al Our'an (2/284). 

1063 Aku tidak menemukan siapa yang mengucapkannya. | 

1064 AJ Farra dalam Ma'ani Al Our'an (2/284). Lafazh Wi (& artinya menahannya 
jangan sampai mendatangi air. Lafazh diset artinya timba besar. Lihat Lisan Al 
Arab (entri: & dan Je). 


115. 





Surah Asy-Syu'araa' 


“Maka datanglah adzab kepada mereka dengan mendadak, 
sedang mereka tidak menyadarinya, lalu mereka berkata, 
“Apakah kami dapat diberi tangguh?” Maka apakah mereka 
meminta supaya disegerakan adzab Kami?” 

(Os. Asy-Sywaraa” (261: 202-204) 


— Takwil firman Allah: 22 IR SY AE an ne 5 
(y ala WISASI (Gp 2762 (Maka datanglah Ha aan mereka 
dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya, lalu mereka 
berkata, “Apakah kami dapat diberi tangguh?” Maka apakah mereka 
meminta supaya disegerakan adzab Kami?) 


Maksudnya adalah, lalu datanglah kepada mereka yang 
mendustakan Al Ouran itu adzab yang pedih Pe “Dengan 
mendadak,” secara tiba-tiba, Lag Y Per “Sedang mereka tidak 
menyadarinya,” tidak mengetahui akan kedatangannya sebelum itu 
hingga tiba-tiba ia (adzab) datang mengejutkan mereka. 133 “Lalu 
mereka berkata,” ketika adzab itu datang tiba-tiba kepada mereka. js 
osE254 “Apakah kami dapat diberi tangguh?” Apakah adzab itu 
bisa ditunda dari kita, dan ajal kita ditangguhkan, supaya kita bisa 
bertobat dan kembali kepada Allah dari kesyirikan dan kekafiran 
kepada Allah, lalu kita kembali beriman kepada-Nya dan kembali 
menaati-Nya? 


AR 00 


Firman-Nya, Oylomus Lliasl “Maka apakah mereka meminta 
. supaya disegerakan adzab kami? "Maksudnya adalah, apakah mereka 
yang musyrik itu meminta percepatan adzab Kami dengan perkataan 
mereka, “Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kau jatuhkan 
langit atas kami berkeping-keping.” 

















. Tafsir Ath-Thabari 


Ke P3 red -X 2205 o.. Ai 


KI aan 1361 Ca bar MS YEN 


(Oa pa 3G an UK UEA | 
“Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada 
mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang 
kepada mereka adzab yang telah diancamkan kepada 
mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka 
selalu Menma (Os. Asy-Sywaraa” (261: 205-207) 


1h 


Takwil firman Allah: see Ca LN 
Oo KE Para AC) Lose» (Maka bagaimana 
he an: jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup 
bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka adzab yang telah 
diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa 
yang mereka selalu menikmatinya) | Pa 

Maksudnya adalah, lalu datanglah adzab yang telah dijanjikan 
kepada mereka atas kekafiran mereka dengan ayat-ayat Kami dan 
pendustaan mereka terhadap rasul-rasul Kami. Apa gunanya Kami 
menunda dari mereka ajal-ajal mereka dan kesenangan hidup yang 
Kami berikan kepada mereka ketika mereka tidak bertobat dari 
kesyirikan mereka? Bukankah kesenangan hidup yang Kami berikan 
kepada mereka itu hanya membuat mereka semakin rusak? Apakah | 
berguna bagi mereka sedikit pun? Bahkan itu memudharatkan mereka 
dengan semakin bertambahnya dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan 
mereka dibanding mereka tidak diberikan kenikmatan hidup. 


26875. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
PL GG 


— tentang firman Allah, See HSxd0| G3 “Maka bagaimana 
pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan 





Surah Asy-Syu'araa" 


hidup bertahun-tahun.” Sampai firman-Nya, 136 yaaa PAKA L 

, ran “Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang 
mereka selalu menikmatinya.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, 
mereka tetap kafir.”1068 


(SD Ia LD aR UN n KAT 
HA GA TA YA 3) Inda By ES 
| OI Di HA ep & 


“Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, 
melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi 
peringatanz untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali 
tidak berlaku zhalim. Dan Al Our'an itu bukanlah dibawa 
-.turun oleh syetan-syetan. Dan tidaklah patut mereka 
membawa turun Al Our'an itu, dan mereka pun tidak 
akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan 
daripada mendengar Al (Jur'an itu.” | 

(Os. ena te (261: 208-212) 


Takwil firman Allah: C5 P MU) Knp oa SA G3 

HAN BS ARGO ae » SR MO) Inai Et 
Oka Kg cg (Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri 

. pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi 
peringatan: untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak 
berlaku zhalim. Dan Al Our'an itu bukanlah dibawa turun oleh 
syetan-syetan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Our'an 


1065 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2823). 














Tafsir Ath-Thabari 


itu, dan mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar- 
benar mn daripada mendengar Al Our'an itu) 


an Kal G5 “Dan Kami tidak membinasakan sesuatu 
negeri Pa 2 dar negeri-negeri yang telah Kami sebutkan dalam surah 
ini. dyyks Sa “Melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang 
Na peringatan,” kecuali setelah Kami utus kepada mereka rasul- 
rasul yang memperingatkan mereka akan siksaan Kami atas kekafiran 
mereka dan kemurkaan Kami terhaap mereka. PKS “Untuk menjadi 
peringatan.” Maksudnya, kecuali negeri-negeri itu memiliki para 
pemberi peringatan yang memperingatkan mereka, sebagai peringatan 
bagi mereka atas apa yang mengandung keselamatan bagi mereka dari 
adzab Kami. 
Pada lafazh «s,53 terdapat dua bentuk i'rab: 
Pertama: nashab sebagai mashdar dari lafazh 3US, 
sebagaimana telah kujelaskan. At 
Kedua: rafa' sebagai mubtada,'98 seolah-olah dikatakan 15,53 
. “peringatan-Ku” 
Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26876. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, LC, 
B3 Yibid AJ ISS os (Kit “Dan Kami tidak 
membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada 
baginya orang-orang yang memberi peringatan, untuk 
menjadi peringatan,” ia berkata, “Maksudnya adalah para 
rasul.” | | | 


1066 Yihat Al Farra dalam Ma'ani Al Dur an ba dan Ina mitnyah dalam Al 
Muharrar Al Wajiz (4/244). 








Surah Asy-Syu'araa” 


Ibnu Juraij berkata, “Firman-Nya, S3 Untuk menjadi 
peringatan', maksudnya adalah para rasul.”1067 
Firman-Nya, Sub 4253 “Dan Kami sekali-kali tidak berlaku 
zhalim,” maksudnya adalah, Kami tidak menzhalimi mereka dalam 
menyiksa dan membinasakan mereka, karena Kami hanya 
' membinasakan mereka —ketika mereka telah durhaka terhadap Kami, 
kufur akan nikmat-nikmat. Kami, dan menyembah selain Kami— 
sesudah memperingatkan mereka dan mengirimkan bukti-bukti kepada 
mereka bahwa hal itu tidak layak mereka lakukan. Namun mereka tetap 
enggan dan tenggelam dalam kesesatan. 


Tera 


Firman-Nya, Indar Aa II Lk, “Dan Al Our'an itu hakandah 
dibawa turun oleh syetan-syetan,” maksudnya adalah, Al Our'an ini 
bukanlah diturunkan oleh syetan-syetan kepada Muhammad, melainkan 
turun dibawa oleh Ruhul Amin. 


rd ate 


Firman-Nya, - Ja L, “Dan tidaklah patut mereka,” 
maksudnya adalah, tidaklah layak bagi syetan-syetan untuk 
membawanya (Al Our'an) turun kepadanya (Rasulullah SAW), dan hal 
tersebut tidak pantas bagi mereka. 

Firman-Nya, Sabi5 U, “Dan mereka pun tidak akan 
Kuasa,” maksudnya adalah, mereka juga memang tidak sanggup 
membawanya turun, karena mereka tidak bisa sampai mendengarnya di 
. tempat keberadaannya di langit. 

Firman-Nya, Ana CN 2 HE “Sesungguhnya mereka 
benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Ouran itu,” 
maksudnya adalah, sesungguhnya syetan-syetan itu dijauhkan dari 
mendengar Al Our'an di tempat keberadaannya di langit, maka 
bagaimana bisa mereka membawanya turun? 


107 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2824). 














Tafsir Ath-Thabari 





Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu: 


26877. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 4 o IK Ls 
Inda AI “Dan Al Our'an itu bukanlah dibawa turun oleh 
syetan- syetan,” ia berkata, “Maksudnya adalah Al Our'an.” 
Tentang firman-Nya, 53529 Dg 2 “Sesungguhnya 
mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al 
Our'an itu,” ia berkata,” “Maksudnya adalah dari 
mendengarnya di langit.”168 


26878. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
— menceritakan kepadaku dari Ma'mar, dari Oatadah, ungkapan 
senada, hanya saja ia berkata, “Dari Duh si Al 
Our an: 1069 
Para ahli gira'at sepakat Pa MN Ink Ula ESL, dengan 
huruf ta dan rafa' pada huruf nun, karena huruf nun tersebut merupakan 
nun asli. Bentuk tunggalnya yaitu Ola, sebagaimana 59Ceg! bentuk 
tunggalnya yaitu Oku 


Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa ia pernah membacanya ( P3 y 
OPEN 4 s9)! dan gira'at tersebut Iahn (keliru), serta menyiratkan 
jika valid darinya— bahwa bandingannya adalah lafazh Gak dan 
Ka se jl, dan makna yang demikian itu jauh dari ini. : 








1088 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/468) dengan redaksi yang sama, dan Ibnu Abu 
Hatim dalam tafsirnya (9/2824), akan tetapi ia beerkata, “Kitab Allah.” 

18 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/468), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun 
(4/188), dan Al Ourthubi dalam tafsirnya (13/142). 

170 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/25), ia berkata, “Ini adalah gira'at 
yang ditolak.” Abu Hatim berkata, “Itu adalah kekeliruan darinya atau atasnya. 
Ats-Tsa'labi juga meriwayatkannya dari Ibnu As-Sumaifi.” 








. Surah Asy-Syw'araa”" 


Sin33 31 MU na Ga GK TA IN ES 
KN BA j3 IA ja O SAN 
“Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang 
lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk 
— orang-orang yang diadzab. Dan berilah peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu 
terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang 
yang beriman.” (Ms. Asy-Syw'araa” (261: 213-215) 


2 PL PE at 


0 Takwil firman Allah: (C3) Ipad ja IS al Fu 3 
janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping 
Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diadzab. 
Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, 
dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, 
yaitu orang-orang yang beriman) 


| Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, &£55 
“Maka janganlah kamu menyeru (menyembah),” hai Muhammad. Piya 
SEK GI) “Tuhan yang lain di samping Allah,” sambil menyembah- 
Nya. inaad Sa G3 “Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang 
yang. diadzab.” Sebagaimana yang menimpa mereka yang menentang 
, perintah Kami dan menyembah selain Kami. Ly Ni Sixs2 5x1 “Dan 
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” jangan 
sampai adzab Kami menimpa mereka disebabkan kekafiran mereka. 


Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, beliau memulai 
dakwahnya dari keturunan kakeknya, Abdul Muthallib. Riwayat yang 
. menyebutkan demikian diantaranya yaitu: 








26879. 


26880. 


26881. 


26882. 





Tafsir Ath-Thabari 


Ahmad bin Al Migdam menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami dari 
ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, “Ketika turun ayat, Sah 
HN Sixs2 “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu Lang terdekat”, Rasulullah SAW berkata, 'Hai 
Shafiyyah binti Abdul Muthallib, hai Fathimah binti 
Muhammad, hai “anak keturunan Abdul Muthallib, 
sesungguhnya aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan 
kalian dari Allah. Pintalah kepadaku apa pun yang kalian mau 
dari hartaku' 


Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku dan 
Yunus bin Bukair menceritakan kepadaku dari Hisyam bin 
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dari Rasulullah SAW, 

dengan riwayat yang sama. 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata--Hikam 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah menceritakan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata, 
“Ketika turun ayat, Li CAN ESA 'Dan berilah 
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”, Nabi 
SAW bersabda, “Hai Fathimah binti Muhammad, hai 
Shaftyyah binti Abdul Muthallib'. Kemudian ia (Hisyam) 
menyebutkan ungkapan senada seperi hadits Ibnu Al 
Migdam.”1072 


Yunus bin Abdul A'la menceritakan Lopedaki, ia berkata: 
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ugail berkata: 


107! Muslim dalam shahihnya (205), At-Tirmidzi dalam As-Sunan (2310), An- 
Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (6475), Ahmad dalam musnadnya 6 136), 
» dan-Al Baihagi dalam As-Sunan (6/280). 
1072 AJ Baihagi dalam As-Sunan (6/280) dan Ibnu Mandah dalam A1 Iman-2!882). 





Surah Asy-Syw'araa” 


26883. 


Az-Zuhri menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Al 
Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan 
bahwa Abu Hurairah berkata, “Ketika turun ayat kepada 
beliau, GAN Dip TAG Dan berilah peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang terdekat”, Rasulullah SAW bersabda 
“Hai sekalian kaum Ouraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, 


“karena aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkan kalian dari 
— Allah. .Hai bani Abdu Manaf, aku sedikit pun tidak bisa 


menyelamatkan kalian dari Allah. Hai Abbas bin Abdul 
Muthallib, aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu dari 
Allah. Hai Fathimah binti Rasulullah, aku sedikit pun tidak 
bisa menyelamatkanmu dari Allah. Pintalah kepadaku apa pun 
yang kau mau, aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu 
. dari Allah: 13 


,Muhammad bin Abdul Malik menceritakan berada ia 


berkata: Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia berkata: 
Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman 


. mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, “Ketika 


turun ayatm HN ipa Sah "Dan berilah peringatan 
kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” kepada beliau, 
beliau bersabda, , Hai sekalian kaum Guraisy, tebuslah diri 
kalian dari Allah”. Kemudian ia menyebutkan ungkapan 
senada seperti hadits Yunus dari Salamah. Hanya saja, ada 
tambahan, 'Hai Shafiyyah bibi Rasulullah, aku sedikit pun 





1073 Muslim dalam shahihnya (206), Ibnu Hibban dalam shahihnya (14/486), Ad- 

— Darimi dalam As-Sunan (2/395), An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (6473), 
Al Baihagi dalam As-Sunan (6/280), dan Abu Awanah dalam musnadnya 
(1/89). 





26884. 


26885. 





Tafsir Ath-Thabari 


tidak bisa menyelamatkanmu “dari Allah. Ia tidak 
menyebutkan Fathimah dalam haditsnya.”'74 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah bin Ruh 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ugail berkata: Ibnu 
Syihab menceritakan kepadaku, bahwa ketika turun ayat, Sat 
Luas Sina “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat,” kepada Rasulullah SAW, beliau 
mengumpulkan kaum Ouraisy, kemudian bersabda, “Apakah 
aku ini orang asing di antara kalian?” Mereka menjawab, 
“Tidak, kau tidak lain anak saudari kami, kau tidak lain dari 
golongan kami.” Rasulullah SAW lalu menasihati mereka. 
Kemudian pada akhir ucapannya beliau bersabda, “Aku tidak 
tahu apa yang datang kepada orang-orang pada Hari Kiamat 
ketika mereka membawa akhirat, sementara kalian datang 
kepadaku membawa dunia. ”' "5 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu: Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan 
kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab 
dan Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku 
bahwa Abu Hurairah, ia berkata, “Ketika turun kepada beliau 
ayat, HI Sip Sah Dan berilah peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang terdekat”, beliau SAW bersabda, "Hai 
sekalian kaum Ouraisy, tebuslah diri kalian dari neraka, aku 
sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu dari Allah. Hai anak 
keturunan Abdul Muthallib, aku sedikit pun tidak bisa 
menyelamatkan kalian dari Allah. Hai Abbas bin Abdul 


1074 Al Bukhari dalam At-Tarikh Ash-Shaghir (1/15). 

175 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi 
yang ada pada kami. Namun ada yang menyebutkannya dengan redaksi senada, 
yaitu Ma'mar bin Rasyid dalam jami'nya (11/56), Ath-Thabrani dalam A4! 
Ausath (3/83), dan Al Mundzir dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3/141). 





Surah Asy-Syu'araa" 


26886. 


26887. 





Muthallib, aku sedikit pun tidak bisa menyelamatkanmu dari 
Allah. Hai Shafiyyah bibi Rasulullah, aku sedikit pun tidak 
bisa menyelamatkanmu dari Allah. Hai Fathimah binti 
Muhammad, pintalah kepadaku apa pun yang kau mau, 
karena aku sedikit pun tidak bisa. se sik dari 


. Allah. »1076 


Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, “ia berkata: Al 
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 


' mendengar Al Hajjaj menceritakan dari Abdul Malik bin 


Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
SAW, bahwa tatkala Allah menurunkan ayat, Sip SG 

Hi “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu 
yang terdekat,” Rasulullah SAW berkata, “Hai sekalian kaum 
Ouraisy, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Hai Fathimah 
binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari neraka. 
Ketahuilah, kalian memiliki ikatan rahim yang - kelak aku 
sambungkan ikatannya. "7 


Abu Kuraib menesntakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Salamah menceritakan kepada kami dari Zaidah, dari Abdul 
Malik bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, 
ia berkata, “Ketika turun ayat, HN Sini Sa “Dan 
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, 

Rasulullah SAW memanggil orang-orang Ouraisy, baik 


. kerabat dekat maupun jauh, lalu beliau bersabda, “Hai sekalian 


kaum Ouraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Hai sekalian 
anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Hai sekalian'anak keturunan 
Abdu Manaf. Hai sekalian anak keturunan Hasyim. Hai 


1976 Aj Bukhari dalam shahihnya (2602), An-Nasa'i dalam As-Sunan (6/249), Al 
Baihagi dalam As-Sunan (6/280), dan Ibnu Hibban dalam shahihnya (14/486). 

1077 An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (4671) dan Ahmad dalam musnadnya 
(2/419) dengan sanad yang sama dan redaksi yang panjang. 














26888. 


26889. 





Tafsir AthThabari 


sekalian anak keturunan Abdul Muthallib'. Kemudian beliau 
berkata kepada mereka semua, “Selamatkanlah diri kalian dari 
neraka. Hai Fathimah binti Muhammad, selamatkanlah 
dirimu dari neraka. Aku sedikit pun fidak bisa menyelamatkan 
kalian dari Allah. Ketahuilah, kalian memiliki ikatan rahim 


yang kelak aku sambungkan ikatannya' 3 


Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 


Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: 


Abu Ustman menceritakan kepada kami dari Zuhair bin Amru 
dan Oubaishah bin Makharig, mereka berdua berkata: Allah 
menurunkan ayat, LN Ssxs2 Sal “Dan berilah 

peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” kepada 
Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu naik ke sebuah bukit 

batu, dan naik ke atas sebuah batu yang paling tinggi. 

Kemudian beliau bersabda, “Hai keluarga Abdu Manaf! 4 
aletcp11079 Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan. 

Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan kalian 
adalah seperti seorang lelaki yang kedatangan pasukan. Lalu 

dia takut akan keselamatan keluarganya, sehingga dia 

mengawasi mereka. Lalu dia khawatir mereka mendahuluinya 

kepada keluarganya, sehingga dia meneriaki mereka 

(keluarganya), #-p G “ Atau sebagaimana sabda beliau." 


Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Wahab dan Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami dari Auf, dari Gasamah bin Zuhair, 
ja berkata: Telah sampai kabar kepadaku bahwa ketika turun 


1078 Muslim dalam shahihnya (204). 

107? YYngkapan peringatan. Kira-kira maknanya yaitu: waspadalah!—Penj. 

1080 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2826) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6/324), ia menukilnya dari Ahmad, Abdu bin Humaid, Al Bukhari, 
Muslim, dan lain-lain. 





Surah Asy-Syu'araa”" 


26890. 


26891. 


26892. 


2& 22 tt 


ayat, Lai Lipa 22 5x “Dan berilah peringatan kepada 
kerabat-kerabatmu yang terdekat,” kepada Rasulullah SAW, 
beliau meletakkan jari-jarinya ke telinganya seraya berkata 
dengan suara yang kuat, “Hai anak keturunan Abdu Manaf, 
Bentar, 1031 


.ia berkata: Abu Ashim menes takan kepadaku, ia berkata: 
Auf menceritakan kepada kami dari Oasamah bin Zuhair, ari 
Al Asy'ari, dari Nabi SAW, hadits yang senada. 


Abdullah bin Abu Ziyad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Zaid Al Anshari Sa'ad bin Aus menceritakan kepada 
kami dari Auf, ia berkata: Oasamah bin Zuhair berkata: Al 
Asy'ari menceritakan kepadaku, ia berkata, “Ketika turun 
ayat....” Kemudian ia menyebutkan hadits senada. Hanya saja, 
ia berkata, “Beliau meletakkan jari-jarinya pada dua 
telinganya.”1082 


Abu .Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amru 
bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Ketika turun ayat, KI Sins2 Sal, “Dan berilah 
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” 
Rasulullah SAN berdiri di atas bukit Shafa, kemudian 
berteriak, 3 $ :. Orang-orang pun berkumpul. Ada yang 
datang sendiri daa ada yang mengirim utusannya. Beliau lalu 
bersabda, “Hai bani Hasyim, hai bani Abdul Muthallib, hai 
bani Fihr, hai bani, hai bani. Apa pendapat kalian seandainya 
aku beritahukan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini 
ada satu pasukan yang hendak menyerang kalian, apakah 


1081 Muslim dalam shahihnya (207), An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (10816), 
dan At-Tirmidzi dalam As-Sunan (3186). 
1082 At-Tirmidzi dalam As-Sunan (3186) dan Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (8/503). 








5—. 











26893. 


26894. 


Tafsir Ath-Thabari 


kalian mempercayaiku?” Mereka berkata, “Ya.” Beliau lalu 
bersabda, “Sesungguhnya aku memperingatkan kalian bahwa 
di hadapan kita ada adzab yang pedih” Abu Lahab lalu 
berkata, “Celakalah kalian sepanjang hari, kalian memanggil 
kami hanya untuk ini?” Lalu turunlah ayat, Sya ai ion 
“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia 
akan binasa.” (Os. Al-Lahab (1117: 1)" 8 


Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, 
mereka berdua berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada 
kami dari Al A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Sa'id bin 


Jubair, dari Ibnu Abbas, 'ia berkata, “Pada suatu hari 


Rasulullah SAW naik ke atas Shafa, kemudian bersabda, & 
3-tce. Lalu berkumpullah orang-orang Ouraisy. Mereka lalu 
berkata, “Ada apa denganmu?" Beliau berkata, “Apa pendapat 
kalian jika aku beritahukan kepada kalian bahwa musuh akan 
menyerang kalian pada waktu pagi atau waktu sore-apakah 
kalian mempercayaiku?” Mereka menjawab, “Ya”. Beliau lalu 
bersabda, "Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan 
bagi kalian, bahwa di hadapan kita ada adzab yang pedih'. 
Abu Lahab lalu berkata, “Celakalah kau. Apakah untuk ini kau 
memanggil dan mengumpulkan kami?” Allah lalu menurunkan 
ayat, «3 KA 3 ida 5 “Binasalah kedua tangan Abu Lahab 


dan sesungguhnya dia akan binasa...” (Os. Al-Lahab (111): 


Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Salamah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari 
Amru bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Ketika turun ayat, “ dd Sal, “Dan berilah 


1083 Ahmad dalam musnadnya (1/307). 
1084 AJ Bukhari dalam shahihnya (4523) dan At-Tirmidzi dalam As-Sunan (5363), 





Surah Asy-Syu'araa” 





peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” dan 

- sanak kerabatmu yang asli, Rasulullah SAW pergi hingga 
beliau naik ke atas bukit Shafa, lalu berteriak il-lce G. Mereka 
pun berkata, “Siapa yang berteriak?” Lalu dijawab, 
“Muhammad.” Mereka pyp: berkumpul kepadanya. Beliau lalu 
bersabda, “Hai anak keturunan si anu, hai anak keturunan si 
anu, hai anak keturunan Abdul Muthallib, hai anak keturunan 
Abdu Manaf. Apa pendapat kalian jika aku beritahukan 
kepada kalian bahwa satu pasukan telah datang di balik bukit 
ini, apakah kalian mempercayaiku?” Mereka menjawab, 
“Kami tidak pernah mengetahui kau berbohong.” Beliau lalu 
bersabda, “Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi 
peringatan kepada kalian. Di hadapan kita telah ada adzab 
yang pedih.” Abu Lahab kemudian berkata, “Celakalah kau, 
hanya untuk ini kau mengumpulkan kami?” Ia lalu pergi. 
Kemudian turunlah surah, L4 Y' CI (at 125655). Begitulah 
Al A'masy membacanya sampai mmpai akhir surah.!085 


26895. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Hubaib, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Ketika turun ayat, Gil Sipss Sa “Dan berilah 
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” 
Rasulullah SAW pergi berdiri di atas sn lalu berkata 4 
Sao 8 


26896. Khalid bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Hubaib bin 
Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Ketika turun ayat, Hi Sinta 2 “Dan berilah 


1085 Aj Bukhari dalam shahihnya (4687) dan Muslim dalam shahihnya (208). 
"8 As-Samargandi dalam tafsirnya (2/569) dan As-Sam'ani dalam tafsirnya (4/69). 











26897. 








| Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Shafa, lalu berkata W 


Tafsir Ath-Thabari 


peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” 
il-xp. Beliau menyebut mereka satu per satu, “Hai anak 
keturunan si anu, hai anak keturunan si anu, -.hai anak 


— keturunan Abdu Manaf”! 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Amru bin 


— Murrah Al Jamali, ia berkata, “Ketika turun ayat. Sias2 5x1, 


KN “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu 
yang terdekat, beliau naik ke sebuah bukit, lalu berteriak, 4 
ie Orang yang ringan langkahnya datang sendiri, dan 
orang-orang yang enggan mengirim utusan. Lalu mereka 
mengikuti datangnya suara itu. Ketika mereka sampai 
kepadanya, beliau berkata, “Di antara kalian ada yang datang 
untuk melihat, dan di antarg kalian ada yang mengirim utusan 
untuk melihat siapa yang berteriak tadi'. Setelah-mereka 
berkumpul dan jumlahnya banyak,. beliau berkata, “Apa 
pendapat kalian sekiranya aku beritahukan kepada kalian 
bahwa satu pasukan akan menyerang kalian pada pagi hari 
dari bukit ini, apakah kalian mempercayaiku?'” Mereka 
menjawab, “Ya, kami tidak pernah melihatmu berbohong”, 
Beliau lalu membacakan ayat-ayat yang diturunkan ini kepada 
mereka dan memperingatkan mereka sebagaimana yang 
diperintahkan kepadanya, “Hai kaum Ouraisy, hai anak 
keturunan Hasyim...hai anak keturunan Abdul Muthallib, 
sesungguhnya aku memperingatkan kalian bahwa di hadapan 
kita ada adzab yang pedih”. "8 


1087 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi 
yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atsar-atsar yang lalu. 

1088 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi 
yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atsar-atsar yang lalu. 





Surah Asy-Syu'araa" 


26898. 


26899. 





Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir 
menceritakan kepada kami dari Amru, bahwa ia pernah 
membacanya LN Sip SG, “Dan berilah peringatan 
kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” Maksudnya adalah 
kerabat-kerabatmu yang ikhlas.” 


Ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad bin Ishak menceritakan kepadaku dari Abdul 
Ghaffar bin Al Oasim, dari Al Minhal bin Amru, dari 
Abdullah bin Al Harits bin Naufal bin Al Harits bin Abdul 
Muthallib, dari Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abu Thalib, 
ia berkata: Ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat, Sana 

Ki Sipes “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat,” Rasulullah SAW memanggilku, 
kemudian berkata kepadaku, “Hai Ali, sesungguhnya Allah 
telah memerintahkanku agar memperingatkan kerabat-kerabat 
dekatku, maka aku merasa susah dibuatnya. Aku tahu bila aku 
mendekati mereka dengan masalah ini, aku akan melihat hal 
yang tidak aku sukai dari mereka, sehingga aku pun diam, 
hingga Jibril datang dan berkata, “Hai Muhammad, jika kau 
fidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, Tuhanmu 
akan menyiksamu'. Oleh karena itu, buatkanlah untuk kami 
satu sha' makanan dan letakkanlah kaki kambing di atasnya, 
serta siapkanlah secerek susu untuk kami. Setelah itu 
kumpulkanlah untukku anak keturunan Abdul Muthallib 
supaya aku bisa mencakapi mereka dan menyampaikan apa 
yang diperintahkan kepadaku.” Aku (Ali) pun melaksanakan 
perintahnya kepadaku. Kemudian aku mengundang mereka 
untuknya, dan pada hari itu mereka berjumlah 40 orang lelaki, 


1089 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/279) dengan redaksi yang sama bal 
Ibnu Abbas, dengan redaksi yang panjang. 








Tafsir Ath-Thabari 


lebih satu atau kurang satu. Di antara mereka terdapat paman- . 
— pamannya, Abu Thalib, Hamzah, Al Abbas, dan Abu Lahab. 
Setelah mereka berkumpul, beliau memanggilku untuk 
membawakan makanan yang telah aku buatkan untuk mereka, . 
maka aku datang wmembawakannya. Setelah aku 
menghidangkannya, Rasulullah SAW mengambil sepotong 
daging, lalu mengoyaknya dengan giginya, kemudian 
meletakkannya di tepi piring. Beliau lalu berkata, 'Makanlah 
' dengan nama Allah'. Mereka pun makan hingga sekenyang- 
kenyangnya, dan aku hanya melihat bekas-bekas tangan 
mereka. Demi Allah Yang jiwa Ali berada di tangan-Nya, 
masing-masing memakan seluruh hidangan yang aku sajikan 
kepada mereka. Beliau lalu berkata, Berilah orang-orang 
minuman'. Aku pun membawakan mereka susu tadi kepada 
mereka. Mereka lalu minum hingga sepuas-puasnya. Demi 
Allah, masing-masing mereka minum seperti itu. Ketika 
Rasulullah SAW hendak mengajak bicara mereka, Abu Lahab 
mendahuluinya berbicara, “Sungguh lemah cara sahabat kalian 
ini menyihir kalian”. Mereka pun bubar, sementara Rasulullah 
. SAW tidak sempat mengajak bicara mereka. Beliau lalu 
berkata, “Besok, hai Ali. Lelaki itu telah mendahuluiku dengan 
ucapan yang telah kau dengar, sehingga mereka bubar 
sebelum aku sempat mengajak bicara mereka. Oleh karena itu, 
siapkanlah untuk kami makanan seperti yang telah kau buat, 
kemudian kumpulkanlah mereka untukku" - 


Aku pun mengerjakannya. Aku mengumpulkan mereka. 
Setelah itu beliau memanggilku agar membawakan makanan, 
maka aku menghidangkannya kepada mereka. Beliau lalu 
melakukan hal yang sama seperti hari. sebelumnya. Mereka 
makan hingga sekenyang-kenyangnya. Setelah itu beliau 
berkata, “Berilah mereka minuman'. Aku pun membawakan 











Surah Asy-Syu'araa 





cerek susu tersebut kepada mereka, dan mereka minum hingga 
puas. Rasulullah SAW lalu berkata, “Hai bani Abdul 
Muthallib, demi Allah, aku tidak mengetahui ada seorang 
pemuda pun di kalangan Arab yang datang kepada kaumnya 
membawa hal yang lebih baik dari apa yang aku bawakan 
kepada kalian. Aku mendatangi kalian dengan membawa 
kebaikan dunia serta akhirat, dan Allah telah 


.memerintahkanku agar mengajak kalian kepadanya. Siapa di 


antara kalian yang mau mendukungku mengemban perkara 
ini, maka dia menjadi saudaraku...'. 


Tapi mereka semua berpaling darinya, maka aku berkata 
—padahal saat itu aku yang paling muda usianya, paling kotor 
matanya, paling besar perutnya, dan paling kecil betisnya di 
antara mereka—, 'Aku, wahai nabi Allah, siap menjadi 
pendukungmu?. Beliau lalu memegang lututku seraya berkata, 
“Dia adalah saudaraku...maka dengarkan dan patuhilah dia'. 


-.. Mereka pun tertawa, sambil berkata kepadaku, 'Dia telah 


26900. 


menyuruhmu mendengarkan dan mematuhi anakmu 
sendiri ”.”1190 | 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak menceritakan 
kepadaku dari Amru bin Ubaid, dari Al Hasan bin Abu Al 
Hasan, ia berkata: Ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat, 
HN Sip 2 5xt, “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat,” Rasulullah SAW berdiri di Al 


Abthah, kemudian berkata, “Hai anak keturunan Abdul 


Muthallib, hai anak keturunan Abdu Manaf, hai anak . 


keturunan Oushai.” Beliau lalu menyebut kaum kabilah- 


1090 A1 Baghawi dalam Ma'alim Ai-Tanzil (41278) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
39352). - 














26901. 


26902. 


26903. 


Tafsir Ath-Thabari 


kabilah Ouraisy' satu per satu, hingga beliau akhirnya bersabda, 
Sesungguhnya aku mengajak kalian kepada (agama) Alah 
dan memperingatkan kalian akan adzab-Nya'” 91 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku . menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
DN Sipas Sal, “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat,” ia berkata, “Dia (Allah) 
memerintahkan Muhammad agar memperingatkan kaumnya 
dan memulainya. dari keluarga serta sanak familinya. Dia 
berfirman,” Sil d5 343 .& 53 “Dan  kaummu 
mendustakannya (adzab) padahal adzab itu benar adanya'.” 
(Os. Al An'aam (6j: 66)” 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: 
Ketika turun ayat, Li Dirt Ta “Dan berilah 
peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” Nabi 
SAW bersabda, “Hai Fathimah. binti Muhammad, hai 
Shafiyyah binti Abdul Muthallib, berlindunglah -kalian dari 
neraka walaupun dengan sepotong kurma.” "2 


Diceritakan kepadaku dari Al Bosan ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak 


— berkata tentang firman Allah, DN Dip Sah “Dan 


1091 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi 


yang ada pada kami, kecuali dalam Tarikh Ath-Thabari (1/543). 


109 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/329) dan Al-Alusi dalam Ruh Al | 
ay Ma'ani (191136). 
Abdurrazzak dalam tafsirnya (21468). 


— 735. 


Surah Asy-Syw'araa : 


26904. 


26905. 





berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,” 
ia berkata, “Beliau memulai dengan keluarga dan sanak 
familinya.”1094 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Gatadah, ia berkata: Ketika turun ayat, Sah 
HN Bints “Dan berilah peringatan kepada kerabat- 
kerabatmu yang terdekat,” Nabi SAW mengumpulkan bani 
Hasyim, lalu bersabda, “Hai bani Hasyim, ketahuilah, aku 
tidak ingin mendapati kalian datang kepadaku membawa 
dunia, sementara orang-orang datang membawa akhirat. 
Ketahuilah, penolong-penolongku di antara kalian adalah 
orang-orang yang bertakwa, maka berlindunglah kalian dari 


neraka walaupun dengan sepotong kurma.” 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


“- kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ketika ayat ini turun, 


beliau memulai dengan keluarga dan sanak familinya, dan hal 
. tersebut menyusahkan kaum muslim, maka Allah menurunkan 
ayat, Sell 2 JA naj JS Jail, “Dan rendahkanlah 
dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang- 
orang yang beriman. eni 


Kar Ta Cara . 20, 


Firman-Nya, " la jas, “Dan rendahkanlah dirimu,” 


sanga adalah, lembutkanlah sikap serta tuturmu. 5: JI 3 


Gaal “Terhadap orang-orang yang Mt Sebagaimana: 


riwayat berikut ini: 


1098 Y jhat atsar sebelumnya. 

1095 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/469). . 

1096 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi 
yang ada pada kami. : sa 

















Tafsir Ath-Thabari 


26906. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Gnetil 2 JA 33 Ska jail, “Dan. 
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.” Ia berkata, 
“Dia (Allah) berfirman, “Bersikap: lembutlah kepada 
mereka? 1097 ! 


5.2 2 11 G5, | het hasan 3 0. 
LN yaa S3) Da3 Kata Il Jis IyA2 3p 


. 


OA 


“Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, - 
“Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa 
yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada (Allah) 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat 
kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan 
(melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang- 
orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha 
: Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

(Os. Asy-Syw'araa” (26): 216-220) 


| Takwil firman Allah: JG YA Eta ds asih 
AAA AN RAY Dal 3 SA Jp ie KR AN SA 


rd 


(Y Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah, “Sesungguhnya 


1297 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2827). 





Surah Asy-Syu'araa'. ———— www — 


aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan 
bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri Juntuk 
sembahyang), dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di 
antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah Yang 
Maha:Mendengar lagi Maha Mengetahui.”) 


“Maksudnya adalah, Allah berfirman, “Jika kerabat dekatmu 
yang Aku perintahkan engkau untuk memperingatkan mereka, 
menentangmu, hai Muhammad, dan mereka tidak mau kecuali tetap 
menyembah berhala serta mempersekutukan Ar-Rahman, maka 
katakanlah kepada mereka, 5145 &4 "Gd Sesungguhnya aku tidak 
bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”, yaa 
menyembah berhala dan menentang pencipta manusia. AA de X3 F3 
'Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa' Hun 
pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya. Pera “Lagi Maha 
Penyayang', terhadap orang yang kembali kepada-Nya dan bertobat 
dari memjaksiati-Nya. Lai on Inseii Yang melihat kamu ketika kamu 
berdiri (untuk sembahyang)” 


Mujahid berkata mengenai takwilnya dalam riwayat berikut ini: 


26907. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

4 asas bw Is sil “Yang melihat kamu ketika kamu berdiri 
:# (untuk sembahyang),” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
dimanapun kau berada.”?0?8 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayat, 3, 


Gamma “Dan (melihat pula) Perapat gerak badanmu di antara 
orang-orang yang sujud.” 


1098 hid 











Tafsir Ath-Thabari 


- Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, dan Dia melihat 
gerak-gerikmu dalam shalatmu ketika kau berdiri, kemudian ruku, dan 
ketika kau bersujud. Mereka yang berpendapat demikian di ianteranya 


yaitu: 


26908. 


26909. 


26910. 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Gam 3 area “Dan (melihat pula) perubahan gerak 


badanmu di antara orang-orang yang sujud,” ia berkata, 


“Maknanya adalah berdirimu, rukumu, dan sujudmu.” 1099 


Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku 
dan Ali bin Buzaimah menceritakan | dari Ikrimah, tentang 
firman Allah, Gamal 9 Sus Saas TP RN OnT Aas Ie Eu sit -Yang 
melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang), dan 
(melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang- 


orang yang sujud,” ia berkata, “Maknanya adalah, berdirinya, - 


rukunya, dan sujudnya.” 1 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami, ia berkata: Ikrimah berkata tentang firman Allah, 
Gam J SE “Dan (melihat pula) perubahan gerak 
badanmu di antara orang-orang yang sujud, ” ia berkata, 





1099 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/189) dengan redaksi yang sama. 
1100 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2829) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/246). 








Surah Asy-Syu'araa” 


“Maknanya adalah, dalam keadaan berdiri, sujud, ruku, dan 
duduk.” 101 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
Dia melihat gerak-gerikmu di antara orang-orang yang shalat dan 
penglihatanmu kepada mereka yang berada di belakangmu, 
sebagaimana kau melihat orang yang berada di hadapanmu di antara 
mereka. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26911. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang 
firman-Nya, Gam 3 SA “Dan (melihat pula) perubahan 
gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud,” ia 
berkata, “Beliau melihat orang yang berada di belakangnya 
sebagaimana. beliau melihat arang yang berada di 
depannya. »1102 


26912. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 

“- Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu 2. 

Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, Jum! yg Sis, 

“Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di Juna 

orang-orang yang sujud,” ia berkata, “Orang-orang yang 

— shalat, beliau melihat orang yang berada di Pn dalam 
shalat.”1103 


101 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/470) dan Sufyan As-Tsauri dalam tafsirnya 
(hal. 230). 

1102 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 514) dan Tha Abu Hatim dalam tafsirnya 
(912829). 

10 hid. 

















Tafsir Ath-Thabari 


26913. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 

— kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 

Iu 3 Kis, “Dan (melihat pula) perubahan gerak 

badanmu di antara orang-orang yang sujud,” ia berkata, 

“Orang-orang yang shalat, beliau melihat orang yang berada di 
belakangnya dalam shalat.” 14 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud. Artinya, tindak- 
tandukmu bersama mereka saat duduk, berdiri, dan duduk. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26914. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Atha Al Khurasani 
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 4 SA 
Guesal “Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di 
antara orang-orang yang sujud,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, Dia melihat —ketika kau bersama orang-orang yang 
sujud— kau bergerak-gerik, berdiri, dan duduk bersama 
mereka.” 105 


26915. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, 4G sd, 
pes “Dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di 
antara orang-orang yang sujud.” ia berkata, “Di antara orang- 


orang yang sedang mengerjakan shalat.” 106 


1104 ' 
Ibid. 

108 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/281) dengan redaksi senada.” 

1106 Abdurrazzak dalam tafsirnya (25/469) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our'an (51107). 








Surah Asy-Syu'araa" 





26916. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Zul 3 SAsi, “Dan (melihat pula) 
perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang 
sujud,” ia berkata, “Lafazh Sueeil maksudnya adalah orang- 
orang yang sedang mengerjakan shalat.” 17 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
Dia melihat tindak-tandukmu di antara orang-orang. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26917. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Al Hasan tentang firman Allah, Gam 3 SAS, “Dan 
(melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang- 
orang yang sujud,” ia lalu menjawab, “Di antara orang- ' 


orang. »1108 


“Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 

Dia melihat tindak-tandukmu pada keadaan-keadaanmu sebagaimana 

para nabi sebelummu melakukannya. Lafazh Guess! “Orang-orang 

yang sujud,” di sini dalam pendapat mereka adalah para nabi. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: | 

26918. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 

Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far, 

' dari Sa'id, tentang firman Allah, Sus siif “Yang melihat 


107 Y jhat atsar yang lalu. 
108 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2829) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4189). 


742 








Tafsir Ath-Thabari 





kamu...” Ia berkata, “Sebagaimana dilakukan oleh para nabi 
na PALU 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai 
takwilnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, 
Dia melihat gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud dalam 
shalat mereka bersamamu ketika kau berdiri, ruku, dan sujud bersama 
mereka: karena itulah makna zhahirnya. 


Adapun pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat adalah 
gerak-gerikmu di antara orang-orang, merupakan pendapat yang jauh 
dari makna zhahirnya, sekalipun ada benarnya, karena sekalipun segala 
sesuatu sesungguhnya senantiasa sujud kepada Allah, namun tidak 
dapat dipahami dari ucapan seseorang, “Si fulan bersama orang-orang 
yang sujud atau di antara orang-orang yang sujud,” bahwa ia bersama 
orang-orang atau berada di antara mereka. Bahkan yang dipahami 
adalah, ia bersama sekelompok orang yang sujud, yaitu sujud yang 
biasa. Selain itu, mengarahkan makna-makna kalam Allah-kepada 
makna yang berlaku umum, lebih utama daripada mengarahkannya 
kepada makna yang jarang. Demikian pula dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa maknanya adalah, gerak-gerikmu melihat orang- 
orang yang sujud. Sekalipun makna ini ada benarnya, namun itu bukan 
yang zhahir dari makna-maknanya. 


Jika demikian, maka takwil ayat ini adalah, dan berserah dirilah 
kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatmu 
ketika kau berdiri dalam shalatmu dan melihat gerak-gerikmu antara 
orang-orang yang berimam denganmu antara berdiri, rukuk, sujud, dan 
duduk. 


109 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/246) dari Ibnu Juraij. Ia 
menyebutkan semakna dengannya dari Ibnu Abbas: Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2828), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/107), dan 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/1 Tn 





Surah Asy-Syu'araa” 





Firman-Nya, JARAN Ah &| "Sesungguhnya Dia adalah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha mengetahui,” maksudnya adalah, 
sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, Dialah Yang Maha 
Mendengar apa yang kau baca dan kau sebut dalam shalatmu, lagi 
Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan di dalamnya (shalat) dan apa 
yang dikerjakan orang-orang yang ikut berimam denganmu. Jadi, 
bacalah Al Our'an ita di dalamnya secara perlahan-lahan, dan 
laksanakanlah batasan-batasannya, sebab kau berada dalam penglihatan 
dan pendengaran Tuhanmu. 


2 2 Pra » p Tn A 2 
. Le4 (4 3 Se ec one “1 1 . Pena tenar AA Kal td 
“YR $ v3 AA ..N KAN 
oya C9 3 b Cadar J3 uya si Ja 
O BIA, TA 


“Apakah akan aku TN kepadamu, kepada siapa - 
syetan-syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap 
pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan 

pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang pendusta.” 
(Os. Asy-Sywaraa” (261: 221-223) 


Takwil firman Allah: F3 5 G7 GLEN YG SEA Ia 
DO KAN Aa, Ke 261 (Apakah ka aka Aki 
beritakan Marah, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka 
turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka ' 
menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu, dan kebanyakan 


mereka adalah orang-orang pendusta) 











Tafsir Ath-Thabari 


Ker Ja “Apakah akan aku beritakan kepadamu,” hai sekalian 
orang-orang. Inda Ai data yr: de “Kepada siapa syetan-syetan itu turun?” 
di antara manusia. sg FP & Y£ “Mereka turun kepada tiap-tiap 
pendusta,” yaitu pembohong pa “Lagi yang banyak dosa,” yaitu yang 
berdosa. 


Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26919. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ja berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
'Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, SG Yk “Kepada 
fiap-tiap pendusta,” ia berkata, “Maknanya adalah, setiap 
pembohong dari kalangan manusia.” 


26920. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Na 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, IE AT 
Pe s6 “Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang 
banyak dosa,” ia berkata, “Maknanya adalah, pembohong dari 
kalangan manusia.” 1 


26921. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari Oatadah, tentang firman Allah, , ye se 3 
“Tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,” ia “berkata, 
“Maknanya adalah, mereka adalah para dukun. Jin mencuri 


1110 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 514), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2830), 
# dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/107). 
' pid 








Surah Asy-Syu'araa'" 


pendengaran, kemudian datang membawanya kepada 
pembantu-pembantu mereka dari kalangan manusia.” 


26922. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari 
Sa'id bin Wahab, ia berkata: Aku pernah berada di sisi 
Abdullah bin Az-Zubair. Ia ditanya, “Al Mukhtar menganggap 
dirinya mendapat wahyu.” Abdullah menjawab, “Dia benar.” 
Kemudian ia membaca ayat, 35 (ny Inda IS sada Ker Ja 

Pe 2G $ Se “Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada 
siapa syetan- syetan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap 
pendusta lagi yang banyak dosa "1? 


2 KL 


Firman-Nya, ae) DsiL “Mereka menghadapkan pendengaran 
(kepada syetan) itu,” maksudnya - adalah, syetan-syetan itu 
membisikkan pendengaran, yaitu apa yang mereka dengar dari apa-apa 
yang mereka curi pendengarannya ketika disampaikan di langit, kepada 
Ps sets “Tiap-tiap pendusta,” dari golongan manusia. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26923. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim. menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 155,4 “Mereka 
menghadapkan pendengaran (kepada syetan) itu,” ia berkata, 
“Syetan-syetan, apa yang mereka dengar, mereka sampaikan 


112 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/470). 
13 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2830). 

















Tafsir Ath-Thabari 


SG $ & “Kepada tiap-tiap pendusta', yakni para 
pembohong.”!! Si 
26924. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
: menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, 5,zL 
Al “Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syetan) 
itu,” ia berkata, “Syetan-syetan, apa yang mereka dengar, 
“mereka sampaikan. 15Il S,ib 'Mereka menghadapkan 
pendengaran (kepada syetan) - : ' yakni ucapan.”115 


Firman-Nya, H3 AH AN can | “Dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang pendusta,” MA adalah, kebanyakan orang yang 
turun syetan-syetan kepadanya adalah para Sain pe apa yang 


mereka katakan dan mereka kabarkan. 
0 Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: - 


26925. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak ' 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma' mar mengabarkan 
kepada kami na Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, tentang 
firman Allah, XL H3 SK AA, “Dan kebanyakan mereka 
adalah orang-orang Kena ia berkata, “Syetan-syetan 
mencuri pendengaran, lalu mereka datang membawa kalimat 
yang benar, lalu membisikkannya ke telinga pembantunya. Ia 
menambahkan padanya lebih dari seratus kebohongan.” 16 


114 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 514) dan Ibnu Athiyah dalam AI Muharrar Al 
Wajiz (0/246). 
1 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2830). 
MI Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/470). 








Surah Asy-Syu'araa 


| Op GI Ora Ae 1 A 5 


SAN Uas Pr O SEN aras 
“Arak Gi Aa Pemai PA IA OSK pa 


“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang 
sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka 
mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka 
suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak 
mengerjakan(nya)? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) 
yang beriman dan beramal shalih dan banyak menyebut 
Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita 
kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu kelak akan 
mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” 

“Ai (Rs. Lay araa (26): 224-227) 


Takwil firman Allah: 4 53 3 Oo: LA ena Ia, 
Ia ar Gal YO, GET AN (Oka AI 
KENA EGA INA MPA KELAK AAA 
Dekan (Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang 
sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di 
tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa 
yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya/? Kecuali orang-orang 
Ipenyair-penyair| yang beriman dan beramal shalih dan banyak 
menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita 
kezhaliman. Dan orang-orang yang  zhalim itu kelak akan 
mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali) 

















Tafsir Ath-Thabari 


— Maksudnya adalah, para penyair itu diikuti oleh orang-orang 
yang sesat, bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud 
sebagai orang yang sesat di sini. 


Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah para periwayat 
syair. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26926. Al Hasan bin Yazid Ath-Thahhan menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ishak bin Manshur menceritakan kepada kami, ia 
— berkata: Oais menceritakan kepada kami dari Ya'la, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Abu Kuraib menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Thalag bin Ghannam menceritakan 
kepada kami dari Oais. Abu Kuraib menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami dari 
Oais, dari Ya'la bin An-Nu'man, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, tentang ayat, S2! aa NA, “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah para periwayat.” 17 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa mereka adalah 
.syetan-syetan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26927. Muhammad bin. Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 44X NAN, 
Saldif “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang 


1 Ypnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2832), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/190), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/107). 





Surah Asy-Syu'araa' 


yang sesat,” ia berkata, “Maksudnya adalah syetan- 
syetan.”1118 : | 


26928. .Al Oasim menceritakan kepaiia kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan yang sama. 

26929. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak : 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
'kepada kami dari Gatadah, tentang firman Allah, TA, | 
AI AL “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang- 
orang yang sesat,” ia berkata, “Maksudnya adalah, mereka 
diikuti syetan-syetan.”!!!? 


26930. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Salamah bin Kuhail, dari Ikrimah, tentang firman | 

Allah, SSI ata MA, “Dan penyair-penyair itu diikuti | 
S oleh orang-orang yang sesat,” ia berkata, “Maksudnya adalah | 
para jin pembangkang.”!2 
Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa mereka adalah 
orang-orang dungu. | 


Mereka berkata, “Ayat tersebut turun berkenaan dengan dua 
orang lelaki yang saling Menapr dengan syair pada masa Rasulullah 
SAW.” 


Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 





. 18 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 515), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2832), | 
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/189). 
119 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/471), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/246), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/108). 
120 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2831). 

















26931. 


26932. 


Tafsir Ath-Thabari 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 


: kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 


Pn 


Saad HL NM, “Dan penyair-penyair itu diikuti oleh 
orang-orang yang sesat....” Ta berkata, “Ada dua orang lelaki 
pada masa Rasulullah SAW, yang salah satunya dari kalangan 
Anshar dan satunya lagi dari kalangan lain. Keduanya saling . 
mengejek dengan syair, dan bersama mereka ada orang-orang 
yang sesat dari kaumnya, yaitu orang-orang yang dungu. Allah 
pun berfirman, Ad “45 isa @ SAI pen Aan: Ap 
Oa, Dan isya itu diikuti oleh orang-orang 
yang sesat. Tidakkah kamu melihat Tenan mereka 
mengembara di tiap-tiap lembah pe Ki 


Diceritakan kepadaku dari Al Haii: ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan-kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, 24! HA KK “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat,” ia berkata, 
"Ada dua orang lelaki pada masa Rasulullah SAW, yang salah 
satunya dari kalangan Anshar dan satunya lagi dari kalangan 
lain. Keduanya saling mengejek dengan syair, dan bersama 
mereka ada orang-orang yang sesat dari kaumnya, yaitu oran 
orang yang dungu.”2 : 


121 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/108) dengan redaksi yang 
sama, Ibnu Katsir dalam tafsirnya (3/354), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari 
(10/539) dengan ungkapan senada, dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(6/333). 

12 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/282) dan Al Mawardi dalam An-Nukat 
wa Al Uyun (4/189) dengan ungkapan senada dari Adh-Dhahhak. 





Surah Asy-Syu'araa" 





Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa mereka adalah 


golongan yang sesat dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang 


berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26933. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan. kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 

ayat, S3 era TA, “Dan penyair-penyair itu diikuti 

oleh orang-orang yang sesat,” ia berkata, “Mereka adalah 
orang-orang kafir. Mereka diikuti oleh golongan yang sesat 


dari bangsa jin dan manusia.”2 


26934. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, SAI atau ASIA » “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat,” ia berkata, 


“Lafazh 25 maksudnya adalah orang-orang musyrik.” 1124 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar mengenai hal 
tersebut adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah para 
penyair musyrik yang diikuti oleh manusia-manusia “sesat, syetan- 
syetan yang durhaka, dan jin-jin pembangkang. Itu karena Allah telah 
menggeneralisasi firman-Nya, S4! H3 MA, “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang 'sesat.” Allah tidak 
mengkhususkan sebagian yang sesat tanpa mengikutsertakan sebagian 
lainnya. Itu menunjukkan bahwa semua golongan yang sesat masuk ke 
dalam keumuman ayat. 

Firman-Nya, 22 35 J9 5 Fa “Tidakkah kamu 
melihat bahwasanya mereka. mengembara di tiap-tiap lembah,” 
maksudnya adalah, tidakkah kau lihat, hai Muhammad, mereka 


12 JTbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2831). 
12 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2832) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun @/189) 














Tafsir Ath-Thabari 


(maksudnya para penyair tersebut) pergi ke setiap lembah, seperti orang 
yang bingung di wajahnya, tanpa tujuan, bahkan sewenang-wenang 
terhadap kebenaran dan menyimpang dari jalan yang lurus. 


— Itu merupakan satu bentuk perumpamaan yang Allah buat untuk 
mereka terkait berbagai cara mereka dalam menyebarkan fitnah tanpa 
alasan yang benar. Mereka memuji satu kaum dengan kebatilan dan 
menyindir (mengejek) kaum lain dengan kebohongan. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26935. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ja berkata: ' Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang. 
ayat, 25x 3 J— 4 A5 5 5 3 “Tidakkah kamu melihat 
bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,” 
'berkata, “Maknanya adalah, melibatkan diri dalam, sm 
kesia-siaan.”1?8 


26936. Muhammad bin Amru Me kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 4A4 s5 3 4 
“Mengembara di tiap-tiap lembah,” ia berkata, “Maknanya 
adalah, menyebarkan fitnah dalam setiap kesempatan.”!!20 


26937. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


125 Yynu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2833), Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/282), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/190). 

.126 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 515) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
Our'an (51108). 





Surah Asy-Syu'araa”.— 


Da 


“kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 


3 jam 3 & 5 5 3 “Tidakkah kamu melihat bahwasanya 


26938. 


— 26939. 


Tg 


26940. 


.. menghalau. 55-43 , Mengembara', yaitu berbicara. 
Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 


mereka di Naga lembah,” ia berkata, “Maknanya adalah, ia 
»1127 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada.kami dari Oatadah, tentang firman Allah,» J4 
Gyemga “Mengembara di tiap-tiap lembah,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, mereka memuji satu kaum dengan 
kebatilan dan mencaci kaum yang lain dengan kebatilan yang 


lain »1128 


Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 


“menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 


menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
ayat, G5 UG Da “1, “Dan bahwasanya mereka suka 
mengatakan — apa jan mereka — sendiri — tidak 
mengerjakan(nya),” ia berkata, “Maknanya adalah, 
kebanyakan ucapan mereka bohong.”'!? 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Zaid 


“berkata: Seorang lelaki berkata kepada ayahku, “Hai Abu 


Perdata #, 


Par: apa pendapatmu tentang firman Allah SWT, #51, 


da ali ga DS di 3 AS NYA AAA 
Tn F3 Gila Y Dan penyair-penyair Dg diikuti oleh orang- 


| . orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka 


, mengembara di fiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka 


suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak 


127 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (90/2833). 
28. Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/471). 
112 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2833). 








Tafsir Ath-Thabari 





mengerjakan(nya)'?” Ayahku menjawab, “Ini hanya bagi para 
penyair musyrik, bukan para penyair mukmin. Tidakkah kau 
lihat bahwa Dia berfirman, cexw2 IL, Yak sit 
Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan 
beramal shalih...” Ia lalu berkata, "Kau telah melapangkan 
kesempitan dariku, hai Abu Usamah, maka semoga Allah 
melapangkan kesempitanmu. ebi 


P Te 


Firman-Nya, Pay YA NI kas, ya Si Ji “Kecuali orang-orang 
(penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih.. ”? Ini merupakan 


pengecualian dari firman-Nya, &: Sa naa Th “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” 


Ada yang menyebutkan bahwa pengecualian i ini turun berkaitan 
dengan para penyair Rasulullah SAW, seperti Hassan bin Tsabit dan 
Ka'ab bin Malik. Kemudian pengecualian tersebut berlaku bagi setiap 
orang yang memiliki sifat yang disebutkan Allah ini. 


Ada sejumlah khabar (hadits) yang semakna dengan. pendapat 
kami tentang ayat ini, yaitu: 


26941. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah, 
| Ali bin Mujahid dan Ibrahim bin Al Mukhtar menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Yazid bin Abdullah bin 
Ousaith, dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (maula Tamim 
Ad-Dari), ia berkata: Ketika turun ayat, 53! arak KA, 
“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang 
sesat,” Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab 
bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW seraya menangis. 
Mereka lalu berkata, “Allah telah tahu ketika menurunkan ayat 
ini bahwa kami adalah para penyair. ” Nabi SAW lalu 


membaca ayat, TS al 8 YAA 12 Ia St e! 


130 Ypnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2834). 








Surah Asy-Syu'araa” 


Das EN GA Te Sa 5, mera ANAK ae ag ba Io 15 “Kecuali 
orang-orang eka yang ana dan beramal 
shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan 

— sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim 
itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan 
kembali.” 131 | 


26942. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak 
menceritakan kepada kami dari sebagian sahabatnya, dari Atha 

| bin Yasar, ia berkata: Turun ayat, S3 AI EAST "Dan 
.penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat... 
berkaitan dengan Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, 


dan Ka'ab bin Malik.122 


26943. Ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari 
Al Husain, dari Yazid, dari Ikrimah dan Thawus, keduanya | 
3 barkata, “Ayat, 35 Tah 8 A5 57 S Oz jer IAI, 
MY Gohan Y L - Gk RO) bsa “Dan penyair-penyair 
itu diikuti oleh Pa Naa yang sesat. Tidakkah kamu 
melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, 
dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka 
sendiri tidak mengerjakan(nya)? di-nasakh dan dikecualikan 
dari ayat tersebut, cesbA LL, Pak ai ) “Kecuali orang- 
orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih 
dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan 
sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim 





181 Ybnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (5/277), Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2834), serta Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (10/539) dan Aun Al 
Ma'bud (13/244). 

182 AJ Beghani dalam Ma'alim At-Tanzil (4/283) dengan mn gkapari senada. 

















26944. 


26945. 


26946. 


26947. 


— “Tafsir Ath-Thabari 


itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan 
kembali... 133 


Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu “Shalih 

menceritakan kepada kami, ia berkata:  Muawiyah 

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 

“Allah kemudian di NAN orang-orang yang beriman di 
Pan 


antara mereka, yaitu para, J2, WS Si Y) Kecuali orang- 
orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal » 21134 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata. Ia 
menyebutkan ungkapan yang sama. 


Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan 
kepada kami dari dn ai ayat, UL25 ag sdt FI 
bu In ba OA TS AN 17853 KELAN “Kecuali orang- 
orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih 
dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan 
sesudah menderita kezhaliman,” ia berkata, “Mereka adalah 
orang-orang Maba yang hijrah bersama Rasulullah 
SAW.”1135 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hasi 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari 


, Yazid bin Abdullah bin Ousaith, dari Abu Hasan Al Barrad, ia 


139 Abu Jafar An-Nuhhas dalam 4n-Nasikh wa Al Mansukh (1/839) dan As- 
Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/335). 

138 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam An-Nasikh wa Al Mansukh (1/608) dan Al 
Jashshash dalam Ahkam Al Our 'an (5/215). 

135 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/471) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2835). 





Surah Asy-Syu'araa”" 





PP th 


berkata: Ketika turun ayat, BRA KA, “Dan penyair- 
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” Kemudian ia 
menyebutkan ungkapan yang senada dengan hadits Ibnu 
Humaid dari Salamah.” (Lihat no. 26672). 


Firman-Nya, aer Ina “Dan banyak menyebut Allah.” Para 
ahli takwil berbeda pendapat tentang waktu dzikir yang Allah sifatkan 
bagi para penyair yang dikecualikan tersebut. 

Sebagian berpendapat bahwa bahwa maksudnya adalah waktu 

mereka bertutur kata dengan orang-orang, maka makna ayat ini adalah, 
dan mereka banyak menyebut Allah dalam ucapan-ucapan mereka. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
26948. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada “kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
ayat, EN LS, AN 23 para ) “Kecuali orang- : 
orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih 
dan banyak menyebut Allah,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
dalam ucapan-ucapan mereka.” 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
mereka banyak menyebut Allah dalam syair mereka. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26949. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, ai bp “Dan banyak menyebut 
Allah,” mereka menyebut Allah dalam syair mereka.!!37 


1186 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2835). 
137 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/24T) dengan sanad sampai ke 
Ibnu Zaid, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/191) tanpa sanad. 











Tafsir Ath-Thabari 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai hal 
tersebut adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, Allah 
mendeskripsikan para penyair mukmin yang dikecualikan-Nya itu 
banyak mengingat Allah, dan Allah tidak mengkhususkan bahwa 
mereka banyak mengingat Allah pada suatu waktu tanpa ikut waktu 
yang lain, baik di dalam kitab-Nya maupun melalui lidah rasul-Nya. 
Berarti, sifat mereka banyak mengingat Allah dalam setiap keadaan 
mereka. | | 

& 

Firman-Nya, IMB C 35 3 IG, “Dan mendapat 
kemenangan sesudah menderita kezhaliman,” maksudnya adalah, dan 
mereka membalas para penyair musyrik yang mengejek mereka secara 
zhalim dengan syair dan sindiran mereka, serta menjawab serangan 
mereka. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26950. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku 
dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, td L ym ba terasi 
“Dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman,” 
ia berkata, “Maknanya adalah, mereka membalas orang-orang 
kafir yang mengejek orang-orang beriman.” 


26951. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, INOARY “Dan mendapat kemenangan,” 
ia berkata, “Maknanya yaitu, meraih kemenangan orang-orang 
musyrik Kab sn ba Sesudah menderita kezhaliman sia 


138 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2835). 
1139 AJ Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/285) dengan redaksi yang sama dari 
Mugatil, dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/191) dengan 
“ungkapan semakna. 





Surah Asy-Syu'araa : 





Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah semua orang 
yang telah aku sebutkan tadi. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 


26952. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah, 
Ali bin Mujahid, dan Ibrahim Al Mukhtar, menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Yazid bin Abdullah bin 
Ousaith, dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (maula Tamim 
Ad-Dari), ia berkata: Ketika turun ayat, Saat eta TA, 
“Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang 
sesat,” Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab 
bin Malik, datang kepada Rasulullah SAW seraya menangis. 
Mereka berkata, “Allah telah tahu ketika menurunkan ayat ini, 
bahwa kami “cola tg penyair.” Nabi SAW lalu membaca 
ayat, Wak ba 2 OS A3 saat La Ban GA) 

tali “Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman 
dan beramal shalih dan banyak menyebut Allah dan mendapat 
-. kemenangan sesudah menderita kezhaliman” 


26953. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
'menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari 
Yazid bin Abdullah Ousaith, dari Abu Hasan Al Barrad, ia 
“berkata: Ketika turun ayat, S5! HA TA, “Dan 
penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.” 
Kemudian ia menyebutkan riwayat senada. 

26954. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 


180 Jbnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (5/277). 








Tafsir Ath-Thabari 


Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, CL 4x £ ba tot 
Ta “Dan mendapat kemenangan sesudah menderita 
kezhaliman,” ia berkata, “Maksudnya adalah Abdullah bin 
Rawahah dan sahabat-sahabatnya.”'4! 


26955. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mencenkan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, Ia ($ 
Tak Le xx Is “Dan mendapat kemenangan: sesudah menderita 
kezhaliman,” ia berkata, “Maksudnya adalah Abdullah bin . 
Rawahah.”1142 


mara - G0 Petaka 


Firman-Nya, elb 03N Alay “Dan orang-orang yang zhalim itu 
kelak akan mengetahui,” maksudnya adalah, orang-orang yang 
menzhalimi dirinya sendiri dengan mempersekutukan Allah dari 
kalangan penduduk Makkah, kelak akan tahu HAK uli Gi “Ke 
tempat mana mereka akan kembali,” dan ke mana mereka akan pulang 
setelah kematian mereka. Mereka akan kembali ke neraka yang tidak 
pernah padam apinya dan tidak pernah tenang jilatannya. 


Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
26956. Ibmu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah, 
| Ali bin Mujahid, dan Ibrahim Al Mukhtar menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Yazid bin Abdullah bin 
Ousaith, dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (maula Tamim 
Ad-Dari), tentang ayat, Dada gia AA aib Gaft AK) “Dan 
orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui ke tempat 


1141 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 515). 
142 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 515) dan Ibnu Abu Hatim dalam tersinya 
(9/2836). 





Surah Asy-Syu'araa" 


26957. 


mana mereka akan kembali,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
penduduk Makkah.” 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, GA ylis Ai al Git AKG, “Dan 
orang-orang yang zhalim itu kelak akan mengetahui E tempat 
mana mereka akan kembali,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
orang-orang yang zhalim dari kalangan musyrik kelak akan 
tahu ke mana tempat mereka kembali.”1!44 


18 Yhnu Katsir dalam tafsirnya (3/356). 

14 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (3/356). Dalam manuskrip tertera: setelah atsar ini 
tertera tulisan: akhir tafsir surah Asy-Syu'araa'. Berikutnya adalah surah An- 
Nami. 











OP LAYANG On Yo KAT AT Pin 
Oar 3 Hah ag HI 2333 PA eh a 
“Thaa Siin, (surat) ini adalah ayat-ayat Al Our"an, dan 
(ayat-ayat) kitab yang menjelaskan. Untuk menjadi petunjuk 
dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. (Yaitu) 
orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan 
zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” 
(Os. An-Nami (27): 1-3) | 


Takwil firman Allah: For : F5 KAN SG is Cla 
Okta ml ak BN 3, 2 AG Dyaak 2 ii OETANT 
(Thaa Siin, (surah) ini adalah esa Al Our'an, dan fayat-ayat) 
kitab yang menjelaskan. Untuk menjadi petunjuk dan berita gembira 
untuk orang-orang yang beriman. /Yaitu| orang-orang yang 
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin 
akan adanya negeri akhirat) 








Surah An-Naml . 


Abu Ja'far berkata: Pada bagian lalu dari kitab ini, kami telah 
menjelaskan pendapat tentang huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di 
pangkal-pangkal surah, maka (b termasuk bagian dari itu.!' 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa (JL adalah sumpah yang 
diikrarkan Allah. Ia termasuk pula nama Allah. 


26958. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin 
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah - 


menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas. 


Berarti, menurut pendapat ini maknanya adalah, sesungguhnya 
ayat-ayat yang Aku turunkan kepadamu ini, hai Muhammad, adalah 
“ ayat-ayat Al Ouran, dan ayat-ayat Ind pt, “kitab yang 
menjelaskan,” kepada orang yang men-tadabburi-nya dan memikirkan 
tentangnya, bahwa ia benar dari sisi-Ku. Aku menurunkannya 
kepadamu, bukan kau yang mengarangnya dan bukan kau yang 
mengucapkannya, serta bukan siapa pun makhluk-Ku selainmu. Tak 


seorang makhluk pun sanggup membuat yang sepertinya, walaupun 


bangsa jin dan manusia saling tolong-menolong atasnya. 


Di-khafadh-kan lafazh aa 4 2653 “kitab yang menjelaskan,” 
karena di-athaf-kan kepada lafazh ora, 


Sp “Untuk menjadi petunjuk, ” termasuk sifat Al Our'an. Ini 
merupakan ayat-ayat Al Our'an yang berfungsi sebagai penjelas dari 
Allah tentang jalan yang benar dan jalan keselamatan. 11 &45 
“Dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman.” Sekaligus 
sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman kepadanya dan 
mempercayai apa yang diturunkan di dalamnya, tentang keberuntungan 
yang besar di akhirat. 


"88 Lihat tafsir surah Al Bagarah ayat pertama. 
146 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/3838). 

















Tafsir Ath-Thabari 


ba 


Pada lafazh cs 45 S8 “untuk menjadi petunjuk dan berita 
gembira,” terdapat dua bentuk dalam gramatikal Arab: 


Pertama: rafa' sebagai mubtada, dengan makna s4) s4 p 
“ja (Al Our'an) adalah petunjuk dan kabar gembira”. 


Kedua: nashab sebagai sifat yang terputus dari lafazh UT 
ora, dengan makna Gaya SN Lesagi 11 ora DT us “itu 
adalah ayat-ayat Al Our'an yang menjadi petunjuk dan berita gembira 
bagi orang-orang beriman”. Kemudian huruf alif dan lam dibuang dari 
lafazh «s4! dan «& “Yad! sehingga keduanya menjadi nakirah, sementara 


keduanya adalah sifat bagi ma 'rifat, maka keduanya dinashabkan.'4$ 


| La 2 


Firman-Nya, : AI Osemb SA “(Yaitu) orang-orang yang 
mendirikan : sembahyang,” maksudnya adalah, Al Our'an adalah 
petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman kepadanya dan 
mendirikan shalat fardhu dengan aturan-aturannya. | 

Firman-Nya, 42551 3855 “Dan menunaikan . zakat,” 
maksudnya adalah, mereka juga menunaikan zakat yang diwajibkan. 

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka juga 
membersihkan diri mereka dari kotoran kemaksiatan. 


Kami telah menjelaskan makna tersebut pada bagian yang lalu, 
maka tidak perlu lagi mengulangnya di sini. 


P4 


Firman-Nya, Dp » PSI & “Dan mereka yakin akan 
adanya negeri akhirat,” maksudnya adalah, mereka, di samping 
mendirikan shalat fardhu serta menunaikan zakat wajib, meyakini hari 
kembali kepada Allah sesudah mati, maka mereka tunduk menaati 
Allah karena mengharap limpahan pahala-Nya dan takut akan adzab- 
Nya yang besar. Mereka bukan seperti orang-orang yang mendustakan 


147 Kata di antara tanda kurawal tidak tertera dalam manuskrip. Kami 
mencantumkannya dari naskah lain. 
1188 AJ Farra dalam Ma'ani Al Our 'an (21286). 








Surah An-Naml. 


kebangkitan dan tidak peduli apakah mereka berbuat baik atau buruk, , 
karena mereka —kalau pun berbuat kebaikan— tidak mengharapkan 
pahala, dan kalau pun berbuat kejahatan, tidak takut akan siksaan. 


000 
Ou 275 “4 SAI AAA TAAT SN Sl 
LAMA TS AA LAN 


“Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada - 
negeri akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah 
perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang 
(dalam kesesatan). Mereka itulah orang-orang yang 
mendapat (di dunia) adzab yang buruk dan mereka di 
akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.” 
(Os. An-Naml (271: 4-5) 


| Takwil firman Allah: RA 2 32 PSN SSI Salt 5 
KA Maa SARA ad 1 Oo Te 
(Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri 
akhirat, Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan- 
perbuatan mereka, maka mereka bergelimang (dalam kesesatan|. 
Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) adzab yang 
buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang Pe 


merugi) 


Maksudnya adalah, orang-orang yang tidak mempercayai 
adanya negeri akhirat, kiamat, dan kebangkitan kepada Allah setelah 
mati, serta pahala dan siksa. 








, 








. Tafsir Ath-Thabari 


Firman-Nya, AA Es “Kami jadikan mereka memandang 
indah perbuatan-perbuatan mereka,” maksudnya adalah, Kami buat 
mereka menyukai perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Kami 
mudahkan hal tersebut bagi mereka. | 


Firman-Nya, 2,4 “ “Maka mereka bergelimang (dalam 
kesesatan),” Maksudnya adalah, mereka —dalam kesesatan perbuatan- 
perbuatan buruk mereka yang Kami hias indah bagi mereka— bimbang 
dan bingung, karena mereka menyangka telah berbuat kebaikan. 

Firman-Nya, PN ANA 4 “Mereka itulah orang- 
orang yang mendapat (di dunia) adzab yang buruk,” maksudnya 
adalah, mereka yang tidak beriman kepada akhirat mendapatkan adzab 
yang buruk di dunia, dan merekalah yang terbunuh di Badar, yaitu 
orang-orang musyrik Ouraisy. 

Firman-Nya, 229 - rasta ras “Dan mereka di akhirat 


— adalah orang-orang yang paling merugi,” maksudnya adalah, pada 


Hari Kiamat kelak, merekalah yang paling rugi perniagaannya,"karena 
mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. 


Firman-Nya, Oni 13K MEA 5 CS “Maka tidaklah 


“beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat 


petunjuk ” (Os. Al Bagarah (2): 16) 
2068 


“6 


Ga ari YO ae an KI S3 


ge Ge 
Iko X3 0 XX . $& co. Pd 2 
na - - “ P » A sed PT ea : Pee 
Ghana SID oa plat KI Ata V6 Gate 
we BOLA LA So pn, 


BP. 0 LL de aa 
Gp AN Yong Wong MG us Dop d Gap auto) 
Os 





Surah An-Naml - 





“Dan sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Our'an 
dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui. (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada 
keluarganya, “Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak 
akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku 
membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat 

berdiang'. Maka tatkala dia tiba di (tempat) api itu, 
diserulah dia, “Bahawa telah diberkati orang-orang yang 
berada di dekat api itu, dan orang-orang yang berada di 
sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan Semesta Alam'.” 
(Os. An-Nami (271: 6-8) 


Takwil firman Allah: MO EPA KAN II al 
BE LS, Sea SAI Aa ba Ca Kata GE SIK BA cp 
Aa SA Tenar Wa 3 Fi Ng .. - IG G5 KG (Dan 
sesungguhnya kamu benar-benar diberi Al Our'an dari sisi (Allah) 
Yang-Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (Ingatlah) ketika 
Musa berkata kepada keluarganya, “Sesungguhnya aku melihat api. 
Aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku 
membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang.” Maka 
tatkala dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia, “Bahwa telah 
. diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang 
yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan Semesta 
Alam.) 


Maksudnya adalah, Allah SWT berfirman: Sesungguhnya kau 
—hai Muhammad— dihafalkan dan diajarkan kepadamu Al Our'an 
Pa Pe 5 “Dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha 


Mengetahui.” Yaitu dari sisi Yang Maha Bijaksana mengatur makhluk- 
makhluk-Nya, serta Maha Mengetahui keadaan makhluk-makhluk-Nya 

















Tafsir Ath-Thabari 


dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik yang sekarang, yang lalu, 
maupun yang akan ae 


Firman-Nya, «2 ds 3) “(Ingatlah) ketika Musa berkata,” 3! 
adalah shilat dari .g Makna kalimatnya adalah, Maha Mengetahui 
ketika Musa berkata PSSI ketika dia sedang berada dalam 
perjalanannya dari Madyan menuju Mesir, sementara mereka telah 
tersiksa oleh dinginnya malam ketika suaranya telah tersendat-sendat. 


se 25K @| "Sesungguhnya aku melihat api,” atau 
merasakannya, maka diamlah kalian di tempat ini. jze 2 Ya 4 ata “Aku 
kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya,” yaitu dari api 


tersebut. 

Huruf ha dan alifai sini (gs kembali kepada 3! “api”. 

Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca ayat, 
us pa SI “Atau aku membawa kepadamu suluh api.” 

Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Bashrah membacanya. yr 
os dengan me-mudhaf-kan lafazh Apa kepada os dan membuang 
tanwin (dari lafazh wp), dengan makna, atau aku akan datang kepada 
kalian dengan membawa satu obor api yang aku ambil darinya. 

Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya us sea “Suluh 

api,” dengan fanwin pada lafazh Aga dan tidak me-mudhaf-kannya 
kepada ,,-5.!'”? Maknanya adalah, atau aku akan datang kepada kalian 
dengan membawa bara api yang diambil darinya. 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, keduanya 
merupakan gira'at yang populer di kalangan ahli gira 'at seluruh negeri, 
dan keduanya pun berdekatan maknanya. Jadi, dengan gira 'at manapun 
dipakai gari' dalam membacanya, telah dianggap benar. 


1149 Gira'at Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i yaitu v3 pics dengan tanwin. 
Oira'at ulama lainnya yaitu Per (3 huruf bas 
artinya suluh api. Lihat Hujjah Al Pata 


a-nya tidak ber-tanwin, yang 
an (hal. 523). 





Surah An-Naml : 


Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa jika lafazh 
.3 dijadikan sebagai badal dari Apa, maka rian harus ber-tanwin. 
Jika lafazh Aa di-mudhaf-kan kepada lafazh sa maka Atas tidak 
ber-tanwin. 


Sebagian ulama nahwu Kufah | berpendapat bahwa jika lafazh 
Aga di-mudhafk “kan kepada lafazh oa maka ia sama seperti firman 
Allah, asi KY “Dan sesungguhnya kampung akhirat.” (Os. An- 
Nahl (16): 30), yaitu jenis kata yang di-mudhafkan kepada dirinya 
sendiri jika berbeda nama dan redaksinya, yang kedua (mudhaf ilaihi) 
menyiratkan seakan-akan ia berbeda dari kata yang pertama (mudhaf). 


Ulama lain berpendapat bahwa jika lafazh «44 artinya adalah 
4x5 maka tidak boleh ada idhafah, karena 55 adalah na'at (kata sifat), 
dan isim tidak boleh di-mudhafkan kepada na'at-nya kecuali pada 
beberapa kalimat yang sedikit jumlahnya. Di dalam Al Our'an 
disebutkan sai 3, “Dan sesungguhnya kampung akhirat.” (Os. 
An-Nahi (161: 30) dan Sita ', “Dan sungguh kampung akhirat itu.” 
(Os. AtAn'aam (6:32) 

Pendapat yang benar mengenai masalah tersebut adalah, jika 
yang dimaksud dengan Aga bukan 03, maka cara membacanya adalah 
dengan idhafah vs 5 ya “suluh api,” sebab ketika demikian, makna 
kalimatnya menjadi seperti yang telah kami jelaskan, yaitu satu obor 
api, sebagaimana perkataan penyair berikut ini: 1 


Y. 
sa Ana Oa NG dika Sa ES 


HS Y ihat Al Muharrar Al Wajiz (4/249). 
MSI Yaitu Abu Zaid, sebagaimana perkataan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/249). 











aa” “iki 


Tafsir Ath-Thabari 





“Di telapak tangannya ada sebilah tombak 


yang ujungnya sama seperti obor api. "1 


Jika yang dimaksud dengan Ags adalah 033, atau . adalah 
sifat bagi Apa, maka yang benar pada lafazh Aa adalah ber-tanwin, 
karena. yang benar dalam perkataan orang Arab adalah tidak meng- 
idhafat-kan isim kepada na'at-nya (sifatnya) dan kepada dirinya sendiri. 
Bahkan idhafah-idhafah yang populer dalam perkataan mereka adalah 
meng-idhafah-kan satu kata kepada selain dirinya dan selain na'at-nya. 

Firman-Nya, G3hi5 Hi 2 “Supaya kamu dapat berdiang,” 
maksudnya adalah, supaya Aan dapat berdiang dengannya dari cuaca 
dingin. Sebagaimana riwayat berikut ini: 

26959. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Tn menceritakan 


kepada kami dari As-Suddi, tentang ayat,  KEMPA| 
“Supaya kamu dapat berdiang,” ia berkata, amen 
adalah dari cuaca dingin.” —. 


GikEb “Maka tatkala dia tiba,” Ketika Musa mendatangi api 
yang dilihatnya itu W 355 Aa 8 Dp S 58 “Diserulah dia, 
“Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu, dan 
orang-orang yang berada di sekitarnya'.” Sebagaimana riwayat berikut 
ini: 
26960. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku 
dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 42 A2 21625 
KN & “Diserulah dia, “Bahwa telah diberkati orang-orang 


1152 A1 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/194) tanpa sanad, Ibnu Athiyah 
dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/249) dengan sanad sampai kepada Abu Zaid, 
dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Gadir (4/126). 








Surah An-Naml 





yang berada di dekat api itu'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah 
disucikan. »1153 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud 
dalam Na sa 8 “Orang-orang yang berada di dekat api 
itu.” 

| Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah diri-Nya 
sendiri. Dialah yang berada di api itu, dan api tersebut adalah nur-Nya. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26961. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 

| Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari yelnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
at 8 3 Aas »5 WK C6 “Maka tatkala dia tiba di 
(tempat) api itu, diserulah dia, “Bahwa telah diberkati orang- 
orang yang berada di dekat api itu'.” Ia berkata, “Maksudnya 
adalah diri-Nya sendiri. Nur Rabbul Alamin berada di pohon 
7 tersebut.”1154 


26962. Isma'il bin Al Haitsam Abu Al Aliyah Al Abdi menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Abu Outaibah menceritakan kepada 
kami dari Waraga, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin 
Jubair, tentang firman Allah, JAN 8 4 Ap “Bahwa telah 
.diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, Dia menyerunya, dan Dia berada 

 diapi itu.” 155 

26963. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 


153 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2845) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (41195). 

114 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2845). 

158 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2846). 



































26964. 


26965. 





Tafsir Ath-Thabari 


menceritakan kepada kami dari Ma” mar, dari Al Hasan, 
tentang firman Allah, sa d3 Dp Sa Ga3 ak GG “Maka 
tatkala Dia tiba di (tempat) api itu, diserulah dia, “Bahwa 


telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu'.” Ia 


— berkata, “Maksudnya yaitu nur (cahaya). ska 


...Ma'mar berkata: Oatadah berkata tentang ayat, sa 3 3 
“Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api 
itu.” Ia berkata, “Nur Allah diberkahi.” 


..Ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: 
Hasan Al Bashri berkata tentang ayat, BE dy Dp “Bahwa 
telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu”? 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 


api tersebut diberkahi. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 


yaitu: 


26966. 


26967. 


Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Asyyab 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraga menceritakan 
kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 
tg 2 Dp Si&s5 “Diserulah dia, "Bahwa telah diberkati 


'— orang-orang yang berada di dekat api itu'.” Ia berkata, “Api 


tersebut diberkahi. Begitu pula pendapat Ibnu Abbas.” 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


1156 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/472). 

1157 Ibid 

18 Demikian yang tertera dalam seluruh naskah. 

159 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 516) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(012845). 





Surah An-Naml 


26968. 


26969. 


Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
NNajih, dari Mujahid, tentang firman Allah, JG 3 2 5 di 
“Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api 
itu,” ia berkata, “Maksudnya adalah, api tersebut 
diberkahi.” 150 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata, 
“Maksud lafazh-Nya JEI 8 3 Bahwa telah diberkati 
orang-orang yang berada di dekat api itu', adalah, api tersebut 
diberkahi.” 8! 


Muhammad bin Sinnan Al Oazzaz menceritakan kepada kami, 
ja berkata: Makki.bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Ka'ab, tentang firman Allah, Ku 8 Dp Hi “Bahwa telah 
diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu,” ia 


», berkata, “Cahaya Ar-Rahman (Y ang Maha Pengasih) dan nur 


rah 


tersebut adalah Allah. HAH! aa AH 5525 Dan Maha Suci 
Allah, Tuhan Semesta Alam AS 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lafazh sat 


“Api. £ 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah nur (cahaya), 


sebagaimana telah aku sebutkan dari orang yang berpendapat demikian. ' 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah 


Fu “api”, bukan nur (cahaya). Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: | 


NG Jpid. 
NE Jpid, 
1@ As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/341). 














Tafsir Ath-Thabari 


26970. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, 


“Ada hijab izzah (kemuliaan), hijab raja, hijab sultan, dan hijab ' 


api, yaitu api yang diseru Musa darinya, hijab nur, hijab kabut, 

dan hijab air.” 9 
Dikatakan laa 3 Dp “Telah diberkati orang-orang yang 
berada di dekat api itu,” dan bukan dikatakan 3 d ya D),x adalah 


menurut bahasa orang-orang yang berkata ai us G" “semoga | Allah 


memberkahimu”. Orang Arab juga biasa berkata Aa us Su dan 41 ag 
an) 


ta 
— 


Ke ». « 


Firman-Nya, Ws 55 “Dan. orang-orang yang berada di 
sekitarnya,” maksudnya adalah orang-orang yang berada di sekitar api 
itu. | | NON 

Ada yang berpendapat bahwa maksud dari orang-orang yang 
berada di sekitarnya adalah para malaikat. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 

26971. Muhammad bin Sa'ad menceritakan MN ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia “berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 5, 
Ws “Dan orang-orang yang berada di sekitarnya,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah para malaikat.” 


26972. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


163 Abu Asy-Syaikh dalam Al Azhamah (2/718) dan Al Gurthubi dalam tafsirnya 
(13/159). 

18 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2847), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/195), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (51116). 





Surah An-Naml 





kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan, ungkapan yang 
sama. 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah 
Musa dan para malaikat. 


26973. Muhammad bin Sinnan Al Oazzaz menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Musa menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Ka'ab, tentang ayat, (55.555 “Dan orang-orang yang berada 
di sekitarnya,” ia berkata, “Maksudnya adalah Nabi Musa dan 
para malaikat. Dia berfirman, “Hai Musa, sesungguhnya Aku 
adalah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana!” 


Firman-Nya, DAN G5 dil GILA, “Dan Maha Suci Allah, Tuhan 
Semesta Alam,” Sta 2" “Maha Suci bagi Allah, Tuhan 
sekalian alam, dari sifat yang dilekatkan orang-orang zhalim terhadap- 
Nya. 


“eng. 906 
. 


(3 "4 


AN KA KATA Ci ee YA Se ae Kerang 


2 


ra 


pa 


z Pa Led ra Sa 
paten HA CN SET ITE aa TETAPI 
Pd £ ... Para Ch 
LO Aa MG 


“(Allah berfirman), “Hai Musa, sesungguhnya Akulah | 


Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan 
lemparkanlah tongkatmu'. Maka tatkala Musa melihatnya 
bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah ia 
berbalik ke belakang tanpa menoleh. “Hai Musa, janganlah 


1168 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/116). 











| 
Tafsir Ath-Thabari | : 


kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak 
takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim, 
kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan 
(Allah akan mengampuninya): maka sesungguhnya Aku 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
(Os. An-Naml (27): 9-11) 


Takwil firman Allah: apn Gan RIO) 3 AK CI Ad Gagas 


2, ea &e ed 


AINI SET ISET gap am Tebal Io Ie KE 


OS Pevemt K2 Ia BIG (Allah berfirman), “Hai Musa, 


sesungguhnya Akulah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana, dan lemparkanlah tongkatmu.” Maka tatkala Musa 
melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah ia 
berbalik ke belakang tanpa menoleh. “Hai Musa, janganlah kamu 
takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di 
hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim, kemudian 
ditukarnya kezhalimannya “dengan kebaikan Allah akan 
mengampuninya|, maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”) 


Maksudnya adalah, sesungguhnya Akulah Allah Yang Maha 
Perkasa dalam pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya. 
(SA “Lagi . Maha Bijaksana,” dalam pengaturan-Nya terhadap 
makhluk-makhluk-Nya. 

Huruf ha pada lafazh 45) adalah ha imad, yaitu isim yang tidak 
zhahir menurut pendapat sebagian ahli bahasa Arab. Sementara 
sebagian ahli nahwu Kufah Pepenapal bahwa huruf ha tersebut adalah 
ha majhulah. 

Firman-Nya, “ ss C6 Pa sb G: “Dan lemparkanlah 
tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa 








Surah An-Naml 





melihatnya bergerak-gerak. ” Dalam ayat tersebut ada kalimat yang 
dibuang, yang tidak perlu disebutkan, karena lafazh yang disebutkan 
sudah cukup mewakilinya, yaitu “ag 3 D sad BBG “lalu ia (Musa) 
melemparkan tongkatnya. Kemudian tongkat itu menjadi seekor ular 
yang bergerak-gerak”. 


ga 


Firman-Nya, 2G CK KE GS EK “Maka tatkala (tongkat itu 
menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seperti dia seekor 
ular yang gesit,” maksudnya adalah, seperti seekor ular yang besar. Ot 
adalah salah satu jenis ular yang terkenal. 


Ibnu Juraij berkata tentang hal tersebut dalam riwayat berikut 
ini: 

26974. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, i ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Firman Allah SWT, 
3G Ka STA Dar Kagh $ “.. Dan lemparkanlah tongkatmu'. 
Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya 

““bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit.” 
Maksudnya adalah, ketika tongkat itu berubah menjadi seekor 
ular yang bergerak-gerak.!'96 

Jenis ular inilah yang dimaksud oleh penyair berikut ini dalam 
perkataannya:''” 


MN ta 


“Mereka berjalan cepat-cepat ketika malam gelap-gulita. 
Leher-leher ular dan kepala yang menggigil, 


us As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/432). 
1167 Dia adalah Al Khathafi, kakek Jarir si penyair, sebagaimana perkataan Ibnu 
Abdil Barr dalam 4t-Tamhid (16/18). 

















Tafsir Ath-Thabari 


Serta berbagai bencana lainnya siap merenggut.” 


Firman-Nya, isc »d, “Larilah ia berbalik ke belakang,” 
maksudnya adalah, Musa berbalik lari karena takut terhadapnya. Sean 3, 
“Tanpa menoleh,” dan ia tidak kembali. Ini berasal dari perkataan 
mereka, SL Lis yang maknanya, ia kembali membalik ke arah semula. 


Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26975. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, “3 J, “Tanpa 
menoleh,” ia berkata, “Maksudnya adalah, ia tidak 
kembali.”18 


26976. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


26977. ..ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Oatadah, ia berkata, “Maksudnya adalah tidak menoleh.” : 


1168 Tbnu Abdil Barr dalam At-Tamhid (16/18) dan Ibnu Manzhur dalam Lisan Al 
Arab (9/76). 

1169 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 516), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (012848), 
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/196), dan Abu Ja'far An-Nuhhas 
dalam Ma'ani Al Our 'an (5/117). 

170 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2848), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/196), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/250), dan Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/288). 


779 . 





Surah An-Naml 


26978. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, C4 J5 “Tanpa menoleh,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah tidak kembali.” sx "Hai Musa,” ia 
berkata, “Ketika ia telah melemparkan tongkatnya, tongkat itu 
menjadi seekor ular. Maka ia pun merasa takut terhadapnya. 
Lalu Allah berfirman: 3 GI SKY GS Sesungguhnya 
orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku,' 
mereka (para rasul) tidak peduli kepada hal yang demikian. 
Kemudian Allah berfirman kepadanya, 3 Gi) SE Ja 

| Lai Datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. 
Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." (Os. 
Al Oashas (28): 31) Namun sedikit pun ia tidak berhenti 
hingga Allah berfirman, Sit (nu hua "Kami akan 
mengembalikannya kepada keadaannya semula. ' (Os. Thaahaa 
(201: 21) maka ia pun menoleh. Ternyata ular tadi telah 
. berobah kembali menjadi sebatang tongkat seperti semula. 
“Laluia pun kembali mengambilnya. Kemudian sesudah itu ia 
merasa kuat hingga ia membawanya kepada Fir'aun.”'7! 


Firman-Nya, SEA (YIKASI SESSISEI upaps "Hai 
Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan 
rasul, tidak takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zalim.” 
Maksudnya adalah, lalu Tuhannya menyerunya, “Hai Musa, jangan kau 
takut terhadap ular ini, sebab tidak takut di sisi-Ku para rasul dan nabi- 
nabi yang Aku istimewakan mereka dengan kenabian, kecuali orang 
yang zhalim di antara mereka, lalu melakukan hal yang tidak diizinkan 
baginya.” 

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli takwil. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


UT Yynu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2849). 

















Tafsir Ath-Thabari 


26979. Al Casim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mete 
kepadaku dari Tbnu Juraij, ia berkata: Firman-Nya, HET ola 
Ban aa SA Se G “Hai Musa, janganlah kamu ana 
Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di 
hadapan-Ku.” Maksudnya adalah, Allah tidak menakut-nakuti 
para nabi kecuali ada dosa yang diperbuat salah seorang dari 
mereka. Jika ia melakukannya maka Dia akan menakut- 
nakutinya hingga Dia menyiksanya karenanya.”!172 


26980. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
' - menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah Al Fazari 
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Al Mubarak, dari 

Abu Bakar, dari Al Hasan, ia berkata: Firman-Nya, HET aga aya 

Aa 23 BEN SI Gl “Hai Musa, janganlah 2 

takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di 
hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim. “ Maksudnya 

adalah, Aku hanya menakutimu karena kau membunuh 


orang.” 


Al Hasan babak “Para habi ada yang berdosa, lalu mereka 
disiksa.”1173 


Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang bentuk 
masuknya kata Y! di sini, yaitu istitsna (pengecualian), bersama adanya 
janji Allah berupa pengampunan yang dikecualikan dari firman-Nya, S| 

5 ba ci Ge “Sesungguhnya orang yang 2 kapat rasul, tidak 
takut di hadapan-Ku,” dengan firman-Nya, - Ia G6 "Maka 


sesungguhnya Aku Maha Pengampun “UT Sementara itu, hukum 


17 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/251). , 

13 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (/251) dan Al @urthubi dalam 
tafsirnya (13/161). 

1 Dalam manuskrip tertera: 35 :J'y5, dan kami mencantumkan koreksian 
tersebut dari naskah lain. 





Surah An-Nami 


— istitsna adalah, kalimat sesudahnya berbeda makna dari kalimat 
sebelumnya, karena jika kalimat sebelum Y! adalah kalimat nafi 
(negatif), maka kalimat sesudahnya menjadi tsabit (positif), seperti 28 va 
155 9) “tak ada yang berdiri kecuali si Zaid”, yang berarti si Zaid 
aa posisi berdiri, karena ia dikecualikan dari yang sebelum Y, 
dan yang sebelum Y di-nafi-kan darinya berdiri. Jika kalimat sebelum 
Y adalah kalimat tsabit (positif), maka yang sesudahnya bermakna nafi, 
seperti perkataan mereka, '4j Y! aa #8 “kaum itu berdiri, kecuali si 
Zaid”, yang berarti si Zaid di-nafi-kan berdiri. Maknanya adalah, si 
Zaid tidak berdiri, sedangkan kaum 1 berdiri. 


pr 01 Oh Ja “9 


Firman-Nya, 9 ye Aw Eta Jaa 3 Jb aa 2 Yi “Tetapi orang yang 
berlaku zhalim, kemudian ditukar kezhalimannya dengan kebaikan.” 
Dalam ayat ini Allah telah menjamin keamanannya (Musa) dengan 
menjanjikan keampunan dan rahmat, serta memasukkannya ke dalam 
golongan rasul yang tidak merasa takut di sisi-Nya. Oleh karena itu, 
sebagian ulama nahwu Bashrah mengatakan bahwa dimasukkannya $! 
di simi.karena Y boleh masuk ke dalam kalimat semacam ini, seperti 
perkataan orang Arab, ':5 " KA “aku tidak mengadu kecuali 
yang baik”. Jadi, perkataannya pe Y tidak dianggap sebagai 
pengaduan. Akan tetapi jika ia berkata WA Su L “aku tidak 
mengadukan apa pun”, diketahuilah bahwa i ia sedang menyebut dirinya 
baik, seakan-akan ia berkata, ':5 Y 'S5f & “aku tidak menyebut kecuali 
yang baik”. 


Salah seorang ahli nahwu Kufah berkata, “Ada seseorang 
berkata, “Bagaimana bisa orang yang takut dijadikan sebagai orang 
yang zhalim, berubah menjadi baik sesudah buruk, padahal ia mendapat 
ampunan ?” 
Aku katakan kepadanya, “Dalam ayat ini terdapat dua bentuk 
makna: 














Tafsir Ath-Thabari . 


Pertama: Allah berfirman, “Para rasul itu ma 'shum (terpelihara 
— dari dosa —Ed) dan mendapat ampunan serta aman pada Hari Kiamat. 
Siapa yang mencampur aduk amal shalih dengan amal jahat, berarti 
telah takut dan berharap.” 


Kedua: Menjadikan istitsna (pengecualian) tadi berasal dari 
orang-orang yang tidak disebutkan dalam kalimat, karena makna 
kalimatnya adalah, para rasul tidak takut di hadapan-Ku, ketakutan itu 
hanyalah bagi orang-orang selain mereka. Kemudian baru dikecualikan 
& ng Y “Tetapi orang yang berlaku zhalim.” Maksudnya yaitu, orang 
yang tadinya musyrik, lalu bertobat dari kesyirikannya dan beramal 

shalih, akan mendapat ampunan dan tidak merasa takut. 


Sebagian ahli nahwu mengatakan bahwa Y dalam bahasa 
menempati posisi wau, dan makna ayat ini adalah, .tidak takut di 
hadapan-Ku para rasul , kecuali orang yang zhalim, kemudian berubah 
menjadi baik.. Mereka menjadikan bandingannya seperti firman Allah, 
et Hntalb GA Nere Aa SES AI KE “Agar tidak ada hujjah bagi 
ee atas kamu, kecuali orang-orang yang zhalim di: antara 
mereka.” (Os. Al Bagarah (2:150) Aku tidak menemukan bahasa Arab 
mengandung apa yang mereka katakan itu, karena aku tidak 
memperbolehkan kalimat MU AE, An 3 II «MI pW “orang-orang 
berdiri kecuali Abdullah, dan “Abdullah berdiri”. Makna istitsna tidak 
lain keluarnya isim yang sesudah Y dari makna isim-isim sebelum Y. j 


Menurutku, boleh pula dikatakan #1 dit Sya wait uua Pe “aku 
punya piutang seribu terhadapmu selain seribu yang lain”. Jika Anda 
letakkan Y! di tempat ini, maka itu tepat dan Y menjadi berada dalam 
lingkup takwil yang mereka katakan. Adapun jika tidak dimasukkan. Y, 
sementara yang sedikitnya telah dikecualikan dari yang banyaknya, 
maka tidak boleh. Akan tetapi ada contoh Yi seperti makna wau, 
ansp tidak ada wau padanya, yaitu firman Allah, SAN L ts KN ra 


“de ... 


263 EC Ti SA SEN “Mereka kekal di doananya serang. ada 





Surah An-Naml 





| langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain).” (Os. 
Huud (11): 107) Yang dikehendaki Tuhan berupa tambahan. 


Jadi, Anda tidak boleh menjadikan Y! menempati makna wau. 
Jika Se berada pada tempat Y!, maka 1s tepat bermakna wau, karena 
Anda mengatakan Ida sw 345 JL Lssis “aku punya banyak harta selain 
ini”. Artinya, dan yang ini pun milikku. Seakan-akan Anda berkata, 
“aku punya banyak harta dan yang ini pun punyaku”. Makna wau pada 
Sm lebih dekat daripada miakna wau pada Yi, karena Anda boleh 
berkata, Ih cw (dis “padaku ada selain yang ini”, dan tidak boleh 
berkatalid Y! Late, 1175 | 
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang firman-Nya, 

das 4 Is 3 “Tetapi orang yang berlaku zhalim, kemudian 
ditukarnya,” menurutku adalah selain pendapat yang dikemukakan oleh 
para ahli bahasa Arab yang kami sebutkan tadi. Melainkan pendapat 
yang dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri, Ibnu Juraij, dan orang 
yang sependapat dengan mereka, yaitu bahwa firman Allah, Ab Pan 
adalah istitsna (pengecualian) yang tepat dari firman-Nya, SY 
ba TO, GjLAN “Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak 
takut di hadapan-Ku. Tetapi orang yang berlaku zhalim,” kecuali orang 
yang zhalim di antara mereka, lalu ia berbuat dosa, maka ia takut di 
hadapan-Nya terhadap siksa-Nya. Al Hasan telah menjelaskan makna 
firman Allah kepada Musa tersebut, yaitu perkataannya, “Aku (Allah) 
hanya menakutimu karena kau membunuh orang.” 


Jika ada seseorang berkata, “Apa makna lafazh Ab 5) “Tetapi 
orang yang berlaku zhalim'. jika ia memang sebagai istitsna yang benar 
dan keluar dari kelompok orang-orang yang tidak takut di hadapan- 
Nya, yaitu para rasul? Lalu, bagaimana menjadi takut orang yang telah 
dijanjikan ampunan dan rahmat?” 


173 Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Gur'an (2/287). 


784 




















Tafsir Ath-Thabari 


neh 


Jawabannya adalah, “Firman Allah, »7212 42255 "Kemudian 
ditukarnya  kezhalimannya dengan kebaikan (Allah - akan 
mengampuninya) ', adalah kalimat lain sesudah kalimat pertama. Berita 
tentang rasul-rasul' mengenai siapa yang zhalim di antara mereka dan 
siapa yang tidak, berakhir pada firman-Nya, Jb NI Tetapi orang 
yang berlaku zhalim'. Kemudian sesudahnya dimulai berita tentang 
orang-orang yang zhalim dari kalangan rasul dan seluruh manusia 
selain mereka, serta dikatakan, “Siapa yang zhalim kemudian berubah 
menjadi baik sesudah jahat, maka Aku baginya Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 


Jika seseorang berkata, “Jika maknanya benar seperti yang 
Anda katakan, lalu ke mana Anda meng-athaf-kan dengan. kalau 
bukan kepada “5 “Yang berlaku zhalim?” 
Jawabannya adalah, “Kepada kalimat yang dibuang, dan tidak 
perlu disebutkan, karena sudah terwakili maknanya oleh lafazh Ig 3 
ga In K2 “Kemudian ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan,” 
sebab sebelum itu telah lewat lafazh pembandingnya, yaitu :y db ta 
dadi “siapa yang zhalim dari makhluk”. Adapun pendapat yang telah 
'kami sebutkan dari kalangan ahli bahasa Arab, memang mereka 
berpendapat berdasarkan kaidah bahasa Arab, namun mereka 
mengabaikan makna kalimat dan mengarahkannya bukan kepada 
takwilnya, padahal kalimat semestinya diarahkan takwilnya menurut 
makna yang sebenarnya dan dicarikan jalan i'rab yang tepat untuk itu, 
bukan justru memalingkan kalimat dari makna dan takwilnya yang 
benar. 


Kia Ru 


Firman-Nya, ,2 A9 Us Ja & “Kemudian ditukarnya 
kezhalimannya dengan kebaikan,” maksudnya adalah, siapa dari 
makhluk Allah yang mengerjakan suatu kezhaliman dan melakukan 


suatu dosa, ka daa 2 “Ditukarnya dengan kebaikan,” kemudian ia 
bertobat dari kezhalimannya itu dan perbuatan dosanya tersebut. San h 





Surah An-Naml 





Maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun, ” atas seluruh dosa dan. 


kezhalimannya itu, serta tidak menyiksa-Nya atas hal tersebut. - 
“Lagi Maha Penyayang,” terhadapnya dengan tidak menyiksanya 
sesudah perubahannya itu. | 

Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
26981. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 


Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 


menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, &2 Jx 4 Ab 55 
s8 Im “Tetapi orang yang berlaku zhalim, kemudian 
ditukarnya kezhalimannya dengan kebaikan,” ia berkata, 


“Maksudnya adalah, kemudian ia bertobat sesudah berbuat 


jahat. Kn ann op 'Maka sesungguhnya Aku Maha Pengampun 


“5 lagi Maha Penyayang 15 


Dep It 3 ap eni EL IK dah 
“Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia 
akan ke luar putih (bersinar) bukan karena penyakit. (Kedua 
mukjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat (yang akan 
dikemukakan) kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya 


mereka adalah kaum yang fasik.” (Os. An-Naml (271: 12) 





1176 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2849). 


1 786 














Tafsir Ath-Thabari 


Takwil firman Allah: & Dae Jorip Ia abah AAA 
OR Lg GK Az Dp Ika (Dan masukkanlah tanganmu ke 
leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih (bersinar/ bukan karena 
penyakit. (Kedua mukjizat ini) termasuk sembilan buah mukjizat 
wang akan dikemukakan) kepada Firaun dan kaumnya. 


Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik) 


nee 


Allah SWT berfirman kepada Musa AS: Sx 335, Jani, “Dan 
masukkanlah tanganmu ke. leher bajumu.” Di sini disebutkan bahwa 
Allah menyuruhnya memasukkan telapak tangannya ke dalam sakunya, 
itu karena pakaian yang ia kenakan saat itu adalah jubah dari bulu. 
Sebagian mereka mengatakan jubah tersebut tidak memiliki lengan, dan 
sebagian mengatakan bahwa lengannya hanya sampai ke sebagian 
tangannya. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: | 


26982. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, 45, Jesl, 
Da & “Dan masukkanlah Kn gaanu ke leher bajumu,” ia 

| berkata, “Telapak tangan saja. iko ma & “Dan masukkanlah 
tanganmu ke leher bajumu.” Ia berkata, “Yaitu jubah yang 
lengannya hanya sampai ke sebagian tangannya. Sekiranya 
jubah tersebut memiliki lengan panjang, tentu Dia (Allah) 
menyuruhnya memasukkan tangannya ke dalam lengan 
| bajunya” 177 


26983. ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Yunus bin 
Abu Ishak, dari ayahnya, dari Amru bin Maimun, ia berkata: 


177 Ypnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2850) dan Ibnu Ashiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz Sai 





Surah An-Naml 





Ibnu Mas' ud berkata, “Ketika Musa mendatangi Fir'aun, ia 
mengenakan TN 3, yaitu jubah bulu.” 


an or 


Firman-Nya, Aan Tu: “Niscaya ia akan keluar . putih 
(bersinar),” maksudnya adalah, tanganmu akan keluar berwarna putih, 
berbeda dari warna kulitmu. PPA 254 “Bukan karena penyakit," kusta, 
melainkan s4 43 8 “Termasuk sembilan buah mukjizat,” satu dari 
sembilan tanda yang diutus kau membawanya kepada Fir'aun. 


'Dibuangnya lafazh Jep “diutus” karena maknanya sudah 


ditunjukkan oleh lafazh 243 3 D3 3 Kepada Fir'aun dan kaumnya.” 
Sebagaimana perkataan penyair berikut i ini:1179 


Bp Ga Ae JS 3g Bh ai gila Ah 
“Dia pernah melihatku datang membawa dua kemarahannya. 
Maka dia pun berteriak karena ketakutan, 
padahal dalam kemarahan itu menyeruak keharuan hati. 
- Makna lafazh adalah te4& Ha 5 “Dia pernah melihatku 
datang membawa dua kemarahannya”. 
Dibuangnya lafazh Y.i4 “datang” karena para pendengar cukup 


mengetahui maknanya ketika ia berkata (galau Aa 5. Contoh-contoh 
demikian cukup banyak dalam perkataan orang Arab. 


Sembilan ayat maksudnya adalah sembilan bukti yang telah 
kami jelaskan pada bagian lalu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat 
berikut ini: 

26984. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


1180 


178 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dari referensi-referensi 
yang ada pada kami. 

17 Yaitu Humaid bin Tsur Al Hilali. 

180 jni merupakam satu bait gasidah. 











Pain anta al sei anna En RR sen EA Deni aa Woles, 








Tafsir Ath-Thabari 





tentang firman Allah, 124352) Sls3c &5 “Termasuk sembilan 
buah mukjizat (yang akan dikemukakan) kepada Fir'aun dan 
kaumnya,” ia berkata, “Maksudnya adalah yang Allah 
sebutkan di dalam Al Our'an: tongkat, tangan, belalang, kutu, 
katak, air bah, batu, dan kebinasaan yang menimpa keluarga 
“Fir'aun pada harta-benda mereka.”'!?! 


Firman-Nya, 59.5 3 BK H1) “Sesungguhnya mereka' adalah 
kaum yang fasik,” maksudnya adalah, sesungguhnya Fir'aun dan 
kaumnya (yaitu Koptik) adalah kaum yang fasik (kafir kepada Allah). 
Kami telah menjelaskan makna fasik pada bagian lalu. 


. - L 10 20 tara A3 £ 23K pa 
le ba NAK, WB 22 Gale pala la 
en 3 


- 300 Lo Ag LP 2. 2 SA oren 000 
WM) bai Kas SS SG Ge ULL ee RA, 


2. 


“Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai 
kepada mereka, mereka berkata, “Ini adalah sihir yang 
nyata'. Dan mereka mengingkarinya karena kezhaliman dan 
kesombongan (mereka) padahal hati mereka meyakini 
(kebenaran)nya. Maka perhatikanlah betapa kesudahani 
orang-orang yang berbuat kebinasaan.” 

(ds. An-Naml (27): 13-14) 


Takwil firman Allah: LA Aa ND 1S nam CG bera ar 


W Bai H3 KK SS AE Oles UII ANE KS JD 
(Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai kepada 


MSI Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/253) dengan redaksi yang sama 
tanpa sanad, dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2851) dengan redaksi yang 
sedikit berbeda dari Ibnu Abbas. 





Surah An-Naml 





mereka, mereka berkata, “Ini adalah sihir yang nyata.” Dan mereka 

| mengingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan (mereka) 
padahal hati mereka meyakini (kebenaran/nya. Maka perhatikanlah 
betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan) 


Maksudnya adalah, ketika datang kepada Fir'aun dan kaumnya 
ayat-ayat Kami (dalil-dalil dan hujjah-hujjah Kami) yang mendukung 
kebenaran yang didakwahkan Musa kepada mereka (yaitu tujuh bukti 

. yang telah kami sebutkan sebelumnya) saw 2 “Yang jelas,” yang 
menunjukkan kepada orang yang memandang dan melihatnya akan 
hakikat kebenaran yang ditunjukkannya. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26985. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
— menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, #4 AL era Nari 

“Maka tatkala mukjizat-mukjizat Kami yang jelas itu sampai 

E kepada mereka,” ia berkata, “Maksudnya adalah, yang 


menjelaskan.”82 


Firman-Nya, 2x35. lis 136 “Berkatalah mereka, “Ini adalah 
sihir yang nyata'." Pena adalah, Fir'aun dan kaumnya berkata, 
“Yang dibawa Musa kepada kita ini adalah sihir Sen “Yang nyata', 
yang jelas bagi orang yang melihatnya bahwa itu adalah sihir.” jaan 
Kk “Dan mereka mengingkarinya,” mendustakan bahwa ayat-ayat daa 
sembilan itu berasal dari sisi Allah. 


26986. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain | 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, W- Lx, “Dan 


12 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2852) dengan redaksi yang sama dari 
Oatadah, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/289) tanpa sanad. 











Tafsir Ath-Thabari 


mereka mengingkarinya,” - berkata, “Maksud lafazh 3 pudi 
adalah mendustakannya. st 


“3511 rude 


— Firman-Nya, Lil, “Padahal hati mereka meyakini 
(kebenaran)nya,” maksudnya, adalah, padahal hati mereka 
meyakininya, dan mereka tahu dengan yakin bahwa ayat-ayat tersebut 
berasal dari sisi Allah. Namun mereka tetap membangkang setelah 
nyata bagi mereka kebenarannya. | 


26987. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu 
Abbas, tentang ayat, ca | Geiiel) “Padahal hati mereka 
meyakini (kebenaran)nya,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 


meyakininya di dalam hati mereka.”1184 


26988. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, #5 CL XI YAI, "Karena 
kezhaliman dan kesombongan (mereka). Padahal hati mereka 
meyakini (kebenaran)nya,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
mereka meyakini bahwa ayat-ayat tersebut benar berasal dari 
Allah. Lalu, mengapa mereka mengingkarinya? Itu karena 
kezhaliman dan kesombongan mereka.” 2 


Firman-Nya, Pasi 3 Laki “Kezhaliman dan kesombongan. " Makna 
lafazh Ati adalah melampaui batas, dan. ai adalah sombong, seolah- 
olah dikatakan, “karena melampaui batas dan sombong”. 


183 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2852) dengan redaksi yang sama dari 
atadah. 
1184 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi- 
referensi yang terdapat pada kami. 
1183 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2853). 





Surah An-Naml 





Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26989. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, Ass uk 
“Kezhaliman dan kesombongan,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, karena merasa angkuh dan sombong.”1!86 


Maknanya yaitu, mereka mengingkari tanda-tanda yang 
sembilan itu karena zhalim dan sombong, padahal hati mereka 
. meyakini bahwa semua itu berasal dari sisi Allah. Namun mereka tetap 
mengingkari kebenaran setelah sebegitu jelas kebenaran itu bagi 
mereka. 


Berarti, lafazh ay Kb “Kezhaliman dan kesombongan, ” 
termasuk kalimat yang letaknya di belakang, namun maknanya : 
didahulukan. | 

TI 


. Firman-Nya, Gp-idl Za SKS 5IES “Maka perhatikanlah 
betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan,” "maksudnya 
adalah, Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, “Oleh 
karena itu, perhatikanlah hai Muhammad dengan mata hatimu, akhir 
pendustaan mereka yang mengingkari ayat-ayat Kami ketika ayat-ayat 
tersebut datang dengan jelas kepada mereka, dan apa yang menimpa 
mereka karena kerusakan yang mereka buat di muka bumi serta 
kemaksiatan mereka kepada Tuhan. Hal itu telah mengeluarkan mereka 
dari kebun-kebun, mata-mata air, tanam-tanaman, dan tempat yang 
bagus menuju kebinasaan di dunia dengan tenggelam dan di akhirat 
menuju adzab yang abadi.” 


1186 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/343), ia menukilnya dari Ibnu Al 
Mundzir, dari Ibnu Abbas. 



































Tafsir Ath-Thabari 


. 


Firman-Nya, 5/45 44 s2) SAI “Tidak diringankan adzab 
itu dari mereka dan mereka di dalamnya berputus asa.” (Os. Az- 
Zukhruf (43): 75) Begitu jugalah, hai Muhammad, Sunnah-Ku pada 
orang-orang yang mendustakan apa yang kau bawa kepada mereka 
berupa bukti-bukti yang menunjukkan hakikat kebenaran yang kau 
dakwahkan kepada mereka, kaummu. 


pe “NA Yuri Pa Un Lard 


3 Ip as SAN MAY Ft 2 2 Sala lala IR, 


Ing oke 
“Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud 
dan Sulaiman: dan keduanya mengucapkan, “Segala puji 
bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba- 
hamba-Nya yang beriman?” (Os. An-Naml (271: 15) 


“0 7 og 


Takwil firman Allah: MSI! Tega 2 SA EK IA, 
Gee ooke Hp 2g BE Us (Dan sesungguhnya Kami telah 
memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman: dan keduanya 
mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari 
kebanyakan hamba-hamba-Nya yang beriman.”) 

Allah Ta'ala berfirman: TA ena tea kak Id, “Dan 
sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman. " 
Maksudnya adalah, pengetahuan tentang bahasa burung, hewan-hewan, 
dan pengetahuan-pengetahuan lain yang khusus Allah anugerahkan 
kepadanya. 


Pede Ke 


Firman-Nya, Ggepdl osle 53x SU Uas Pp KIE, “Dan 


- 


keduanya sd an ss “Segala puji bagi Allah yang melebihkan 








Surah An-Naml 


Kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman'.” Maksudnya 
adalah, Daud dan Sulaiman berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah 
melebihkan kami dengan kelebihan yang khusus Dia anugerahkan 
kepada kami berupa ilmu yang hanya Dia berikan kepada kami, tidak 
kepada makhluk-makhluk-Nya yang lain dari bangsa manusia pada 
masa kami ini, atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang beriman 
kepada-Nya pada masa kami ini.” 


“ Tt 2 G0 202p Mn Be NIM II £ 

Porbis plat Gesa Calo GEN 3 S3 Sis Ira S3 
MO LIA 
“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, “Hai 
manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung 
dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini 
benar-benar suatu karunia yang nyata.” 
(Os. An-Naml (271: 16) 


Ana 


PETI DLL NN LIL 


Takwil firman Allah: J5 CB SET GE I63 336 IL S3, 
KM N OA KL KL Ce et eta : , 
OJEK TS je Kobe, JI (Dan Sulaiman telah 
mewarisi Daud, dan dia berkata, “Hai manusia, kami telah diberi 
pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. 
Sesungguhnya IsemuajJ ini benar-benar suatu karunia yang nyata.”) 
Allah Ta'ala berfirman: XL Sy3, “Dan Sulaiman telah 
mewarisi,” ayahnya. 545 “Daud,” ilmu yang telah diberikan Allah 
kepadanya semasa hidupnya dan kerajaan yang khusus baginya, lalu 
Dia menjadikan kerajaan tersebut menjadi miliknya, bukan anak 
ayahnya yang lain. 








Tafsir Ath:Ihabari 





AAN aa Ele LET CG “Dan Dia berkata, “Hai manusia, 
Kami telah diberi pengertian tentang suara burung”. » Maksudnya 
adalah, Sulaiman berkata kepada kaumnya, “Hai sekalian manusia, 
telah diajarkan kepada kami bahasa burung, maka kami dapat 
memahami bahasanya. Juga dijadikan pemahamannya tentang bahasa 
burung sama seperti pemahamannya tentang tuturan seorang manusia. 


26990. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Ma' syar, dari Muhammad bin Ka'ab, 
tentang ayat, AA jasa Ce Kab AE GE IB3 "Hai manusia, Kami 
telah diberi pengertian tentang suara burung,” ia berkata: 
Telah sampai kabar kepada kami bahwa Sulaiman memiliki 
pasukan sejauh 100 farsakh."'"' Dua puluh lima farsakh terdiri 
dari manusia, dua puluh lima farsakh terdiri dari jin, dua puluh 
lima farsakh terdiri dari hewan-hewan liar, dan dua puluh lima 
farsakh terdiri dari burung-burung. Ia memiliki 1000, : rumah 
dari kaca berlapis kayu, yang di dalamnya terdapat 300 n menara 
dan 700 orang gundik. Ia bisa memerintahkan angin kencang 
untuk menerbangkannya dan memerintahkan angin sepoi- 
sepoi membawanya. Allah mewahyukan kepadanya ketika ia 
terbang di antara langit dan bumi, “Sesungguhnya Aku telah 
berkehendak tak ada satu makhluk pun menuturkan sesuatu 
kecuali datang angin menyampaikannya kepadamu. di 


Firman-Nya, at, os Ks 25" “Dan Kami diberi segala sesuatu,” 
"maksudnya adalah, dianugerahkan kepada kami segala kebaikan. UG: ol 
Snsd Jali 2 “Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia 
yang nyata.” Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada 


1187 Satu farsakh kurang lebih 8 km —ed. 

1188 Aj Hakim dalam Al Mustadrak (2/644) secara mauguf, Al Ourthubi dalam 
tafsirnya (13/167), dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/345), ia 
menukilnya dari Al Hakim, dari Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi. 


(795 


Surah An-Naml 





kami ini benar-benar merupakan kelebihan atas seluruh makhluk pada 
masa kami, Snail “Yang nyata,” yang menjelaskan kepada orang yang 
merenungi dan memikirkannya bahwa ia adalah kelebihan yang 
diberikan kepada kami atas manusia selain kami. 


Ko Daan HAN Ge A22 GA G3, 

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, 

manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib 
(dalam barisan).” (Os. An-Naml (271: 17) 


Takwil Firman Allah: 445 K5 3 21522522 22 sat, 
O 5555» (Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari im 
manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam 
barisan) 

Maksudnya adalah, untuk Sulaiman dikumpulkan pasukannya 
dari bangsa jin, manusia, dan burung-burung, dalam suatu perjalanan 
mereka, lalu mereka diatur secara tertib. 


Pn Men Te Dee pengap penang mantan Manan Alah, 
LILIN 


VP “Lalu mereka itu diatur dengan tertib.” 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka 
diberhentikan mulai dari yang paling terdepan sampai yang paling 
belakang hingga mereka berkumpul. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 

26991. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu 








26992. 


26993. 








Tafsir Ath-Thabari 


Abbas, ia berkata, “Untuk setiap satu jenis pasukan dibuat 
seorang pengatur barisan yang menahan pasukan yang paling 
terdepan untuk menunggu pasukan yang paling belakang, 
supaya mereka tidak terdahulu dalam perjalanan, sebagaimana 
dilakukan oleh para raja.”!!8 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
firman Allah, 5557 43 LSG says Sai S2 222 GAN sa23 
“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, 
manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib 
(dalam barisan),” ia berkata, “Maknanya adalah, pasukan 
yang terdepan ditahan untuk menunggu pasukan yang paling 
belakang.” 190 : 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 


mereka digiring. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 45 KIS ya pall 53 MP2 GAS cat, 
6325p “Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, 
manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib 
(dalam barisan). ” Ia-berkata, “Lafazh 5:53 maknanya adalah : 
digiring.” 19! " 


H8 As-Suyuthi dalam Ad-Dwrr Al Mantsur (6/34T) dan Asy-Syaukani dalam Fath 
Al Gadir (4/135). | 

1190 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/473), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2857), dan Az-Zamakhsyari dalam Al Kassyaf (3/279). 

19! Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/19). 


(797 


Surah An-Naml 





Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
mereka dimajukan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya 
yaitu: 

26994. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata: Al Hasan 
berkata, “Makna lafazh 5:65» adalah dimajukan.” 9 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara 
pendapat-pendapat ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa 
maknanya adalah, pasukan yang paling terdepan ditahan untuk 
menunggu pasukan yang paling belakang: karena lafazh ti dalam 
ungkapan orang Arab artinya yang memberhentikan, sebagaimana 
perkataan penyair berikut ini:!'? 


Ba Ab 13 DL Uda AS ri 


“Bukankah cinta itu berhenti ketika ia gagal? 


Benar, dan aku pun jadi lupa mengejar gadis.” 


“ Serta Sa penyair lain:!19 
2 , Bang “ 4, wa AN: Ar Lali SK L AN 3 & Cie ce ka 


“Ketika aku mencela uban karena masih muda 
'kukatakan, "Kenapa kau tidak sembuh', padahal uban itu 
pe nce ga ah. 21196 


192 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/473) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2857). 

198 Yaitu Ath-Tharmah. 

"9 Ini merupakan awal bait dari sebuah gasidah panjang yang berjudul: Aku 
adalah Perang. 
Lihat Ad-Diwan (hal. 57), redaksi bait dalam Ad-Diwan berbunyi: &: j dl. 

1198 Yaitu An-Nabighah Adz-Dzubyani. 

"98 ni merupakan satu bait dari sebuah gasidah panjang yang berisi pujian kepada 
An-Nu'man bin Al Mundzir dan permintaan maaf kepadanya, serta sindiran 
Murrah bin Rabi bin Cari. 











Tafsir Ath-Thabari 


Orang yang membela orang-orang dari para penguasa dan | 
umara disebut 127: 53 karena mereka menghentikan para penguasa dan 
umara dari mereka. 


SA PET JAM BEE JI 3 4 BI ye 
Nan na aa 
“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, & berkatalah | 
seekor semut, “Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang- 
sarangmu supaya kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan 
| tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari'.” 
— Os. An-Naml (27): 18) 


ta AL 5... 


Takwil firman Allah: JA uang Hug 
MO BA5 YA, 2122 Da pa SGP Hit (Hingga apabila 
mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, “Hai 
semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu supaya kamu 
tidak diinjak oleh Sulaiman dan sita sedangkan mereka tidak 
menyadari.”) 

Maksud firman-Nya, Ave 0 GA TE “Hingga apabila 
mereka sampai di lembah semut,” adalah, hingga ketika Sulaiman dan 
pasukannya sampai di lembah semut. 

Firman-Nya, SEL Y AS Ye Mesir Pa aa 
Damin IA 2332 DA “Berkatalah seekor semut, “Hai semut-semut, 
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 
Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari'." 


g 799 





Surah An-Naml : 


Maksudnya adalah, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya 
menginjak serta membunuh kalian. 


LG Su 


Firman-Nya, o9x25Y za, “Sedangkan mereka tidak menyadari.” 
Maksudnya adalah, sementara mereka tidak tahu bahwa mereka 
menginjak kalian. 

26995. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdurrahman dan Yahya menceritakan kepada kami, mereka 
berdua berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al 
A'masy, dari seorang lelaki bernama Al Hakam, dari Auf, 
tentang firman Allah, ST SW 5 CI6 “Berkatalah seekor 
semut, “Hai semut-semut'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, 
semut Sulaiman bin Daud ukurannya sebesar lalat.”!!? 


Ge Ag. 3 KAP 


— t- ep Aa 5 3 Ta Rata ba ea . 
N Pena 


“Maka dia.tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) 
perkataan semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah 
aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah . 
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu 
bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau 
ridhais dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam 


1197 Ybnu Katsir dalam tafsirnya (3/360) dari Nauf Al Bakali. Akan tetapi ia berkata, 
“Seperti serigala UJI! Jl” Kemudian ia berkata, “Begitulah aku melihatnya, 
tertulis dengan huruf ya titik dua di bawah, padahal sebenarnya huruf ba bertitik 
satu, dan itu kesalahan tulisan.” 

















Tafsir Ath-Thabari 


golongan hamba-hamba-Mu yang shalih.” 
(Os. Jaran (271: 19) 


ae 


Takwil firman Allah: KE: Sari Hah KAB pan 

3 DL db 155 Esa JAS Sa Ha BEA K5 

Gd AM 35Xc (Maka dia tersenyum dengan tertawa karena 
(mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa, “Ya Tuhanku, 
berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku drn kepada dua orang ibu bapakku 
dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai: dan 
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan 'hamba- 
hamba-Mu yang shalih.”) 

Maksudnya adalah, Sulaiman lalu senyum tertawa karena 
perkataan semut itu, seraya berkata, C1 -: ai RE SU dasi s H& 
Ge “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri: nikmatmu 
yang telah Engkau anugerahkan kepadaku.” 


Makna lafazh 15z 32531 adalah, ilhamilah aku. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

26996. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu. Shalih 
menceritakan kepada kami, 'ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, X5 3 K3 Ni LH 5 J8 “Dan dia berdoa, 
Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 
nikmat-Mu',” Ia berkata, “Maksudnya adalah, jadikanlah 

Laku 18 


19 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2858) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/20). 





Surah An-Naml 


26997. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia “berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, F CA If K5 Kios 5G 
“Ya Tuhanku berilah aku Pa untuk tetap mensyukuri 
nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, "ia 
berkata, “Dalam perkataan orang Arab Te 238 g 33 “si Tua 
. mencegah fulan”.” 

Ibnu Zaid berkata, “Lafazh Ah ma maknanya yaitu, ilhamilah 
aku dan doronglah aku agar mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku.” 


Pe. 


Firman-Nya, 25x SA Ip “Dan untuk mengerjakan amal 
shalih yang Engkau ridhai,” maksudnya yaitu, doronglah aku 
mengerjakan ketaatan kepada-Mu dan mengerjakan apa-apa yang Kau 
ridhai. 


Firman-Nya, Gd AN Ie 3 Hei, Pa aah |» “Dan 
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba- 
hamba-Mu yang shalih," maksudnya adalah, dan masukkanlah aku 
dengan rahmat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang shalih, yang telah 
Kau pilih untuk menyampaikan risalah dan wahyu-Mu. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


26998. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, Ge Gt Iso 8 Get 5 PA “Dan 


masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan . 


hamba-hamba-Mu yang shalih," ia berakat, “Maksudnya 


19 Tpi. 








Tafsir Ath-Thabari 





adalah bersama hamba-hamba-Mu yang shalih, yaitu para nabi 
dan orang-orang beriman.”1200 


. 


O mob 
23 palu 


“Dan dia memeriksa burung-burung latu berkata, “Mengapa 
aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak 
hadir. Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya dengan 
adzab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali 
jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang 
terang.” (Os. An-Naml (27): 20-21) 


SAI AS TO G kasi nd O L 


Takwil firman Allah: f mina NA aa Ka 
C1 Ge KESN Y LA Ap 3 — 13 lala ya TEE 
DH (Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, “Mengapa 
aku tidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. 
Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya dengan adzab yang 
keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar 


dia datang kepadaku dengan alas an yang terang. ”) 

KK “Dan dia memeriksa,” Sulaiman «& A1 De Jas hari 
Sasa pwsingihumg lalu berkata, Mengapa aku tidak melihat 
hud-hud'. ” Penyebab beliau memeriksa bangsa burung dan bertanya 
tentang hud-hud secara khusus dari antara bangsa burung adalah: 


1200 Kami tidak menemukannya pada referensi-referensi kami. 





26999. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al 
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Aku mendengar Imran berkata dari Abu Mijlaz: Ibnu Abbas 
pernah duduk kepada Abdullah bin Salam. Lalu ia bertanya 
tentang hud-hud, kenapa Sulaiman mencarinya di antara 
bangsa burung? Abdullah bin Salam menjawab, “Sulaiman 
berhenti di suatu tempat dalam suatu perjalanannya. Beliau 
tidak tahu seberapa jauh jarak air dari tempat itu, maka beliau 
bertanya, “Siapa yang tahu jarak jauhnya air? Mereka 

menjawab, “Hud-hud?. Ketika itulah beliau mencarinya.” 
27000. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Hudair 
menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz dari Ibnu Abbas 

dan Abdullah bin Salam, ungkapan senada. 

27001. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu : 
Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al 
-. Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Untuk Sulaiman bin Daud, pernah disiapkan enam ratus kursi. 
Kemudian datang orang-orang mulia duduk di belakangnya. 
Kemudian datang jin-jin mulia, lalu duduk di belakang 
manusia. Kemudian beliau memanggil burung-burung yang 
menaungi mereka. Kemudian beliau memanggil angin yang 
menerbangkan mereka. Oleh karena itu, beliau dapat berjalan 
dalam satu pagi sejauh jarak perjalanan satu bulan. Ketika 
beliau sedang dalam perjalanan, saat sedang berada di daerah 
tandus, tiba-tiba beliau butuh air, maka beliau memanggil hud- 
hud. Hud-hud pun datang lalu menggali tanah dan menemukan 
mata air. Kemudian datang syetan-syetan lalu mengulitinya 


21 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2859) dengan redaksi senada. 








27002. 


27003. 


Tafsir Ath-Thabari 
sebagaimana kulit dikuliti. Sesudah itu mereka mengeluarkan 
air tersebut. 

Nafi bin Al Azrag berkata, “Berhentilah hai yang banyak 


— berhenti, apakah kau lihat perkataanmu, “Hud-hud datang lalu 


menggali tanah dan menemukan mata air? Bagaimana 
mungkin ia melihat hal ini, dan tidak melihat perangkap 
datang hingga mengenai lehernya?” Ibnu Abbas lalu berkata 
kepadanya, “Celaka kau, sesungguhnya takdir itu jika datang, 


maka ia akan menghalangi pandangan” .”1202 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari 
sebagian ahli ilmu, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, 
“Sulaiman bin Daud jika keluar dari rumahnya menuju 
majelisnya, maka burung-burung bersimpuh kepadanya, 
sementara manusia dan jin berdiri untuknya hingga ia duduk di 
atas singgasananya. Hingga pada suatu hari pada masanya, 
pagi-pagi ia pergi ke majelisnya, lalu ia memeriksa burung- 
burung. Konon, setiap jenis burung datang kepadanya dengan 
diwakili seekor burung. Setelah ia periksa, seluruh jenis 
burung telah hadir kecuali hud-hud, maka ia berkata, “Kenapa 
aku tidak melihat hud-hud??”120 | 

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 


mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, 
“Pertama kali Sulaiman kehilangan hud-hud adalah ketika ia 


c singgah di sebuah lembah. Ia lalu bertanya kepada manusia 


tentang mata airnya. Mereka menjawab, “Kami tidak tahu ada 


1202 A| Hakim dalam Al Mustadrak (2/440, 644) secara mauguf, As-Suyuthi dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (5/651), dan Asy-Syaukani dalam Faidh Al Oadir (3/422). 

1203 Aj Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/295) dan Al Ourthubi dalam tafsirnya 
(11/322). 


: mg 


Surah An-Nami 


27004. 





mata airnya. Kalaupun ada salah satu dari pasukanmu yang 
mengetahui mata airnya, maka ia adalah jin. Ia pun 
memanggil jin dan bertanya kepada mereka. Mereka 
menjawab, “Kami tidak mengetahui mata airnya. Kalaupun 
ada salah satu dari pasukanmu yang mengetahui mata airnya, 
maka itu adalah burung”. Ia pun memanggil burung-burung 
dan bertanya kepada mereka. Mereka menjawab, “Kami tidak 
mengetahui ada mata airnya. Kalaupun ada salah satu dari 
pasukanmu yang mengetahui mata airnya, maka itu adalah 
hud-hud”. Namun ia tidak menemukannya. Itulah pertama kali 
ia mencari hud-hud.”!204 

Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang: firman Allah, 
LAN ep SI BIN NT GC IG KIM 15K “Dan 
Dia memerikia burung-burung lalu berkata: “Mengapa aku 
fidak melihat hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak 
hadir”??” Ia berkata, “Ia mencari hud-hud untuk minta 
ditunjukkan mata air, ketika ia dalam perjalanan. Pada suatu 
hari Sulaiman dalam perjalanan. Ia berkata, “Mana hud-hud, 
minta dia menunjukkan mata air kepada kita”. Namun ia tidak 
menernukannya, maka ia mencarinya.” 

Ibnu Abbas berkata, “Hud-hud bermanfaat baginya sebagai 
mata-mata selama ia belum sampai ke tujuan. Setelah ia 
sampai ke tujuan, ia tidak memerlukan mata-mata, dan takdir 
bisa menghalangi pandangan.”!205 


1208 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini kecuali dalam 
Tarikh Ath-Thabari (1/292). 
1205 Tynu Katsir dalam tafsirnya (10/398) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Gur'an (5/122-123) dengan redaksi senada. 





Tafsir Ath-Thabari 


Abdullah bin Salam dan orang-orang yang berpendapat sama 
dengannya, berbeda pendapat dengan Wahab bin Munabbih. Abdullah 
mengatakan bahwa penyebab Sulaiman mencari hud-hud dan bertanya 
tentangnya adalah karena ia hendak bertanya kepadanya tentang jarak 
mata air dari lembah -persinggahannya dalam perjalanannya itu. 
Sementara itu, Wahab bin Munabbih berpendapat bahwa Sulaiman 
mencarinya dan bertanya tentangnya karena ia tidak melihat wakil yang 
mewakilinya. Hanya Allah yang paling tahu mana yang benar, sebab 
tidak ada berita yang sampai kepada kita mengenai hal tersebut, baik di 
dalam Al Our'an maupun hadits shahih dari Rasulullah SAW. 

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, Allah 
mengabarkan bahwa Sulaiman memeriksa burung-burung, bisa jadi 
karena. tugas yang diwakilkan kepadanya dan mereka tidak 
melaksanakannya, dan bisa jadi karena ada hajat kepadanya untuk 
bertanya tentang jarak mata air. 


Makna firman-Nya, Za xl SI Y Gt Na tidak 
melihat hud-hud,” adalah, apakah aku yang salah lihat sehingga aku 
tidak melihatnya padahal ia telah hadir? Ataukah ia memang tidak hadir 
di antara yang tidak hadir dari seluruh jenis makhluk? 

Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

27005. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, S) UG das 
LAN, Gp A SAS GI “Lalu berkata, "Mengapa aku 
tidak melihat huti-hud apakah dia termasuk yang tidak 
hadir'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, apakah aku salah 


807 


— Surah An-Naml 





melihatnya di antara burung burung” Ataukah ia memang 
tidak hadir?”'206 
Pd page (HA 


Firman-Nya, Wu SUS, Madey “Sungguh aku benar-benar 
akan mengadzabnya dengan adzab yang keras,” maksudnya adalah, 
ketika Sulaiman diberitahu bahwa hud-hud memang tidak hadir, dan ia 
tidak hadir tanpa alasan, Sulaiman bersumpah, (xx Ulis A5 TAN 
“Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya dengan adzab yang 
keras,” dan siksaannya kepada burung itu menurut riwayat yang 
diceritakan darinya adalah menyiksanya dengan mencabuti bulu- 
bulunya. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27006. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hamani 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Minhal, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
KG Wis remas “Sungguh aku benar-benar akan 

" mengadzabnya dengan adzab yang keras,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah dengan mencabuti bulu-bulunya.”!207 


27007. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Athiyah menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Atha, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, Ws A3 

hy G “Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya 

dengan adzab yang keras,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
dengan mencabuti bulu-bulunya dan menjemurnya di tengah 
panas matahari.”1208 


18 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2862) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
(10/399). 

1207 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2862), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
oa Dun (4/202), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/164). 
08 Thnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/164) dengan redaksi ini tanpa sanad. 


| 808 








27008. 


27009. 


. 27010. 


27011. 


Tafsir Ath-Thabari 


Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
Da VK AGS “Sungguh aku benar-benar akan 
mengadzabnya dengan adzab yang keras,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah dengan mencabuti bulu-bulunya.”!20 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 


“ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


.Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, Wa Wis ALIS 
“Sungguh aku "benar-benar akan mengadzabnya dengan 
adzab yang keras,” ia berkata, “Maksudnya adalah dengan 
mencabuti seluruh bulunya.” 210 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
KxG Vie AGS “Sungguh aku benar-benar akan 
mengadzabnya dengan adzab yang keras,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah mencabuti bulu-bulu hud-hud seluruhnya, 
hingga tidak tumbuh setahun.”??!! 


...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari 


-—, 


1209 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 517) dengan redaksinya dari Abdullah bin 

| Syaddad bin Al Had. Demikian pula Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2862). 

1210 Mujahid dalam tafsirnya (2/271), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(6/350), dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Oadir (4/135). 

1211 Kami tidak menernukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami 
dengan tambahan: 1» aki Yi dan lainnya. Lihat atsar yang lalu. 





Surah An-Naml 


. bulunya. 


27012. 


27013. 





Oatadah, ia berkata, “Maksudnya adalah mencabuti bulu- 


»1212 


Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, Wa WK KIA “Sungguh aku 


benar-benar akan mengadzabnya dengan adzab yang keras,” 
ia berkata, “Maksudnya adalah mencabuti bulu-bulunya.”?!? 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 


- . menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishak 
: menceritakan kepadaku dari Yazid bin Ruman, bahwa siksaan 


27015. 


yang akan diberikannya (Sulaiman) kepada burung tersebut 
adalah mencabuti bulu-bulunya.'?4 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, 
“Salah seorang ulama ditanya, “Penyembelihan ini sudah jelas, 
lalu apakah Ws GUS itu? Ia menjawab, “Mencabuti bulu- 
bulunya dengan meninggalkan beberapa helai?” 12! | 
Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amru bin 
Dinar, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, WS AIA 
IkAG “Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya 
dengan adzab yang keras,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
mencabuti bulu-bulunya.”?! 


1212 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/473). 

113 Jhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2863). 

1214 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2862). 

218 Jbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/255). 
116 Jhnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/164). 











Tafsir Ath-Thabari 


27016. Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari (Hushain, dari Ibnu 
Syaddad),'?"7 ia berkata, “Maksudnya adalah mencabuti bulu- 
bulunya dan menjemurnya di terik matahari.”2!8 


jae0o TA 
. 


Firman-Nya, KENA “Atau benar-benar menyembelihnya,” 
maknanya adalah, atau aku pasti membunuhnya. 


27017. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah, 
KESIIA “atau benar-benar menyembelihnya,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, atau aku pasti membunuhnya.”??'? 

27018. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Al Awwam 

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abdullah bin 

Syaddad, tentang ayat, SAYA KuS UK ASI 

“Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya-dengan 

adzab yang keras atau benar-benar menyembelihnya....” Ia 

berkata, “Burung-burung mendatanginya (hud-hud) dan 

kemudian memberitahunya. Lalu ia berkata, “Bukankah ia 
(Sulaiman) memberi pengecualian?” 20 

Firman-Nya, 14 lol, St “Kecuali jika benar-benar dia 
datang kepadaku dengan alasan yang terang,” maksudnya adalah, atau 

' ia datang kepadaku membawa satu hujjah yang menjelaskan kepada 

pendengarnya akan kebenaran dan hakikatnya. 


: 217 Dalam manuskrip tertera (Husain bin Syaddad), dan yang benar adalah yang 
kami cantumkan. 

118 Ybnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (6/336) dari Abdullah bin Syaddad. 

119 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2863). 

1220 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 


Surah An-Naml 





Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
27019. Ali bin Al Husain Al Azadi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Mu'afi bin Imran menceritakan kepada kami dari 
Sufyan, dari Ammar Ad-Duhni, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Setiap lafazh Oak, di dalam Al Our'an 
artinya hujjah.”2! 


27020. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 
3 al 2 sa br “Kecuali Jika benar-benar dia datang 

kepadaku dengan alasan yang terang,” ia berkata, “Maknanya 
adalah, dengan membawa alasan yang dengannya aku dapat : 

“ memaafkannya. Yaitu seperti firman-Nya, 4 Gd 2 Git 

sil di Slc (Yaitu) orang-orang yang berdebat tentang 
-.. ayat-ayat Allah tanpa alasar'. (Os. Ghaafir (401: 35) 
Maksudnya adalah tanpa alasan.” 22 


27021. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ikrimah, ia 
berkata, “Segala sesuatu di dalam Al Ouran yang 
menyebutkan lafazh Uta» artinya adalah hujjah.”1?2 


121 Tpnu Katsir dalam tafsirnya (1/571). 

1222 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini di antara ' 
referensi-referensi yang ada pada kami. 

122 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2863), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
'Uyun (4/255), Al Bukhari dalam shahihnya dengan redaksi dari Ibnu Abbas 
pada Tafsir Al Our'an, bab: Surah Bani Israil, dan Ibnu Hajar dalam Fath Al 
Bari (8/391). 








Tafsir Ath-Thabari 





27022. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah menceritakan 
kepada kami dari Abdullah bin Yazid, dari Oabats bin Razin, 
ia mendengar Ikrimah berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas 
berkata, “Setiap lafazh Otak, di dalam Al Our'an artinya 
adalah hujjah. Hud-hud juga mempunyai hujjah.”124 
27023. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakati Serta an dari Ma'mar, dari Gatadah, tentang 
ayat, 3 pls 35 3 5 3 1 “Kecuali Jika benar-benar Dia 
datang kepadaku dengan pa yang terang,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, membawa alasan yang benar.”25 


27024. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari tega 

ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, dea 4 

“93 2 al “Kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku 
dengan alasan yang terang,” ia berakta, “Maknanya adalah, 
membawa hujjah yang menjadi alasan ketidakhadirannya.”?? 

27025. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 

kami, ia berkata: Aku mendengar EP yan berkata 
tentang firman Allah, 54 sis GuU td $ “Kecuali jika 
benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang 
terang,” ia berkata, “Maknanya adalah, membawa alasan, 

seperti firman Alah, 2 f0 Al em aa Oi 


24 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2863). an 
1225 A| Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/202). 
1228 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 





Surah An-Nami 





“(Yaitu) orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah 
tanpa alasan.” (Os. Ghaafir (401: 35)? 

27026. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 4x4 yel so 4 “Kecuali jika 
benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang 
terang,” ia berkata, “Maknanya adalah, membawa satu alasan 
yang membuatku memaafkannya.”?228 


KA MAN SA TA aa 


Uas Ae 3 


jer us SAT & B3: Hg 
Pa yan 3 
“Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia 
berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum 
mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba" 
suatu berita penting yang diyakini'.” 
(Rs. An-Naml (271: 22) 


Takwil firman Allah: 4 b4 SU LLNJE p3 RSS 
'O) Ga FE 1 Mi (Maka tidak lama kemudian (datanglah 
hud-hud), lalu ia berkata, “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu 
belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba' 
suatu berita penting yang diyakini.”) 


127 Al Gurthubi dalam tafsirnya (17/170). 
1228 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 








Tafsir Ath-Thabari 


EBseNYS Aa Ke GKGS “Maka tidak lama kemudian 
(datanglah hud-hud),” maksudnya adalah, Sulaiman diam tidak terlalu 
— Jama dari sejak ia bertanya tentang hud-hud sampai hud-hud datang. 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca firman- 
Allah, ES “Maka tidak lama kemudian.” 


Mayoritas ahli gira'at seluruh negeri selain Ashim membacanya 
ea dengan huruf kaf berbaris dhammah. 


Ashim membacanya SS dengan huruf kaf berbaris 
. athah. 


Kedua gira'at tersebut menurut kami benar, karena keduanya 
adalah logat yang populer, sekalipun aku lebih menyukainya dengan 
baris dhammah, karena merupakan logat yang paling populer dan. 
paling fasih di antara keduanya. 


— Fiman-Nya, « k43 d GELI JS "Aku telah mengetahui 
sesuatu yang kamu belum mengetahuinya,” maksudnya adalah, maka 
hud-hud berkata ketika Sulaiman (ketika Sulaiman menanyakan 
keterlambatan dan ketidakhadirannya), “Aku mengetahui sesuatu yang 
tidak kau ketahui, wahai Sulaiman.” Sebagaimana dalam riwayat 
berikut ini: 

27027. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 4 bd S4 Ela "Aku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah sesuatu yang tidak kau 
ketahui.”'20 


1229 Oira'at Ashim yaitu cX43 dengan kaf berbaris fathah. 
Oira'at ulama lainnya yaitu Sx) dengan huruf kaf berbaris dhammah. Lihat 
Hujjah Al Oira'at (hal. 525). 

130 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2864) dan Al Mawardi dalam An-Nukat w wa 
Al Uyun (4/202). 


3 








Surah An-Nami 


27028. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat,” & GXG 
Ag “Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud),” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, kemudian hud-hud datang, maka 
Sulaiman berkata kepadanya, “Apa yang membuatmu mangkir 
dari tugasmu?' Ia menjawab, 4 Na: d 1g Elas! “Aku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya?” 2! 

Firman-Nya, gsm F4 Haa Hei “Dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba" suatu berita penting yang diyakini,” maksudnya 
adalah, aku datang kepadamu dari Saba" dengan membawa satu berita 
yang meyakinkan. 

27029. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, Hae Lim 
gan Fi “Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba" suatu 

-x, berita penting, yang diyakini,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
aku menemukan satu kerajaan yang besarnya tidak sampai 
sebesar kerajaanmu.”?32 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara membaca lafazh 
beat “Dari negeri Saba'.” 
Mayoritas ahli gira'at Madinah dan Kufah membacanya aga 
"Dari negeri Saba',” dengan ber-tanwin, yang maknanya adalah, 
seorang lelaki bernama Saba". 


Sebagian ahli gira'at Makkah dan Bashrah membacanya Lu : aa 
tanpa tanwin, 1233 Sebagai nama satu kabilah atau seorang perempuan. 





1231 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 

1232 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2864). 

183 Oira'at Ibnu Katsir dan Abu Amru yaitu & ' uya Un 4 tanpa tanwin pada kata 
Saba', nama satu daerah atau kota. 








Tafsir Ath-Thabari 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, keduanya 
merupakan gira'at yang populer, dan masing-masing gira'at berlaku di 
kalangan ulama gira'at, maka manapun yang dipakai gari', telah 
dianggap benar, baik ber-tanwin pada lafazh tw maupun tidak, tetap 
benar. Itu karena jika tu adalah seseorang, sebagaimana disebutkan 
dalam atsar, maka apabila maksudnya yaitu nama seseorang tadi, maka 
ia di-tanwin-kan. Namun jika maksudnya adalah nama kabilah, maka ia 
tidak di-tamwin-kan, sebagaimana perkataan penyair berikut ini:1?34 


ea loe AA Gas 3 Cg YIn 
“Orang-orang yang datang dan kabilah Taim di ujung Saba" 
tengkuk-tengkuk mereka telah dililit oleh kulit kerbau. 2" 
Ada yang membacanya 153 “ujung” dan «535. 
Diceritakan kepadaku dari Al Farra, dari Ar-Ru'asi, bahwa ia 


pernah bertanya kepada Abu Amru bin Al Ala, “Kenapa tidak kau 
tanwin-kan lafazh (-?” Ia menjawab, “Aku tidak tahu apa L- itu. 31236 


Sepertinya Abu Amru tidak me-nanwin-kan lafazh Lu sebab ia 
tidak mengetahui apa L- itu, sebagaimana dilakukan oleh orang Arab 
terhadap nama-nama yang tidak diketahui (isim-isim majhulah) yang 





Az-Zujjaj berkata: ti an adalah sebuah kota yang dikenal berada di ujung 
Yaman, yang jarak antaranya dengan Shan'a sejauh 3 hari perjalanan. 
Oira'at ulama lainnya yaitu ti y dengan ber-tanwin. Mereka menjadikannya 
sebagai satu nama negeri. Berarti ia mudzakkar yang dinamakan dengannya 
mudzakkar. Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 525). 
188 Yaitu Jarir bin Abdullah. 
1238 fni merupakan satu bait dari sebuah gasidah yang berisi sindiran kepada 
kabilah Taim. 
Redaksi bait dalam Ad-Diwan yaitu: 
pi le ie ba daa IP 
“Taim mengundangmu, dan Taim itu di Saba'. 
Leher mereka telah dililit kulit kerbau.” 
1236 Mg'ani Al Our 'an karya Al Farra. 


817 


Surah An-Naml 





tanda ma rifat-nya tidak ber-tanwin. Diriwayatkan dari sebagian 
mereka, s&- 4 7, yap #1 Ida, ia tidak me-nanwin-kannya karena tidak 
mengenalnya di antara nama-nama mereka. Jika Lw itu adalah sebuah 
gunung, maka dibaca ber-tanwin, karena maksudnya adalah gunung itu 
sendiri, namun jika dibaca tidak ber-tanwin, maka itu karena ia 
dijadikan satu nama bagi gunung dan daerah sekitarnya.'?? 


006 
8. So La Oa - ( 0 Senat Ng (4 
NAN Tar Ha Ja Lai ol sena Ama Jml 


2 AI Day Al Dad iya yan Dodi La Dia O 
(wu) Da Ja og ea AP Meher 
“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang 
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu 
serta-mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia 
dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah: dan 
syetan telah menjadikan mereka memandang indah 
perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari 
Jalan (Allah) sehingga mereka tidak dapat petunjuk.” 
(Os. An-Nami (271: 23-24) 


0. 34, 


Takwil firman Allah: si di 3 sis TA bug g 
(227 egg. 4 IK oo ate 23 .. ar az 
Siar Ai Gang AN gp sei Dadan 2 Uban (re) Ls 
& Dip V Ya KS Pm hm HA Konga: 22 
menjumpai seorang wanita Aa memerintah mereka, dan dia 
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 


Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah, 


137 Al Farra dalam Ma'ani Al Gur'an (2/289-290). 


(“318 











Tafsir Ath-Thabari 


. dan syetan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan- 
perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) 
sehingga mereka tidak dapat petunjuk) 


Allah SWT berfirman menceritakan ucapan hud-hud kepada 
Sulaiman untuk memberitahukan alasan ketidakhadirannya, Bu£5 Jl 
MHS st “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang . 
memerintah mereka.” Maksudnya adalah memimpin Saba'. Kabar ini 
menjadi alasan dan hujjah bagi hud-hud di hadapan Sulaiman yang 
menyebabkannya lepas dari ancaman yang tadinya dijanjikan Sulaiman, 
karena Sulaiman tadinya tidak melihat ada seorang pun yang memiliki 
. kerajaan di muka bumi bersama dirinya. Kendati demikian, beliau 
adalah orang yang menyukai jihad dan perang. Manakala hud-hud 
menunjukkan kepadanya sebuah kerajaan lain di suatu tempat di muka 
bumi, dan mereka adalah kaum yang kafir yang menyembah selain 
Allah, dan baginya pahala dan ganjaran yang besar di akhirat jika ia 
berjihad melawan mereka dan menggabungkan kerajaan lain ke dalam 
'kerajaannya, maka hud-hud berhak mendapat kemaafan dan benarlah 
alasannya tidak hadir di hadapan Sulaiman. 

Firman-Nya, s5 j5 C5 2s “Dan dia dianugerahi segala - 
sesuatu,” maksudnya adalah, dan ia (Ratu Saba”) memiliki segala 
sesuatu yang dimiliki raja dalam kehidupan dunia, termasuk 
perlengkapan dan peralatan perang. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

27030. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Abu Ubaidah Al Baji, dari Al Hasan, tentang 
firman Allah, s4 j5 EX 21, “Dan dia dianugerahi segala 





Surah An-Nami 


sesuatu,” ia berkata, “Maksudnya adalah senat keperluan 
dunia.” 238 





Firman-Nya, 2 JAS k, “Serta mempunyai singgasana yang 
besar,” maksudnya adalah, dan ia punya kursi yang besar. 


Makna £Jis di sini adalah besar nilainya dan besar gunanya, 
bukan besar ukurannya. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: | 


27031. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu 
Abbas, tentang firman Allah, KN AK PAS UX, “Serta mempunyai 
singgasana yang besar,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
singgasana yang mulia, bagus buatannya. Singgasananya 
terbuat dari emas dan tiang-tiangnya dari permata serta 
intan.”1239 


27032, ...ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu Ubaidah 
Al Baji, dari Al Hasan, tentang firman Allah, Ba NA sa Uh 
“Serta mempunyai singgasana. yang besar,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah singgasana yang agung.” 40 


Firman-Nya, 41 45 i aaE DAR G3 Wat “Aku 
mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain Allah,” 


188 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/256) dengan redaksi yang sama, 
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/204) dengan redaksi senada. 

1239 A1 Bukhari menyebutkannya dari Ibnu Abbas dalam Tafsir Al Our'an, bab: 
Surah An-Nami. Hingga lafazh Anna Ge». Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari 
-(8/504) dengan redaksi dan sanad-nya secara lengkap. Ibnu Abu Hatim dalam 
tafsirnya (9/2867), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/352), dan Al- 
Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (19/190). 

140 Aj Wahidi dalam tafsirnya (2/802) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al Oadir 
(4/133).- 








Tafsir Ath-Thabari 


maksudnya adalah, aku mendapati wanita ini, yaitu Ratu Saba" dan 
kaumnya, yaitu kaum Saba', sujud kepada matahari. 

Firman-Nya, KA £ Lt “ is “Dan syetan telah 
menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka,” 
maksudnya adalah, dan iblis membuat mereka menganggap bagus 
penyembahan mereka kepada matahari dari selain Allah, serta 
menganjurkan mereka melakukan hal itu. 

Firman-Nya, Aa) y Ai “Lalu menghalangi mereka dari 
jalan. (Allah),” maksudnya adalah, lalu anjurannya kepada mereka 
menghalangi mereka untuk mengikuti jalan yang lurus, yaitu agama 
Allah yang Dia utus para nabi-Nya untuk membawanya. Maknanya, 
yaitu, lalu hal tersebut menghalangi mereka dari jalan yang benar. 
| Firman-Nya, DAH V 49 “Sehingga mereka tidak dapat 
petunjuk,” maksudnya adalah, maka mereka —ketika syetan telah 
menganjurkan mereka untuk sujud kepada matahari dari selain Allah 
dan kafir kepada-Nya— tidak mendapat petunjuk kepada jalin. yang 
benar dan tidak bisa menempuhnya. Akan tetapi mereka ragu-ragu 
dalam kesesatan. 


Lu Asu PNG UG LE Yaa sa & GARA 
OR ISIS NA TO pu 
“Agar eka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan 

apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang 

"mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang 

kamu nyatakan. Allah, tiada tuhan (yang berhak disembah) 


"4 


2821 | 


Surah An-Naml 


kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arsy yang besar.” 
| (Os. An-Nami (271: 25-26) 





Ip —. - 


Takwil firman Allah: Pa) AK) 2 Na Pr DEL 
Ot SI STLA NITA AN EL Ag NI, 
(Agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang 
terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang 
kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Tang, mempunyai 
Arsy yang besar) 


Para ahli gira'at berbeda pendapat tentang cara baca ayat, J 
aa Y (5A 2x “Agar mereka tidak menyembah Allah.” 


| Sebagian ahli gira'at Makkah dan sebagian ahli | gira at 
Madinah serta Kufah membacanya Yf dengan tanpa tasydid, dengan 
makna 'owut :Y » U Yf. Mereka menyembunyikan :Y 38 karena cukup 
ditunjukkan oleh & Sebagian mereka menyebutkan secara sima'i dari 
| orang “Arab, KS G Y dan EK Gie Y YL Hal ini juga 
diargumentasikan dengan bait syair Al Akhthal berikut ini: 
AMI AT Gas US OS ON Ai gi Ka ia sal ILY 
“Hai kau, patuhlah kau hai Hind kepada Hind bani Badar. 
Sekalipun hidup kita terhitung sebagai akhir masa. 24! 


Menurut gira'at ini, lafazh 'y4oww! di sini #'rab-nya jazam, 
sedangkan Yi tidak ada posisinya dalam i'rab. 


"41 Tni merupakan awal bait dari sebuah gasidah panjang yang berisi pujian kepada 
— Abdul Malik bin Marwan. 
Lihat Ad-Diwan (hal. 70), Al Farra dalam Ma'ani Al Odr'an (2/290), dan Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/298). 


822 





Tafsir Ath-Thabari 





Mayoritas ahli gira'at. Madinah, Kufah, dan Bashrah, 
' 20 p Lo 2 1 : — 1242 2 
membacanya Laman, dengan men-tasydid-kan yi,” dengan makna, 


2... 
- 


142 Oira'at Al Kisa'i yaitu WI Wikan YI dye «4 dengan lam takhfif (tanpa 
tasydid). VI berfungsi sebagai tanbih (peringatan), dan sesudahnya adalah V, dan 
mubtada-nya ' dex sebagai perintah sujud. Jadi, maknanya adalah, ingatlah hai 
kaum, sujudlah kepada Allah sebagai bentuk perbedaan dari mereka dan sebagai 

. pujian kepada Allah karena petunjuk yang telah diberikan-Nya kepada kamu. 
Janganlah kamu menjadi seperti mereka dalam kedurhakaan. Kalimat ini 
menjadi terputus dari kalimat sebelumnya dengan anggapan kalimat 
sebelumnya sudah sempurna, dan kalimat sesudahnya menjadi kalam mu 'taridh 
(kalimat sisipan) yang tidak termasuk kisah sebelumnya. Bisa jadi berasal dari 
Sulaiman AS, dan bisa jadi berasal dari hud-hud dengan takwil ! 540m! s4 4. 
Dikarenakan kata sY4 tidak disebutkan, disambungkanlah 4 dengar 1m 
sehingga menjadi 1 42x, seolah-olah ia adalah ff'i/ mudhari' ketika masuk ke 
dalam kalimat. 2 : : 

Orang Arab mengatakan Uye! G Y! yang maksudnya Vyas3! sa G Yf karena 4 
tidak boleh mengiringi /ff'il kecuali ada kalimat yang” disembunyikan 
bersamanya. ' Au 
@uthrub berkata: Makna ayat adalah 'sixsi #$ G YI “wahai kaum, sujudlah 
kalian!” /sim lalu dibuang, dan tempatnya digantikan oleh 4. Pembuangan ini 
khusus pada munada, karena munada adalah tempat membuang tanwin jika 
Anda berkata 45 4. 1 2 
Para ulama gira'at lainnya membacanya & 15425 Yi! dengan men-tasydid-kan 
lafazh YI. Mereka berbeda pendapat mengenai alasannya. 
Az-Zujaj berkata, “Siapa yang membacanya dengan tasydid, maka maknanya 
Istora YUI saka) yang artinya, syetan menghalangi mereka dari jalan yang lurus 
supaya mereka tidak sujud kepada Allah. Berarti isis: di-nashab-kan dengan 
ul, dan tanda nashab-nya membuang huruf nun.” 
Al Yazidi berkata, “Makna ayat adalah, dan syetan menghiasi amal-amal 
mereka supaya mereka tidak sujud. of berada pada tempat nashab karena ia 
merupakan badal dari #jcs.” 
Al Yazidi juga berkata, “Jika di (xisiy Yi tanpa tasydid, maka padanya terdapat. 
| keterputusan kisah yang sedang Anda ikuti, kemudian Anda kembali kepadanya 
sesudah itu.” | 
Jika kisah tersebut disambungkan satu sama lain, maka itu lebih mudah. Boleh 
juga maknanya 1s ot sakal, dan Y masuk untuk mengukuhkan pengingkaran, 
sebagaimana firman Allah, 2x3 3 AI GK 155 be 53 “Sungguh tidak 
mungkin atas (penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, bahwa 
mereka tidak akan kembali (kepada Kami).” (Os. Al Anbiyaa' (21): 95). 
Maknanya adalah Gx Per “mereka (pasti) kembali” karena kata #5- 








Surah An-Naml 





dan syetan menghiasi bagi n mereka Gadai mereka supaya mereka 
tidak sujud kepada Allah. 1 berada pada posisi nashab, karena alasan 
yang telah aku sebutkan, bahwa maknanya Yg “supaya tidak”, dan 
4425 berada pada posisi nashab dengan ol 


Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah, keduanya 
merupakan gira'at yang tersebar luas di kalangan ahli gira'at pelosok 
negeri. Para ahli gira'at membaca kedua-duanya, di samping shahih 
maknanya. 


Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang bentuk 
masuknya 4 dalam gira'at orang yang membacanya sebagai bentuk 
amar (perintah). 


Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa siapa yang 
membacanya seperti itu, maka seolah-olah dia menjadikannya sebagai 
amar (perintah), seakan-akan dikatakan kepada mereka 'stbwsi, dan 
ditambah 4 tanbih di antara keduanya, kemudian dibuang huruf alif 
washal yang terdapat pada lafazh '4ewsi dan dibuang huruf alif yang 

2x aa | 


berada dalam makna taukid bila sebelumnya adalah kalimat pengingkaran 

(juhud), sebagaimana firman-Nya, 523 KL GC "Apakah yang 

menghalangimu untuk bersujud.” Juga sebagaimana ucapan Abu An-Najm 

berikut ini: h 

Kal Monel il ai 

: “Aku tidak mencela kulit putih satu celaan pun.” 
Sekelompok orang berpendapat bahwa $ terdapat di sini karena adanya Y pada 
lafah BERI H3 “sehingga mereka tidak dapat petunjuk”. Sebagaimana 
firman-Nya, kmar 1 AAA Ss 44 “Dan tidaklah sama orang yang buta 
dengan orang yang melihat.” Os. Faathir (35J: 19) PA 
Kalimat i ini tanpa Y. Kemudian susunan kalimat berikutnya yaitu Y, SLS Y, 
4 ai “Dan tidak (pula) sama gelap-gulita dengan cahaya.” (Os. Faathir (35): 
20). 

| Diulang Y pada kalimat 421 Yj karena ada Y pada kalimat Sit Yo. Setiap 
kata yang dimasuki Y pada mubtada-nya, akan menjadi baik jika dimasuki Y 
pada khabarnya, sebagai ziyadah (tambahan). Wallahu a'lam. Lihat Hujjah Al 
Oira'at (hal. 526). 








Tafsir Ath-Thabari 


terdapat pada & karena huruf alif tersebut alif sakin yang bertemu 
dengan huruf sin (2x, maka jadinya VANS. 

Sebagian ahli nahwu Kufah berpendapat bahwa « ini adalah 4 
yang masuk kepada munada, ia cukup mewakili isim dan isim cukup 
mewakilinya.!8 

.. 1. 3 


Firman-Nya, aa “Mengeluarkan apa yang terpendam,” 
maksudnya adalah, mengeluarkan yang terpendam di langit dan bumi, 
yaitu hujan di langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi, serta lain-lain. 

Pendapat kami sesuai dengan takwil para ahli takwil, sekalipun 
ada perbedaan ungkapan mereka mengenainya. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

27033. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al 
' Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari 
Mujahid, tentang ayat, BUG A “Mengeluarkan apa 
yang terpendam di langit,” ia berkata, “Maksudnya adal 
hujan.”1244 | | 


27034. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, xSJI (Ez 
“Mengeluarkan . apa yang terpendam,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah hujan.” 245 


27035. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


1283 AJ Farra dalam Ma'ani Al Our'an (2/290-291). 
124 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 518). 
1248 Tpid. | 


- 





Surah An-Naml 


tentang firman Allah, SG SKA y KE CA ci 


27036. 





“Mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi,” ia 
berkata, “Yang terpendam di langit dan bumi adalah apa-apa 
yang Allah jadikan padanya berupa rezeki, hujan dari langit 
dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Tadinya keduanya tertutup, 
yang ini tidak hujan dan yang itu tidak tumbuh. Lalu Dia 
membelah langit dan menurunkan hujan darinya, serta 
mengeluarkan tumbuh-tumbuhan.” 


Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus 
menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Hakim bin Jabir, tentang firman Allah, 24 sil aan Yi 
Ky iP REA J GLSSI “Agar mereka tidak menyembah Allah 
yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di 
bumi,” ia berkata, “Maksudnya adalah, dan mengetahui segala 
yang tersembunyi di langit dan di bumi.”'27 


27037. “Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata: 


Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Usamah bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Mu'adz bin 
Abdullah, ia berkata: Aku pernah melihat Ibnu Abbas 
mengendarai seekor keledai sambil bertanya kepada Taba' 
(anak dari istri Ka'ab), “Apakah kau pernah menanyakan 
Ka'ab tentang benih yang tumbuh di tanah pada satu tahun, 
dan tidak tumbuh pada tahun yang lain?” Ja menjawab, “Aku 
pernah mendengar Ka'ab berkata, “Benih itu bisa turun dari 


PP Ketat 


I246 AJ Gurthubi dalam tafsirnya (11/284), tafsir firman Allah, (K5 G5 Cb 
“Keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara 
keduanya.” (Os. Al Anbiyaa' (21): 30) Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(3/243). Keduanya bersumber dari Ikrimah, Ibnu Zaid, dan Ibnu Abbas. 

127 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2868) dengan redaksi yang sama dari Ibnu 
Abbas. | : 


“326 | 








Tafsir Ath-Thabari 


langit dan keluar dari bumi?” Ia Lg Abbas) berkata, 
“Engkau benar. 21248 


Abu Ja'far berkata: Sebenarnya namanya adalah Tabi', akan 
tetapi seperti itulah (Taba”) kata Muhammad. 


Dikatakan ih KAA GA “Mengeluarkan apa yang 
terpendam di langit dan di bumi,” maknanya adalah « ca susi &: AA 
Djan “Mengeluarkan apa yang terpendam dari langit, ”” karena orang 
Arab biasa meletakkan ' c» pada tempat d dan meletakkan d pada 
tempat 4 pada lafazh CP. 

Firman-Nya, JAS, Da L 2 R53 “Dan yang mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan,” maksudnya 
adalah mengetahui yang rahasia dari urusan makhluk-makhluk-Nya, 
yaitu mereka yang amal-amalnya dihiasi syetan, dan yang tersembunyi 
di antaranya. Makna ini berdasarkan gira'at orang yang membacanya 
Y, dengan ber-fasydid. Adapun menurut gira'at orang yang 
membacanya dengan takhfif (tanpa tasydid), maknanya adalih, dan 
mengetahui apa yang dirahasiakan makhluk-makhluk-Nya yang Dia 
perintahkan mereka sujud dengan firman-Nya, "ya 51 Ig GNI “Agar 
mereka tidak bersujud.” : 


Diriwayatkan bahwa ayat tersebut dalam gira 'at Ubay berbunyi, 
Ogilad Lag (Syo ai SI & Iydousf VI “Agar mereka sujud kepada Allah 
yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian 
nyatakan. "129 


..8 . Kredatara .. KAS 


Firman-Nya, abedledI a Yi Ld Ye 21 “Allah, tiada tuhan 
yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy yang besar." 


128 As.Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (1/400) dengan redaksi yang sama 
secara lengkap, Abu As-Syaikh dalam Al Azhamah (4/1238), Al Mizzi dalam 
Tahdzib Al Kamal (31, dan Al Ourthubi dalam tafsirnya (2/210). Mereka 
semuanya hingga lafazh slam, 

129 Ybnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/257). 


Surah An-Naml 





-- 


Maknanya adalah, Allah yang tidak sah ibadah kecuali kepadanya. Y 
Tn NI ATI “Tiada tuhan yang disembah kecuali Dia.” Tak ada 
sesembahan selain-Nya yang pantas disembah, maka murnikanlah 
ibadah kepada-Nya dan sendirikanlah ketaatan hanya kepada-Nya, serta 
janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan apa pun. 


Firman-Nya, al KBS, “Tuhan yang mempunyai Arsy 
yang besar," maksudnya adalah, Penguasa Arsy yang besar, yang setiap 
Arsy (singgasana), sekalipun besar, tetap lebih kecil darinya, yang tidak 
serupa dengan Arsy (singgasana) Ratu Saba' maupun lainnya. 


27038. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia Denata, Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, -4 NP: d4 Ks Slash "4ku telah 
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. " 
Sampai firman-Nya, El a25 Ga h LIYY “Tiada tuhan 
yang disembah kecuali Dia, T' uhan yang mempunyai Arsy 
yang besar." Ia berkata, “Ini semua merupakan perkataan hud- 


— hud »1250 


27039. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ungkapan senada. 


KE SY Ini SA ANA Ea 


On "por Eepen De 
“Berkata Sulaiman, “Akan Ya 2 apa kamu benar, 
ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. 
Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah 


120 Thalam manuskrip ungkapan ini berulang. 








— Tafsir Ath-Thabari 


kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu 
perhatikanlah apa yang mereka bicarakan'.” . 
(Os. An-Nami (271: 27-28) | 


— Takowil area O m3 SP aa sena 
Hr ab G3 Aa Mx Ka (SH (Berkata 
bae “Akan S3 (2 apa kamu benar, ataukah kamu 
— termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan (membawa| 
suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah 
dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.”) 


Allah SWT berfirman: J6 “Berkata,” Sulaiman kepada hud- 
hud, 2555 "Akan kami lihat,” mengenai alasan yang kau ajukan dan 
hujjah yang kau kemukakan untuk ketidakhadiranmu di hadapan kami, 
serta mengenai berita yang kau bawa kepada kami. SIX “Apa kamu 
benar,” tentang semua itu. In3SII G2 :& 3 “Ataukah kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta,” tentangnya? | 

Firman-Nya, 5/45 BC JK es 3s 3 Ala Aa SRI 
“Pergilah dengan (membawa) Hua ag, lalu jatuhkan kepada 
mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa 
yang mereka bicara 

(Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwilnya. Sebagian 
berpendapat bahwa maknanya adalah, pergilah bawa suratku ini, lalu 
jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian lihat apa reaksi mereka).!?! 
Kemudian berpalinglah dari mereka dan kembalilah kepadaku. 


Mereka mengatakan bahwa lafazh 525 56 “Apa yang mereka 
bicarakan," merupakan lafazh yang diakhirkan, sedangkan maknanya 
didahulukan, Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


123! Kalimat di antara tanda kurawal, penyebutannya berulang dalam manuskrip. 


Surah An-Naml 


27040. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 
Sulaiman lalu menjawabnya. Maksudnya menjawab hud-hud 
setelah itu, SK LSI AN) Ini CIA SERA PE ds 

Gam Sl Ia tirparra Js ea bea Pe “Berkata Sulaiman, "Akan 
kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang- 
orang yang berdusta. Pergilah dengan (membawa) suratku 
ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari 
mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan'.". 
Maksudnya adalah, kemudian berpalinglah dari mereka dan 
kembali kepadaku. ”122 


Ia berkata, “Ia (Ratu Saba”) mempunyai satu lubang kecil 
menghadap matahari, maka saat matahari terbit, matahari 
terlihat padanya, dan saat itulah ia sujud kepadanya. Hud-hud 
lalu datang, hingga ia hinggap di lubang tersebut, 
menutupinya, dan matahari pun lambat terlihat padanya. Ia 

“» (Ratu Saba”) pun bangkit melihatnya. Hud-hud lalu 
melemparkan surat tersebut kepadanya dari bawah sayapnya? 
kemudian terbang begitu Ratu Saba? bangkit melihat 
matahari.”2? 


Abu Ja'far berkata: Pendapat dari Ibnu Zaid ini menunjukkan 
bahwa hud-hud beranjak kembali kepada Sulaiman setelah 
melemparkan surat tersebut, dan ia memperhatikan perbuatan wanita 
tersebut sebelum ia melemparkan surat Sulaiman kepadanya. 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
pergilah bawa suratku ini, lalu lemparkanlah kepada mereka. Kemudian 


1252 A1 @urthubi dalam tafsirnya (13/188), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/299), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/166), dan An-Nasafi dalam 
tafsirnya (3/210). 

1253 AJ Ourthubi dalam tafsirnya (13/190) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil 
(4/300). h 


( 330 





Tafsir Ath-Thabari 


berpalinglah dari mereka untuk mendekati mereka, dan lihatlah reaksi 
mereka. 


Mereka berkata, “Hud-hud kemudian melakukannya dan 
mendengar diskusi wanita tersebut dengan anggota kerajaannya serta 
ucapannya kepada mereka. SL on Ar AG NnrA jr Gea 

AN Yan, NA PT) ran ar “Berkata ia (Balgis), “Hai pembesar-pembesar, 
sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. 
Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 


Penyayang”. Serta diskusi mereka sesudah itu. : 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27041. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang firman Allah, d6 
K2 GB GA) “Lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian 
berpalinglah Pi mereka, ” ja berkata, “Maksud mendekat 
adalah, Gk» SC JS “Lalu perhatikanlah apa yang mereka 
bicarakan'. aa 

Pendapat ini lebih tepat dengan takwil ayat, karena konsultasi 
wanita tersebut dengan kaumnya berlangsung setelah surat Sulaiman 
dilemparkan hud-hud kepadanya, dan tentu hud-hud tidak beranjak 
pergi, karena ia telah diperintahkan mengamati reaksi mereka sebelum 
ia melakukan apa yang diperintahkan Sulaiman kepadanya. | 





1284 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2871) dengan redaksi yang sama dari Sa'ad 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas. 





Surah An-Naml - 


- Tana? kes 


da aa sn Ata ga peike sa ss 
(ny al IA aa Aetissi Our 


“Berkata i ia Lan “Hai Maa 
sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang 
mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan 
sesungguhnya (isi)nya: Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah 
kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 
kepadaku sebagai orang-orang berserah diri.” 

(Os. An-Naml (271: 29-31) 


» ET hat Sg £ 


Ing firman Alah: Pr YO SUA: CAN 
Ole EL AT nh aan AA 
(Balgisi, 14 pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan 
kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari 
Sulaiman dan sesungguhnya Jisi/nya: Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu 
sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku 
Sebagai orang-orang berserah diri.”) 


Maksudnya adalah, hud-hud lalu pergi membawa surat | 
Sulaiman kepadanya, kemudian menjatuhkannya kepadanya. Manakala 
ia (Ratu Saba”) telah membacanya, ia berkata kepada kaumnya, CK. 16 
AN 2x d Fei a aa “Berkata ia (Balgis), "Hai pembesar-pembesar, 
sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia'.” 

Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27042. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 








Tafsir Ath-Thabari 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Ia menulis surat 
—maksudnya Sulaiman bin Daud bersama hud-hud—: 
“Bismillahirrahmanirahim, dari Sulaiman bin Daud kepada 
Balgis bin Dzi Syarh dan kaumnya. Adapun sesudahnya, 
janganlah kalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku 
dalam keadaan menyerah.” hud-hud lalu mengambil surat 
tersebut dengan kakinya, kemudian membawanya hingga 
sampai ke tempatnya (Ratu Saba"). Ia memiliki sebuah lubang 
kecil di rumahnya, yang jika matahari terbit, ia melihatnya lalu 
sujud kepadanya. Hud-hud datang ke lubang tersebut dan 
menutupinya dengan kedua sayapnya hingga matahari naik, 
sementara Ratu Saba' tidak sadar. Setelah itu hud-hud 
melemparkan surat tersebut dari lubang kecil itu. Surat itu 
jatuh di tempat keberadaannya, lalu Ratu Saba' 
memungutnya.” 255 | 

27043. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

—- menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Gatadah, ia 
berkata: Telah sampai berita kepadaku bahwa Ratu Saba 
adalah seorang perempuan bernama Balgis. Menurutku ia (Al 
Oasim) berkata: Ia adalah putri Syarahil, salah satu dari kedua 
orang tuanya, termasuk bangsa jin, yang ujung salah satu dari. 
kedua kakinya seperti kikil hewan. Ia tinggal di istana 
kerajaan, yang anggota permusyawaratannya berjumlah 312 
orang, dan setiap satu orang dari mereka membawahi 10.000 
orang. Kerajaan tersebut berada di sebuah daerah bernama 
Marrib, yang jaraknya tiga hari perjalanan dari Shan'a. Setelah 
hud-hud datang membawa beritanya kepada Sulaiman bin 
Daud, Sulaiman menulis surat dan mengirimkannya bersama 





1255 Ag-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/353). 





Surah An-Naml 


. 27045. 





hud-hud. Kemudian hud-hud datang ketika pintu-pintu telah 
dikunci, dan ia mengunci pintu-pintunya serta meletakkan 
kunci-kuncinya- di bawah bantalnya. Hud-hud datang lalu 
masuk dari sebuah lubang kecil, kemudian melemparkan surat 
tersebut kepadanya. Ratu Saba' pun membacanya. 512 : 45) 
Ka aib GUS OA IA La 3 
“Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya 
(isi)nya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian 
berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai 
orang-orang yang berserah diri." Begitulah para nabi menulis 
surat: tidak terlalu panjang (ringkas).!?88 


.-ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, 
“Sulaiman tidak menulis lebih dari apa yang Allah kisahkan di 
dalam kitab-Nya, Pa 'Sesungguhnya. surat itu'. Pi 'Dan 
sesungguhnya (isinya 127 


Diceritakan" kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 


mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 


kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, ben A8 Kk S5 LB “Pergilah 
dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkan kepada 
mereka,” ia berkata, “Hud-hud berangkat membawa surat 
tersebut, dan ketika ia berada tepat di atas kerajaan tersebut, 


1256 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/475, 476). 

1257 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2873) dari Abdurrahman As-Salmi, dari 
Mujahid, dengan redaksi: dalam surat Sulaiman kepada Ratu Saba' tidak tertera 
yang lain kecuali yang disebutkan dalam Al Our'an: ,33 A5 SEL » £ 
AN JA « “Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya 
(isinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.” | 


aa aa KA, 








Tafsir Ath-Thabari 


sementara Ratu Balgis sedang berada di atas singgasananya, ia 
melemparkan surat tersebut kepadanya.”128 

FirmanNya, SS dj Al 2 GUN GELI "Hai pembesar- 
pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang 
mulia.” 

sal adalah pemuka-pemuka kaumnya. 

Ratu Saba' berkata kepada para pemuka kaumnya, &) 511 Na 
A 2 A “3 "nai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan 
« 2 beat et 
kepadaku sebuah surat yang mulia.” 

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang penyebutan sifatnya - 
(surat) sebagai kitab yang mulia. 2 

Sebagian berpendapat bahwa disifati demikian karena surat itu 
berstempel. 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa disifati demikian 
karena surat itu berasal dari seorang raja, sehingga ia menyifatinya 
mulia karena kemuliaan pemiliknya. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya adalah Ibnu Zaid: 

27046. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 2 an A G| “Sesungguhnya telah 
dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah surat Sulaiman, ketika ia menulis surat 
kepadanya.”129 . 

Firman-Nya, Pena Pena Pr ah) il ya 15) “Sesungguhnya 
surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: Dengan menyebut 
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” Di-kasrah- 





1288 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2870). 
1289 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini di antara 
referensi-referensi yang ada pada kami. 


Surah An-Naml 





kannya O! yang pertama dan yang kedua merupakan jawaban atas al 
pada lafazh Af 2 asa “Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku 
sebuah surat yang mulia” Maknanya adalah, ia berkata, “Hai 
pembesar-pembesar sekalian, dijatuhkan kepadaku surat dari 
Sulaiman.” 


Pata 


Firman-Nya, :p | ika Jt “Bahwa janganlah kamu sekalian 
berlaku sombong terhadapku,” maksudnya adalah, dijatuhkan ' 
kepadaku sebuah surat yang mulia, yang isinya, “Janganlah kalian 
menyombongkan diri kepadaku.” 


Mengenai Ol terdapat dua bentuk dalam bahasa Arab: jika 
jumlah Of dijadikan sebagai badal dari 4S, maka jumlah Of posisinya 
rafa' dengan apa yang me-rafa '-kan Lg dan badal darinya. Jika 
makna kalimat dibuat menjadi: sesungguhnya dijatuhkan kepadaku 
sebuah surat yang mulia, jumlah & menjadi nashab karena ta'allug 
lafazh LS dengannya. 


. Makna firman Allah, H6 145 Yf “Bahwa janganlah kamu 
sekalian berlaku sombong terhadapku,” yaitu, janganlah kalian 
sombong dan angkuh terhadap seruanku kepada kalian. 


27047. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, p is Yf “Bahwa janganlah kamu 
sekalian berlaku sombong terhadapku,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, janganlah kalian menolak seruanku kepada 
kalian, karena jika kalian menolak maka aku akan memerangi 
kalian.” Aku lalu berkata kepada Ibnu Zaid tentang ayat, ji 
Hp 1AS “Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong 
terhadapku.” bahwa maknanya adalah, janganlah kalian 
sombong terhadapku? Ia lalu berkata, “Ya.” Ibnu Zaid berkata, 


1260 Aj Farra dalam Ma'ani Al Our 'an (2/291-292).- 














Tafsir Ath-Thabari 


“Dalam ayat, Ink gsb dp Asas SI “Bahwa janganlah kamu 
sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 
kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri', terdapat 
dalam surat Sulaiman kepadanya. sak 


Firman-Nya, 4 ash “Dan datanglah kepadaku sebagai 
orang-orang yang. berserah diri,” maksudnya adalah, dan datanglah 
menghadap kepadaku dalam keadaan tunduk kepada keesaan Allah dan 
menaati-Nya. 


AA 


| One AA BA Ine Sa e VA Ke YEN) 


P4 REI 


AA WINA R07 
0 LA GL seat en NG pantura 3 SA 6 
“Berkata dia (Balgis), “Hai para pembesar berilah pal 
perwazan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah 
memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam 
majelis(ku)'. Mereka menjawab, “Kita adalah orang-orang 
yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian 
yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di 
tanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu 
perintahkan'.” (Os. An-Nami (27): 32-33) 


Kiai Nata 


“Kakyril firman Allah: Bee 
Or Gap BL Gl s3 225 Ae 2 us d3 PLP Ni & 
(Berkata dia /Balgis/, “Hai para kara, “berilah aku perwazan 
dalam urusanku Jini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu 
persoalan sebelum kamu berada dalam majelis/kul.” Mereka 


128 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2874). 


837 


Surah An-Naml 





menjawab, “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan 
ljugaj memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan 
keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang 
akan kamu perintahkan”) 


Maksudnya adalah, «& In a ANA FIS Ek SE “Berkata Dia 
(Balgis), “Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam 
urusanku (ini)'.” Bermusyawarahlah denganku tentang urusanku yang 
telah datang kepadaku dari masalah si pemilik surat yang dijatuhkan 
kepadaku ini. Ia menjadikan musyawarah sebagai fatwa. 

Firman-Nya, 5x5 GL JA K6 Lil U “Aku tidak pernah 
memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam 
majelis(ku)," maksudnya adalah, aku tidak dapat memutuskan satu 
keputusan pun mengenai hal itu hingga kalian mendukungku, maka aku 
bermusyawarah dengan kalian mengenainya. 


27048. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
.. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Ia 
rmemanggil kaumnya, lalu bermusyawarah. Sengan mereka: 
Wahai pembesar-pembesar sekalian. Aan Si es In 3 Ra) 
23 hd S “Berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) 
aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum 


kamu berada dalam majelis(ku)." 

Dikatakan "1 adl LX Y, Uy3 Cat bil LI L “aku sekali- 
kali tidak akan memutuskan satu pega pun tanpamu, dan aku tidak 
akan menetapkan satu perkara pun”. Oleh karena itu, ia berkata, L 
A Aa Li “Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan,” 
dengan makna menetapkannya. - 


1262 Aku tidak menemukannya dengan sanad dan redaksi seperti ini. Namun Al 
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/301) menyebutkan ungkapan yang 
semakna. 


(333 








Tafsir Ath-Thabari 


Pa sa 3 5 19 PMN Por 2 136 "Mereka menjawab, 'Kita adalah 
orang-orang yang memiliki kekuatan dan Guga) memiliki keberanian 
yang sangat (dalam peperangan)'.” Para pemuka dari kaum Ratu Saba' 
berkata —ketika ia bermusyawarah dengan mereka tentang masalahnya 
dengan Sulaiman—, “Kita punya kekuatan tempur. Keputusan terserah 
— kepadamu, hai ratu, apakah berperang atau tidak. Perhatikanlah mana 
pendapat yang baik menurutmu, lalu perintahkan kami, maka kami 
akan mematuhi keputusanmu.” 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27049. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, xa5 44 135 38 JI 22 (IG “Mereka 
menjawab, 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan 
dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam 
peperangan)'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, “inereka 
mengusulkan perang kepadanya, siap berperang untuknya. 
R Sat SL & sa “Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu 
perintahkan”? 


27050. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah 
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, ia 
berkata, “Bersama Ratu Saba' terdapat 12.000 gail (panglima), 


dan bersama setiap seorang gail terdapat 100.000 orang 
it.”1264 


prajuri 
27051. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 


Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 


123 Tonu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2875). 
28 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2875) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar 
Al Wajiz (4/258). 


Surah An-Naml 


menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Bersama Balgis 
terdapat 100.000 gail, dan bersama setiap satu orang gail 
terdapat 100.000 prajurit.”26$ 


27052. Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Mujahid berkata, “Di bawah kekuasaan Ratu Saba" terdapat 

. 12.000 gail, dan gail dalam bahasa mereka berarti raja. Di 
bawah kekuasaan setiap satu orang raja terdapat 100.000 
prajurit.”1266 


066 
hg am, og Ke pe GIA en KAKI .... 
As eat sesi Tak AI IS YAN AG 


aa ka 
“Dia berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki 
suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan 
menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina: dan 
demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” 
(Os. An-Nami (271: 34) 


Takwil Firman Allah: GG WAS GG yA yel 
& GIS NK, Atu Uta Ani isc! (Dia berkata, “Sesungguhnya raja- 
raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya — mereka 
membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi 
hina: dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.”) 


12es Ibid. 
166 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2875), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al 
Uyun (4/208), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/258). 








Tafsir Ath-Thabari 


Maksudnya adalah, Ratu Saba' berkata kepada para pemuka 
dari kaumnya ketika mereka menawarkan diri untuk memerangi 
Aa aa dia memerintahkan mereka melakukan hal tersebut, S4 
1553 3 KE 3 3 Aaj "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu 
2g dengan cara kekerasan, sx Aj “Niscaya mereka 
membinasakannya,” menghancurkannya. Ri Taat Sal Tika, “Dan 
menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina,” Jitu Mana 
memperbudak orang-orang yang merdeka. Ucapannya tentang raja-raja 
selesai sampai di sini. Allah lalu berfirman, 445 Aa “Dan 
demikian pulalah yang akan mereka perbuat.” Seperti perkataan Ratu 
Saba', itu memang dilakukan raja-raja apabila mereka memasuki suatu 
negeri dengan cara kekerasan. | 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27053. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar 
menceritakan kepada kami tentang firman Allah, SAN near 
TG Tata “Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi 
hina,” ia berkata, “Maksudnya adalah, ini merupakan 
kekerasan.”!26 


27054. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A' masy 
menceritakan kepada kami dari Muslim, dari Ibnu Abbas, 
tentang firman Allah, WAS 455 KS yk 4 
"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, 
niscaya mereka membinasakannya,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, jika mereka memasukinya dengan kekerasan, maka 
mereka akan menghancurkannya.”'268 


1267 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/130), tanpa sanad. 
1268 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2876). 


Surah An-Naml 


27055. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata 
tentang ayat, ang Sa AA WA AS PE NY IG 
en “Dia berkata, na Da raja-raja apabila memasuki 
suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan 
menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina'.” Ta berkata, 
“Allah berfirman, GAS5 Sff $, "Dan demikian pulalah yang 


akan mereka Naba : Pa 
| 666 
Ia eat P3 -. PN ed La - KI or 0. 
an ato LAN Tang 3 PER HN atenitd 
& at span Yo, 36 2 , BII IA Je IE 
See aa - Ka rana 
fara mt eh Ja | pe AN Oa 
Ot 


“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada 
mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) 
menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan- 
utusan itu.” Maka tatkala utusan itu sampai kepada 
Sulaiman, Sulaiman berkata, “Apakah (patut) kamu 
menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah 
kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya 
kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. 
Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi 
mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa 


126 Tpnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2877). 


| 











Tafsir Ath-Thabari 





melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari 
negeri itu (Saba") dengan terhina dan mereka menjadi 
— (tawanan-tawanan) yang hina-dina.” 
(Os. An-Nami (27): 35-37) 


Sp firman Allah: SALA 2 on AAS 39 


pa King AI Kar aka - ny Bagi SN Je 
Ao 037 AS oa X6 RN 073 
Oa Ag AAN ppe Aa AO (“Dan 


sesungguhnya aku akan mengirim utusan SRI mereka dengan 

(membawa) hadiah, dan Jaku akan) menunggu apa yang akan 

dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” Maka tatkala utusan itu 

sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, “Apakah (patut) kamu 
menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah 
kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, 
tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada 

. mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala-tentara 

yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir 

mereka dari negeri itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi 

(tawanan-tawanan) yang hina-dina.”) 

Diceritakan bahwa ia berkata, “Aku akan mengirim hadiah 
kepada Sulaiman,” karena ia hendak mengujinya dengan hadiah itu, dia 
seorang raja atau seorang nabi? Ia berkata, “Jika dia seorang nabi maka 
dia tidak akan menerima hadiah itu dan tidak akan senang terhadap kita - 
kecuali kita mengikuti agamanya. Namun jika dia seorang raja maka dia 
akan menerima hadiah tersebut.” Mereka yang meriwayatkan demikain 
di antaranya yaitu: 

27056. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 


Surah An-Naml 





5 LA ag ang e an Ge Ha Gp “Dan sesungguhnya 
2 KAN 3e BA utusan kepada mereka dengan (membawa) 
hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa 
kembali oleh utusan-utusan itu,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah, aku akan mengirim pelayan lelaki dan perempuan, dari 
aku pakaikan kepada mereka pakaian yang serupa sehingga 
tidak dikenal mana laki-laki dan perempuan. Jika dia bisa 
membedakannya, kemudian dia mengembalikan hadiah kita, 
berarti dia seorang nabi, maka kita layak meninggalkan 


kerajaan kita dan mengikuti agamanya serta bergabung 


dengannya. 21219 


. 27057. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 514: AA Sh 
“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada 
mereka dengan (membawa) hadiah,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah pelayan-pelayan wanita yang mengenakan pakaian 


lelaki dan bujang-pelayan lelaki yang mengenakan pakaian 
wanita.”1271 


i 


27058. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, an aa a35 


Kab “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada 
mereka dengan (membawa) hadiah'.” Ia berkata, “Maksudnya 


170 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2880) dan Al Bagan dalam Ma'alim At- 
Tanzil (41302). 
1271 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2877). 


(844 | 











27059. 


27060. 


Tafsir Ath-Thabari 


adalah dua ratus pelayan lelaki dan dua ratus pelayan 
perempuan.” | 

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang firman-Nya, 
Bak: “Dengan (membawa) hadiah,” maksudnya adalah 
pelayan-pelayan wanita yang aku pakaikan pakaian pelayan 
lelaki, dan pelayan lelaki yang aku pakaikan pakaian pelayan 
wanita. 

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, “Ia (Ratu Saba”) berkata, 
“Jika dia (Sulaiman) bisa membedakan mana pelayan wanita 
dari pelayan lelaki, serta mengembalikan hadiah tersebut, 
berarti dia seorang nabi, maka kita layak mengikutinya”.” 

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, “Sulaiman ternyata bisa 


' memisahkan (membedakan) mereka serta tidak mau menerima 


hadiah tersebut.”272 

..ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Tsabit Al 
Banmani, ia berkata, “Ia menyiapkan hadiah untuknya berupa . 
lempengan-lempengan emas dalam bejana-bejana yang dibalut 
sutra. Ketika berita tersebut sampai kepada Sulaiman, ia 
memerintahkan jin untuk menyulap batu-bata merah menjadi 
emas, kemudian memerintahkan mereka untuk meletakkannya 
di jalan-jalan. Jadi, ketika mereka (rombongan Balgis) datang 
dan melihat emas-emas tersebut tergeletak begitu saja tanpa 
ada yang mempedulikannya, kecillah dalam pandangan 
mereka hadiah-hadiah yang mereka bawa.”?7 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 


'2? Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/302) dengan sanad yang sama dan 
redaksi senada. 
1773 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/477). 


Surah An-Naml 


27061. 


“na 





tentang firman Allah, WAS 4165 KG Y Aki KAI 
"Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, 
niscaya mereka membinasakannya....” Ia berkata, “Ia (Ratu 
Saba”) berkata, “Jika lelaki ini (Sulaiman) hanya 
menginginkan dunia, maka kita pasti dapat menyenangkannya. 
Namun jika ia hanya menginginkan rae aan ia tidak akan 
menerima selainnya. Gaara Rap » pa 3 ana ah 
“Dan sesungguhnya aku aah Jala "afusan kepada 
mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu 
apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. "24 


Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Balgis adalah 
seorang perempuan bijak yang terdidik di keluarga kerajaan. Ia 
berkuasa hanya sebagai penerus dari keluarganya. Ia diajari 
politik dan berpolitik sampai ia benar-benar menguasainya. 
Konon agamanya dan agama kaumnya adalah agama zindig 
(kafir). Manakala ia telah membaca surat tersebut, ia tahu 
bahwa itu bukanlah sejenis surat dari raja-raja yang ada 
sebelumnya, maka ia mengirim utusan kepada para ahli Ga 
dari kalangan penduduk Yaman. Lalu ia berkata kepa 

mereka, dl, EN sad an Inn Tan 
Gress ab # Ika TNO) EN g SEN Hai pembesar- 
pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah 
surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan 
sesungguhnya (isi)nya: Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah 
kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 


kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri'. Sampai 


1278 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 





Tafsir Ath-Thabari 





firman-Nya, 5G 32 Apa yang akan dibawa kembali 
oleh utusan-utusan itu'. Ia berkata, “Telah datang kepadaku 
sepucuk surat yang tidak pernah datang kepadaku surat 
sepertinya dari raja-raja sebelumnya. Jika lelaki itu seorang 
nabi yang diutus, maka kita tidak punya kekuatan 
menghadapinya. Jika lelaki itu seorang raja sebagaimana 
kebanyakan raja, maka dia tidak lebih kuat dari kita dan tidak 
lebih lengkap peralatannya. Oleh karena itu, siapkanlah 
hadiah-hadiah dari jenis hadiah-hadiah yang diberikan kepada 
— Taja-raja dari jenis yang mereka sukai. Jika dia seorang raja 
maka dia akan menerima hadiah itu dan tamak pada harta. 
Namun jika dia seorang nabi maka dia tidak akan punya 
keinginan pada dunia, dan hanya menginginkan kita masuk 
bersamanya ke dalam agamanya dan mengikuti perintahnya”. 
Atau sebagaimana katanya.” 1275 
27062. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, Kap mala Au “Dan sesungguhnya 
aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) 
hadiah,” ia berkata, “Maksudnya adalah, Ratu Balgis berkata, 
“Aku akan mengirim para pelayan lelaki dan pelayan 
perempuan dengan pakaian yang sama. Jika dia bisa 
memisahkan di antara mereka hingga ia mengetahui lelaki dari 
wanita, kemudian dia menolak hadiah tersebut, berarti dia 
seorang nabi, maka kita layak mengikutinya dan masuk ke 
dalam agamanya”. Sulaiman lalu bisa membedakan para 
pelayan lelaki dan pelayan wanita, serta menolak hadiahnya. 
Beliau berkata, Kan HR 1, AG dls P3 “Apakah 





125 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4304). 


(“347 


Surah An-Naml 





(patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang 
diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang 
diberikan-Nya kepadamu '”' 75 


27063. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab - 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 
Maksudnya adalah, Ratu Balgis berkata, “Aku akan mengutus 
para pelayan lelaki dan para pelayan wanita yang berbeda 
pakaiannya, supaya pelayan lelaki berbeda dari pelayan 
perempuan. Beliau (Sulaiman) lalu minta diambilkan air. 
Beliau memerintahkan para pelayan wanita berwudhu dari 
siku ke bawah dan menjadikan para pelayan lelaki berwudhu 
dari siku ke atas.” 
Lanjutnya, “Ayahku pernah menceritakan kisah ini Kenali 


27064. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
gt 1 Jne entakan kepada kami dari Abu Shalih, tentang 
ayat, 4 8 alga sh “Dan sesungguhnya aku akan 
mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah,” 
ia berkata, “Maksudnya adalah, Ratu Balgis berkata, “Aku 
akan mengirim bata dari emas. Jika dia menginginkan dunia 
maka aku akan mengetahuinya, dan jika dia menginginkan 
akhirat maka aku pun akan mengetahuinya.”?? 


Pa 


Firman-Nya, 5 LAN 5 & AANG “Dan (aku akan) menunggu 
apa yang akan dibawa kembali Toh utusan-utusan itu," maksudnya 
adalah, akan melihat segala sesuatu mengenai reaksi dan sikapnya 


126 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini di antara 
referensi-referensi yang ada pada kami. 
1277 Tbnu manah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/259) dengan redaksi senada 


ringkas. 
23 Tbnu A Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2877). 


| 








Tafsir Ath-Thabari 


terhadap hadiah yang aku kirimkan kepadanya sekembalinya para 
utusanku, apakah ia menerima hadiah tersebut, kemudian berpaling dari 
- kita? Atau dia menolaknya dan tetap menuntut kita agar mengikuti 
agamanya? 


Dibuang huruf alif dari b pada lafazh « e padahal asalnya Las, 
karena orang Arab jika ada & bermakna si, kemudian mereka 
menyambungkannya dengan huruf khafadh, mereka membuang alif-nya 
untuk membedakan antara istifham dengan yang lain, sebagaimana 
firman Allah, 2 pe “Tentang apakah mereka saling bertanya- 
tanya?” (Os. An-Naba' (78): 1) 25 ca a 136 "Dalam keadaan 
bagaimana kamu ini?" (Os. An-Nisaa' di: 97) Namun kadangkala 


mereka mencantumkan huruf ug Cnya, sebagaimana syair berikut 
1279 
ini: 


Lee. 0. | 3... 
We EA aja aing, "Le 
“Karena apa seorang yang hina mencelanya —”-. 
Seperti seekor babi yang menodai abu. 1? 


Pen ep “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan 
kepada mereka,” padahal ia hanya mengirim hadiah kepada Sulaiman 
sendiri, sebagaimana telah kami jelaskan dalam firman-Nya, y& “F 
ANC 353 03 “Dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka- 
pemuka kaumnya.” (Os. Yuunus (10): 83) 

Firman-Nya, Jls BA db 314 JG CSS “Maka tatkala utusan 
itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah (patut) kamu 
. menolong aku dengan harta'?” 


29 Yaitu Hassan bin Tsabit. 

1280 Tni merupakan satu bait dari sebuah gasidah yang berisi sindiran kepada bani 
Abid bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. 
Lihat Ad-Diwan (hal. 258). 


A4 219 


Surah An-Naml 


Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa dikatakan bahwa ayat, 
SEK EG “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman.” adalah 
berita tentang utusan yang datang kepada Sulaiman, yaitu satu orang, 

sementara sebelumnya dikatakan, SASAN 2st - #5635 “Dan (aku 

— akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan 
itu". Jika utusan itu satu orang, bagaimana bisa dikatakan en 
Ni “Apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” Jika 


sena banyak, bagaimana bisa dikatakan C1 sX Us “Maka tatkala 
utusan itu sampai kepada Sulaiman?” 

Jawabnya: Ini sama seperti yang telah kami jelaskan 

-sebelumnya, bahwa orang Arab biasa menyatakan berita tentang satu 
perkara yang berasal dari satu orang dalam bentuk berita dari 
sekelompok orang. Jika tidak dimaksudkan sebagai berita dari satu 
orang tertentu, maka diisyaratkan kepadanya dengan sendiri, sehingga 
ia disebutkan dalam berita. 

Ada yang berpendapat bahwa utusan yang dikirim Ratu Saba' 
kepada“Sulaiman adalah satu orang. Oleh karena itu, Allah berfirman, 
KEK “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman.” 
Maksudnya, Otlu Jp! :& Uli “tatkala utusan itu datang kepada 
Sulaiman”. Tan 

Orang-orang yang berpendapat demikian berargumentasi 
dengan ucapan Sulaiman jin sang utusan, ak, 2 Kembalilah 
kepada mereka. : 

Diriwayatkan bahwa ayat tersebut dalam gira'at Abdullah 
berbunyi Oasis | para (Jb “Manakala mereka datang kepada Sulaiman”, 
dengan bentuk jamak, yaitu untuk redaksi kalimat 5 LAN an 3 “apa 
yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. 

— Berarti, bentuk jamak cocok untuk redaksinya, dan bentuk 
| tunggal cocok untuk maknanya. | 








Tafsir Ath-Thabari 


Pe 


Firman-Nya dls P3 S1 Jb "Sulaiman berkata, “Apakah (patut) 
kamu menolong aku dengan harta'?” Para ahli gira'at berbeda 
pendapat tentang cara membacanya. 

Sebagian ahli gira'at Madinah membacanya S #ali, dengan 
- dua huruf nun, dan mencantumkan huruf ya. 

Sebagian ahli gira'at Kufah juga membacanya seperti itu. 
Hanya saja, mereka menghilangkan huruf ya dari akhirnya dan meng- 
kasrah-kan huruf nun terakhir, P3 “Kamu menolong aku.” 


Sebagian ahli gira'at Bashrah membacanya dengan dua huruf 
nun dan menetapkan huruf ya pada waktu washal, serta membuangnya 
pada waktu wagaf. 

Sebagian ahli gira'at Kufah membacanya dengan men-fasydid- 
kan nun dan menetapkan huruf ya, 153 sis. 


Semua gira'at tersebut berdekatan maknanya, dan seluruhnya 
benar, karena seluruh gira'at ini populer dalam bahasa Arab dan telah 
tersebar luas dalam tuturan mereka. 


0 Mo. 360 na 


Firman-Nya, Kn ae Ly 3S 16 “Maka apa yang 
diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya 
kepadamu,” maksudnya adalah, apa yang Allah berikan kepadaku 
berupa harta dan dunia, lebih banyak dari apa yang kalian berikan. 


Firman-Nya, Sa Kian AS “Tetapi kamu merasa bangga 


dengan hadiahmu,” maksudnya adalah, aku tidak gembira dengan 
hadiah yang kalian berikan kepadaku, namun kalian justru gembira 
dengan hadiah yang diberikan kepada kalian, karena kalian adalah 
golongan yang saling berbangga dengan dunia dan saling berlomba 
memperbanyaknya. Sementara itu, dunia dan harta bendanya bukan 
termasuk kebutuhanku, sebab Allah SWT telah menganugerahiku apa- 
apa yang tidak Dia berikan kepada seorang pun. 


| 





Surah An-Naml 


Lafazh, an! Z has “Kembalilah kepada mereka,” merupakan 
ucapan Sulaiman aa utusan perempuan itu. 


te & JET 2 P SE fe “Kembalilah kepada mereka 
sungguh kami akan AA mereka dengan bala tentara yang 
mereka tidak kuasa melawannya,” yang tidak akan sanggup mereka 
hadapi dan tidak akan mampu mereka tolak dari apa yang 
diinginkannya dari mereka. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: | 
27065. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian. 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Setelah hadiah- 
hadiah tersebut sampai kepada Sulaiman, di antaranya para 
pelayan lelaki, para pelayan wanita, kuda-kuda yang kuat, dan 
berbagai jenis kemewahan dunia, Sulaiman berkata kepada 
para utusan yang membawanya, Tara Zi Ly Sle va dls AA 
Na Ta Kap AS Ka “Apakah (patut) kamu menolong aku 
Ba harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih 
baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu 
merasa bangga dengan hadiahmu.' Aku tidak butuh hadiah 
'kalian, dan pandanganku tentangnya tidak sama seperti 
pandangan kalian. Oleh karena itu, kembalilah kepadanya 
degan membawa apa yang kalian bawa dari sisinya. Lah desa 
te a Ja I yee se “Kami akan mendatangi mereka dengan aa bala 
tentara yang ata tidak kiasa melawannya.”'2! 


27066. Amru bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Isma'il 
bin Abu Khalid, dari Abu Shalih, tentang firman Allah, 4x Peer 


181 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2881) dengan sanadenya dari Muhammad 
bin Ishak, dari Yazid bin Ruman. 





Tafsir Ath-Thabari 


G a Jai 25. “Kami akan mendatangi mereka dengan bala 
tentara yang aa tidak kuasa melawannya,” ia berkata, 
. “Maksudnya adalah yang tidak akan sanggup mereka 
hadapi.” 1282 
Firman-Nya, bapa ag Pn aa RAI, “Dan pasti kami akan 
mengusir mereka dari negeri itu (Saba) Den Pan terhina dan mereka 
menjadi (tawanan-tawanan) yang hina-dina." Maksudnya adalah, kami 
pasti akan mengusir orang-orang yang mengutus kalian dari tanah 
mereka dalam keadaan hina, dan mereka sangat hina jika mereka tidak 
datang kepadaku dalam keadaan menyerah. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:. 


27067. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah ' 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, Pajeeseaah 
TAN “Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri 
itu (Saba') dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan- 
tawanan) yang hina-dina," ia berkata, “Maksudnya adalah, 

atau dia dan kaumnya datang kepadaku dalam keadaan 

menyerah.”1283 





Enjis SMA) nol Gg st PN YAN AA 


2 


OERA EN: ai na 





Barat 


"22 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2880). 
1288 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2882) dengan sanad-nya dari Muhammad 
bin Ishak, dari Yazid bin Ruman. 


Surah An-Naml 


23 ara ae atas. dy SE Htaja dipake ai 
Ah Pa ? 2 Bon, 05 
KT 2 tak BII IS ai JB akun Pa 
1 ve “1 AN ANA 
OA aa AE slah 
“Berkata Sulaiman, “Hai ena siapakah di 
—— antara kamu sekalian yang sanggup membawa 
singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri”. Berkata Ifrit (yang 
cerdik) dari golongan jin, “Aku akan datang kepadamu 
dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
. berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar 
kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya”. Berkatalah 
seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab, “Aku akan 
. membawa singgasanu itu kepadamu sebelum matamu 
berkedip”. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu 
terletak di hadapannya, ia pun berkata, “Ini termasuk 
karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa 
yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, 
maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha 
Mulia'.” (@?s. An-Naml (27): 38-40) 


ay. Takwil firpian Allah: Pd in AA an 
ORAL ank pad Sm dr 3 D9 Saya J Ga 
ATAP En Uu 3 PAN TA aj Ha Io NE 
Ed KA KEL A1 Kak dia oli 
Fan 3 2.5 (Berkata Sulaiman, “Hai pembesar-pembesar, siapakah di 
antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya 





Tafsir Ath-Thabari 


kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang 
yang berserah diri.” Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin, 
“Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu 
kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, 
sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat 
dipercaya.” Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab, 
“Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu 
berkedip.” Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di 
hadapannya, ia pun berkata, “Ini termasuk karunia Tuhanku untuk 
mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat- 
Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia 
bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang 
ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha 
Mulia.”) 


Para ulama berbeda ea tentang waktu kejadian Sulaiman 
berkata, ka ss Ka Kate 5 "Hai pembesar-pembesar, mapan di 
antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya.” 


Sebagian berpendapat bahwa beliau mengatakan demikian 
ketika hud-hud datang kepadanya dengan membawa berita Ratu Saba', 
gan Ep kaya CA “Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba" suatu 
berita penting yang diyakini,” bahwa (Ratu Saba") memiliki singgasana 
yang agung. Lalu Sulaiman berkata kepadanya (hud-hud), £5 Ta re ia TA 
Giga .S d "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu 
termasuk Ha yang berdusta” Kemudian ia menguji 
kebenarannya dengan berkata kepada mereka, “Siapa di antara kalian 
yang bisa mendatangkan singgasana wanita ini kepadaku sebelum 
mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerahkan diri.” 


Mereka (sebagian ulama) berpendapat bahwa Sulaiman hanya 
menulis suratnya bersama hud-hud kepada wanita tersebut setelah 


Surah An-Naml 


orang yang memiliki ilmu mendatangkan singgasananya dari melihat 
sifatnya sama seperti yang diceritakan oleh hud-hud. | 

Mereka mengatakan bahwa mustahil Sulaiman menulis sepucuk 
surat bersamanya (hud-hud) kepada orang yang tidak ia ketahui apakah 
orang itu berada di dunia ataukah tidak? 


Mereka mengatakan bahwa jika Sulaiman menulis sepucuk 
surat bersama hud-hud kepada wanita itu sebelum singgasananya 
datang kepadanya dan menerima kebenaran hud-hud dengan hal 
tersebut, maka tentu perkataannya kepada hud-hud, : 1 SIKA Iin 

PNY AI "Akan kami lihat, apa kamu benar, aan kamu 
termasuk orang-orang yang berdusta,” tidak memiliki makna, karena 
ia tidak mengetahui berita hud-hud yang kedua, yaitu apakah hud-hud 
menyampaikan surat itu kepadanya ataukah tidak, kecuali seperti yang 
ja ketahui tentang berita hud-hud yang pertama ketika hud-hud berkata 
kepadanya (Sulaiman), 4x 4 W: pa Oei “Dan kubawa kepadamu 
dari negeri Saba" suatu berita penting yang diyakini.” 

“Mereka mengatakan bahwa jika surat Sulaiman (untuk Ratu 
Balgis) tidak berisi ujian kebenaran hud-hud dari kebohongannya, 
sementara mustahil nabi Allah mengucapkan perkataan yang tidak ada 
maknanya. Beliau juga berkata, in38Ilss25 A CIK JBL "Akan 
kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu manssak orang-orang yang 
berdusta.” Diketahuilah bahwa yang beliau pakai untuk menguji 
kebenaran hud-hud dari kebohongannya adalah sampainya singgasana 
wanita itu kepadanya, seperti yang dikabarkan hud-hud, yang 
menunjukkan kebenarannya. Kemudian setelah itu barulah surat itu 
dikirimkan bersamanya kepadanya (Ratu Saba”). 


Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27068. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 


| 





rae  Tefsir Ath-Thabari 


menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika 
Sulaiman dianugerahi satu kerajaan, ia tidak tahu ada orang 
lain yang dianugerahi kerajaan selainnya. Ketika ia kehilangan 
hud-hud, ia bertanya kepadanya, “Darimana kau datang?” 
seraya mengancamnya dengan ancaman yang keras, akan 
membunuh dan menyiksanya. Hud-hud lalu menjawab, 
Gan HA Ka oa » Gi, “Dan kubawa kepadamu dari negeri 
Saba" suatu berita penting yang diyakini.” Sulaiman lalu 
berkata kepadanya, “Berita apa itu?” Hud-hud berkata, G| 
sat Se, Peregunya aku # menjumpai seorang wanita,” di 
Saba” 22 J353 Ws In Sih Ft d5 “Yang 
memerintah mereka, dan D Dia dianugerahi segala sesuatu serta 
mempunyai singgasana yang besar.” Setelah hud-hud 
memberitahu Sulaiman bahwa ia menemukan satu kerajaan, 
Sulaiman mengingkari bahwa ada seseorang di muka bumi 
yang memiliki kekuasaan selain dirinya. Oleh karena itu, ia 
berkata kepada jin dan manusia di sekelilingnya, ks kiat Eks 


3 3m AOA Enis Anie JA) Gekn GA IG na gal 
Ta Ga Bala oa ras "Hai pembesar-pembesar, siapakah 
di antara kamu sekalian yang sanggup membawa 
singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri.” Berkata Ifrit (yang 
cerdik) dari golongan jin, “Aku akan datang kepadamu 
dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
berdiri dari tempat dudukmu, Sesungguhnya aku benar-benar 
kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Sulaiman lalu 
berkata, “Aku ingin lebih cepat dari itu.” 
AG ca Ho ne site “Berkatalah seorang yang mempunyai 
ilmu dari Al Kitab,” yaitu seorang lelaki dari golongan manusia, ia 
memiliki ilmu dari Al Kitab berisikan Ismullah Al A'zham (Nama Allah 





Surah An-Naml 





| yang Agung), yang jika berdoa dengannya maka doa diijabah. ., Suk U. 


Pain SI K3  d 5 Mku akan membawa singgasana itu kepadamu 
sebelum matamu berkedip." Lalu dia berdoa dengan nama tersebut 
sambil berdiri di sisinya (Sulaiman). Tiba-tiba ia sudah memanggul 
singgasana tersebut hingga ia meletakkannya di hadapan Sulaiman. 
Demi Allah, dia melakukan hal tersebut. 


Setelah dia . mendatangkan singgasana tersebut kepada 


Sulaiman, sementara hud-hud telah memberitahunya bahwa mereka 


adalah kaum musyrikin yang sujud kepada matahari dan bulan, 
Sulaiman menulis sepucuk surat bersamanya, kemudian mengirimnya 
kepada mereka. Begitu hud-hud sampai di kerajaan itu dan 
menjatuhkan surat tersebut kepadanya, es d Aa DK Ck le 
“Berkata ia (Balgis), “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya Ha 
dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia'” Sampai Grelid ast 
“Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." 
Lalu ia berkata kepada kaumnya, 257 « PES ea Buah 
Sardi | “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka 
dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan 
dibawa kembali oleh utusan-utusan itu" Aku akan mengutus para 
pelayan lelaki dan pelayan wanita kepadanya dengan pakaian yang 
sama, sehingga dia tidak mengetahui mana yang lelaki dan mana yang 
wanita. Jika dia bisa membedakannya, kemudian menolak hadiah 
tersebut, berarti dia seorang nabi, maka kita layak meninggalkan 
kerajaan kita dan mengikuti agamanya serta bergabung dengannya. 
Sulaiman ternyata dapat membedakannya, beliau berkata, 
“Mereka para pelayan lelaki, dan mereka para pelayan wanita.” Beliau 
lalu berkata, 3255 Kas Era KN PRA AI KANAN ENI VENGEN GI 


“Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang 


858 











Tafsir Ath-Thabari 


diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya 
kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu....”" : 


27069. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, ti yan PIA s3 arm 
aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka,” 
berkata, “Sulaiman mengingkari bahwa ada orang lain yang 
memiliki kekuasaan di muka bumi selain dirinya. Oleh karena 
itu, ia berkata kepada jin dan manusia di sekitarnya, gak Se 
ep Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup 
membawa singgasananya... "25 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Sulaiman menguji 
kebenaran hud-hud dengan surat tersebut, dan Sulaiman hanya meminta 
orang-orang di sisinya agar menghadirkan singgasana tersebut sesudah 
para utusannya keluar dari tempatnya, dan sesudah wanita itu datang 
kepadanya. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
| menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian . 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata: Setelah para 
utusan itu kembali kepadanya dengan membawa apa yang 
dikatakan Sulaiman, ia (Ratu Saba”) berkata, “Demi Allah, aku 
telah tahu orang ini bukanlah seorang raja. Dengan demikian, 
kita tidak punya kekuatan untuk menghadapinya dan kita tidak 
dapat berbuat apa pun dengan banyaknya pasukan kita untuk 
menghadapinya. Aku telah mengirim utusan kepadanya, yang: 
akan berkata kepadanya, “Aku akan datang kepadamu dengan 


1244 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2883-2886) pada lima atsar yang terpisah 
dan tidak tersusun seperti susunan Ath-Thabari. 
1285 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2866). : ta . 


—— — 


Surah An-Naml 





raja-raja kaumku, sehingga aku bisa melihat keadaanmu dan 
.mengetahui agama yang kau serukan itu'.” Ia lalu 
memerintahkan agar singgasana kerajaannya yang merupakan 
tempat duduknya terbuat dari emas, bertitahkan mutiara, intan. 
dan permata, diletakkan ke dalam tujuh rumah yang berlapis, 
kemudian pintu-pintunya ditutup. Ia dilayani oleh para wanita 
yang jumlahnya mencapai enam ratus orang. Kemudian ia 
berkata kepada orang yang ia wakilkan atas kerajaannya, 
“Jagalah singgasana kerajaanku dengan apa yang ada 
bersamamu. Jangan sampai ada orang yang masuk, dan jangan 
sampai ada orang yang melihatnya, hingga aku kembali.” 
Ia datang menyongsong Sulaiman bersama 12.000 gail, yaitu 
Raja-Raja Yaman, yang setiap satu gail membawahi ribuan 
prajurit. Sulaiman pun mengutus jin untuk mengikuti 
perjalanannya dan mengawasi keberadaannya setiap siang dan 
malam. Begitu mereka sudah dekat, Sulaiman mengumpulkan 
"& jin dan manusia yang berada di bawah kekuasaannya, lalu 
berkata, Gps G3t dl J3 Gea gak RO BII Gt J6 "Hai 
pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang 
sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka 
datang kepadaku sebagai ketat nela yang berserah 
diri”1286 
Takwil firman Allah: (25 sd 3 KT Eks "Hai pembesar- 
pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa 
singgasananya kepadaku.” 
Maksudnya adalah singgasana Ratu Balgis. Sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini: 


1286 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2883) dengan redaksi dan sanadinya dari 
Muhammad bin Ishak, dari Yazid bin Ruman, dan Al Mawardi dalam An-Nukat 
wa Al Uyun (4/211) dengan redaksi senada secara ringkas. 














Tafsir Ath-Thabari 


27071. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 

| Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 

Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, G::2 st Si 

“Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa 

singgasananya kepadaku,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
singgasana yang berbentuk dipan.” 128 


27072. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, 
“Maksudnya adalah singgasana dari emas, yang tiang-tiangnya 
dari permata dan intan.””288 


27073. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, 3-5. zst Si 
“Siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa 

' Singgasananya kepadaku,” ia berkata, “Maksudnya adalah 
singgasananya.” 1289 


Ibnu Zaid berkata mengenai hal tersebut dalam riwayat berikut 


128! Mujahid dalam tafsirnya (hal. 518) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2883). | | | 

1288 AJ-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (19/ 190) dengan redaksi yang sama, dan Ibnu Al 
Jauzi dalam Zad Al Masir (6/165) dari Gatadah dengan redaksi, “Singgasananya 
terbuat dari emas, dan tiang-tiangnya dari permata bertatakan berlian.” 

1289 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/356) dengan redaksi semakna, “Tiba- 
tiba ia melihat singgasananya, maka ia berkata, “Tirulah singgasananya 
untuknya?.” : : s3 $ PE ina Tn bar aw Mat i 





Surah An-Naml 


27074. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, (5355 g3t SI “Siapakah di antara kamu 
sekalian yang sanggup membawa singgasananya Lu si 
ia berkata, “Maksudnya adalah dipannya.”?” 


Para ulama berbeda pendapat tentang penyebab Sulaiman 
meminta para pemuka prajurit untuk menghadirkan singgasana Ratu 
Balgis dari sekian harta bendanya sebelum Islamnya. 


Sebagian berpendapat bahwa Sulaiman berbuat demikian karena 
beliau mengagumi singgasana itu ketika: hud-hud menceritakan 
bentuknya kepadanya, dan ia khawatir wanita itu masuk Islam sehingga 
haramlah baginya hartanya. Jadi, beliau bermaksud mengambil 
singgasananya itu sebelum diharamkan baginya mengambilnya dengan 
' masuknya Ratu Balgis ke dalam agama Islam. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
27075:..Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, ia 
berkata: Hud-hud memberitahu Sulaiman bahwa ia (Ratu 
Saba”) telah berangkat untuk mendatanginya, sementara 
Sulaiman telah diberitahu tentang singgasananya dan ia 
mengagumi singgasana tersebut, yang terbuat dari emas, dan 
tiang-tiangnya dari permata bertatahkan intan. Tahulah ia 
bahwa jika mereka mendatanginya dalam keadaan muslim, 
maka tidak halal baginya harta benda mereka, sehingga ia 
berkata kepada jin, Gaslis 35 dl J3 Casa gak SG “Siapakah 
di antara kamu sekalian yang sanggup membawa 








190 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini di antara 
referensi-referensi yang ada pada kami. 











Tafsir Ath-Thabari 


singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku 
sebagai orang-orang yang berserah diri.” 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Sulaiman 
melakukan hal tersebut supaya ia bisa memperlihatkannya kepadanya 
dan ' menguji akalnya dengannya, apakah ia (Ratu Saba”) akan 
mengukuhkannya jika ia melihatnya? Ataukah mengingkarinya? 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27076. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 
Allah memberitahu Sulaiman bahwa ia (Ratu Saba”) akan 
datang kepadanya. Sulaiman lalu berkata, d 3s aa G3 k & 
Gb st “Siapakah di antara kamu sekalian yang 
sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka 
datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." 
Supaya ia dapat saling me operihatkan Tagana S-otg raja 
saat itu saling memperlihatkan ilmu.'? 


Para ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, sda 
Gpelim “Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang 
berserah diri.” 


. Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, sebelum 
mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerah patuh. Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27077. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 


| tes 


firman Allah, KAN Yo ss ol J4 “Sebelum mereka datang 


121 Tbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/165). 
282 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/305). 





Surah An-Naml: 





kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah patuh.”!?9 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan memeluk Islam, yang 
merupakan agama Allah. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 


27078. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Sr berkata tentang firman-Nya, 
Gol ust d Ia 3 aa gal TS “Siapakah di antara kamu 
sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku 
sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang 
berserah diri'." Ia berkata, “Maknanya adalah, membawa 
kehormatan Islam, lalu menghalangi mereka dan harta benda 
mereka. Maksudnya, Islam menghalangi mereka.”!?4 


. Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai penyebab 
Sulaiman khusus meminta kepada para pemuka prajuritnya agar 
mendatangkan singgasana. wanita ini, bukan miliknya yang lain, 
menurut kami adalah supaya singgasana tersebut menjadi hujjah 
atasnya (Ratu Saba") mengenai kenabiannya, dan membuatnya tahu — 
dengan singgasana tersebut— akan kekuasaan Allah dan kebesaran 
sifat-Nya. Tadinya ia meninggalkan singgasananya di dalam rumah- 
rumah yang berlapis-lapis, dan terkunci pintu-pintunya, lalu Allah 
mengeluarkannya dari semua itu dengan tanpa membuka pintu-pintu 


1295 Aj Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/211) dan Al Baghawi dalam 
Ma'alim At-Tanzil (4/305). 

194 A| Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/211) dengan redaksi yang sama, : 
dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2884) dengan redaksi senada dari 
Zuhair bin Muhammad, ia berkata, “Maka diharamkan harta benda. mereka 
dengan Islamnya mereka.” Ia meriwayatkan dari Atha Al Khurasani, As-Suddi, 
dan Oatadah. | 





Tafsir Ath-Thabari 





dan kunci-kunci hingga Dia menyampaikan dan menyerahkannya 
kepada salah seorang wali-Nya. Hal tersebut tentu mengandung hujjah 
terbesar baginya atas hakikat yang diserukan Sulaiman kepadanya dan 
atas kebenaran Sulaiman terkait kenabiannya. | 


Takwil yang paling tepat tentang firman Allah, G.l- ost 133 
“Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah 
diri,” di antara dua takwil tersebut adalah pendapat Ibnu Abbas yang 
telah kami sebutkan, bahwa makna (muslimin) di sini adalah taat, 
karena wanita tersebut datang kepada Sulaiman tidak dalam keadaan 
muslimah, melainkan ia masuk Islam setelah ia datang kepadanya dan 
setelah dialog serta tanya-jawab yang terjadi di antara mereka berdua. 

Firman-Nya, FAT) Sa Enyis Je “Berkata Ifrit (yang cerdik) dari 
golongan jin,” maksudnya adalah, pimpinan in yang durhaka dan kuat, 
berkata. 

Mengenai lafazh tin, orang Arab memiliki dua gira'at, yaitu 
iis dan jie. Siapa yang mengatakan Lis berarti - telah 
menjamakkannya menjadi 83 ITA Sedangkan yang menga 1 jas 
berarti telah menjamakkannya menjadi Ti. 

Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

27079. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, 
“Firman-Nya, 2) yg eas de maksudnya adalah yang durhaka 
dari bangsa jin. BNI ya IG & dar Ci “Aku akan datang 
kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadomul 
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu 125 


125 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2884). 


Surah An-Nam! 





27080. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah dan 
lain-lain, ungkapan yang sama. 


27081. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
| menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari sebagian 
sahabatnya, tentang ayat, Evis db “Berkata Ifrit,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah yang licik.”1?98 


27082. Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: 
Wahab bin Sulaiman mengabarkan kepadaku dari Syu'aib Al 
Jubba'i, ia berkata, “Ifrit yang disebutkan Allah itu, namanya 
adalah Kuzan.”'?97 


27083. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian ahli 
ilmum tentang ayat, Enis de “Berkata Ifrit,” ia berkata, 

ji “Namanya adalah Kuzan.” 1298 


231 4 


Firman-Nya, KNPI 2 BS J 35 4 Sale GI "Aku akan datang 
kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
berdiri dari tempat dudukmu.” Maksudnya adalah, aku akan 
mendatangkan singgasananya kepadamu sebelum kau berdiri dari 
tempat dudukmu ini. | 


. Dikatakan bahwa saat itu Sulaiman sedang duduk untuk 
mengadili di antara manusia. Jin itu berkata, “Aku akan 


1286 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/478), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
@ur'an (5/132), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/306). 

1297 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2884), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani 
Al Our'an (5/133), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/260), dan Al 

” Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/306). 

18 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2884) dari Muhammad bin Ishak, dari Yazid 
bin Ruman. h 








Tafsir Ath-Thabari 


mendatangkannya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu untuk 
mengadili di antara manusia.” Ia duduk sampai pertengahan siang. 


Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 


yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27084. 


27085. 


. 21086. 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, ungkapan yang sama.!299 


Ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari 
Oatadah dan lain-lain, ungkapan yang sama. Ia berkata, “Saat 
itu ja (Sulaiman) sedang mengadili. Ifrit lalu berkata, 


“Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, Tuna kau 


mengadili. »1300 


Ibnu Humaid Meera kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, «45 Me dri 
DA aa 2 "Aku akan datang kepadamu dengan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat 
dudukmu,” ia berkata, “Maksudnya adalah tempat 
duduknya.”1?01 | 


1299 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 518) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(02884). . 

1300 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/478), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
Our'an (5/133), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/306). 

1301 Yhnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/260) dengan redaksi semakna dari 
Wahab bin Munabbih. 


Surah An-Naml 


Firman-Nya, Ta Gl PAN “Sesungguhnya aku benar-benar 
kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya," ia berkata, 
“Maksudnya adalah atas permata-permata yang terdapat padanya, dan 
aku tidak akan berkhianat padanya.” 


Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah amanah atas . 
kemaluan wanita tersebut. Mereka yang berpendapat demikian di 
antaranya yaitu: 


27087. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah & Sa sk “Sesungguhnya aku benar-benar 
kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya," ia berkata, 
“Maksudnya adalah kuat memikulnya, amanah atas kemaluan 
wanita itu.”?02 

Firman-Nya, SI ae ie si IG “Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab,” maksudnya adalah orang yang 
memiliki ilmu dari kitab Allah, dan konon dia merupakan seorang lelaki 
dari bangsa manusia. Sebagian mengatakan bahwa namanya Bulaikha. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27088. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ibnu Atsamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Bisyr, dari Gatadah, tentang 
firman Allah, AT peer ke JG “Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab,” ia berkata, “Namanya adlaah 
Bulaikha.”0 | 


102 Aj Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/212-213) dengan redaksi yang 
sama, Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2885) hingga kalimat, 
“membawanya” dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/260) dengan 
redaksi: kuat membawanya, amanah menjaga isinya. 

1303 AJ Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/213) dan Ibnu Athiyah dalam Al - 
Muharrar Al Wajiz (4/261). 


868 














217089. 


27090. 


27091. 


Tafsir Ath-Thabari 


Yahya bin Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Isma'il, 
dari Abu Shalih, tentang firman Allah, «SY , 70 Ane 
“Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab,” 
berkata, “Maksudnya adalah seorang lelaki dari jenis 
manusia.” 04 


Ibnu Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan 


. bin Muawiyah Al Fazari menceritakan kepada kami dari Al 


Ala bin Abdul Karim, dari Mujahid, tentang firman Allah, J6 
Is Gi SI Je nke (Gill “Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab, "Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu'.” Ia berkata, “Maksudnya adalah, 
aku akan melihat ke dalam kitab Tuhanku, kemudian 
mendatangkannya kepadamu. & Sa 3 ra 5» Pal J8 “Sebelum 
matamu berkedip”. Orang alim itu lalu mendoakan singgasana 
tersebut masuk ke bawah bumi sangan keluar kepada 
mereka.”!?05 


Ibnu Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ammar 
bin Muhammad. menceritakan kepadaku dari Ustman bin 
Mathar, dari Az-Zuhri, ia berkata, “Orang yang punya ilmu 
dari Al Kitab itu berdoa, AA Ken spg udi u 


BA “Ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Tuhan 


Yang Esa, tak ada tuhan kecuali Engkau, datangkanlah 
singgasananya kepadaku”. naa tersebut lalu menjelma 
di hadapannya.”'?6 


ik Tuna Abi Hakan dalan tnfaenya (22012) Gin Ai Maman dalan An Noka pa 
as A1 Uyun (47213). 
308 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887). 

1308 Ypnu Katsir dalam tafsirnya (3/365). 


Surah An-Naml 


27092. 


27093. 





Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
firman-Nya, SI exe sil JG “Berkatalah seorang yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab,” ia berkata, “Maksudnya 
adalah seorang lelaki dari bangsa manusia.” Aku kira ia 
berkata, “Dari bani Israil. Ia mengetahui nama Allah yang jika 
berdoa dengannya maka doanya akan dikabulkan.” 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 52 “le 2x0 Si 
SG “Yang mempunyai ilmu dari Al Kitab,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah nama Allah, yang jika dipakai berdoa 
dengannya maka doa dikabulkan, yaitu “ Sikadi Kere 

Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: 
Sulaiman berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sa 3 
Gen ust d js kes “Siapakah di antara kamu sekalian 
yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum 
mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah 
diri." Ifrit pun berkata, SKI 55 35 ol 5 wa Isl GI "Aku akan 
datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu 
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu.” Sulaiman lalu 


1307 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2886). | 
1308 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2886), 
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (5/133). 








27095. 








1310 








Tafsir Ath-Thabari 


berkata, “Aku ingin lebih cepat dari itu.” Lalu berkatalah 
seorang lelaki dari bangsa manusia ASI! 3 Ye exe “Yang 
mempunyai ilmu dari Al Kitab." Maksudnya adalah nama 
Allah yang jika dipakai berdoa maka doanya dikabulkan.” 


Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 

Maksud firman-Nya, SA or Kaki IS JA Lie JG 

Il Gaya ak Gb “Berkata Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin, 

“Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu 
kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, 
sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi 
dapat dipercaya'.” Aku tidak akan mendatangkan selainnya 
kepadamu. Aku katakan yang Ta pun bisa aku jelmakan 
kepadamu. | 


. Lanjutnya, “Pada hari itu keluarlah seorang abid (ahli ibadah) 


di sebuah pulau (dari)! 10 jaut Manakala ia mendengar 
perkataan Hfrit, ia berkata, « Bb SEE IIS an Joe hu 
akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu 
berkedip'. Kemudian ia berdoa dengan salah satu nama Allah. 
Tiba-tiba ia memanggul singgasana tersebut di hadapannya 
(Sulaiman).” 


Pad 


Ia (Ibnu Zaid) membaca ayat, & 2d sala IE ke ELANG UN 
“Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di 
hadapannya, ia pun berkata, Ini termasuk karunia 
Tuhanku'.” Hingga ayat, '& 2.5 ea 35 sp “Sesungguhnya 
Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.” 


130 Thnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (6/336) dengan redaksi senada. 
Tidak tertera dalam manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah 


lain. 
BI Jhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2888). 





Surah An-Naml 


27096. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, “2x ES AT 
BN & “Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al 
Kitab,” ia berkata, “Maksudnya adalah, seorang lelaki dari 
bangsa manusia berkata.” | 


Mujahid berkata, “Maksud firman-Nya, «ST! 5 “le Ako dil 
Yang mempunyai ilmu dari Al Kitab' adalah “iimu tentang 
nama Allah.”112 


Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa firman-Nya, cah 
SI va Tn »xe “Yang mempunyai ilmu dari Al Kitab,” maksudnya 
adalah Ashif. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


27097. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah ' 
| menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, tentang ayat, Jb 
2 Saya Saya2 “Berkata, Ifrit (yang cerdik),” kepada Sulaiman, «& Jk u 
NE ah ana s3 «4 “Aku akan datang kepadamu 
“dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu 
berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar 
kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya" Menurut 
mereka, saat itu Sulaiman bin Daud berkata, “Aku meminta 
lebih cepat dari ini.” Ashif bin Barkhiya —orang yang shiddig, 
yang mengetahui Ismul A'zham, yang jika dibaca saat berdoa 
kepada Allah maka doanya dikabulkan, dan jika meminta 
maka akan diberi— lalu berkata, “Aku, wahai nabi Allah, (fl 
& Kb SEL 3 uh Suk “Aku akan membawa singgasana itu 
meparanal sebelum matamu berkedip". Ta 


512 AJ Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/213) dengan redaksi senada tanpa 


sanad. h 
1813 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887). 


| 




















Tafsir Ath-Thabari 


Firman-Nya, Si SA d3 La Jx "Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” 
Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwilnya. 


Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, aku akan 
mendatangkannya kepadamu sebelum sampai kepadamu orang yang 
jaraknya darimu sejauh pandangan mata. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 

27098. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim menceritakan 
kepadaku, ia berkata: Isma'il bin Abu Khalid menceritakan 
kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat, Pe ingA ANN 
& Han “Sebelum matamu berkedip,” ia berkata, “Maknanya 
adalah, sebelum sampai kepadamu. orang terjauh yang kau 
lihat.” Itulah maksud firman-Nya, as RL MIS JIS “Sebelum 
matamu berkedip.” ah 


27099. Ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ja berkata: 
Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia 
berkata: Selain Oatadah berkata, “Maksud firman-Nya, 335 
ubi SBI X5 Sebelum matamu berkedip”, adalah sebelum 
seseorang yang berjarak sejauh pandangan mata sampai 
kepadamu.”315 

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, 
sebelum pandangan matamu sampai batas akhir penglihatannya. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

. 27100. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 

ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Maksud - 


B4 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887). 
318 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/478). 


Surah An-Naml 


27101. 


27102. 


271037 





firman-Nya, pan Si Sd 35 Sebelum matamu berkedip", 
adalah, kau tatapkan kedua matamu, dan sebelum sampai 
pandangan matamu ke batas akhirnya, aku sudah 
menjelmakannya di hadapanmu.”'3!$ 


Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsam 
menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Sa'id bin Jubair, 
ia berkata: Diberitahukan kepadaku bahwa ia berkata, 
“Lepaskanlah pandanganmu kemanapun arahnya.” Sebelum 
pandangannya kembali lagi kepadanya, ia telah meletakkan 
singgasana tersebut di hadapannya." 


Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Atha, dari Mujahid, tentang 
firman Allah, Si 8 Sl 5 J3 “Sebelum matamu berkedip,” 
ia berkata, “Maknanya adalah, menjauhkan 
pandangannya.” 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, s Pan SI 5» "195 “Sebelum 
matamu berkedip,” ia berkata, “Maknanya adalah, jika 
pandangan menjauh hingga mata kembali menunduk.”'19 


516 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887). 
si Lara Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887) dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang 


Lama Tbau, Abu Hatim dalam tafsirnya (0/2888). 


319 Jpid, 


814 








Tafsir Ath-Thabari 


27104. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, Sx Kd 
Si “Sebelum matamu berkedip,” ia berkata, “Maknanya 
— adalah, jika pandangan menjauh hingga mata terbuka.”1?20 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat di antara 
kedua pendapat tentang makna ayat tersebut adalah pendapat orang 
yang mengatakan bahwa maknanya adalah, sebelum pandangan 
matamu kembali kepadamu dari batas penglihatannya, karena makna 
SA 5 5 adalah pandangan kembali kepadamu, jika mata dibuka tanpa 
kembali, melainkan menjauh sampai ke batas pandangan terakhir. Jika 
maknanya seperti itu, sementara Allah hanya memberitahu kita dari 
orang yang mengatakannya, ra YA “3 Ken Suk H "Aku akan membawa 
singgasana itu sebelum berkedip," maka kita tidak boleh mengatakan 
maknanya, aku-akan mendatangkannya kepadamu sebelum kembali Sa 


Sl “Kepadamu matamu,” dari batas akhir pandangannya. 


Ad 


Firman-Nya, Ana BEN - KB “Maka tatkala Sulaiman melihat 
singgasana itu terletak di hadapannya,” maknanya adalah, ketika 
Sulaiman melihat singgasana Ratu Saba' terletak di hadapannya. 

Dalam firman-Nya ini terdapat lafazih yang dibuang, yang 
maknanya ditunjukkan oleh kalimat yang disebutkan, yaitu: lalu ia 
berdoa kepada Allah, kemudian ia mendatangkan singgasananya, 
manakala Sulaiman melihatnya terletak di hadapannya. 

Diceritakan bahwa orang alim itu berdoa kepada Allah, lalu 
'lenyaplah singgasana itu di tempat keberadaannya, kemudian muncul 
dari bawah bumi di hadapan Sulaiman. Mereka yang berpendapat 
demikian di antaranya yaitu: 


— 


320 pid. 


Surah An-Naml 





27105. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Mereka 
menyebutkan bahwa saat itu Ashif bin Barkhiya berwudhu, 
kemudian shalat dua rakaat. Setelah itu ia berkata, “Wahai nabi 
Allah, nanarkaniah matamu hingga ke batas akhir 
pandanganmu'. Sulaiman pun menanarkan matanya 
memandang ke arah Yaman, sementara Ashif berdoa. Tiba- 
tiba singgasana itu tenggelam dari tempat keberadaannya, 
kemudian muncul di hadapan Sulaiman. 4 X3 Jb 2Xe Lp Sa 
BA J » 5 Jia Terletak di hadapannya, ia pun berkata, “Ini 
termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku... 2 


27106. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Singgasananya muncul dari bawah 


bumi »1322 


& 
ga 


Firman-Nya, Sa & dai oa Nasa J6 “Ia pun berkata, 'Ini 
termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku'” Maksudnya adalah 
kepandaian, kemampuan, kerajaan, dan kekuasaan yang sedang ada 
padaku ini sehingga dibawakan kepadaku oleh wanita ini dalam waktu 
kedipan mata dari Ma'rib ke Syam, semuanya adalah karunia Tuhanku 
yang melebihkannya kepadaku dan anugerah-Nya yang'dengannya Dia 
sangat baik kepadaku. Bad “Untuk mencoba aku,” yakni untuk 
mengujiku, apakah aku bersyukur kepada Dzat yang telah 
melakukannya untukku? Ataukah aku ingkar ketika melihat di dunia tak . 
ada yang lebih berilmu dariku? 


Mereka yang berpendapat Bei di antaranya yaitu: 


221 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887). 
1322 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2887) dengan redaksi senada. 


876 








Tafsir Ath-Thabari 


| 27107. Al Husain menitan kepada kami, ia berkata: : Haijaj 
menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha Al 
Khurasani mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang 
firman Allah, SEK AI 35 JS ya ion JG Akan ME Na Ca 
“Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di 
hadapannya, ia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku 
untuk mencoba aku apakah aku bersyukur.” Ia berkata, 

“Maknanya adalah, atas singgasana tersebut, ketika 
didatangkan kepadaku. #81 H “Arau mengingkari (akan 
nikmat-Nya)', ketika aku melihat di dunia tak ada yang lebih 
berilmu dariku?” 


Firman-Nya, ahad KG a MK gas “Dan barangsiapa yang 
bersyukur maka sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 
sendiri,” maknanya adalah, siapa yang mensyukuri nikmat dan karunia 
Allah atasnya, maka sesungguhnya dia hanya bersyukur untuk 
keuntungan dirinya sendiri, karena Allah tidak berhajat kepada siapa 
pun dari makhluk-Nya, melainkan Dia menyeru mereka agar 
mensyukuri-Nya dengan menawarkan manfaatnya bagi mereka. 

Firman-Nya, BS H& sb "8 03 “Dan barangsiapa yang 
ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia," 
maknanya adalah, siapa yang mengingkari nikmat dan kebaikan-Nya 
terhadapnya karena kezhaliman dirinya dan kerendahan jiwanya, maka 
Allah Maha Kaya dari kesyukurannya, tidak butuh kepadanya, dan 
tidak  memudharatkan-Nya  keingkaran orang-orang — yang 
mengingkarinya dari makhluk-makhluk-Nya. Dia juga “ AI “Maha 
Mulia.” Di antara kemurahan-Nya adalah anugerah-Nya sn orang 
yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan menjadikannya sebagai 
sarana yang menyampaikannya kepada perbuatan-perbuatan yang 
memaksiati-Nya. 


1323 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/261). 


877 


Surah An-Naml 


OLE AA SAE Ie 
“Dia berkata, “Rubahlah baginya singgasananya: maka kita 
akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk 
— orang-orang yang tidak mengenal(nya)'.” 

(Os. An-Naml (271: 41) 





Takwil firman Allah: Y 1152355 Ica KOS je 
(ay) Isap. (Dia berkata, “Rubahlah baginya singgasananya: maka 
kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang- 
orang yang tidak mengenal/fnya).”) 

Maksudnya adalah, Sulaiman berkata kepada prajuritnya ketika 
singgasana Balgis, Ratu Saba', telah didatangkan kepadanya, 
“Rubahlah singgasana wanita ini.” | 

“ Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

27108. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
firman Allah, K2 &L IS "Rubahlah baginya 
singgasananya,” ia berkata, “Maknanya adalah, rubahlah.”'4 

21109. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan: 

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Manakala singgasana tersebut telah datang kepadanya, rae 
W5:2 U “Rubahlah baginya singgasananya', dan PA P3 


82 Thnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/261). 














21110. 


27111. 


27112. 


21113. 


Tafsir Ath-Thabari 


Perubahan singgasana, maksudnya yaitu ada yang ditambah 
padanya (singgasana) dan ada yang dikurang.”'??5 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, WS72 U 12X 
"Rubahlah baginya singgasananya,” ia berkata, “Maknanya 
yaitu, rubahlah singgasana itu. 1 Ra 


Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan senada. 
Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, k52 GD ISS "Rubahlah “baginya 
singgasananya,” ia berkata, “Maknanya adalah tempat 
duduknya, tempat ia duduk padanya.”'?2 


Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata 
tentang firman Allah, Ws GW 1256 "Rubahlah baginya 
singgasananya,” ia berkata, “Maknanya adalah, ia (Sulaiman) 


1325 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/478), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(012890), Ibnu Athiyah dalam AI Muharrar Al Wajiz (4/261), dan Al Baghawi 
dalam Ma'alim At-Tanzil (4/307). 

1326 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2890). 

327 Sudah lewat takhrij-nya. 


879 








Surah An-Naml 


menyuruh mereka memberi tambahan padanya dan 
— mengurangi darinya.” '2 


Firman-Nya, NA “Maka kita akan melihat apakah Dia 
mengenal,” maknanya adalah, kita lihat apakah ia (Ratu Saba”) berakal 
sehingga ia menetapkan singgasananya, bahwa singgasana inilah 
miliknya. | 

Firman-Nya, Dir Y Salt Ga SSS “ataukah Dia termasuk 
orang-orang yang tidak mengenal(nya)," maknanya adalah, ataukah ia 
termasuk orang yang tidak berakal sehingga ia tidak mengukuhkan 
singgasananya sendiri. Konon, Sulaiman mengubah singgasananya dan 
memerintahkan pembangunan istana untuknya karena syetan-syetan 
memberitahunya bahwa ia (Ratu Saba”) memiliki akal, dan kakinya 
sama seperti kaki keledai. Sulaiman pun ingin mengetahui kebenaran 
hal tersebut. 


Takyil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil mengenai 
ayat, Dok Y Sala 35 Asa “Apakah Dia mengenal ataukah Dia 
termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya)." Mereka yang 
berpendapat demikian di antaranya adalah: 


27114. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, kini 
Daan Y Sta us 35 A Ga “Kita akan melihat apakah Dia 
mengenal ataukah Dia termasuk orang-orang yang tidak 
mengenal(nya)," ia berkata, “Ada yang ditambah pada 
singgasananya dan ada yang dikurang darinya, supaya ia 


328 Tbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/2890). 











Tafsir Ath-Thabari 


(Sulaiman) melihat akalnya. Ternyata Sulaiman mendapati 
bahwa akalnya cerdas.”1?2 
27115. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, 
AT I5E5 “Kita akan melihat,” ia berkata, “Maknanya 
| adalah, apakah ia mengenalnya a?1330 
27116. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, CIA Es “Kita 
akan melihat,” ia berkata, “Maknanya adalah, ia 
mengenalnya.”!?3! 


27117. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayat, 35 A Ci 
ay! ta Ga “Apakah Dia mengenal ataukah Dia termasuk 
orang-orang yang tidak mengenal(nya)," ia berkata, 
“Maknanya adalah, apakah ia berakal? Ataukah ia termasuk 
orang yang tidak berakal? Beliau melakukan hal tersebut 
supaya beliau dapat melihat apakah ia mengenalnya? Ataukah 
ja tidak mengenalnya?”"? 


32 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2888), Al Baghawi dalam Ma'alim At- 
Tanzil (4/519), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/261). 
1330 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519). | 
31 Jbnu Abu Hatim dalam tafsirnya 012891). 
1332 Ibid 


Surah An-Naml 





Woo JAN Casa Sa AKA ners 
- Ga 
“Dan ketika Balgis datang, ditanyakanlah kepadanya, 
“Serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab, “Sepertinya 
singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan 


sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah 
diri.” (Os. An-Naml (271: 42) 


h 


... ba Kor 


| Takwil firman Allah: Cas Sa £ 1 POT AAN Ker 
w) Goksa & M3 Adi (Dan ketika Balgis datang, ditanyakanlah 
kepadanya, “Serupa 'inikah singgasanamu?” Dia menjawab, 
“Sepertinya singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi 
pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang 
berserah diri.”) 


"Ketika Ratu Saba' telah datang kepada Sulaiman, Sulaiman 
mengeluarkan singgasananya untuknya, lalu berkata, Sx2 GI 
| "Serupa inikah singgasanamu?" Ia (Ratu Saba") menjawab sambil ragu, 
» X"Seakan-akan singgasana ini singgasanaku.” 


'Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


era 


— 21118. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
| menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Setelah ia 
sampai kepada Sulaiman dan berbicara dengannya, Sulaiman 
mengeluarkan singgasananya untuknya, kemudian 
berkata, s2 pe Ge SAAT “Serupa inikah singgasanamu?" 











Tafsir Ath-Thabari 


Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini 
singgasanaku.””'? : 


27119. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada: kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
ayat, Pa pa PE agA Ki & SIK Ek “Dan ketika Balgis 
datang, ditanyakanlah kepadanya,  'Serupa inikah 
singgasanamu?' Dia menjawab, “Seakan-akan singgasana ini 
singgasanaku'.” Ia berkata, “Ia meragukannya, karena ia telah 
meninggalkannya di belakangnya.”1?84 


27120. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: 
Ayahku pernah menceritakan semua cerita ini kepada kami, 
maksudnya oerita Sulaiman dan wanita ini, 51 Ja £ Sa Ea 

- XX S6 ega “Dan ketika Balgis datang, ditanyakanlah 
MADE Serupa inikah singgasanamu?” Dia menjawab, 
Seakan-akan singgasana ini singgasanaku'.” Ia (Ratu Saba”) 


1335 
ragu. 


Firman-Nya, 45 :: Adi Euis “Kami telah diberi pengetahuan 
sebelumnya,” maksudnya adalah, Sulaiman berkata, 3 Ge Adi ks Ssi, 
“Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya.” Maksudnya adalah 
wanita ini, tentang Allah dan gudrat-Nya atas apa pun yang 
dikehendaki-Nya. ind KK “Dan Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri," kepada Allah sebelum dia (Ratu Saba”). 


' Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


1333 Ibi d 

138 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2892), Al Mawardi daa An-Nukat wa Al 
Uyun (4/215), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Gur'an (51136). 

1388 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 








Surah An-Naml 


27121. 


27122. 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 


— Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 


Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, LB s3 Adi Esits 1g 
“Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya,” ia berkata, 
“Maksudnya adalah, Sulaiman mengucapkannya.” 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 
sama. 


OLI IIS S5 NAS: Brata 


“Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, 
mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena 
matt dia dahulunya termasuk orang-orang yang 


kafir.” (Os. An-Namil Bi: 43) 


Takwil firman Allah: 24525 SEGA aa ea KKS 


(er) (Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, 
mencegahnya — funtuk melahirkan  keislamannya|, karena 
sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir) 


1386 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2892). | 


| 884 


“ 








Tafsir Ath- Thabari 


Maksudnya adalah, F Ratu Saba' dihalangi oleh PA 2 SKU 
“Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah,” yaitu 
penyembahannya kepada matahari, dari menyembah Allah. 
Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
27123. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
| Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami LS MNNyA dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, dil 955 42 LE SKL KLS, 
“Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah 
mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya),” ia berkata, 
“Maksudnya adalah, kekafirannya terhadap ketetapan Allah 
selain berhala, menghalanginya untuk mendapatkan sa 
kepada kebenaran.”?? 


27124. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mencentakan 
2 epodaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, EU 4 
Pri 29 dab" “Dan apa yang disembahnya selama ini Cas 
Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya),” ia 
berkata, “Maksudnya adalah, kekafirannya terhadap Ba 
Allah, menghalanginya untuk mendapat petunjuk kepada ' 
kebenaran.”28 
Seandainya dikatakan bahwa maknanya adalah, Sulaiman 
menghalanginya dari apa yang ia sembah dari selain Allah, dengan 
makna beliau menghalangi di antaranya dengan penyembahannya, 


1837 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2892), 
, dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma 'ani Al Our" an (51137). 
133 Ibi d 





- Surah An-Naml 





maka itu pengarahan yang bagus. Sekiranya dikatakan bahwa 
maknanya adalah, Allah menghalanginya dari hal itu dengan 
menunjukinya kepada Islam, maka itu juga pengarahan yang tepat. 

Firman-Nya, Sa Pr x SK) “Karena sesungguhnya Dia 
dahulunya termasuk orang-orang yang kafir,” maksudnya adalah, 
wanita ini tadinya kafir, termasuk kaum yang kafir. Di-kasrah-kan 
huruf alif pada lafazh 3) sebagai mubtada. 


Barangsiapa menakwilkan firman-Nya, Ng SKL, 
“Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya 
(untuk melahirkan keislamannya),” dengan takwil yang kami 
kemukakan, maka 6 pada lafazh 225 KU “Dan apa yang disembahnya 
selama ini,” menempati posisi rafa” dengan lafazh &e, karena 
kandungan maknanya yaitu, kebodohan dan ketidakberakalannya tidak 
. menghalanginya dari menyembah Allah. Yang menghalanginya dari 
menyembah Allah hanyalah penyembahannya kepada matahari dan 
bulan, dan itu termasuk ajaran agama kaumnya dan nenek moyangnya. 


“Bila menakwilkannya menurut dua arah terakhir, maka & 
berada pada posisi nashab. 


208 
ec » ...g ajaaa — Lot see, “ Lori 3 
II Katg IA a55 Ula lb ad 4 IUJ3 
0 AT ». La 2 "3 ta Tae 


Opa gag Yasa 
“Dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam istana”. Maka 
tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air 
yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah 
Sulaiman, “Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari 


w EN 3 AE IS bosan San Send 


886 








Tafsir Ath-Thabari 


kaca”. Berkatalah Balgis, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku 
telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri 
bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.” 
(Os. An-Naml (271: 44) 


Takwil firman Allah: JEXX SIA 5 IA PUJA 

HE EA BEI SN ape SAYA an 
(G) mal 4 (Dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam istana.” | 
Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang 
besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, 
“Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” Berkatalah 
Balgis, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim 
terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada 
Allah, Tuhan semesta alam.”) . 

Dikatakan bahwa ketika Ratu Saba” berangkat mendatangi 
Sulaiman, Sulaiman memerintahkan syetan-syetan untuk membangun 
sebuah istana untuknya, yaitu seperti bentuk lantai dari kaca, yang 
mengalirkan air di bawahnya, guna menguji akal Ratu Saba' dan 
pemahamannya, seperti yang pernah dilakukannya kepada Sulaiman 
dengan mengutus para pelayan lelaki dan para pelayan wanita, apakah 
beliau dapat membedakan antara lelaki dengan wanita di antara 
mereka? 


27125. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian 
ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Sulaiman 
memerintahkan pembuatan istana, dan syetan-syetan 
membuatkannya dari kaca, seolah-olah seperti air jernih. 
Kemudian ia mengalirkan air di bawahnya. Singgasananya lalu 
diletakkan di dalamnya. Ia pun duduk di atasnya, sementara 
burung-burung, jin, dan manusia bersimpuh di hadapannya. Ia 


TN 


Surah An-Naml 





Jalu berkata, CAT FN Masuklah ke dalam istana", untuk 
memperlihatkan kepadanya kerajaan yang lebih agung dari 
kerajaannya dan kekuasaan yang lebih besar daripada 
kekuasaannya. GS EK 151.2 255 Us “MOka tatkala 
dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, 
dan disingkapkannya kedua betisnya', tanpa ragu bahwa itu 
adalah air yang membuatnya akan tercebur. Lalu dikatakan 
kepadanya, “Masuklah, itu adalah istana yang terbuat dari 
kaca”. Setelah ia berdiri di hadapan Sulaiman, Sulaiman 
mengajaknya menyembah Allah dan mencelanya terkait 
penyembahannya kepada matahari (dari)'”? selain Allah. Ia 
lalu mengucapkan kata-kata layaknya seorang zindig, maka 
Sulaiman menyungkur sujud karena menganggap betapa besar 
apa yang dikatakannya. Orang-orang pun sujud bersamanya. Ia 
bingung melihat Sulaiman melakukan hal tersebut. Ketika 
Sulaiman mengangkat kepala, Sulaiman berkata, “Celaka kau, 

. apa yang kau katakan?” Tapi ia dibuat lupa dengan apa yang 

“telah diucapkannya, maka ia berkata, 21171, ,.&5 AAA ny 


“ 
et ye £ . 


TU peran Hana Fa Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah 
berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama 
Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam'. Ia pun masuk 


Islam, lalu menjalankan keislamannya dengan baik.” 


Dikatakan bahwa Sulaiman memerintahkan pembangunan 
istana menurut apa yang Allah gambarkan. Dikarenakan jin khawatir 
Sulaiman akan menikahinya (Ratu Saba"), mereka pun bermaksud 
membuat Sulaiman tidak menyukainya. Mereka berkata, “Kakinya 
seperti kaki keledai dan ibunya berasal dari bangsa jin.” Sulaiman lalu 
bermaksud mengetahui kebenaran perkataan jin tersebut. 


589 Gugur dari manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah lain. 
"0 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2893, 2895, 2896) pada tiga atsar yang 
terpisah letaknya dengan sanad dan redaksi yang sama. 








Tafsir Ath-Thabari 


Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 


271126. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
menceritakan kepada kami Abu Ma'syar, dari Muhammad bin 
Ka'ab Al Ourazhi, ia berkata, “Jin berkata kepada Sulaiman 
untuk membuatnya tidak suka kepadanya (Ratu Saba”), 
“Kakinya seperti kaki keledai, dan ibunya berasal dari bangsa 
jin”. Sulaiman lalu memerintahkan pembangunan istana. 
Setelah istana itu dibuatkan, di bawahnya diletakkan hewan- 
hewan laut, seperti ikan-ikan besar dan katak. Begitu Ratu 
Saba' melihat istana tersebut, ia berkata, “Anak Daud ini tidak 
menemukan satu siksaan pun yang dapat ia pakai untuk 
membunuhku kecuali menenggelamkan!” :£ 2 AS Es 
Ka “Dikiranya kolam air yang besar, dan Senen ana 
kedua betisnya'. Sulaiman pun menjauhkan betis Ratu Saba' 
dari pisau cukur. Lalu ia (Ratu Saba”) memakai obat 
penghilang bulu dengan sebab itu.” 41 1 


' Menurutku, bisa jadi Sulaiman memerintahkan Dea 
istana tersebut karena dua alasan yang dikemukakan oleh Wahab dan 
alasan yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi untuk 
menguji akalnya (Ratu Saba") dan melihat betis serta kakinya, supaya ia 
mengetahui kebenaran perkataan mereka mengenai Bia (Ratu 
Saba). 


Mengenai makna lafazh Cita, Mujahid PAN sn yang ' 
disebutkan darinya berpendapat: 

271127. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 

141 Tbnu Abu Syaibah dalam mushannafnya (6/337), Al @urthubi dalam tafsirnya 


(13/209) dengan redaksi senada, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/309), 
dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (91/2893). 


889 


Surah An-Naml 





ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Aa ia berkata, 
“Maknanya adalah, satu kolam air yang dibar: Sulaiman, dan 
di atasnya ada kaca, yang melapisinya.” | 


Ia berkata, “Balgis adalah wanita yang benak bulunya, 
kakinya seperti kaki keledai, dan ibunya adalah jin.”'2 


27128. Ahmad bin Al Walid Ar-Ramli menceritakan kepadaku, iz ia 
berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari 
Sa'id bin Basyir, dari Gatadah, dari An-Nadhar bin Anas, dari 
Basyir bin Nuhaik, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Salah satu dari kedua orang tua Ratu Saba" 
adalah bangsa jin” 


27129. Ia berkata: Shafwan bin Shalih menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Walid menceritakan kepadaku dari Sa'id bin 
“- Basyir, dari Oatadah, dari Basyir bin Nuhaik, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, dan i ia tidak menyebut An-Nadhar 

bin Anas. 


Firman-Nya, 142.15, LL “Maka tatkala Dia melihat lantai 
istana itu, dikiranya kolam air yang besar,” maksudnya adalah, 
manakala wanita itu melihat istana tersebut, karena sangat beningnya, 
- dan .karena gerak-gerik hewan-hewan air di bawahnya, ia 


142 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 519) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(20/2893). 

143 AJ @urthubi dalam tafsirnya (13/309), Adz-Dzahabi dalam Mizan Al I'tidal 
(3/191), ia berkata, “Sa'id bin Basyir dha'if dan meriwayatkan hadis munkar.” 
Ibnu Adi dalam Al Kamil (3/372), dan An-Nawawi dalam Tahdzib Al Asmaa' 
(2/601). 

Makna lafazh s#dgi adalah, wanita yang banyak bulunya. 


! 


Tafsir Ath: Thabari 





Benda laut yang dalam, maka ia menyingkap kedua betisnya 
untuk menyeberang menuju Sulaiman. 

Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu: 

. 27130. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
ayat, 159 25.255 CG GE pa & J3 “Dikatakan kepadanya, 
“Masuklah ke dalam istana'. Maka tatkala Dia melihat lantai 
istana itu, dikiranya kolam air yang besar,” ia berkata, 
“Maknanya adalah, istana itu terbuat dari kaca, sementara di 
bawahnya terdapat air, maka ia menyangkanya itu lautan.” 144 


27131. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentana firman 
Allah, 15 HE. “Dikiranya kolam air yang besar,” ia 
berkata, “Maksudnya adalah lautan.” 745 


27132. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Suwar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al 
@asim menceritakan kepada kami dari Atha ban As-Sa'ib, dari 
Mujahid, tentang firman Allah, SL 14 Ci “Dan 
disingkapkannya kedua betisnya,” ia KATA “Ternyata kedua 
betisnya berbulu, maka beliau (Sulaiman) berkata, “Apakah 
ada sesuatu yang dapat menghilangkan ini?” Mereka berkata, 
“Pisau cukur”. Beliau menjawab, “Pisau cukur mempunyai 





58 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/479) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2893). 

88 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2894) dengan redaksi yang sama dari Atha 
dan Ikrimah. 








Surah An-Naml 
bekas” Beliau lalu memerintahkan pembuatan obat penghilang 
butu. 21346 


27133. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh 
menceritakan kepada kami dari Imran bin Sulaiman, dari 


Ikrimah dan Abu Shalih, keduanya berkata, “Setelah Sulaiman. 


menikahi Balgis, Balgis berkata kepada beliau, “Besi sama 
sekali tidak pernah menyentuhku'. Sulaiman lalu berkata 
kepada syetan-syetan, “Carilah apa yang dapat menghilangkan 
bulu'. Mereka menjawab, “Obat penghilang bulu'. Beliau 
adalah orang yang pertama kali menciptakan obat penghilang 
bulu.?”1247 


Firman-Nya, - 2 Oa vs sd rana 3 "Sesungguhnya ia adalah 
istana licin terbuat dari kaca," maksudnya adalah, Sulaiman berkata 
kepadanya, “Ini bukan laut, melainkan istana yang dilicinkan, yang 
terbuat dari kaca.” Maksud beliau adalah, ini bangunan dari kaca. 

. Takwil kami sesuai: dengan takwil para ahli takwil. Mereka 
yang bepemdabat demikian di antaranya yaitu: : 

27134. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 314 ia berkata, 
“Maknanya adalah, didirikan atau dibangun 1348 

Firman-Nya, j8 G SI, Ig LB 5 DS “Ya 
Tuhanku, sesungguhnya aku Gan berbuat zhalim terhadap diriku dan 
aku berserah diri bersama. Sulaiman,” maksudnya adalah, wanita 


1346 Tbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2894) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa 
Al Uyun (4/216) dengan redaksi senada. 

3387 A1 Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/309, 310) dan Al Mawardi dalam An- 
Nukat wa Al Uyun (4/217) dengan redaksi senada. 

1348 Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini di antara referensi- 
referensi yang ada pada kami. 











Tafsir Ath-Thabari 


penguasa negeri Saba' itu berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku 
telah berbuat zhalim terhadap diriku, karena aku telah menyembah 
matahari, bersujud kepada selain Engkau. Ayu SN, Dan aku 
berserah diri bersama Sulaiman'. Sekarang aku SNN Sulaiman : 
patuh dan tunduk kepada Allah dengan mengesakan-Nya. Ketuhanan 
dan pemeliharaan hanyalah milik-Nya, bukan yang Jain.” 


Ibnu Zaid berkata tentang ayat ini: 


27135. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 153 EZ “Dikiranya kolam air yang 

' besar.” 25 Maa ea "Sesungguhnya ia adalah istana 
licin terbuat dari kaca." Ia berkata, “Sadarlah Ratu Saba' 
bahwa ia telah dikalahkan.” & SIN ga II 5 A5 
GIS 55 & XIX “Berkatalah Balgis, "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan 


aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, 2 Dutan 


semesta alam” 48 
008 
£ | 4 PI re MPI Ce Ato 3 0... 
Bag PIA AN GA Un ma 55 IJULA Ah, 


.. # 
SI 


JI KTA One Dajt : 2 Ong 
(ay Pa Gi AA ai LA pa 


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus aa (kaum) 
Tsamud saudara mereka Shalih (yang berseru), “Sembahlah 
Allah'. Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang 
bermusuhan. Dia berkata, “Hai kaumku mengapa kamu 


18 Jhid. 





Surah An-Naml 


minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) 
kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, 
agar kamu mendapat rahmat?.” 
(Os. An-Naml (27): 45-46) 





Takwil firman Allah: AA Cs, PE Ua, 
Yi KAN 33 BA A5 Puko) pama IA A3 
(aj Par ii al Goiii5 (Dan sesungguhnya Kami telah 
mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shalih Iyang 
berseru), “Sembahlah Allah.” Tetapi tiba-tiba mereka Jjadi| dua 
golongan yang bermusuhan. Dia berkata, “Hai kaumku mengapa 
kamu minta disegerakan keburukan sebelum J/kamu minta) 
kebaikan? hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar 
kamu mendapat rahmat.”) 

LIL ATA 


| Allah SWT berfirman: ARA CA P5 Ia, 
“Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara 
mereka Shalih (yang berseru), “Sembahlah Allah'.” Yang Maha Esa, 
. yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan jngan k kamu jadikan tuhan lain 
. bersama-Nya. 
Firman-Nya, G5 yap AE “Tetapi tiba-tiba mereka 
(jadi) dua golongan yang bermusuhan,” maksudnya adalah, namun 
ketika Shalih datang kepada mereka dan menyeru mereka kepada Allah, 
tiba-tiba kaum Tsamud menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan 
terhadap seruan Shalih: satu kelompok membenarkan dan beriman 
kepada Shalih, sedangkan satu kelompok lagi mendustakan dan kafir 
terhadap Shalih. : 
. Ahli takwil berpendapat seperti takwil yang kami sebutkan ini. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 


894 











— Tafsir Ath-Thabari 


27136. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 

: Waraga menceritakan kepada kami, Na dag Tbnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, «GS ang 
“Mereka (jadi) dua golongan yang BaBe "ia ia berkata, 

— “Maknanya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang 
yang kafir. Satu kelompok mengatakan bahwa Shalih adalah 
seorang nabi yang diutus, sedangkan satu kelompok yang lain 
mengatakan bahwa Shalih bukan nabi yang diutus Allah. 
Makna So, adalah, mereka bertikai dan berbeda 
pendapat.””1350 

27137. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj oten tentakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, - 143 
EN pama 2 aj “Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan 
yang bermusuhan,” ia berkata, Bi adalah mukmin 

| dan kafir”! 

Ao... 


Firman-Nya, KASI 35 KA Dome DH LA Jb “Dia 
berkata, “Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan 
sebelum (kamu minta) kebaikan?” 

Shalih berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku, mengapa 
kalian minta disegerakan adzab Allah sebelum kalian meminta rahmat- 
Nya?” Demikian menurut riwayat-riwayat berikut ini: 

27138. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isd 


1350 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 521) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2898). 
1381 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our 'an (5/139). 





Surah An-Naml 





menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
“ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, 3/45 D LAS 
Pearl Ja AKAN, “Dia berkata, “Hai kaumku mengapa kamu 
minta disegerakan keburukan sebelum (kamu meminta) 
kebaikan'?” Ta berkata, “Makna 4Ji adalah adzab Allah. 


Sedangkan makna &£CXS 5 adalah sebelum rahmat 
Allah.”3352 


27139. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, sASIG 
bels2 5 “Dia berkata, "Hai kaumku mengapa kamu minta 
disegerakan'.” Ia berkata, “Maknanya adalah, dengan adzab 
sebelum kebaikan. Makna 3£ZSJf adalah kesehatan yang 
sempurna.”1353 


"Firman-Nya, SI Lana Yd “Hendaklah kamu meminta 
ampun kepada Allah,” maksudnya adalah, mengapa kamu tidak 
bertobat kepada Allah atas kekafiran kamu, agar Allah mengampuni 
dosa besar yang telah kamu lakukan dan tidak menimpakan hukuman 
atas kesalahan besar yang telah kamu lakukan? 


Firman-Nya, 455 ia “Agar kamu mendapat rahmat,” 
maksudnya adalah, agar Tuhanmu memberikan rahmat-Nya kepada 
kamu, dengan permohonan ampunan kamu Hn atas kekafiran 
kamu. 


"82 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 520) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(912898). 
1333 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2898). 


| 








Tafsir Ath-Thabari 


5 525 2 aa 5 -. KATUN Ta 
ALA Ji ak Ae Sona Ie IA yaa AE JG 


“Mereka menjawab, “Kami mendapat nasib yang malang, 
disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu'. Shalih 
berkata, “Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang 
menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji.” 

(Os. An-Naml (271: 47) | 


Takwil firman Allah: FA SA IE Kh web iJG 
(ay Apar 3 24 Mereka menjawab, “Kami mendapat nasib yang 
malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu.” Shalih 
berkata, “Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi 
sebab), tetapi kamu kaum yang diuji.”) 

Maksudnya adalah, kaum Tsamud berkata kepada Shalih, nabi 
mereka, Sad yx53 & Gxbl "Kami mendapat nasib yang malang, 
disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu.” Kami 
mendapatkan nasib malang karenamu dan para pengikutmu. Nasib sial 
telah memperingatkan kami bahwa kami akan ditimpa hal-hal yang 
tidak menyenangkan dan berbagai musibah karenamu. Nabi Shalih lalu 
menjawab mereka, den "Nasibmu ada pada sisi Allah.” Hal- 
hal tidak menyenangkan yang menimpamu hanya diketahui oleh Allah, 
tidak seorang pun yang mengetahui kapan itu akan terjadi, apakah yang 
kamu perkirakan .itu berbagai musibah dan hal-hal yang tidak 
menyenangkan, kesehatan, harapan, dan hal-hal yang menyenangkan 
yang tidak kamu harapkan. 


Ahli takwil berpendapat seperti takwil yang kami sebutkan ini. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 





Surah An-Naml 





27140. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah 
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 


ks, 


firman Allah, sil seal J6 “Shalih berkata, “Nasibmu ada 


pada sisi Allah'” Ia berkata, “Maknanya adalah, semua . 


musibah yang menimpa kamu.”??54 


— 27141. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
firman Allah, Ain “Nasibmu ada pada sisi Allah,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, Sita kamu itu diketahui oleh 
Allah.”1285 


z P Taka 3: 


Firman-Nya, aren 3 Si 3 “Tetapi kamu kaum yang diuji,” 
maksudnya adalah, kamu adalah kaum yang sedang diuji. Tuhanmu 
mengujimu ketika Dia mengutusku kepadamu, apakah kamu menaati- 
Nya dengan melaksanakan perintah-Nya, kemudian Dia memberikan 
balasan pahala kepadamu. Atau kamu tidak mematuhi-Nya, sehingga 
kamu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perintah-Nya, 
sehingga kamu layak menerima hukuman-Nya. 


000 
Gagas Tp 25 Ic 3 Sha Ih 2 An Ia 


Ci CIA SA Penata rel AG BG) 
Op ATA ata 


3358 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2899) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our 'an (5/140) dengan redaksi senada. 
1858 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/479), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2899), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/311). 


(“398 


Pa ea SEN Ara EN TARI AE AN Naa Ia BA De NAN AK BA SPA AD GI SAP AGS RA 


Tafsir Ath-Thabari 


“Dan di kota itu ada sembilan orang laki-laki yang membuat 
kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat 
kebaikan. Mereka berkata, “Bersumpahlah kamu dengan 

—.. nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan 
menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di 
malam hari, kemudian kita katakan kepada warisnya 
(bahwa) kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, 
dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar.” 
(Os. An-Naml (271: 48-49) 


Takwil firman Allah: Yz ATT 9 G3 II 3 ag 5G 
| A5 al aa Ci Cg SAS 3 MAh ERA AE IG GD AL 
My Lx (Dan di kota itu ada sembilan orang Mena yang | 
membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat 
kebaikan. Mereka berkata, “Bersumpahlah kamu dengan nama 
Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya wWengan 
tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan 
kepada warisnya /bahwa| kita tidak menyaksikan kematian 
keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang 
benar.”) 


Maksudnya adalah, di kota tempat Shalih, yaitu negeri kaum 

Tsamud, terdapat sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di 
— muka bumi. Mereka sama sekali tidak melakukan kebaikan. Perbuatan 
merusak yang mereka lakukan adalah kafir kepada Allah dan 
menentang perintah-Nya. Meskipun seluruh orang kafir itu melakukan 
kerusakan di muka bumi, akan tetapi Allah mengkhususkan 
pemberitahuan tentang sembilan orang tersebut, karena sembilan orang 
itulah yang telah melakukan —menurut riwayat yang sampai kepada 
kami— penyembelihan unta mukjizat Nabi Shalih AS. Mereka 
bekerjasama melakukannya, dan mereka adalah kaum Nabi Shalih AS 


Lan 


Surah An-Naml 





yang bekerjasama membunuh Nabi Shalih AS. Sebelumnya telah kami 
sebutkan kisah dan berita tentang mereka. 


Ahli takwil berpendapat seperti takwil yang kami sebutkan ini. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 

27142. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, Jzx, 1455 “Sembilan orang 
laki-laki,” ia berkata, “Maknanya adalah, sembilan orang laki- 
laki yang berasal dari kaum Shalih.”?56 

27143. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang 

27144. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku 
menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan 
kepadaku dari ee dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 

Gopi 5 Ni 3 Gham » ba, 112 Fan 3 6 “Dan 
adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat 
kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan,” 
ia berkata, “Mereka adalah orang-orang yang telah 
menyembelih unta mukjizat Nabi Shalih AS. Mereka berkata 
ketika menyembelihnya, “Kita menyerang Shalih dan . 
keluarganya pada waktu malam secara tiba-tiba, kemudian kita 
membunuh mereka. Lalu kita katakan kepada keluarga Shalih 


1356 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2900). 


Co 








Tafsir Ath-Thabari 


yang lain, “Kami tidak melihat apa pun. Kami tidak 
mengetahui peristiwa itu. Allah lalu membinasakan mereka 


semua.”1387 


xe 28 Gt 


Firman-Nya, KAA MA Pin (G3 | 1JG “Mereka berkata, 
'Bersumpahlah kamu dengan 'nama Allah, bahwa kita sungguh- 
sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya?” 
Maksudnya adalah sembilan orang laki-laki yang merusak di negeri 
kaum Tsamud dan tidak berbuat kebaikan. Mereka saling berkata, 
& Ls “Bersumpahlah kamu dengan nama Allah,” untuk 
bekerjasama. Kita akan menyerang Shalih dan keluarganya pada waktu 
. malam secara tiba-tiba, kemudian kita bunuh mereka. Lalu kita katakan 
kepada keluarganya yang lain, “Kami tidak menyaksikan kematian 
Shalih dan keluarganya.” 


Ahli takwil berpendapat seperti takwil yang kami sebutkan ini. 

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 

27145. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ja berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang ayat, dil, /1LIS “Bersumpahlah 
kamu dengan nama Allah,” ia berkata, “Maksudnya adalah, 
bersumpahlah kamu dengan nama Allah untuk membinasakan 
Shalih. Akan tetapi, belum sampai mereka kepada Nabi Shalih 
AS, mereka semua tetelah binasa.”1?”8 


1357 bbi d 
1388 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 520), Ibnu Abu Hatim dalam kebun (912901), 
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam tafsirnya (5/142). 


, Surah An-Naml 





| 27146. : Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan senada. 


Firman-Nya, SL (AL “Bersumpahlah kamu dengan nama 
Allah,” mengandung dua makna: 


Pertama, dalam bentuk nashab, posisinya sebagai khabar. 
Seakan-akan ayat ini berbunyi cew IJW “orang-orang yang 
bersumpah itu berkata”. 


Dalam gira'at Abdullah disebutkan 44 "KU pulai Y3 
“Orang-orang yang tidak berbuat kebaikan itu bersumpah dengan nama 
Allah”, tanpa lafazh 1G. Oira'at ini menunjukkan bahwa lafazh 
Pee dalam bentuk nashab, seperti yang telah aku sebutkan. 


Kedua, dalam bentuk jazm, seakan-akan mereka berkata kepada 
sesama mereka, A4 pama! “bersumpahlah kamu dengan nama Allah”. 


Menurut pendapat. kedua, lafazh MASA bisa dibaca dengan 
huruf ta', 44 atau huruf run, matra) karena orang yang mengucapkan 
lafazh ini juga ikut bersumpah, meskipun i ia yang memerintahkan, akan 
tetapi ia juga ikut bersumpah. Sebagaimana lafazh aw PI cas & "pagi! 
“bangkitlah kamu bersama kami, kita akan pergi kepada si anu” dan 
lafazh d) Ipasi Vpagdi “bangkitlah kamu, pergilah kamu kepadanya”. 

| Jadi, menurut pendapat pertama, dengan bentuk nashab. Bacaan 
dengan huruf nun, mere “adalah bacaan yang lebih fasih, karena 
— maknanya adalah, orang-orang yang bersumpah itu berkata, “Kita akan 
| menyerangnya secara mendadak pada waktu malam.” Boleh juga 
dibaca dengan huruf ya', 2, sebagaimana lafazh Bf « ps “kami 
akan memuliakan bapakmu” dan lafazh 3 USS “dia akan 


memuliakan bapakmu”. 








Tafsir Ath-Thabari 





Mayoritas ahli gira'at Madinah membaca ayat ini dengan huruf 
nun, KAA Demikian juga mayoritas ahli gira'at Bashrah dan 
sebagian ahli gira'at Kufah.'? : 


Mayoritas ahli gira'at Kufah membaca ayat ini dengan huruf 
fa'. Kedua huruf ta' dibaca dhammah. 

Sebagian ahli gira'at Makkah membaca ayat ini dengan huruf 

ya'. | 

| Oira'at yang paling benar menurutku adalah gira'at dengan 
huruf nun, karena kalimat ini lebih fasih menurut dua bentuk kalimat 
yang telah kusebutkan: nashab dan jazm. "8 Meskipun bacaan yang 
lain tetap shahih dan tidak rusak, seperti yang telah kusebutkan. Aku 
tidak menyukai bacaan dengan huruf ya', karena sedikit sekali ahli 
gira'at yang membacanya demikian. 


/X 


Firman-Nya, mural “Akan menyerangnya,” maksudnya 
adalah, mereka akan menyerang Nabi Shalih AS pada waktu malam 
secara mendadak, kemudian mereka dibinasakan. 


27147. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah 
| menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata, “Mari 
kita bunuh Shalih, jika Shalih itu memang benar ancamannya 
bahwa adzab akan turun setelah tiga hari, maka kita terlebih 
dahulu membunuhnya sebelum adzab itu turun. Jika ia 
berdusta, maka kita telah membunuhnya beserta untanya.” 


1359 Gira'at Imam Hamzah dan Al Kisa'i yaitu 443 Ay PA |JW, dengan huruf 

fa', dan huruf ta' kedua berbaris dhammah, kemudian Ya 3 € dengan huruf lam 
berbaris dhammah. | 
Ahli gira'at lainnya lainnya membacanya dengan baraf nun pada keduanya, dan 
PE LA serta Iam berbaris fathah. Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 530). 
S0 Ini merupakan pendapat Ath-Thabari. Adapun pendapat yang shahih adalah, 
kedua gira'at tersebut termasuk gira'at yang mutawatir dan ahli gira'at 
membaca masing-masing dari keduanya. Lihat Ithaf Fudhala Al Basyar (hal. 
337). 





Surah An-Naml 





Mereka lalu mendatangi Nabi Shalih AS pada waktu malam 
untuk menyerangnya dan keluarganya. Akan tetapi malaikat 
menimpakan batu kepada mereka. Ketika -mereka tidak 
kunjung kembali, teman-teman mereka pun datang ke rumah 
Nabi Shalih AS, dan mereka dapati kepala teman-teman 
mereka itu telah pecah tertimpa batu.'?5! 


Firman-Nya, AG, “Dan sesungguhnya kita adalah 
orang-orang yang benar,” maksudnya adalah, akan kita katakan 
kepada keluarga Shalih, “Sesungguhnya kami berkata benar, bahwa 
kami tidak menyaksikan kematian Shalih dan keluarganya.” 


GS MK AE IE EA ea KA, 
ME ALAN HK 
“Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh- 
sungguh dan Kami merencanakan makar (pula), sedang 
mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah betapa 
sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya Kami 
membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.” 
— (Os. An-Naml (271: 50-51) 


Takwil firman Allah: AI A3 PH KG Ta 
OA AAN AK 3 DE AS E  LA5, 
(Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh 
dan Kami merencanakan makar Ipula), sedang mereka tidak 


menyadari. Maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar 


1861. Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2900). 











Tafsir Ath-Thabari 


mereka itu, bahwasanya Kami membinasakan mereka dan kaum 
mereka semuanya) 


| Maksudnya adalah, sembilan orang laki-laki yang melakukan 
kerusakan di muka bumi itu berkhianat kepada Shalih dengan datang 
pada waktu malam untuk membunuhnya dan keluarganya. Shalih tidak 
merasakan itu. 


Firman-Nya, pe For “Dan mereka pun merencanakan 
makar dengan sungguh-sungguh,” maksudnya adalah, maka Kami 
timpakan hukuman Kami Ea mereka. Kami segerakan adzab Kami 
terhadap mereka. 


3d jo 


Firman-Nya, ASI 33 “Sedang mereka tidak menyadari,” 
maksudnya adalah, mereka tidak merasakan tipu daya Kami. 


Sebelumnya telah kami jelaskan beberapa pendapat seputar 
makna tipu daya Allah terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya 
terhadap-Nya. Artinya, Allah menimpakan adzab-Nya kepada.mereka 
saat mereka lalai, atau mengulur waktu terhadap kekafiran dan sikap 
menentang seseorang terhadap perintah-Nya. Kemudian setelah itu 
Allah menimpakan adzab-Nya kepada mereka ketika mereka tidak 
menyadarinya dan ketika mereka lalai. 

Ahli takwil berpendapat seperti takwil yang kami sebutkan ini. 
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: '”— 
27148. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia 

berkata: Mu'ammal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syamr 
bin Athiyah, dari seorang lelaki, dari Ali, ia berkata, “Tipu 
daya itu adalah pengkhianatan, dan pengkhianatan itu adalah 
kekafiran.”1?62 


13822 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini di antara 
referensi-referensi yang ada pada kami. 





Surah An-Naml 





27149. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, 2x5 (45 ”—125G, “Dan mereka 
pun merencanakan makar dengan ben dan Kami 
merencanakan makar (pula),” mereka mengatur suatu 
rencana, dan Allah juga membuat rencana terhadap mereka. 
Mereka melakukan suatu kya maka Kami lakukan suatu 
tipuan terhadap mereka. “S5 Ya, “Sedang mereka tidak 
menyadari.” Tipuan Kami, Un Kami dapat mengetahui 
tipuan mereka. Mereka berkata, “Shalih menyatakan bahwa 
adzab akan ditimpakan kepada kita dalam waktu tiga hari, 
maka kita bunuh saja ia dan keluarganya sebelum itu.” Nabi 
Shalih AS memiliki suatu masjid di suatu lembah di negeri 
Hijr, tempat ia melaksanakan ibadah. Mereka pergi ke suatu 
gua, mereka berkata, “Jika Shalih datang untuk beribadah, 
maka kita akan membunuhnya. Jika kita telah membunuhnya 
. dan keluarganya, maka kita segera kembali.” Oleh karena itu, 
Kami timpakan adzab Kami kepada mereka. 

Setelah itu beliau membacakan ayat, LI 3 IL AL 1G 
NA Gs AN IMA EL ig Gan SA 3, “Mereka 
berkata, 'Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita 
sun -sungguh. akan .menyerangnya dengan tiba-tiba 
beserta keluarganya di malam hari, kemudian kita katakan 
kepada warisnya (bahwa) kita tidak menyaksikan kematian 
keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang 
yang' benar'” Allah lalu mengirim batu dari anak bukit 
menuju mereka. Batu itu akan menimpa mereka. Ketika 
mereka masuk ke dalam gua, batu itu menutup mulut gua. 
Kaum mereka tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka 
juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Allah terhadap 
kaum mereka. Allah telah menimpakan adzab-Nya di mana- 





Tafsir Ath-Thabari 


mana, namun Allah menyelamatkan Nabi Shalih AS dan 
orang-orang yang bersamanya.” 


27150. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 
ayat, Via CK Ie NG “Dan mereka pun 
merencanakan makar Maan sungguh-sungguh dan Kami 
merencanakan makar (pula),” ia berkata, “Allah menguasakan 
batu terhadap mereka sehingga mereka terbunuh.” 


Firman-Nya, Paya kas Gk GE bt “Maka 
perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu,” 
maksudnya adalah, hai Muhammad, lihatlah dengan mata hatimu akibat 
— yang diterima kaum Tsamud atas pengkhianatan mereka kepada Shalih. 
Apa yang mereka peroleh akibat kesesatan, sifat melampaui batas, dan 
pendustaan terhadap Shalih. Itulah hukuman Kami terhadap orang- 
orang yang telah mendustakan para rasul utusan Kami dan orang-orang 
yang bersikap melampaui batas terhadap Kami. Oleh karena itu, 
ingatkanlah orang-orang @Ouraisy kaummu, dan jika mereka 
mendustakanmu maka mereka akan menerima adzab seperti yang 
diterima oleh kaum Shalih atas pendustaan mereka terhadap Shalih. 


Firman-Nya, KA 23 9 Aa yA Is “Bahwasanya Kami 
membinasakan mereka Pa ai mereka semuanya,” maksudnya 
adalah, sembilan orang kaum Shalih yang merusak di muka bumi itu 
.Kami binasakan, tidak seorang pun yang Kami sisakan. 

Terdapat perbedaan gira'at dalam membaca lafazh (Si 
“Bahwasanya Kami,” 


1363 Al Baidhawi dalam tafsirnya (4/271), Abu As-Su'ud dalam tafsirnya (3/217), 
Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (19/215), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya 
(9/2902) dengan ringkas. 

38 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2902). 





Surah.An-Naml 


Mayoritas ahli gira'at negeri Hijaz dan Bashrah membacanya 
dengan baris kasrah, karena awal kalimat. 


Mayoritas ahli gira'at Kufah membacanya ' H3 LS dengan 
huruf alif berbaris fathah.'?6' Jika dibaca berbaris fathah, maka lafazh 
Lt mengandung dua bentuk i'rab, pertama, rafa', karena dikembalikan 
dan mengikuti lafazh. Kedua adalah nashab, karena dikembalikan 
kepada posisi HS, sebab LL berada pada posisi nashab, atau bisa juga 
dengan melakukan penyebutan Gt &— secara berulang, maka menjadi 
SAI Uiialii ya KA IDE DS Ta Ka IL OS LIS "Ful “maka lihatlah akibat 
tipu daya mereka? Akibat tipu daya mereka adalah pembinasaan yang 

' Kami lakukan terhadap mereka”. 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku dalam 
masalah ini adalah, kedua gira'at ini sama-sama gira'at yang masyhur 


38 Gira'at Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir yaitu e4t—555 V) dengan huruf 
alif berbaris kasrah, karena awal kalimat dan awal khabar. Alasan mereka 


2. 


adilah lafazh sa54  Ka2 OK GS “Betapa sesungguhnya akibat 
makar mereka itu.” Kata” Kx5 adalah ism — G5. Sedangkan GS 
berada pada posisi nashab, sebagai khabar ' 'GK—. Bisa juga Kb 
mengandung makna telah terjadi. Jika demikian, maka — GS pada posisi 
hal, sehingga makna ayat ini adalah, bagaimanakah kondisi terjadinya akibat 
tipu daya mereka? Baik atau buruk? 
Para ahli gira'at negeri Kufah membaca ayat, 4555 1S dengan huruf 
alif berbaris fathah. Alasan mereka adalah gira'ar Ubai, GS 5G 
AS. Kas Gb “maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat 
makar mereka itu”. Menurut gira'at ini, lafazh — 145555 St pada posisi 
rafa' dan nashab: rafa' jika dikembalikan kepada '” X5. Dengan demikian, 
lafazh 54545 WI, mengikuti Tas, sehingga kalimat lengkapnya adalah 
Ea pan AI Veil OLS (KS MU. Posisinya badal terhadap peta 
sedangkan GS posisinya nashab, sebagai khabar “Kb. Huruf Wi 
dibaca nashab jika WS dan kalimat setelahnya diposisikan pada posisi 
khabar kana, maka maknanya adalah, lihatlah bagaimana akibat tipu daya 
mereka, yaitu dibinasakan. Bisa juga LC dibaca nashab, yang maknanya "3 
AW—p3 tt M3 13E US (KS lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka, 
sesungguhnya Kami telah membinasakan mereka. Lihat Hujjah Al Oira'at (hal. 
511). : 























Tafsir Ath-Thabari 


| dibaca oleh para ahli gira'at di berbagai negeri. Maknanya pun saling 
mendekati dan sama-sama benar. | 


sa apa Gaia Rn 
Ora ra ata 2 Ng Na DX 2 sa KO) Ora & 
“Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh 
disebabkan kezhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang 
mengetahui. Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang 


beriman dan mereka itu selalu bertakwa.” 
(&. An-Naml (271: 52-53) 


Takwil firman Allah: S5 9 & Batita, E 33 ss 
DA Pee AG IN AG al 247 Otaka 
itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan 
kezhaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
(terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Dan telah Kami 
selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu 
bertakwa) | 


Maksud firman Allah, KG,E 42 G5 “Maka itulah 
rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh,” adalah, rumah-rumah 
mereka kosong dari mereka, tidak ada seorang pun dari mereka tinggal 
di rumah itu. Allah telah membinasakan dan memusnahkan mereka. 


Firman-Nya, tara Ly “Disebabkan kezhaliman mereka,” 
maksudnya adalah, karena mereka telah melakukan kezhaliman 


«HH 


Surah An-Naml 





terhadap diri mereka sendiri dengan mempersekutukan Allah dan 
mendustakan para rasul utusan-Nya. 


Firman-Nya, GI pp 1 155 B3 a 5 ian 
pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum. yang 
mengetahui,” maksudnya adalah, sesungguhnya dalam tindakan Kami 
terhadap kaum Tsamud, seperti yang telah Kami ceritakan kepadamu 
dalam kisah ini, wahai Muhammad, terdapat pelajaran bagi kaummu 
yang mendustakanmu terhadap apa yang engkau bawa kepada mereka 
dari sisi Tuhanmu. 

Firman-Nya, (551 LNG :i, “Dan telah Kami selamatkan 
orang-orang yang beriman,” Pena adalah, Kami selamatkan 
Shalih, rasul utusan Kami, dan orang-orang yang beriman kepadanya 
dari hukuman dan adzab yang Kami timpakan kepada kaum Tsamud. 


ae 


Firman-Nya, G5 ik In —3 “Dan mereka itu selalu 
bertakwa,” maksudnya adalah, orang-orang yang bertakwa dengan 
keimanan dan kepercayaan mereka kepada Shalih, sementara adzab 
Allah'ditimpakan kepada kamu Tsamud. Demikian juga dengan engkau 
dan para pengikutmu, wahai Muhammad, ketika hukuman Kami 
ditimpakan kepada kaummu yang musyrik. 

| Diriwayatkan bahwa ketika hukuman dan adzab Allah 
ditimpakan kepada kaum kaum Tsamud, Nabi Shalih AS dan orang- 
orang yang beriman kepadanya pergi ke negeri Syam dan menetap di 
Ramallah, Palestina. 


ca 


OenaN PAKE SA Ca II, 
CE 


EGA Ae ata L a01 Arogan dat 
DE AI IN 255 03 tara NU 











Tafsir Ath-Thabari 


“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada 
kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah 
itu sedang kamu melihat(nya)?” Mengapa kamu mendatangi 
laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu), bukan (mendatangi) 

wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak 
mengetahui (akibat perbuatanmu).” 
Os. An-Naml (271: 54-55) 


Takwil firman Allah: K1 G3 s5 IG Ig 3 
Kata aU sen 0 MASA 
(Dan fingatlah kisah) Te ketika dia berkata kepada Pa 
“Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu 
melihatfnya/?” Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk 
Imemenuhij nafsu (muj, bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya 
kamu adalah kaum yang tidak mengetahui fakibat perbuatanmu)) 


Allah berfirman: Kami telah menutus Luth kepada kauranya, 
ketika ia berkata kepada mereka, “Wahai kaumku.” 21, “ti G3 
Lara “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang 
kamu memperlihatkan(nya)?” Sungguh, itu merupakan perbuatan keji. 
Tidak seorang pun sebelum kamu pernah melakukan perbuatan keji 
. seperti itu. | 
Firman-Nya, Bagan IN st 3 “SG1 "Mengapa kamu mendatangi 
laki-laki untuk (memenuhi) nafsu(mu),” maksudnya adalah, mengapa 
kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan pada 
kemaluan wanita yang telah dihalalkan Allah kepadamu dengan 

ikahan? 

Firman-Nya, GE P3 2 14 “Sebenarnya kamu adalah kaum 
yang tidak mengetahui (akiban perbuatanmu)," maksudnya adalah, itu 
kamu lakukan karena kamu termasuk orang yang mengerti akibat 





Surah An-Naml 





perbuatanmu, tidak mengetahui betapa besarnya hak Allah terhadap 
dirimu, akan tetapi kamu menentang perintah Allah dan rasul utusan- 
Nya. 


Kena AN Ara PAGI Ta aa 


O: Lx Psi z AT 45 - et 
“Maka tidak lain jawaban Kana Na mengatakan, 
“Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu: karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan 
| dirinya) bersih'.” (Os. An-Naml (27): 56) 


. 


Takwil firman Allah: dr Pn) na ai S3 apa ST 
D Io IG HI K3 0: Jd Maka tidak lain jawaban 
kaumnya melainkan aa “Usirlah Luth beserta keluarganya 
dari negerimus karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang 
(mendakwakan dirinya) bersih.”) 
-Allah berfirman: Kaum Luth tidak memiliki jawaban ketika 
Luth melarang mereka melakukan perbuatan yang dilarang Allah, tas 
melakukan hubungap | homoseksual. Mereka hanya berkata, » Kara 
Bona "3 4 Per Kg 53 co "Usirlah Luth beserta keluarganya 2 
-negerimu, “Ana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang 
' (mendakwakan dirinya) bersih." Mereka adalah orang-orang yang 
menyatakan diri suci dari perbuatan homoseksual. Demikian menurut 
riwayat-riwayat berikut ini: 
27151. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al 


Co 








27152. 


27153. 


27154. 


Tafsir Ath-Thabari 


Hasan bin Imarah menyebutkan dari Al Hakam, dari Mujahid, 
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 552315 2 “Orang- 
orang yang (mendakwakan dirinya) bersih," ia berkata, 
“Maksudnya adalah orang-orang yang suci dari perbuatan 
homoseksual.” 1866 


Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, &:415 251 41 
"Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan 
dirinya) bersih," ia berkata, “Maksudnya adalah, mereka 
adalah orang-orang yang menyatakan diri suci dari perbuatan 
homoseksual dan melakukan hubungan intim dengan wanita 
lewat dubur. Kalimat itu mereka ucapkan sebagai ejekati:?9 
Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, 
RIYaA Rf “Orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih,” 
ia berkata, “Maksudnya adalah suci dari dubur laki-laki dan 
perempuan. Mereka mengucapkan itu sebagai ejekan.” 168 

Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan 





16 Tbnu Katsir dalam tafsirnya (1/265) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur 
(1/633). 
67 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 520), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al 
Gur'an (5/143), Ibnu Hajar dalam Talkhish Al Habir (3/180), ia berkata, 
. “Demikianlah Ahmad meriwayatkannya dari Isma'il dari Al-Laits, dan Al-Laits 
perawi yang dha'if” 
38 Jpid 





Surah An-Naml 


menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Oatadah, tentang 

ayat, Sogkis sa Per “Sesungguhnya mereka itu orang- 

orang yang (mendakwakan dirinya) bersih," ia berkata, 

“Maksudnya adalah, kaum Tsamud mengejek tanpa ada 

ejekan, “Mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri suci 
. dari perbuatan jelek?.”1369 


CEO MA AMA Ab 


- In ne” 
bni Jaa AN A3 ng 
“Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali 
istrinya. Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang 
“yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan hujan 
atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang 
 ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.” 
Ka (Rs. An-Naml (27): 57-58) | 


Pony 720 Lau 


Takwil firman Allah: Gr Il 52455 ATA ala 
OI Pa AA IA le Ulat, Ku) (Maka Kami selamatkan dia 
beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia 
termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan|. Dan Kami 
turunkan hujan atas mereka (hujan batu|, maka amat buruklah 
hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu) 

Allah berfirman: Kami selamatkan Luth beserta keluarganya 
dari adzab Kami, kecuali istrinya. 145535 “Kami telah menakdirkan 





159 Abdurrazzak dalam tafsirnya (2/480) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma 'ani 
Al Gur'an (5/143). 











Tafsir Ath-Thabari 





Dia.” Kemudian Kami tetapkan bahwa istrinya itu Gp ja 
“Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).” Maksudnya 
adalah orang-orang yang tersisa. 


40 Ci” 


Firman-Nya, Ke eletanh “Dan Kami turunkan hujan atas 
mereka (hujan batu),” maksudnya adalah, Allah menurunkan hujan 
batu kepada mereka dari langit. Amat buruklah hujan yang ditimpakan 
Allah kepada mereka, yang telah diperingatkan Allah kepada mereka, 
bahwa itu merupakan hukuman atas perbuatan maksiat yang mereka 
lakukan, dan kabar menakutkan akan siksaan-Nya, dengan mengutus 
seorang rasul yang menyampaikan itu kepada mereka. 


Ga 3 


Gi aa eat AN ntt IE Aa KM H3 


“Katakanlah, “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas 
hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah Allah yang 
lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan 

| Dia?” (Os. An-Naml (271: 59) 


— Takwil firman Allah: MEN ata Kah TA 
Ra, 3 et Z2 (Katakanlah, “Segala puji bagi Allah dan 
kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apakah 
Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka Pee 
dengan Dia?”) 


Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: $ katakanlah 
wahai Muhammad. Axa Segala puji bagi Allah atas segala nikmat 
karunia dan taufik-Nya kepada kita, sehingga kita mendapatkan 





Surah An- Nam . 





hidayah. ta dan keselamatan dan hukuman yang telah Dia timpakan 
kepada kaum Luth dan Shalih. Allah telah memilih orang-orang yang 
dijadikan sebagai para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia jadikan 
mereka sebagai sahabat dan penolongnya dalam agama Islam yang Dia 
utus dan Dia serukan, bukan orang-orang yang mempersekutukan-Nya 
dan mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. 


Ahli takwil berpendapat seperti pendapat yang kami sebutkan 
ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 


27155. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalag — 
maksudnya Ibnu Ghannam— menceritakan kepada kami dari 
Ibnu Zhahir, dari As-Suddi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, 
tentang firman Allah, raket Oil se IK KT “Dan 
kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya,” ia 
berkata, “Maknanya adalah, para sahabat Nabi Muhammad 
SAW yang telah dipilih Allah menjadi sahabat nabi-Nya.”'?7 


27156. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid 
“bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
berkata kepada Abdullah bin Al Mubarak: Apakah engkau 
telah melihat ayat, sakel il se K ta & 15 $ 
“Katakanlah, “Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas 
hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya'” Siapakah mereka? 
Telah diceritakan kepadaku dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata: 

— “Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW””137! 
Firman-Nya, 5,561 56 dik “Apakah Allah yang lebih baik, 
ataukah apa yang mereka sa dengan Dia?" Allah berfirman, 
“Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu yang telah Kami hiasi 


370 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2906), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al 
Wajiz (4/266), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/313). | 

871 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2906) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam 
Ma'ani Al Our 'an (5/143). 

















Tafsir Ath-Thabari 


sehingga mereka bingung dan tidak mendapatkan petunjuk, “Allah yang 
telah memberikan karunia-Nya kepada para penolong-Nya, seperti 
karunia yang telah Dia ceritakan kepadamu dalam surah ini. Dia yang 
telah membinasakan orang-orang yang ingkar dengan berbagai macam | 
adzab yang telah Dia sebutkan kepadamu. Jadi, apakah Allah lebih baik 
daripada berhala-berhala yang kamu persekutukan dalam ibadahmu 
kepada Allah? Berhala-berhala yang tidak dapat memberikan manfaat 
dan mudharat kepadamu. Bahkan tidak dapat menolak mudharat dari 
dirinya sendiri. Juga tidak dapat menimbulkan mudharat bagi para 
penolong Allah. Tidak dapat mendatangkan manfaat bagi berhala- 
berhala itu sendiri dan bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah 
dengannya. Sesungguhnya perkara seperti ini tidak sulit bagi orang 
yang berakal. Lantas, bagaimana mungkin mempersekutukan Allah 
dalam ibadahmu dengan sesuatu yang tidak dapat mendatangkan 
manfaat kepadamu dan tidak dapat menolak mudharat darimu? Semua 
itu kamu persekutukan dengan Allah, yang di tangan-Nyalah segala 
manfaat dan mudharat, karena segala sesuatu hanyalah milik-Nya.” 
Allah lalu mulai menyebutkan berbagai karunia dan 
pertolongan-Nya kepada mereka. Dia beritahukan betapa sedikitnya 
Syukur mereka kepada Allah, bila dibandingkan dengan semua yang 
telah Dia karuniakan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, 
SI, SE Ge aa, Aa “Atau siapakah yang telah menciptakan langit 
dan bumi.” 


yg - 


£x Ae 1 » Ba 


KA GI, S3 IG sean GE 
as SIA SKA Tb Gn NS 5 Galse 


Onapad 





Surah An-Naml 


“Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan : 
yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang 
berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu 
menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah di samping Allah 
ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) mereka adalah 
orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran).” 
(Os. An-Naml (271: 60) 





ve “4 


.Takwil firman Allah: G5 2 SI, SG 2 GEA 
SS na IK ola Gina ane Kat 
Aa Aan H5 & 1 Mp Pi (Atau siapakah yang telah menciptakan langit 
dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan 
indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon- 
pohonnya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain/? Bahkan 
Iseberaenya) mereka adalah orang-orang yang menyumpang (dari 
kebenaran)) 

Allah berfirman aa orang-orang musyrik Ouraisy, 
“Beribadah kepada berhala-berhala yang kamu sembah, yang tidak - 
dapat menimpakan mudharat atau mendatangkan manfaat kebaikan 
kepadamu, atau beribadah kepada Dia yang telah menaptakan Seng 
dan bumi?” 

Firman-Nya, 4C JG: — Ist, “Dan yang menurunkan 
air untukmu dari langit,” maksudnya adalah, yang telah menurunkan 
hujan kepadamu. Mungkin juga maksudnya adalah mata air yang 
dipancarkan Allah di bumi, karena semua itu termasuk ciptaan-Nya. 

Firman-Nya, “& Kak “Lalu Kami tumbuhkan dengan air itu,” 
maksudnya adalah, dengan hujan yang turun dari langit itu Kami 








Tafsir Ath-Thabari 


pp 


tumbuhkan Giaa “Kebun-kebun.” Lafazh Gala merupakan bentuk 
. jamak dari kia, yang maknanya adalah taman atau kebun yang diberi 
dinding. Jika tidak berdinding maka tidak disebut hias $ 

Firman-Nya, 1G4: G5 “Yang berpemandangan indah,” 
maksudnya adalah yang memiliki pemandangan indah. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, yang 
mengandung makna keesaan Allah. 

Ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah taman- 
taman. Sebagaimana ayat, sa HERI A3 85 “Hanya milik Allah 
asmaul husna.” (Os. Al A'raaf (7): 180). Ta telah menjelaskan 
masalah ini sebelumnya. 


Ahli takwil berpendapat seperti penakwilan yang kami sebutkan 
ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah: 


27157. Mubammad. bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Waraga menceritakan kepada kami, pemanN dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Kg S5 Gabe 

. “Kebun-kebun yang berpemandangan indah,” .ia berkata, 
“Makna 14: adalah makanan yang dimakan oleh manusia 
| danhewan La ai 

27158. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, sr 
Ka LS 5 “Kebun-kebun yang berpemandangan indah," 


1372 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 520) dan Ibnu Abu Hatim dalam aya 
(9/2907). . 


- 


Surah An-Naml 


berkata, “Maknanya adalah, segala sesuatu yang dimakan oleh 
manusia dan kedai 213 


LEG, be 


Firman-Nya, isa duta t3 # IKI Gk “Yang kamu sekali- 
kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya?” maksudnya 
adalah, Kami telah menumbuhkan taman-taman itu dengan hujan yang 
telah Kami turunkan dari langit, padahal sebelumnya semua itu tidak 
ada padamu. Kalaulah bukan karena Allah yang telah menurunkan 
hujan dari langit untuk kamu sebagai kekuatan yang dapat 
menumbuhkan pepohonan di taman-taman itu, maka kamu tidak akan 
dapat melakukan semua itu, karena semua itu bisa tumbuh hanya 
dengan adanya air. 


Es. 11: Ki 


Firman-Nya, C alsi “Apakah disamping Allah ada Tuhan 
(wang lain)?” wahai orang-orang bodoh? Adakah tuhan lain selain 
Allah yang mampu menciptakan itu, yang menurunkan air hujan dari 
langit dan menumbuhkan taman-taman itu untuk kamu? 

.. Yakwil firman Allah, “Id yaitu, adakah tuhan lain selain Allah? 


“Tanihas Nya: San » - 3 “Bahkan (sebenarnya) mereka 
adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran),” maksudnya 


adalah, bahkan mereka adalah orang-orang yang sesat, yang 
menyimpang dari kebenaran, berbuat kejahatan dengan sengaja, 
padahal mereka menyadari bahwa mereka salah, sesat, dan tidak 
bersikap benar atas kebodohan mereka. Itu karena menurut mereka, 
yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan mudharat, lebih baik 
daripada yang mampu menciptakan langit dan bumi, serta yang mampu 
melakukan semua itu. Mereka telah menyimpang dari ilmu 
pengetahuan yang benar dan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum 
mereka. 


1373 Lihat maknanya pada atsar yang lalu. 











Tafsir Ath-Thebari 


SALA Sana AN Ia es 3 SINI A 
te 1. . “a04 11 cu. ye 
YK Jaa ma Aa Pele SN IE 
OLI 
“Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat 
berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah- 
celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk 
(mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara 
dua laut? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? 
Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak 
mengetahui.” (Os. An-Naml (271: 61) 


(0 Takwil firman Alah: CG GS JK B3 SENI IK AA 
Tata AN AI AT SAAT LAI ESA 
KG) ' (Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat 
— berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan 
yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan/nya dan 
menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping 
Allah ada tuhan (yang lain/? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari 
mereka tidak mengetahui) 0 
Allah berfirman:. Wahai manusia, apakah beribadah kepada 
sesuatu yang kamu persekutukan dengan Tuhanmu, sesuatu yang tidak 
dapat memudharatkan dan memberikan manfaat, lebih baik daripada 
beribadah kepada Allah yang telah menciptakan bumi yang stabil 
sebagai tempat tinggalmu? xs-, “Dan yang menjadikan,” untuk 
kamu sungai-sungai WTG “Di celah-celahnya.” LK Jang “Dan 
yang menjadikan gunung-gunung,” sebagai pengokoh bumi. Ja, 
ala HN KK “Dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut,” 
antara air tawar dan air asin, sehingga air asin tidak merusak air tawar. 


(2211 





Surah An-Naml 





LT) “4 La bi 


Pt) C3 4Jsl “Apakah di samping Allah ada Tuhan (yang lain)?” yang 
. dapat melakukan semua itu, sehingga kamu mempersekutukan Allah 
dengan sekutu itu dalam ibadah kepada-Nya? Lal Y & KN 
“Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak na 
keagungan Allah dan mudharat yang ditimbulkan oleh perbuatan 
mereka (mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah 
kepada-Nya). Sebenarnya kebaikan akan mereka peroleh jika mereka 
hanya menyembah Allah, beribadah dengan ikhlas kepada-Nya dan 


melepaskan diri dari segala sembahan selain-Nya. 
0986 


KA ea SN SGG MOS A 

OKE I EM AIA 

“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang 

dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang 
menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu 

— (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping 

Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu 
mengingati(Nya).” (Os. An-Nami (27): 62) 


 Takwil firman Allah: ga S5 NY Hjadi Luh ya 
Dc na IS Ah P1 AN Ha 1 LA ARE Ka aan (Atau 
siapakah yang memperkenarkan Idoa| orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan 
dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? 
Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah 
kamu mengingati/Nya)) 


(2221 








Tafsir AthThabari 





Maksudnya adalah, apakah yang kamu persekutukan itu lebih 
baik daripada Dia yang memperkenankan doa orang yang berada dalam 
kesulitan ketika berseru kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan 
yang menimpa seseorang?! Demikian menurut riwayat berikut ini: 
27159. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 521 X:X5, 
“Dan yang . menghilangkan kesusahan,”" ia berkata, 
“Maksudnya adalah yang menghilangkan mudharat.”374 

Firman-Nya, cs 2 AGE para “Dan yang menjadikan 
kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi,” maksudnya adalah, Dia 
jadikan kamu sebagai pengganti para pemimpin kamu di bumi. Kamu 
hidup sebagai para Perumpan, menggantikan posisi mereka. 


G2 2 H1 


Firman-Nya, Ti & Ai “Apakah disamping Allah ada Tuhan 
(yang lain)?” maksudnya adalah, adakah tuhan lain selain Allah yang 
dapat melakukan semua itu untuk kamu, yang mampu memberikan 
berbagai karunia ini kepadamu? 

Firman-Nya, G5 C SS “Amat sedikitlah kamu 
mengingati(Nya),” maksudnya adalah, hanya sedikit dari kamu yang 
ingat dan mengambil pelajaran dari bukti-bukti kekuasaan Allah 
kepadamu, keagungan dan pertolongan-Nya. Oleh sebab itu, kamu 
mempersekutukan-Nya dengan yang lain dalam ibadah kamu kepada- 
Nya. " 


578 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4/315) dengan redaksi yang sama tanpa 
sanad, As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/372) dengan redaksi dan 
sanad yang sama, ia mengutipnya dari Ibnu Juraij, serta Ibnu Athiyah dalam 41 
Muharrar Al Wajiz (4/267) dengan redaksi semakna. 


Surah An-Naml 


BE Ino IG ba ni 
o Gis BE SN AIA dn eh 
“Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di 
daratan dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan 
angin sebagai kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat- 
Nya? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? 
Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan 
(dengan-Nya).” (Os. An-Naml (271: 63) 





Takwil firman Allah: daan, Pasir Medika Na 
VW La S KERIS Ca: ha CN KH ham K3 GI (Atau 
siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan 2. daratan dan 
lautan dan siapa (pulalkah yang mendatangkan angin sebagai kabar 
gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah di samping 
Allah ada tuhan |yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang 
mereka persekutukan Idengan-Nya)) 


Maksudnya adalah, apakah yang kamu persekutukan dengan 
Allah itu lebih baik daripada Allah yang telah memimpin kamu dalam 
kegelapan daratan dan lautan ketika kamu salah jalan, ketika jalan-jalan 
itu gelap bagimu? Demikian menurut riwayat berikut ini: 


27160. Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, Poaaura A 
Peni A TA 9 “Atau siapakah yang memimpin kamu 
dalam kegelapan di dataran dan lautan,” ia berkata, “Maksud 


dari kegelapan di daratan adalah tersesat dan salah jalan. 








Tafsir Ath-Thabari 


Sedangkan kegelapan di lautan adalah salah arah, gelombang, 
dan hal-hal yang berkaitan sn lautan.”78 - 


Firman-Nya, san SK AK C3 ant Ibr 033 “Dan siapa 
(pula)kah yang mendatangkan angin PA kabar gembira sebelum 
(kedatangan) rahmat-Nya,” maksudnya adalah, Allahlah yang 
mengirimkan angin yang disebarkan di bumi yang mati, sebelum 
kedatangan rahmat-Nya. Maksudnya adalah angin yang datang sebelum 
turunnya hujan yang menghidupkan semua yang mati di bumi. 


7 .n gg ,4 


Firman-Nya, Lagian pisa SA IS ea RI “Apakah 
disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah terhadap 
apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).” Maksudnya adalah, 
adakah tuhan lain selain Allah yang dapat melakukan itu untuk kamu, 
sehingga kamu menyembahnya? Atau mempersekutukan Allah 
dengannya dalam ibadah kamu? 


AN Ios 


Fiman-Nya, 45l JS “Maha Tinggi Allah,” maksudnya adalah, 
Allah Maha Tinggi dari sekutu yang kamu persekutukari- Allah 
dengannya dan kamu menyembahnya bersama Allah. 


JAENA KG SEN AAA 
Wi Gis LI NG 
“Atau sabah yang menciptakan (manusia dari 
permulaannya), kemudian mengulanginya (lagi), dan siapa 
(pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan 
bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? 
Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu 


1375 Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami. 





Surah An-Naml 


memang orang-orang yang benar.” 
(Os. An-Naml (271: 64) 


Takwil firman Allah: Ka & 5 oa maa 3 SAN Ga ci 
O) im EX | & Sa | (3 33 NA pita sz Ca 1 .A, (Atau siapakah 
yang menciptakan. Imanusia dari 2 Pen aa kemudian 
mengulanginya (lagi), dan siapa (pula) yang memberikan rezeki 
kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan 
Iyang lain)? Katakanlah, “Tunjukkanlah bukti kebenaranmu, Jika 
kamu memang orang-orang yang benar.”) 


Maksudnya adalah, wahai kaumku, apakah yang kamu 
persekutukan itu lebih baik daripada Allah yang telah menciptakan dari 
permulaannya, kemudian menciptakannya kembali? Dia ciptakan 
sesuatu tanpa asal mula, kemudian membinasakannya. Kemudian Dia 
menciptakannya kembali sebagaimana bentuknya sebelum dibinasakan, 
sesuai kehendak-Nya. Dia yang telah memberikan rezeki kepadamu 
dari langit dan bumi. Dia turunkan hujan, tumbuhkan tanaman sebagai 
makananmu dan hewan ternakmu. ASI “Apakah di samping Allah 
ada Tuhan (yang lain)?” yang mampu melakukan semua itu?! Jika 
mereka menyatakan bahwa ada tuhan lain selain Allah yang mampu 
melakukan itu, maka Js katakanlah hai Muhammad ($55 15X 
"Tunjukkanlah bukti kebenaranmu,” bahwa selain Allah mampu . 
melakukan semua itu. Ta z5 o| “Jika kamu memang orang- 
orang yang benar." 

Lafazh :» dalam dan 2G “dalan cayat Lp —ra (S 
adalah mubtada'. Sedangkan ayat setelahnya hingga, JK 53 Segar 

LA, “Dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit 
| dan bumi?” mengandung makna ai “yang”, bukan bentuk kalimat 


pertanyaan, karena kata tanya tidak.masuk dalam kalimat dalam bentuk 
pertanyaan. 


. 





E 2 - 

Ap ata Me et AI NA : 2 Aa 1 

Gama 0 si 5 AAN VI ye Yi, ERA do HN 
“1 “99 Pa MIO 23 


WEI LG dada e III 
Ou 


“Katakanlah, “Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi 
yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah', dan 
mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. 
Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak 
sampai (ke sana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat 
itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.” 
(Rs. An-Nami (27): 65-66) 


Takwil firman Allah: C5 f NAN KI aa Kao 
Gi adit g Tao 3S 3 sial EA Lima ga 
(Dj 5A2 (Katakanlah, “Tidak ada seorang pun di lakpu daa di bumi 
yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah,” dan mereka 

“tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya 
pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana) malahan 
mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih. lagi mereka buta 
daripadanya) 

Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: J5 katakanlah 
wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya 
kepadamu tentang kapan akan terjadinya Hari Kiamat. 4 :5 4x | 
CT yo #N, SAN “Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang 
mengetahui perkara yang gaib.” Tidak seorang pun yang ada di langit 
dan di bumi yang mengetahui kapan terjadinya Hari Kiamat itu, hanya 
Allah saja yang mengetahuinya. Informasi tentang kapan terjadinya 
Hari Kiamat, terhijab dari makhluk ciptaan Allah. 





921 





Surah An-Naml 





LP 


: Firman-Nya, &yas LC, “Dan mereka tidak mengetahui,” 

maksudnya adalah, segala yang ada di langit dan di bumi tidak 
mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan dari kubur saat terjadinya 
Hari Kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini: 


27161. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu 
Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abu 
Hind mengabarkan kepada kami dari As-Sya'bi, dari Masrug, 
ia berkata: Aisyah berkata, “Siapa yang menyatakan bahwa ia 
mampu memberitahu orang lain tentang peristiwa yang akan 
terjadi pada esok hari, maka sungguh ia telah melakukan dusta 
besar kepada Allah, karena Allah berfirman, «2142 0x3 

SN AI Ah, Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi 
yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah'”'5 


Para pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang rafa' pada 
lafazh “Sl 


Sebagian pakar bahasa Arab kota Bashrah berpendapat bahwa 
makna ayat ini seperti lafazh (is aa 3 “kecuali sedikit dari mereka”. 
Dalam gira'at Ibnu Mas'ud yaitu Se Yf “kecuali sedikit”. Karena Anda 
menafikannya dan menetapkan yang lain. 


Sebagian pakar bahasa Arab kota Kufah berkata, “Jika Anda 
mau, maka Anda dapat menganggap «» sebagai majhul, sehingga 
'athaf kepada lafazh Ai Y) LAKI Set dj Y J3 “katakanlah, tidak ada 
seorang pun yang mengetahui yang gaib, kecuali Allah”. Bisa juga «» 
sebagai ma 'rifah, lafazh setelah Y ditujukan kepadanya, sehingga athaf, 
bukan badal, karena yang pertama menafikan, sedangkan yang kedua 
menetapkan. Jadi, dalam susunan kalimat seperti kalimat » y£ y 28 28 


1376 Muslim dalam shahihnya (177) dengan redaksi yang panjang dari Aisyah, At- 
Tirmidzi dalam As-Sunan (3068), dengan redaksi yang sama oleh Al Ourthubi 
dalam tafsirnya (13/226), Ibnu Awanah dalam Ba (1/135), dan Ar-Rabi 
dalam musnadnya (1/310). 














Tafstr Ath-Thabari 


“Zaid berdiri, kecuali Amr”, maka kalimat kedua athaf kepada yang 
pertama. Takwil ayat ini tentang pengingkaran, maka khabar-nya bukan 
pengingkaran, atau pengingkaran bukanlah khabar. Demikian juga 
dengan ayat 2 2 33 Y) 2las G “Niscaya mereka tidak akan 
melakukannya pesai sebagian kecil dari mereka.” (Os. An-Nisaa' (41: 
66). Jika lafazh dibaca nashab, 3s, maka maknanya adalah 
pengecualian dalam ibadahmu kepada Allah. Jika dibaca rafa', 38, 
maka athaf, bukan badal.'87 


Firman-Nya, het S ea S8 ds “Sebenarnya pengetahuan 
mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana). ” 


Para ahli gira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat 
tersebut. 


Mayoritas ahli gira'at Madinah (selain Abu Ja'far) dan 
mayoritas ahli gira'at Kufah membaca ayat ini, 355 & dengan huruf 
lam berbaris kasrah, yang berasal dari Ji tasydid pada huruf dal: 35X, 
yang maknanya pan Bys$ J4 “bahkan ilmu pengetahuan mereka 
tentang akhirat saling melengkapi, apakah Hari Kiamat itu akan terjadi 
atau tidak”. Kemudian huruf ta' dimasukkan ke dalam huruf dal, 
sebagaimana ayat seNi Jl L5EI “Kamu merasa berat dan ingin 
tinggal di tempatmu.” (Os. At-Taubah (9J: 38). Telah kami jelaskan 


sebelumnya, maka tidak perlu diulang kembali. 


Mayoritas ahli gira'at Makkah membaca ayat, te) ata 33f di 
3 TA dengan sukun pada huruf dal dan alif berbaris Jathah, yang 
artinya, apakah ilmu pengetahuan mereka mengetahui tentang 
akhirat?” 378 


1877 Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Gur'an (2/298) dan Ibnu Athiyah dalam AI 
Muharrar Al Wajiz (4/268). 

1378 Gira'at Ibnu Katsir dan Abu Amr yaitu: 38! d atas B5sf ji, dengan 
membuang huruf alif dan dal berbaris sukun, yang artinya, apakah ilmu 
pengetahuan mereka dapat mengetahui pengetahuan tentang akhirat? Demikian 
menurut Al Farra. Huruf d mengandung makna pengingkaran. Artinya, mereka 


Surah An-Naml 





Abu Amr bin Al Ala” mengingkari gira'at yang membaca ayat 
tersebut dengan bacaan 5531 Hi. Menurutnya, ds merupakan jawaban, 
sedangkan istifham (bentuk pertanyaan) dalam kalimat tersebut 
mengandung makna pengingkaran. Jika ayat ini dibaca B5 KG maka 
maknanya yaitu, tidak mungkin ilmu pengetahuan mereka tidak 
mengetahui tentang akhirat, dengan bentuk pertanyaan. 

Ibnu Muhaishin membacanya menurut gira'at yang diingkari 
oleh Abu Amr. . 

Diriwayatkan dari Mujahid, beliau membaca ayat ini seperti 
gira'at orang-orang Makkah, 33! drake at S5 hanya saja beliau 
membaca «4 dengan #. Demikian menurut riwayat-riwayat berikut ini: 
27162. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: 

Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ustman bin Al Aswad menceritakan kepada kami dari 





tidak mengetahui bagaimana dan kapan terjadinya Hari Kiamat.” Itu dapat 
dilihat dari ayat, 55 1414 «» J: “Malahan mereka ragu-ragu tentang 
akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.” (Os. An-Naml (27): 66). 
Menurut mereka, huruf ( dalam ayat, 3»-Y! $ mengandung makna huruf ba', 
sehingga takwil ayat yaitu, 3214 erna" 34 # “pengetahuan mereka tidak 
mengetahui tentang akhirat”. Pendapat ini diperkuat oleh gira'at yang membaca 
ayat ini dengan bacaan,” ##els 553! Jidengan lafazh istifham (tanda tanya), 
yang mengandung makna nafi. " ' 

@atadah berkata tentang makna ayat, A55! J, “Artinya adalah, pengetahuan 
mereka belum mengetahuinya.” « 21 

Abli gira'at lain membaca ayat, : 7551 3 58 & yang artinya, 
bahkan pengetahuan mereka tentang Hari Kiamat itu sempurna, bahwa mereka 
akan dibangkitkan, dan semua yang dijanjikan kepada mereka adalah 
kebenaran. 


» JA 


. 


Ibnu Abbas berkata tentang makna ayat, 4S! 9 “4 HS j3 “Apa 
yang tidak mereka ketahui sewaktu di dunia, akan mereka ketahui di akhirat 
kelak.” | 

Alasan mereka adalah gira'at Ubai, huruf ta? dimasukkan ke dalam huruf dal 
karena posisinya yang berdekatan. Huruf ta' menjadi sukun karena dimasukkan 
ke huruf dal, maka diberi alif washal, sebagaimana pada lafazh X1 5 . 

Lihat Hujjat Al Gira'at (hal. 534). 








Tafsir Ath-Thabari 


Mujahid, ia membaca ayat, eta 3 s3 ki, ia berkata, 
“Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas membaca ayat ini dengan 
tetap membaca huruf ya' pada: 3 menjadi: di. Kemudian 
membaca:533!, dengan alif berbaris fathah, dalam bentuk 
kalimat pertanyaan, dan tasydid pada huruf dal.” 


27163. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Bisyr bin Al Mufaddhal menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari 
Ibnu Abbas, tentang ayat, 37-13 He3 HA “Sebenarnya 
pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana).” 


ia berkata, “Artinya adalah, ilmu pengetahuan mereka tidak 
dapat mengetahui tentang itu.”?80 


27164. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia 

| berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu 
Hamzah, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas membaca, H 
3 Ta F, His 33Sf, ini merupakan kalimat pertanyaan, bahwa 
ilmu pengetahuan mereka tidak dapat mengetahui tentang 
akhirat.1?8! 


Seakan-akan Ibnu Abbas memaknai ayat ini dengan makna 
ejekan terhadap orang-orang yang mendustakan Hari Berbangkit. 


Oira'at yang benar menurut kami di antara beberapa gira 'at ini 
adalah gira'at Makkah dan Bashrah, ##els 5551 Ji, dengan huruf laf 


1379 Tbnu Athiyah dalam 4! Muharrar Al Wajiz (4/268). 

1380 Yhnu Abu Hatim dalam tafsirn ya (9/2914). 

1381 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Our'an (5/145, 146) dengan redaksi 

. yang sama, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4315), dan Ibnu Athiyah 

dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/268), tetapi ia berkata 3, rn) «# menurut bentuk 
istifham (kalimat tanya). 
Oira'at-gira'at ini termasuk gira 'at syadz, sebagaimana perkataan Ibnu Jinni 
dalam Al Muhtasib (2/142). 


231) 





Surah An-Naml 


berbaris sukun pada lafazh (4 dan alif berbaris fathah pada lafazh 555, 
dengan takhfif pada huruf dal. Gira'at kedua adalah gira'at Kufah, 4 

S5! dengan huruf lam berbaris kasrah dan tasydid pada dal, berasal 
dari 853f. Dikarenakan keduanya adalah gira'at yang dikenal umum di 
berbagai negeri, maka kedua gira'at ini sama-sama benar menurut 
kami. 


Adapun gira'at yang aku sebutkan dari Ibnu Abbas, meskipun 
makna dan i'rab-nya benar, namun bertentangan dengan mushaf kaum 
muslim, karena pada huruf ri terdapat tambahan huruf ya' yang tidak 
terdapat dalam tulisan mushaf Al Our'an. Disamping itu, kami tidak 
' mengetahui ada ahli gira'at yang membaca dengan bacaan seperti itu. 


Adapun gira'at yang diriwayatkan dari Ibnu Muhaishin, 
pendapat Abu Amr tentang gira'at tersebut adalah pendapat yang 
benar, karena orang Arab menetapkan kalimat setelah j5, bukan 
menafikannya. 


- Bentuk pertanyaan dalam konteks ayat ini adalah pengingkaran, 
bukan penetapan, sebab Allah telah memberitahukan tentang orang- 
orang musyrik, bahwa mereka ragu terhadap Hari Kiamat, 4£ 4 — Io 

para Wa » ds Ws “Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, 
lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.” 


Ahli takwil berbeda pendapat tentang penakwilan ayat tersebut. 
Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna ayat ini adalah, 
bahkan mereka mengetahui tentang akhirat, tetapi mereka meyakininya 
pada saat mereka menyaksikannya, namun saat itu keyakinan mereka 
itu tidak ada gunanya, karena mereka telah mendustakannya ketika 
berada di dunia. 
Ahli takwil yang berpendapat demikian adalah: 
27165. Al Oasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 


1232 ) Tn 


————  -asirAth.Tabari 


kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha Al Khurasani 
berkata dari Ibnu Abbas, tentang ayat, «4 IS 4 
“Pengetahuan mereka tidak sampai (ke sana),” ia berkata, 
“Mereka mengetahuinya ketika mereka telah berada di akhirat, 
yang saat itu pengetahuan dan apa yang mereka lihat tidak 
berguna lagi bagi mereka.”!?82 

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, bahkan 

pengetahuan mereka itu hilang ketika mereka berada di akhirat. 

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalah: 

27166. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah 
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang 

. ayat, pes 4 ea ISI Y: “Pengetahuan mereka tentang 
akhirat tidak sampai (ke sana),” ia berkata, “Ilmu 
pengetahuan mereka hilang lenyap.”1?8 


- 


. 27167. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata 
tentang firman Allah, klo Ae H5 & “Pengetahuan 
mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana),” ia berkata, 
“Ilmu pengetahuan mereka itu hilang ketika mereka telah 
berada di akhirat. Mereka tidak lagi memiliki pengetahuan. 

— Mereka buta darinya.” 4 


Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, 
pengetahuan mereka belum sampai kepada tahap pengetahuan tentang 
Hari Kiamat. | 

— Ahli takwil yang berpendapat demikian adalah: 


38 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2914). 
183 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2914) dan Abu Ja'far. 
58 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4/24). 





Surah An-Naml 





27168. Abdul Warits bin Abdus Shamad menceritakan kepadaku, ia 
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku “dari kakekku, ia 
berkata: Al Husain menceritakan kepada kami dari Oatadah, 
tentang firman Allah, 3:25! 4 He 353 J5 “Pengetahuan 
mereka tentang akhirat tidak sampai (ke sana),” ia 
membacanya Hala 3sf 4 yang maknanya, pengetahuan 
mereka belum sampai kepada tahap pengetahuan tentang 
Hari Kiamat. Keiriginan mereka juga belum sampai ke tahap 
itu. 3385 | 

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna 3s! Kh adalah B5sf pi 

“atau dapatkah ilmu mereka itu mengetahui tentang Hari Kiamat?” 

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalah: 


27169. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa 
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku, 
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: | 

“ Waraga menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu 
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, atas 3st SG ia 
berkata, “Artinya adalah, atau dapatkah ilmu mereka 


mengetahui tentang Hari Kiamat?”386 


21170. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata: 
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman 
menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat, 533! Ji 
Hae ia berkata, “Artinya adalah, atau dapatkah ilmu mereka 
mengetahui tentang Hari Kiamat? Dari manakah ilmu mereka 
dapat mengetahui tentang Hari Kiamat?”?87 


1888 Thnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2915). 

186 Jpid. 

287 Ybnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2914) dan Al Our dalam tafsirnya 
(13/227). 














“Tafsir Ath-Thabari 





27171. Al @asim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan 
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan senada. 


Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama dalam 
penakwilan ayat ini adalah yang membacanya 555! 3 pendapat yang 
telah kami sebutkan dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu Abbas. Jika 
dibaca demikian, maka maknanya adalah, bahkan mereka 51 &y15 K 

555 tidak mengetahui, kapankah mereka akan dibangkitkan? 
Pengetahuan mereka baru mengetahui hal itu setelah mereka berada di 
akhirat, ketika mereka dibangkitkan, yang saat itu pengetahuan mereka 
itu tidak berguna lagi. Ketika berada di dunia, mereka ragu, bahkan buta 
tentang Hari Kiamat. 

Aku katakan, bahwa pendapat inilah yang paling utama, 
menurut gira'at yang telah aku sebutkan, karena makna ini lebih tepat 
dan lebih kuat. Jika makna ayat ini demikian, maka ada kata yang 
dibuang dan tidak perlu disebutkan, sebab maknanya telah terkandung 
dalam ayat. Makna ayat ini adalah, mereka tidak mengetahui kapan 
mereka akan dibangkitkan, dan mereka mengetahui hal itu ketika 
mereka telah berada di akhirat. Jika maknanya demikian, maka kalimat 
lengkapnya adalah Hi SAW 9 Uk aeale Dpt Ja dgan Dai DAng Ug 
lgs ae g wa de “mereka tidak mengetahui kapan mereka akan 
dibangkitkan. Bahkan pengetahuan mereka tentang itu (ketika telah 
berada) di akhirat. Sedangkan ketika di dunia, mereka meragukannya”. 


Sedangkan menurut gira'at A5SI $ dengan huruf Iam berbaris 
kasrah dan tasydid pada huruf dal, pendapat yang kami sebutkan dari 
Mujahid, mengatakan bahwa J: mengandung makna al, karena orang 
Arab menempatkan hj pada posisi & , demikian juga sebaliknya. 
Jika posisinya berada pada awal kalimat, berarti kalimat pertanyaan. 
Sebagaimana ungkapan penyair berikut ini: 


1388 Kami tidak menemukan siapa yang mengucapkannya. ... . | 





Surah An-Naml 





An oo 633 A dada £ 0 Gg an Asi Yr 

LPS ra Isa Gu Ay 
“Demi Allah, aku tidak tahu apakah Salma mewarnai? 

Apakah tidur? Atau semuanya mejan kekasih bagiku?” 


Maknanya adalah ar S 13 Si “bahkan semuanya menjadi 
kekasih bagiku”. Dengan demikian, takwil ayat ini adalah, mereka tidak . 
mengetahui kapankah mereka akan dibangkitkan, bahkan pengetahuan 
mereka tentang hal itu setelah mereka berada di akhirat. Artinya, 
mereka baru mengetahui tentang kiamat setelah mereka berada di 
akhirat. Sedangkan sebelumnya, mereka tidak mengetahuinya. 
Pengetahuan tentang itu hilang lenyap dari mereka, sehingga mereka 
sesat. : 


Firman-Nya, 52 (44 » J& "Lebih-lebih lagi mereka buta 
daripadanya,” maksudnya. adalah, bahkan mereka buta terhadap 
pengetahuan tentang akan terjadinya Hari Kiamat. 


- 600 


1389 AJ Farra dalam Ma'ani Al Our'an (2/299). 





